





Imam Syafi' 








PAI 


Korektor/Takhrij Hadits 
Sa'id Muhammad Al-Lihham 


Hayat Syaiban Al-Ladagi 
















MUSNAD 
IMAM SYAFITI 











Pengawasan: 
Kantor Penelitian dan Pelatihan Darul Fikr 


ilid 


Tenaga? 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


Pengantar Penerbit 


Bismillaahirrahmaanirrahiim 


'Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu benar-benar 
membuat kami selalu ingin berteduh dan berlindung dari segala macam 
kesalahan serta kealpaan diri yang dapat memunculkan noktah hitam 
dalam hati kami, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau 
cipratkan saja sungguh sangat berarti, yang dengannya kami mampu 
menyisir huruf demi huruf dan kalimat demi kalimat yang tertuang dalam 
buku ini, yang tentunya memiliki tingkat kesulitan tersendiri 
dibandingkan dengan kitab lainnya. 


' Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama 
dan tingkah-lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Dialah 
Muhammad SAW. 


Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, 
dan kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya 
secara shahih dapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidupan 
sehari-hari kita, karena itu sama halnya dengan menjaga serta 
memperhatikan keislaman juga keimanan kita, sehingga akidah kita akan 
tetap terjaga kemurniannya, karena yang termaktub adalah apa yang 
diyakini benar oleh seorang ulama yang terlahir dari suku terkemuka 
dan banyak menelorkan para imam, dan namanya terabadikan dalam 
berbagai macam kitab karena kecerdikan dan kecendekiaannya. Dia 
adalah Imam Asy-Syafi'i —semoga Allah selalu merahmatinya—. 


MUSNAD IMAM SYAFIT || vii 


Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah 
kami curahkan untuk menerjemahkan, kemudian menerbitkan kitab ini, 
sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab ilmiah kami laiknya seorang 
muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim lainnya, dengan 
harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. Namun, 
pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan 
semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab 
yang merupakan salah satu pokok dan referensi yang signifikan, karena 
buku ini memuat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syaff'i dalam 
menentukan hukum suatu masalah. Oleh karena itu, mungkin saja 
pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, maka dengan 
kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari 
pembaca sekalian, agar pergerakan keislaman kita makin hari makin 
sempurna. 


Adapun jika para pembaca mendapati dalam footnote terdapat 
hadits yang diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang berfungsi 
sebagai penguat dari apa yang diyakini oleh sang pengarang, namun 
tidak kami cantumkan redaksi aslinya (dengan tulisan Arab), maka itu 
dikarenakan banyaknya redaksi yang harus kami tuangkan, yang justru 
akan menyulitkan dalam membaca footnote dengan redaksi Arab. Jadi, 
jika para pembaca ingin mengetahui redaksi aslinya, rujuklah kepada 
kitab, pembahasan, bab, serta penomoran yang telah kami tunjuk pada 
deretan footnote yang ada. 


Selanjutnya, pembaca akan mendapati redaksi yang sama (dalam 
bentuk terjemahan), namun jika ditilik lebih lanjut redaksi aslinya (Arab) 
tidaklah demikian, hanya memiliki sedikit perbedaan, dan inilah yang 
menurut kami lebih tepat. Atau ada juga beberapa redaksi (terjemahan) 
yang sebenarnya bisa disederhanakan, namun tidak demikian yang 
termaktub, karena kami ingin membedakan antara yang satu dengan yang 
lain, meskipun memiliki maksud yang sama. 


Hanya kepada Allah SWT kami memohon taufik dan hidayah, 


|| musNAD IMAM SYAFI”I 


sebab hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang akan 
menjadi umat yang selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hal yang 
biasa terdapat sesuatu yang luar biasa. 


Lillaahil waahidil gahhaar. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Pengantar Penerbit ....o.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo vii 
Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Hadits dan yang 
Ditinggalkan oleh Mu? AZ ........o..o..ooooooooo nge 1 
Bagian dari Jus Ke Dua: Perbedaan Hadits dari Al Ashlul Atig ........ 42 
Bagian dari Pembahasan tentang Talak .....................o.o.we 145 
Bagian dari Pembahasan tentang Pembebasan Budak .........o.o 152 
Bagian dari Pembahasan tentang Melukai Dengan Sengaja ............ 162 
Bagian dari Pembahasan tentang Budak Mukatab ........................... 195 
Bagian dari Pembahasan tentang Jizyah ............... ee 197 
Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Malik dan 

Asy-Syafi'i RA “ae... 208 
Bagian dari Pembahasan tentang Risalah Kecuali Riwayat 

dari MUAGZ woo. 290 
Bagian dari Pembahasan tentang Mahar dan Ila' ......................... 339 
Bagian dari Pembahasan tentang Penukaran .....................oo.. 350 
Bagian dari Pembahasan tentang Rahn dan Ijarah ........................... 352 
Bagian dari Pembahasan tentang Syighar ............. os 359 
Bagian dari Pembahasan entang Zhihar dan Li'an.......................... 367 
Bagian dari Pembahasan tentang Khulu' dan Nusyuz...................... 379 
Bagian dari Pembahasan tentang Membatalkan Kebaikan .............. 390 
Bagian dari Pembahasan tentang Hukum AL OUr AN... 394 
Bagian dari Pembahasan tentang Minuman dan Keutamaan 

Ouraisy dan yang Lainnya ...............oooeeneeeeteeneaaa 437 
Bagian dari Pembahasan tentang Minuman ............. we 446 
Bagian dari Pembahasan tentang Menggauli Wanita .........ooo 469 
Bagian dari Pembahasan tentang Mengungkapkan Redaksi 

PelaAMAFAN ..........oo.oooooo menekan 481 
Bagian dari Pembahasan tentang Talak dan Ruju' ............... 484 
Bagian dari Pembahasan tentang Hitungan ................... ee 492 
Bagian dari Pembahasan tentang Undian dan Nafkah Kerabat ........ 521 
Bagian dari Pembahasan tentang Persesusuan ...................... 523 
Bagian dari Pembahasan tentang Dzikir Kepada Allah Tanpa 
Berwudhu dan Dalam Keadaan Haidh .................. ocean 535 
Bagian dari Pembahasan tentang Memerangi Pelaku 

Pemberontakan .............ooooWocoonennneneeeettaaan 543 


MUSNAD IMAM SYAFI"T | 


Bagian dari Pembahasan tentang Memerangi Kaum Musyrikin ..... 545 
Bagian dari Pembahasan tentang Tawanan Curang Dalam Harta 


Rampasan Perang dan Lainnya .............oooomn 551 
Bagian dari Pembahasan tentang Pembagian Harta 

Rampasan Perang oa tes an AN kanak angra 570 
Bagian dari Pembahasan tentang Sifat Karakteristik Larangan 

Nabi SAW dan Pembahasan tentang Budak Mudabpar .................. 585 
Bagian dari Pembahasan tentang Bangkrut .................oi. 591 
Bagian dari Pembahasan tentang Dakwaan dan Bukti-Bukti........... 594 


Bagian dari Pembahasan tentang Sifat Perintah Nabi SAW, 
Perwalian Anak Kecil dan Kesalahan Thabib Serta yang Lainnya ..598 


Bagian dari Pembahasan tentang Muzara'ah dan Al Kara' .............. 600 
Bagian dari Pembahasan tentang Potong Tangan Karena Pencurian 
dan Bab-Bab yang Lainnya ..................oooooorooa 602 
Bagian dari Pembahasan tentang Al Bbahirah dan As-Sa'ibah........ 615 
Bagian dari Pembahasan tentang Berburu dan 

Menyembelih Hewan.........».ooooooo oo 621 
Bagian dari Pembahasan tentang Diyat dan Oishash ....................... 621 
Bagian dari Pembahasan tentang Jirah Al Khatha' ......................... 643 
Bagian dari Pembahasan tentang Adu Cepat, Sumpah, Melempar 
Anak Panah dan Gerhana ...............ococoooennaana 649 
Bagian dari Pembahasan tentang Gerhana .................ooo. 654 
Bagian dari Pembahasan tentang Kafarat, Nadzar dan Sumpah ...... 657 
Bagian dari Pembahasan tentang Perjalanan Perang........................ 659 
Bagian dari Pembahasan tentang Kumpulan Ilmu ..............o 664 
Bagian dari Pembahasan tentang Jenazah dan Hudud ..................... 666 
Bagian dari Pembahasan tentang Haji ...............oooocoocoo 695 
Bagian dari Pembahasan tentang Ringkasan Haji Akbar ................. 722 
Bagian dari Pembahasan tentang Nikah Karena Takut Miskin ........ 732 
Bagian dari Pembahasan tentang Nikah ..................... Samakan 736 
Bagian dari Pembahasan tentang Wasiat yang Belum Pernah 

Didetigar': DATA 110i edisi mina demam enemhh aman hem 738 
Bagian dari Pembahasan tentang Adab Seorang Hakim .................. 741 
Bagian dari Pembahasan tentang Makanan, Minuman dan 
Memakmurkan BuMi .............coocoroooommmnnnannannanaana 746 
Bagian dari Pembahasan tentang Wasiat yang Belum Pernah 

Didengar dari Imam Asy-Syafi'i RA ..........o.ooooWoooooe 760 


Bagian dari Pembahasan tentang Perbedaan Ali dan Abdullah 
Tentang Hal-hal yang tidak Didengar oleh Ar-Rabi' 
dar Asy YAI 1 sena nba ana Tea Ra pn 763 


|| musNaD IMAM SyarI'I 


' Dut . ti ' # Pd 
Ka II ME NS 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 


TENTANG PERBEDAAN HADITS DAN YANG 
DITINGGALKAN OLEH MU'ADZ 


Jk up dn gi api Eh Otin Uya —vev 
Sy Hy J3 2) . £ Abad Gi baba dna 
Ag ie 2 Ska Ai dg Sat Hae 1 Ja Ju Pet 
d3 Eng AA Bagas Ol Ja dl (AO J3 ARYA 
| OA y 
hee aa 1 tle D lp ai 
747. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Salim bin Abdullah: Bahwa Umar bin Khaththab 
melarang memakai wewangian sebelum ziarah ke Baitullah dan 
sesudah melempar jumrah. Salim mengatakan: Aisyah berkata, “Aku 
pernah meminyaki Rasulullah SAW dengan kedua tanganku untuk 


ihramnya sebelum beliau berniat ihram dan untuk masa halalnya 
sebelum beliau thawaf di Ka'bah dan sunnah Rasulullah SAW lebih 


hag.”! 


0-3 3 9 ge 


Lhala 1E AP 33 EME HA PE HN CA —V£A 
J5 Ar Jar, aa 5 Pa dg aan ID 


Abi Pai apa) 
748. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziad bin 


| HR. Al Baihagi, pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Dihalaikan Saat Ihram 
Karena adanya Kepentingan (hadits jld. 3, h. 136). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Ilagah, dari pamannya, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi 
SAW dalam shalat Subuhnya membaca, "Wan nakhla baasigaatin." 
(Os. Gaaf (50): 10) 

— Asy-Syafi'i berkata, “Yang dimaksud adalah surah Oaaf.” 


SP ja oi SIP PP GS oi ia jp UC Uya yaa 
MAN Aa ii da Jl GA Le UEA aj ap 
| Int 5 JIN, 

ae 5 aa s3 An M3 SI Jb 
Ep 


749. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar bin 
Kiddam, dari Al Walid bin Sari', dari Amr bin Huraits ia mengatakan: 
Aku pernah mendengar Nabi SAW dalam shalat Subuh membaca, 
"Wallaili idzaa 'as'as." (Os. At-Takwiir (811: 177 





?HR Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat 
Shubuh (hadits 166/457) dari Uthbah bin Malik, dengan redaksi: Ia mendengar Nabi 
SAW dalam shalat fajar membaca, "Wan-nahlu baasiaatin lahaa thal'un-nadhidh.” 
HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 228 bab: Bacaan dalam Shalat Shubuh 
(hadits no. 306) dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW dalam shalat 
Fajar membaca, "Wan-nahlu baasigaat" pada rakaat pertama. 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunah di 
dalamnya, 5 bab: Bacaan pada Shalat Fajar (hadits no. 816). 

Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat 
Fajar (hadits jld. 1, h. 297). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat 
Shubuh (hadits jld. 2, h. 388). 

3 Dari jalur Mis'ar bin Kidam. 

HR. Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat 
Shubuh (hadits 164/456) dari Amr bin Huraits dengan redaksi: Bahwa ia mendengar 
Nabi SAW membaca, "Wallaili idzaa 'As'asa" pada shalat fajar. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat 
Fajar (hadits jld. 1, h. 297). 


|| musNAD IMAM SyArI'I 


Asy-Syafi'i RA mengatakan: Yang dimaksud adalah dalam 
shalat Subuh beliau membaca surah "Idzasy-syamsu kuwwirat", yakni 
surah At-Takwir. 


IE APA op KA IA) MS 5 Ula Up —vo 
3.36. 3 AL 


AA 1 SA BL AA ika oa Isa ip 


oo .c .03 3 


Io Span GK 138 AN Sa Le AN AE Si 
P1 YA Tia SE Ka aa il dl 
pa la Jia HA aje PO DA 
Dp mpe AD yi BAE) SP Sis 

750. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz 


mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengabarkan kepadaku, Abu 





HR. Imam Ahmad, dalam Musnad-nya, hadits no. 18763, jld. 6, dari hadits Amr bin 
Huraits dengan redaksi: Aku pernah mendengar Nabi SAW saat shalat fajar 
membaca, " Wallaili idzaa 'As'asa". 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Panjang Bacaan dan 
Pendeknya (hadits jld. 2, h. 388) 

Dari jalur Al mas'udi dari Al Walid dari Surai': 

HR. An-Nasa'i, dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 44 bab: Bacaan saat Shalat 
Shubuh dengan Idzasy-syamsu Kuwwirat (hadits no. 950) dari Amr bin Huraits 
dengan redaksi: Aku mendengar Nabi SAW membaca Idzasy-syamsu kuwwirat saat 
shalat Shubuh. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 18758, jld. 6 dari hadits Amr bin 
Huwairits dengan redaksi: Aku mendengar Rasulullah SAW saat shalat Shubuh 
membaca, " Idzasy-syamsu kuwwirat" dan aku juga mendengarnya membaca, 
"Wallaili idza 'as'as." 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan dalam 
Shalat Fajar (hadits jld. 1, h. 287) 

Dari Umar bin Huwairits dengan redaksi: Bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
SAW saat shalat Shubuh membaca, "/dzasy-syamsu kuwwirat" ketika selesai dari 
ayat ini, "Wallaili idzaa 'as'as" aku berkata dalam diriku, "Apa yang terjadi jika 
malam hampir meninggalkan gelap gulita." 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Salamah bin Sufyan bin Abdullah Umar serta Al Aidi mengabarkan 
kepadanya dari Abdullah bin Saib, ia berkata, “Rasulullah SAW 
pernah mengimami kami dalam shalat Subuh di Makkah, beliau 
membukanya dengan bacaan surah Al Mu'minun (yakni sesudah Al 
Fatihah). Ketika bacaannya sampai pada kisah Musa dan Harun atau 
kisah tentang Isa, beliau mengalami batuk, lalu merunduk dan ruku. 
Ketika itu Abdullah bin As-Saib menyaksikan hal tersebut.” 


Haa 3 Bona GP Lok jl Kat ot wa von 
320 KO 5 si. P3 ks an ato 0 o Ot Ke 
233 HE ah KRI Ko MI PNS Jln JS ia "JG 
NS 
751. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abu Ya'gub 
mengabarkan kepada kami dari Masrug, dari Aisyah, ia berkata: Dari 
setiap bagian di malam hari Rasulullah SAW selalu melakukan shalat 
Witir, dan witir beliau itu selesai hingga waktu sahur.” 





4 HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 39 bab: Isacaan saat Shalat 
Shubuh (hadits no. 163/455). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang Sila: 90 bab: Shalat pada Sendal 
(hadits no. 649). 

HR. An-Nasa'i, dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 76 bab: Bacaan Shalat dengan 
Sebagian Surah (hadits no. 1006) dengan redaksi: Aku pernah mendatangi 
Rasulullah SAW pada hari penaklukan, lalu beliau shalat di belakang Ka'bah dengan 
melepas sendalnya dan meletakkan keduanya di sisi kirinya, kemudian beliau 
membuka dengan surah Al Mukminuun, ketika sampai pada penyebutan Musa dan 
Isa AS beliau ruku karena menangis. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 15393, jld. 5 dari hadits Abdullah 
bin As-Sa'ib. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ukuran Bacaan pada Shalat 
Shubuh (hadits jld. 2, h. 389) 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits 
no. 1815). 

? Dari jalur Muslim dari Masrug dari Aisyah. 

HR. Al Bukhari dalam 14 pembahasan tentang witir, 2 bab: Waktu-waktu Witir 
(hadits no. 996) dengan redaksi: Setiap malam Rasulullah witir dan selesai witirnya 
hingga waktu sahur. 


ja || musnaD zmam syari”1 


IL oi SIN yg 35 Pi Pein Hae —YoY 

Ia GA APN PI PN Aa Sp 

aa AN Kila Kemih Ima Kl al pl ale to BN Ol aa 
SARA SO JB cola Y 


752. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW 
membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud dan orang-orang pun ikut 
sujud bersama beliau kecuali 2 orang lelaki. Menurut Abu Hurairah, 
kedua lelaki itu ingin tenar. 


A5 ip 3 Bp ba ai ai Si Kai —-Yor 


oc 0 


Jon ate sb NI PN oi Abe Lp baka ji Si 


(423 9 abi ob HL plg die Ko 


753. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith, dari Atha' bin Yasar, 





HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 17 bab: 
Shalat Malam dan Jumlah Rakaat Nabi Saat Shalat Malam, dan Shalat Witir Satu 
Rakaat, dan Satu Rakaat Sempurna (hadits no. 136/ 745). 

Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 343 bab: Waktu Witir (hadits no. 
1435) dari Aisyah dengan redaksi: Setiap yang demikian itu pernah dilakukan, 
Shalat witir di pertengahan malam dan waktu akhirnya, dan waktu witir berakhir 
hingga waktu sahur. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24243, jld. 9 dengan redaksi: 
Setiap malam Rasulullah SAW melaksanakan shalat witir, pada awal waktu, 
pertengahan dan akhirnya, dan waktu witir habis sampai waktu sahur. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pada Setiap Malam 
Rasulullah SAW Melaksanakan Shalat Witir (hadits jld. 2, h. 35). 

€ HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat 
Tidak Wajibnya Sujud Tilawah (hadits jld. 3, h. 35) 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


dari Zaid bin Tsabit: Bahwa ia pernah membaca surah An-Najm di 
dekat Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak melakukan sujud padanya." 


Pi ebaa Up Al oi M5 GP JASA Ii AG US —Yo£ 
8 & 


ga Kent Sam Ea da Ke ate G3 S1, Ol 


. 


beng pb ba pb Ktm Ap "AN G3 da ala ja 
Bam Date 096 (3 Lab Jpn 2s An EA 
Te Ki Ja teng lb ban Das 3G Das 

KN rang Dan j3 UU Tang 


754. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
— Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar: Bahwa Seorang lelaki membaca 
surah As-Sajadah di dekat Nabi SAW, maka Nabi SAW sujud. 
Kemudian ada lelaki lain yang membaca As-Sajdah di dekat beliau, 
lalu ia tidak bersujud, maka Nabi SAW pun tidak sujud. Maka lelaki 
yang kedua ini berkata, "Wahai Rasulullah Fulan telah membaca surah 
As-Sajadah di dekatmu, kemudian engkau sujud. Aku juga membaca 
surah As-Sajdah di dekatmu, tetapi engkau tidak sujud?" Nabi SAW 
menjawab, "Kamu adalah imam. Seandainya kamu sujud, niscaya aku 


7 HR. Al Bukhari, dalam 17 pembahasan tentang sujud gur'an, 6 bab: Membaca 
Surah As-Sajdah Namun Tidak Sujud (hadits no. 1073) dengan redaksi: Aku 
membacakan Wan-Najmi dihadapan Nabi SAW, namun beliau tidak sujud padanya. 
HR. Abu Daud, dalam 17 pembahasan tentang sujud sahwi, 6 bab: Orang yang 
Berpendapat Tidak Sujud Pada Surah 41 Mufashshal (hadits no. 1404). 

HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 404 bab: Orang yang Tidak Sujud Pada 
Surah As-Sajdah (hadits no. 576) 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Mendengar 
Surah As-Sajdah Namun Tidak Sujud Tilwawah (hadits jld. 1, h. 343) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, no. 21679, jld. 8 dari hadits Zaid bin Tsabit. 
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Sujud Tilawah (hadits 
no. 2762). 


(si I| muSNAD IMAM SYAFI'I 


pun sujud. Li 


JK NEEN A53 PI AURA v0 
A Bang Se OB MB nun Ai - Gg 0 0 . 0. 
BN Ie SI Sgny le 1S CLS op) AP ol YP Kota 
, 1 1 2 Ing et Ba AL CNP 2 Ob Ba ore 
Lo) Ka AYI Sg Y Ul Hah AS Cai mk AE 
755. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub As- 
Sukhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas RA, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan antara 
kota Makkah dan Madinah dalam keadaan aman, beliau tidak merasa 
takut kecuali kepada Allah, dan beliau melakukan shalat 2 rakaat.” 


- - - . .. Geo 0 ) (3 0 8 2 ..» $ 
on ES SS GAN Oluim V1 —VO1 
an .... One me Sena BL tg - 2. enter 3 SA 
SBB MEI KESAN HP UI EU 
50 Fa a tanin ai PEN MA -g Se 05k ni 
SI LA SAS Tae oli WIB id GO D3 rab 
aan Naru oh SEL oo El LB 3 
RA 33 or JIE LIL Gl :Ju 
756. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Urwah, dari Aisyah RA yang mengatakan: Mula-mula shalat 
difardhukan dua rakaat-dua rakaat, lalu ditambahkan shalat di tempat 
tinggal dan ditetapkanlah shalat dalam perjalanan (yakni tetap 2 
rakaat), Maka aku bertanya, "Bagaimanakah dengan Aisyah itu, 


ternyata ia menyempurnakan shalatnya." Urwah menjawab, 
"Sesungguhnya dia menakwilkan seperti takwil yang dilakukan oleh 





8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat 
Bahwa Orang yang Mendengar Tidak Sujud Tilawah Jika yang Membaca Tidak 
juga Sujud (hadits jld. 2, h. 324). 

? Telah disebutkan tahrijnya pada hadits no. 196 dan 197. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Utsman RA." 


BM 3 KEP SA LIL Ugal —vov 
Pa dna “ea A S, y « Ka 8g - &o- A - - Gi ( 
EP ag MEI Kao AI Syah OS II op) ee Ul 


- 0g as? 


dana LN Jas Jail 45 IU ai Abas Ol, 3 
. A - ' . . -.. £ sa .. Ka P4 Anh 


Ag 

757. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 

Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 

berangkat pada tahun kemenangan Makkah di bulan Ramadhan, maka 

beliau berpuasa hingga tiba di Kadid, kemudian berbuka dan orang- 

orang pun ikut berbuka bersama beliau. Mereka selalu mengamalkan 
hal yang paling baru dari perkara yang dibuat Rasulullah SAW.' 


0 HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang gashar shalat, 5 bab: Menggashar 
Shalat Jika Keluar dari Tempatnya (hadits no. 1090). Dari Aisyah, dengan redaksi: 
Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat, Kemudian ditetapkan shalat safar, 
lalu sempurna shalat tidak saat safar. Az-Zuhri berkata, "Aku katakan kepada 
Urwah, 'Mengapa Aisyah menyempurnakan?' ia berkata, 'Aku Mentakwilkan seperti 
apa yang ditakwilkan Utsman'." 

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat safar dan gasharnya, 1 bab: Shalat 
Safar dan Oasharnya (hadits no. 3/685) dengan redaksi serupa dengan yang lalu. 

HR. An-Nasa'i, dalam S5 pembahasan tentang shalat, 3 bab: Bagaimana Shalat 
Diwajibkan (hadits no. 452) dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Oashar Shalat Safar (hadits 
jid. 1, h. 355) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Meninggalkan 
Oashar Saat Safar Bukan Karena Benci Terhadap Sunnah (hadits jld. 1, h. 355). 

M1 HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 34 bab: Jika Berpuasa 
Ramadhan Beberapa Hari Kemudian Mengadakan Safar (hadits no. 22). 

Dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar ke 
Makkah pada Bulan Ramadhan dalam keadaan puasa, lalu ketika sampai di Al 
Kadid, beliau buka, maka orang-orang pun berbuka. 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Saat Safar (hadits jld. 
2, h. 9). 


|| mMUSNAD IMAM SYAFI'I 


o - “3 Oi Tae e- Bg. 0 0. 3o- aa 

Lb AE Ui BIKE LP UAS up ia Ae Urgel —voA 
Pan Aan tan 0 e- aa ag e .. o- 0 3. 3 
SIB AA op) DRA yi Anta or LAS op PN KE gpp Papa 


an AN BEN MTA PN 2, y PE 3 T o- S0 3 at 
#9 OMG mag IE MN Ae Al Ja) US TA AS Gp lor JU 
Sa & - bg ... Jo n 3 2 - or A, 8 y xg 2g 3 
HI SA ob ag Pia lg ME Uao M Jyah D3 
“ Pa 3. aa 8: L. 0. - ana .2. nan Pa aa 
He J3 NE Selam ola Laila PnA JB 9 Aslanu 
z8 2. ore ta 23 SA e 3 £ T ... Pa o 205 sn 
d3 dag Pn) cd ai Im) JW ay ads gi ca ya 2hgSr 
“3 . 205 8... 01 
«Jaa S pal A Ca ural 
758. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Umarah bin Ghaziyah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari 
Abdullah bin Sa'd bin Muadz, ia mengatakan, Jabir bin Abdullah 
mengatakan: Dahulu di masa perang Tabuk kami bersama Rasulullah 
SAW, beliau melanjutkan perjalanannya sesudah waktu dhuha, tiba- 
tiba beliau melihat segolongan orang berada di bawah naungan sebuah 
pohon. Maka beliau bertanya, "Apa yang terjadi pada segolongan 
orang ini?" Mereka menjawab, "Seorang lelaki yang kepayahan 
karena puasa." Atau dengan kalimat yang serupa. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda, "Melakukan puasa dalam perjalanan bukanlah suatu 
kebajikan. ee 


HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 bab: 
Safar Saat Puasa (hadits no. 22). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Diperbolehkan Berbuka 
Puasa Saat Safar Walau Tanpa Oashar (hadits jld. 4, h. 240) 

HR. Ibnu Hibban, dalam 12 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Puasa Musafir 
(hadits no. 3563). 

2 HR. An-Nasa'i dalam 22, pembahasan tentang puasa, 46 bab: Hukum Makruh 
Berpuasa Saat Safar (hadits no. 2254). 

HR. Ibnu Majah, dalam 7 pembahasan tentang puasa, 11 bab: Berbuka Puasa Saat 
Safar (hadits no. 1664). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Saat Safar (hadits jld. 
2, h. 9). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | Is) 


HP AN Gi Wp 5P MORI DP obi Val -voA 
ale M Ko Mp ol us ARI gi HS 8 LA A1 
jam 3 Ali Aa Pa -JG ag 
759. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Shafwan bin Abdullah dari Ummu Ad-Darda', dari Ka'b bin Ashim Al 


Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bukan merupakan 
suatu kebajikan melakukan puasa dalam perjalanan." 


. 0 


IK SK dp (aa PCNU Vga ya. 
sa Of alah dia Jo II Ip ME YAN PA Ke 
GE Oey Ja EA AG saia SANA la de 
2 HAN png aa A Jie yA pai RI 
FA An die Kp Bh sil Ju LI 
SI AI 6 2 Ld La sa ena 
RA MAAN Yen NA el MA Ga 
760. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay maula Abu 
Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat 
Rasulullah SAW: Dalam perjalanan Nabi SAW pada tahun 


kemenangan kota Makkah, beliau memerintahkan orang-orang untuk 
berbuka, dan beliau bersabda, "Perkuatlah diri kalian untuk 


HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Harus Berbuka Puasa Saat 
Safar Jika Puasa Akan Memberatkannya (hadits jid. 4, h. 242). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 23742, jld. 9 dari hadits ka'ab bin 
Ashim Al Asy'ari. 


|| musNAD IMAM SYarI”I 


menghadapi musuh-musuh kalian." Sementara Nabi SAW sendiri 
tetap berpuasa. Abu Bakar (yakni Ibnu Abdurrahman) mengatakan 
bahwa orang yang menceritakan hadits ini kepadanya berkata, 
"Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW di Al 'Arj menuangkan air di 
atas kepalanya karena kehausan atau kepanasan. Kemudian dikatakan, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya segolongan orang masih tetap 
berpuasa ketika melihat engkau berpuasa'. Ketika Rasulullah SAW 
sampai di Kadid, beliau memerintahkan agar diberi sebuah wadah 
(berisi air), lalu beliau minum, kemudian orang-orang pun ikut 
berbuka." 


“ “9 
Z 


KAA oi PS JA GUA NU 
Sa Sr ane Se dp IA gp) Ae 5 
Ja LA Aa pa POSE Ah On 9 ih 
LAS jak Ii Aap FI CA AAN pala Ga SAN 1 
AA Ca Ol A5 jak GUoh GA La Jab OyB5 LA 
PA Od JS 
Hi Pap KANAN PE sa al JG 
An ala Fo IAI AE Ae up ad up ala 
IL daa ol pp tas San Bi Ar 





13 YR. Imam Malik, dalam Al Muwaththa', dalam 18 pembahasan tentang puasa, 7 
bab: Puasa Saat Safar (hadits no. 23). 

HR. AL Baihagi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: Harus Berbuka Puasa Saat 
Safar Jika Akan Bertemu Dengan Musuh (hadits jld. 4, h. 242) 

HR. Imam Ahmad, dalam Musnad-nya, hadits no. 15903, jld. 5, dari hadits Sebagian 
sahabat Nabi SAW. 


MusNAD Imam SyAFI”I ||” Hui | 


aa CN Keno jp Lara Ot Vai AI 3 Ha SA 
Tabah BU aah A0 Lu 
761. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Ja'far bin Muhammad, “dari ayahnya, dari Jabir RA: Bahwa 
Rasulullah SAW berangkat menuju Makkah pada tahun kemenangan 
di bulan Ramadhan, namun beliau tetap berpuasa hingga sampai di 
Oura' Al Ghamim. Orang-orang pun ikut berpuasa bersama beliau, 
lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
orang-orang merasa berat dengan puasanya." Maka beliau meminta 
sebuah wadah berisi air sesudah ashar, lalu beliau minum, sementara 
orang-orang melihatnya. Maka sebagian orang juga berbuka, 
sedangkan sebagian yang lain tetap berpuasa. Ketika sampai berita 
kepada beliau bahwa orang-orang ada yang tetap berpuasa, maka 
beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang durhaka." 
Asy-Syafi'i dalam hadits dari orang yang terpercaya 
mengatakan dari Ad-Darawardi, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Jabir, ia mengatakan: Rasulullah SAW berangkat pada 
tahun kemenangan kota Makkah menuju Makkah di bulan Ramadhan. 
Beliau tetap berpuasa, namun beliau memerintahkan kepada orang- 
orang untuk berbuka dan bersabda, "Perkuatlah diri kalian untuk 
menghadapi musuh-musuh kalian!" Lalu dikatakan, "Sesungguhnya 
orang-orang menolak berbuka melihat engkau tetap berpuasa." Lalu 
beliau meminta sebuah wadah (berisi air) dan minum, hingga akhir 
hadits." | 


KG Sa NX - gag So 0-3 0 ag ci 

Tata “. : Bo ti na Mai or A “. Y 2... 2 
J3 jail Un Milad Un pelag AAE AI Gale SI Jah Ha CL 
M Telah disebutkan takhrij-nya pada hadits no. 381. 


2 || musnaD Mam syari” 


Pa Je Jai Y) paid Je Ba 35 

762. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 

Humaid, dari Anas RA, ia mengatakan: Kami pernah melakukan 

perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka di antara kami ada yang 

berpuasa dan ada pula yang berbuka, Orang yang berpuasa tidak 

mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka pun tidak 
mencela orang yang berpuasa." 


Sp Ip am IP A2 CA VA 
Jaa) LA FearsJu Jaa oi Iap AA PAK 
0 - or» 0.1 Pase 01 ... 2. dana ME ai “Ni as y 
BA BE SAS JS aa Ia Ah IE So 
ore A4 23 Ba, IS “. - 5 ta 3 3 - . o Pn - 
TE Ko AA Kaleng ala Ke AA Lp oa) 
Ti CA id edan PU la 

763. Abdul Wahab bin Abdul Majid dari Ayub dari Abu 
Oilabah dari Al Mahlab dari Umran bin Hushain, ia berkata, “Para 
sahabat Rasulullah SAW menawan seorang lelaki dari bani Ugail, dan 
Tsagib juga telah menawan dua orang dari sahabat-sahabat Nabi 
SAW, kemudian Nabi SAW menukar dengan dua orang yang ditawan 


oleh Tsagib”' 





18 Telah disebutkan takhrij-nya pada hadits no. 480. 

IS YR. Muslim dalam 26 pembahasan tentang nadzar, 3 bab: Tidak Boleh Memenuhi 
Nadzar Karena Maksiat Kepada Allah dan Karena Sesuatu yang Tidak Dimiliki 
Oleh Seorang Hamba (hadits no. 8/1641). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang Peperangan Rasulullah SAW, bab: 
Menebus Tawanan (hadits jld. 2, h. 223) dari Umran bin Hushain dengan redaksi: 
Rasulullah SAW menukar satu tawanan dengan dua tawanan. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 19848, jld. 7 dari hadits Umran 
bin Hushain dengan redaksi: Rasulullah SAW menukar dua tawanan muslim dengan 
satu tawanan musyrik dari bani Agil. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


ya 0 


v Ia Na Hi dat DE Ke Jely “2 bl —YT 4 


25 JG 3, “5 Ts! Sp Pune aa 3 SA 


02 - 


“ln ls 2 Ie J3 JA van Ma II AS 


Tt Ca ahaha CJ 


764. Orang yang terpercaya dari kalangan ahlul ilmi yang 
jumlahnya bukan hanya seorang mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Ayub Al Anshari, dari 
Ubay bin Ka'b, ia mengatakan: Aku pernah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apabila seseorang dari kami menggauli istrinya lalu ia 
mencabut (kemaluan)nya tanpa mengeluarkan air mani." Nabi SAW 
menjawab, "Hendaknya ia mencuci anggota badannya yang 
menyentuh istrinya dan hendaknya ia berwudhu, kemudian ia 
shalat." 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembagian harta rampasan perang dan 
upeti, bab: Menukar Satu Tawanan dengan Seseorang dari Kami yang Ditawan 
(hadits jld. 6, h. 320). 

' Dari jalur Hisyam bin Urwah: 
HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 21 bab: Pada Permulaan Islam Jima' 
Tidak Mewajibkan Mandi Kecuali Keluar Mani dan Keterangan Pe-nasakh-annya 
Bahwa Jima' Mewajibkan Mandi (hadits no. 84/346). 
Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 21145, jld. 8 dari hadits Ubai bin Ka'b 
dengan redaksi: Harus mandi saat menyentuh wanita, ia berwudhu lalu shalat. 
HR. Abdurrazag dalam mushanaf-nya, pembahasan tentang bersuci, bab: Yang 
Mewajibkan Mandi (hadits no.957) dengan redaksi: Harus mandi saat menyentuh 
wanita, ia juga harus berwudhu. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wajib Mandi Saat Bertemu 
Dua Alat Kelamin (hadits jdl, 1, h. 164) 
HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits no. 
1169) dari Ubai bin Ka'b dan redaksinya serupa dengan yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad. 


II musNAD IMAM SYAFI'I 


. 1 0 


LAN oi kiat Ainan ha oi PE DAA v0 
In an Bei Mine AD tan ar ap d3 
Ma ane ad JB G3 
H2 IL IS EA LAB aula AG 
sasa Alat Liar Ja AG JW da Kragan, 
Y telaga IE AI AG AB Wah Oa G3 Bp KG 


and Bang pin 55 dll 


£ 
sj) 


765. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Sa'id bin Al Musayyab: Sesungguhnya Abu Musa Al Asy'ari 
pernah datang kepada Aisyah, Ummul Mukminin RA, lalu ia berkata, 
"Sungguh memberatkan diriku perselisihan yang ada di antara sahabat 
Muhammad SAW mengenai suatu perkara yang aku merasa berat 
mengemukakannya kepadamu." Aisyah bertanya, "Perkara apakah 
itu? Pertanyaan apapun yang akan kamu ajukan kepada ibumu, maka 
ajukanlah pertanyaan itu kepadaku." Abu Musa berkata kepadanya, 
"Seorang lelaki menggauli istrinya, lalu ia mencabut (kemaluan)nya 
tanpa mengeluarkan air mani." Aisyah menjawab, "Apabila suatu 
khitan melampaui khitan yang lain, maka mandi merupakan suatu 
kewajiban." Abu Musa berkata, "Aku tidak akan bertanya lagi kepada 


seorang pun sesudahmu —tentang masalah ini—."8 


8 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 18 
bab: Wajib Mandi Saat Bertemu Dua Alat Kelamin (hadits no. 76) dari Aisyah RA. 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf.nya, pembahasan tentang bersuci, bab: Yang 
Mewajibkan Mandi (hadits no. 954) dari Aisyah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


& B2 39 3030 AA BA DO Lo Lo ea £ 
KAA 0 RL A A tilamaa Op eBlah UPl VA 

0 os to. ofo. o- 0. - 0. £ 0... 0 &- - 
1 01 3 DO Pe Iri La Na oooro- tea Sena Tita 
Hbd pes bdg dn duos 


2 ANE 
| 


“SD yag V 


766. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Yahya bin Zaid bin 
Tsabit menceritakan kepada kami dari Kharijah bin Zaid, dari 
ayahnya, dari Ubai bin Ka'b, ia pernah berkata, "Tidak wajib mandi 
atas orang yang tidak mengeluarkan air mani." Namun kemudian ia 
mencabut kembali pernyataan tersebut, yakni: Sebelum ia meninggal 


dunia.'? 


2 0 20. . 50 0 - se ta 8 £ 

Sa PPN PMI Ii yag GP HN UI -YIY 
Ja Aa KY KS Oi Ip agan JG (SAM IA 
- P, ag 51 5 Pe ag API YA PAN 0 ang 8 Ng 
IS BF KY IP SAI Sp el OS JB KL 3 Ja 
Da AI Ga Ih Je SAT, dag 
767. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, 
Sebagian dari mereka (para perawi) mengatakan dari Ubai bin Ka'b 
dan sebagian yang lain me-mauguf-kannya hanya sampai pada Sahl 
bin Sa'd, ia mengatakan: Dahulu pada permulaan Islam hukum mandi 
karena mengeluarkan air mani merupakan suatu ketentuan, kemudian 
hal itu ditinggalkan (di-mansukh) setelah beberapa lama, dan mereka 
diperintahkan mandi apabila khitan (lelaki) bertemu dengan khitan 


1? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang al ma'rifah, bab: (hadits jld. 1, h. 411) 
dari Ubai bin Kab. 


II musnaD Imam SyaFI'I 


(wanita). 


ce. 


Ll ep Ai 2 5 oa oi Tab p Obi Cp YAN 
ne tnpa sapa 
Bl ala IA Ko Mp) JB AAN IS AI oi 
“ 53 8 ki s0. . 3 . : “ yag k - 
BEN AG Weh WI Uma HUI AI 
768. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari 
Sa'id bin Al Musayyab: Sesungguhnya Abu Musa Al Asy'ari pernah 
bertanya kepada Aisyah RA tentang bertemunya dua khitan, maka 
Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila 


dua khitan bertemu atau suatu khitan (lelaki) menyentuh khitan 


(perempuan) yang lainnya, maka mandi merupakan suatu 


kewajiban." 


7. 10 0 


3 aj ih de GAS In Ga JP K3 —vaa 
S1 sea Jb TA GA Gn MEP 0 PEN ban 
A3 pdl oi Gi Kh RN A3 33 15 dn Para 


Na 


2 Pari jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi dari Ubai 
bin Kab: 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Wajib Mandi Saat Bertemu 
Dua Alat Kelamin (hadits jd. 1, h. 165) 

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits jld. 
1173). 

21 Dari jalur Ali bin Zaid dari Said bin Al Musayyab dari Abu Musa Al Asy'ari dari 
Aisyah RA: 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24709, jld. 9 dari musnad Aisyah 
RA. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


769. Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia . 
mengatakan bahwa Ali bin Zaid menceritakan kepada kami dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Aisyah, ia mengatakan: Nabi SAW pernah 
bersabda, "Apabila seseorang telah duduk di antara bagian tubuh 


yang empat, kemudian khitan bertemu dengan khitan yang lain, maka 


mandi merupakan suatu kewajiban.” 


2 s oo 0. 0 2 - cad af 
MA oi am AP GP KINI GP Ul -—vv. 
ES KG TAI IA Kai IP data oi ai aa 
8 ae Kar z0 1 - Kanaan ena IA Na . CE aa 
ep UI dilas ipin AI oo Aetile IG. Jamal 5 A3 OUll 
0 0. BL. ata 4 8 
ME EG elu sale Al elo 


770. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari Al 
Auza'i, dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya atau dari Yahya 
bin Sa'id, dari Al Oasim, dari Aisyah, ia mengatakan: Apabila dua 
khitan bertemu, mandi merupakan suatu kewajiban. Aisyah berkata, 
"Aku sendiri pernah melakukannya bersama Nabi SAW, kemudian 
kami berdua mandi."2 


2 At-Tirmidzi dalam 1, bab-bab bersuci, 80 bab: Jika Dua Alat Kelamin Bertemu 
Maka Wajib Mandi (hadits no. 109) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin 
bertemu dengan alat kelamin, maka wajib mandi. 

HR. Imam Ahmad, dalam musnad-nya, hadits no. 24261, jld. 9 dari musnad As- 
Sayyidah Aisyah RA. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang al ma'rifah, (hadits jld. 1, h. 413). 

2HR. At-Tirmidzi dalam 1 bab-bab bersuci, 80 bab: Jika Dua Alat Kelamin 
Bertemu, Maka Wajib Mandi (hadits no. 109) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat 
kelamin dengan alat kelamin bertemu maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan 
Rasulullah SAW pernah melakukanya, lalu kami mandi. 

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 111 bab: 
Wajib Mandi Jika Dua Alat Kelamin Bertemu (hadits no. 608) dari Aisyah. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 25336, jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin dengan alat kelamin bertemu 
maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan Rasulullah SAW pernah 
melakukanya, lalu kami mandi. 


|| musNAD IMAM SYaFI”I 


La and 13 CA 3 ASIN 2 55 CI UAN —vVA 
l # : ot. AS - Bg, 2 Pa NN an 2 0 x - et. - 
JA Sang SIP abo H HUSB Agit AI op Tale 


Ta er A.A Na Pena 1 ena Gnai Tad to £ 
He ing MEI Ke Jyo3 GOL ag Kie EU poli 
AB AP 2 aah HI 

771. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 

Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan, “Kami 
pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, maka terputuslah 
kalung milikku, lalu Nabi SAW berhenti untuk mencarinya, 


sedangkan mereka tidak mempunyai air (yang cukup), maka turunlah 
ayat tentang tayamum.”” 


Y o- » 03 0 -— 04 AN 2 S3 Petai £ 
AN AS pi ISP PI Oliu Ul — VVY 


BG. 0 


He Ie IA EL IG RAN Cop) mali oh AE 
SU Il 


HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Mandi (hadits no. 
1176) dari Aisyah dengan redaksi: Jika alat kelamin dengan alat kelamin bertemu 
maka wajib mandi, yang demikian ini aku dan Rasulullah SAW pernah melakukan, 
lalu kami mandi. 

24 HR. Al Bukhari dalam 7 pembahasan tentang tayammum, 1 bab: Firman Allah, 
"Kemudian Kamu Tidak Mendapat Air, Maka Bertayamumlah Kamu dengan Tanah 
yang Baik (Suci)." (hadits no. 334) dari Aisyah. 

HR. Al Bukhari juga dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 3 bab: Kemudian Kamu 
Tidak Mendapat Air, Maka Bertayamumlah Kamu dengan Tanah yang Baik (Suci) 
(hadits no. 4607) dari Aisyah. 

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayammum (hadits 
108/367). 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 194 bab: Permulaan 
Tayammum (hadits no. 880) 

HR. Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang bersuci, bab: 
Safar yang Diperbolehkan Bertayammum (hadits jld. 1, h. 224). 

HR. Ibnu Hibban, dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 16 bab: Tayammum (hadits 
no. 1300). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


772. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidullah bin Abdullah, dari Ammar bin Yasir RA, ia mengatakan: 
Kami bersama-sama Nabi SAW bertayammum sampai ke siku-siku. 


» 03 0 - 03 - co... Zn ..- £ 
TA MEP SAI GP kh 3 ARI Ul — VVY 
. 2 . Ku 5 


DE BEAN Tap mei oi JAR IP aa 53 da aa 
Ian Bana ABANG jie dal dia Io 


773. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, 
dari Ammar bin Yasir, ia mengatakan: Kami pernah bersama Nabi 
SAW dalam suatu perjalanan, maka turunlah ayat tentang tayamum, 
lalu kami bersama-sama Nabi SAW bertayammum hingga ke siku- 
siku. 


2 Dari jalur Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ammar bin Yasir: 

HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 122 bab: Tayammum (hadits 
no. 318). 

HR. Ibnu Majah, dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 90 bab: 
Sebab (hadits no. 565) dengan redaksi: Kalung Aisyah pernah Jatuh, kemudian 
rombongan pun berpencar untuk mencarinya, lalu Abu Bakar menemui Aisyah dan 
marah besar, karenanya mereka tertahan untuk melaksanakan shalat, kemudian 
Allah pun menurunkan keringanan untuk melaksanakan tayammum, lalu ia berkata, 
"Kami pada suatu hari mengusap sampai ke lengan" ia berkata, "Kemudian Abu 
Bakar menemui Aisyah dan berkata, 'Aku tidak mengetahui kecuali kamu membawa 
berkah'." 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 18913, jld. 6 dari hadits Ammar 
bin Yasir. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya dalam pembahasan tentang bersuci, bab: 
Berapa Tepukan dalam Tayammum (hadits no. 827) dari Ammar bin Yasir. 

HR. Al Baihagi dalam Sunah Al Kubra dalam pembahasan tentang bersuci, bab: 
Menyebutkan Banyak Riwayat Tentang Cara Tayammum dari Ammar bin Yasir RA 
(hadits jld. 1, h. 208). 

#SHR. An-Nasa'1 dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 197 bab: Perbedaan Dalam 
Hal Cara Tayammum (hadits no. 314) dari ubaidullah bin Abdullah dari bapaaknya 


|| musyaD Imam syar1'I 


HS IA AP SAS Ip MALU — vve 
2 8 0.“ T 2 o - -0 - aa e .. 
2 ab Lp JB kai jl £ FI og Ca glaa op ya jl 
' & 2... Nee sa bal sena Mens ya - A 
KPI) PI aa Jika Temat Oya 30) peka Kala AI 
714. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abu Al Huwairits Abdurrahman bin Muawiyah, dari Al A'raj, dari 
Ibnu Ash-Shimmah, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan Nabi 
SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Setelah itu beliau 
mengusap tembok dan bertayamum dengan mengusap wajah dan 


kedua tangan (hasta)nya". 





dari Ammar bin Yasir dengan redaksi: Kami pernah melakukan tayammum bersama 
Nabi SAW dengan debu, lalu kami mengusap wajah kami dan kedua tangan kami 
hingga ke siku. 

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunah-sunahnya, 90 bab: 
Sebab (hadits no. 566) dari Abaidullah bin Abdullah dari bapaknya dari Ammar bin 
Yasir dengan redaksi: Kami pernah melakukan tayammum bersama Nabi SAW 
hingga ke siku. 

HR. Ibnu hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 16 bab: Tayammum (hadits 
no. 1310) dari Ammar bin Yasir. 

2 HR. Al Bukhari, dalam 7 pembahasan tentang tayammum, 3 bab: Tayammum 
Saat Tidak Bepergian Karena tidak Mendapatkan Air (hadits no. 337) dari Ibnu Ash- 
Shummah Al Anshari dengan redaksi: Nabi SAW pernah muncul dari arah sumur 
Jamal, lalu beliau dijumpai seorang lelaki kemudian ia mengucapkan salam namun 
Nabi SAW tidak menjawabnya hingga beliau menghadap tembok kemudian beliau 
mengusap wajah dan kedua tangannya kemudian beliau mengucapkan salam. 

HR. Muslim dalam 3 pembahasan tentang haid, 28 bab: Tayammum (hadits no. 
114/369) dari Ibnu Ash-Shummah dan lafazhnya serupa dengan redaksi sebelumnya. 
HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 123 bab: Tayammum Saat 
Tidak Bepergian (hadits no. 329) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi yang 
serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 195 bab: Tayammum Saat 
Tidak Bepergian (hadits no. 310) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi yang 
serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 17549, jld. 6 dari hadits Abu Jahim 
bin Ash-Shimmah dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra, pembahasan tentang bersuci, bab: Cara 
Tayammum (hadits jld. 1, h. 205) dari Ibnu Ash-Shimmah dengan redaksi: Aku 
pernah melewati Rasulullah SAW yang sedang buang air kecil, lalu aku 
mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak menjawabnya hingga berdiri 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


2... 5 
- 30 4 -- 1. 


3.3 
Up dika 13 SG at eta 33 Sasa CoA — Vo 


8.9. 


Ie Span AA gp) Tae 1 Aa 5 YA Gi elba 
PO AA AU ba ol Kab ang os Eh ab 


s 


Ke SB Uni Tin dh alat Ke 


BB an Ab KG desah Kidal dl 
775. Orang yang terpercaya, Yahya bin Hisan, mengabarkan 
kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah 
SAW sakit, lalu beliau memerintahkan kepada Abu Bakar untuk shalat 
bersama orang-orang (sebagai imam). Setelah itu Nabi SAW 
merasakan sakitnya berkurang, lalu beliau datang dan duduk di 
sebelah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengimami sambil 
duduk dan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri. 


menghadap tembok lalu mengeroknya dengan tongkat yang beliau bawa, kemudian 
beliau meletakkan kedua tangannya di atas tembok lalu mengusap wajah dan kedua 
lengannya, setelah itu beliau menjawab salamku. 

2 HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 47 bab: Orang yang Berdiri 
Disamping Imam Karena Suatu Sebab (hadits no. 683) dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar 
untuk mengimami orang-orang pada saat beliau sakit, lalu ia pun mengimami 
mereka, namun setelah itu Rasulullah SAW mendapati dirinya lebih baik lalu beliau 
keluar, namun Abu Bakar masih tetap mengimami orang-orang, dan ketika Abu 
Bakar mengetahui beliau, ia pun mundur, namun beliau mengisyaratkan agar ia tetap 
ditempatnya seperti semula, kemudian Rasulullah SAW duduk disebelah beliau, 
kemudian Abu Bakar shalah mengikuti Rasulullah SAW dan orang-orang shalah 
mengikuti Abu Bakar. 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 21 bab: Imam Utama yang Sedang 
Udzur Karena Sakit atau Bepergian atau Selain Keduanya Hendaknya 
Memerintahkan Orang Lain Sebagai pengganti Mengimami Orang-orang, dan Orang 
yang Mengimami dengan Duduk Karena Kelemahannya untuk Berdiri, Maka Ia 
Harus Berdiri Jika Mampu, dan Penasakhan Posisi Duduk dibelakang Imam yang 
Duduk Padahal Ia Mampu Berdiri (hadits no. 97/418) dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Aisyah dengan redaksi serupa dengan yang sebelumnya. 


12 || musnaD Imam Syari” 


£ 
oc 38 ce 


Ka IP SA Ae JGP A6 CA v1 


IE KD Pa: AE ja KA 
ANE YA Jaa 


776. Abdul Wahab bin Abdul Majid mengabarkan kepada 
kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ubaid bin 
Umair, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna tanpa ada 


perbedaan. 


BP er PP CAR MAP AG USA —vVV 
Ka sat pg Kan A3 Al FI P3 RUP gi 
AA APU Caller 


777. Abdul Wahhab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami 
dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA: Bahwa 
mereka berangkat menjenguknya yang sedang sakit, lalu ia (Jabir) 
shalat sambil duduk, dan mereka pun shalat di belakangnya sambil 
duduk.” 


GAN 33 Pun 2 eta SINGA NYA 
Na os "3 G3 AI PP Aib 


. 303 . Bea 


dalan TA sh pe (al lu sale 
778. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 


HR. Ibnu Hibban dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunahnya, 
142 bab: Shalat Rasulullah SAW Kala Sakit (hadits no. 1233) dari Hisyam bin 
Urwah dari bapaknya dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

2 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

20 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA: Rasulullah 
SAW pernah melakukan puasa di hari Asyura dan memerintahkan 
untuk puasa di hari itu! 


Hetra Kr can pra ya » pam s aan Kai — NVA 
. #0. 3 ban Be nona Teen . "3 8 - 0. A 2... 
DR depe by eye pu Os Jb Wi G2 ND 
2 3 2.8 PNS Ba ad TOR 8, Bi ba en 
aa CB Adat 3 Urai og EN Iko CAT AS alat 
Neon p 2 “ . nube Ie ap 2 ee Mn" - 8 83 
Ulas) Uep Uas tantang al) dala IIA ea Ke Ato Al 
IS LA Halo Ab A3 SE Ay DA Kat AN pa OS 
779. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa ia mengatakana: Hari Asyura 
adalah hari yang selalu dipakai berpuasan bagi kaum Ouraisy 
Jahiliyah, dan Nabi SAW pernah berpuasa saat jahiliyah, namun 
setelah Nabi SAW datang ke Madinah, justru tetap berpuasa dan 
memerintahkan untuk menggunakannya sebagai hari berpuasa, lalu 


setelah itu diwajibkan puasa Ramadhan, dan itulah puasa wajib, dan 
beliaupun meninggalkan puasa Asyura. Siapa yang mampu boleh 


31 Dari jalur Urwah dari Aisyah RA: 

HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Kewajiban Puasa 
Ramadhan (hadits no. 1893) dengan redaksi: Bahwa orang Ouraisy berpuasa pada 
hari Asyura saat Jahiliyah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk 
berpuasa hingga diwajibkannya puasa Ramadhan, dan Rasulullah SAW bersabda, 
“Barang siapa yang berkehendak boleh berpuasa, dan barang siapa yang 
berkehendak boleh berbuka.” 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 26127, jld. 10 dari musnad 
Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Barang siapa yang hendak berpuasa boleh 
berpuasa dan barang siapa yang hendak meninggalkannya boleh meninggalkannya. 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, dalam pembahasan tentang puasa, bab: 
Puasa Hari Asyura (hadits no. 7842) dengan redaksi: Kami pernah diperintahkan 
berpuasa hari Asyura, namun ketika diwajibkan puasa bulan ramadhan, maka siapa 
yang mampu boleh berpuasa dan siapa yang mau boleh meninggalkannya. 


| MUSNAD IMAM SYAFI'I 


berpuasa dan siapa yang mau boleh meninggalkannya.” 


PN KS Ai KE GAN op Olla Me 
PENA NA (die Aoi Ka aa: “J6 
Aa ba ae ba AA Oa da le Ja 
PIR na 2 Sem nam Ta sape i 


200 nye 0 


. Ad 0. P3 OA 


PENA INN OT JS 5 sa 
Bab AG Uya eilo IR 


780. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Humaid bin Abdurrahman, ia mengatakan: Aku pernah mendengar 
dari Muawiyah bin Abu Sufyan pada hari Asyura ketika ia berada di 
atas mimbar, yakni: Mimbar Rasulullah SAW. Lalu ia mengeluarkan 
segenggam rambut dari kantong bajunya, kemudian berkata, 
"Dimanakah ulama kalian, hai penduduk Madinah? Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW melarang yang seperti ini." Ia 
mengatakan pula, "Sesungguhnya telah binasa Bani Israil hanya ketika 
kaum wanita mereka memakai ini." Kemudian ia mengatakan pula, 
"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW pada hari yang sama seperti 
sekarang bersabda, 'Sesunggufinya aku sedang puasa, barangsiapa 





2 HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 63 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 2442) dari Aisyah RA. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa" dalam 18 pembahasan tentang puasa, 11 
bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 34) dari Aisyah RA. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Baihagi, dalam pembahasan tentang puasa, bab: 
Orang yang Mengira Bahwa Puasa Hari Asyura Adalah Wajib Kemudian Kewajiban 
itu Dinashakh (hadist jld 4, h. 288) dari Aisyah RA. 

HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 15 bab: Puasa Sunnah 
(hadits 3621) dari Aisyah RA. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


yang ingin berpuasa, hendaklah ia berpuasa' 


Kam ya Aa pp Alai il 3 SMU Urai — YA 
Ke au 5. MOS NI 0. 030. 3 -. 
Kap mal Pj Ola Aoi LIA pa AN op 
s . 8. Be Ber On Ba EN SE ea me BN AR O3 
Ag le Ko Ip) Lal GS Gil agak Jaf 


. 0 - . . 8 4 
erat Sele SI GS G0 AI ia PI UI Tyas 
781. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Humaid bin Abdurrahman bahwa ia pernah mendengar Muawiyah bin 
Abu Sufyan pada tahun haji berada di atas mimbar berkata, “Hai 
penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda di hari ini, Ini adalah hari 
Asyura, Allah tidak mewajibkan kalian melakukan puasa padanya, 
tetapi aku berpuasa. Barangsiapa di antara kalian ingin berpuasa, ia 
boleh berpuasa, dan barangsiapa yang tidak ingin, ia boleh 
berbuka." 





8 HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 126/1129) dari Humaid bin Abdurrahman. 

HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Nabi SAW — 
Demi Bapak dan Ibuku—, dan Ia Menyebutkan Selain dari Orang-Orang yang 
Menukil Khabar dalam Hal Itu (hadits no. 2370) dari Humaid bin Abdurrahman. 

HR. Al Bihagi dalam As-Sunan Al Kubra, dalam pembahasan tentang puasa, bab: 
Tidak Ada Dalil yang Menyebutkan Bahwa hal itu Waijb (hadits jld. 4, h. 290) dari 
Humaid bin Abduurrahman. 

4 HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 69 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 2003) dari Humaid bin Abdurrahman. 

HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 126/1129) dari Humaid bin Abdurrahman) 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 18 pembahasan tentang puasa, 11 
bab: Puasa Hari Asyura (hadits no. 35) dari Humaid bin Abdurrahman. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang puasa, bab: 
Tidak Ada Dalil yang Menunjukkan Kewajiban atas Hal Tersebut (hadits jld. 4, h. 
290) dari Humaid bin Abdurrahman. 


| MUSNAD IMAM SYAFI'T 





Pa gi IN gp DES UAN 
Wa MI Ie 3 IE LS AN 3 PL OA op £ Pa 


2 #0... LN 


en Otas satu aa ale Ai 3g cab -: da Ca alay ss 
2 « aah 2 5 af Ka yaa 3 « Pa LAS Ala i Ja Has 3203 
782. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits 
(yakni Ibnu Sa'd), dari Nafi', dari Ibnu Umar ia mengatakan: Telah 
diceritakan di hadapan Rasulullah SAW tentang hari Asyura, maka 
beliau bersabda, "Dahulu merupakan suatu hari yang orang-orang 
Jahiliyah melakukan puasa padanya. Barangsiapa di antara kalian 
suka melakukan puasa padanya, hendaklah ia berpuasa, dan 
barangsiapa yang tidak suka, hendaklah ia meninggalkannya. ai 


Vi sapa apa ambe Ar UN 
8, Pa RAY ea 


AE AS AA | ni pa ap et aa 


783. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah 
mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid mengatakan: Aku pernah 
mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku belum pernah melihat 
Rasulullah SAW melakukan puasa yang lebih diperhatikannya dari 


3 Dari jalur Al-Laits dari Nafi” dari Ibnu Umar: 

HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura' 
(hadits no. 118/1126) 

HR. Ibnu Majah dalam 7 pembahasan tentang puasa, 41 bab: Puasa Hari Asyura' 
(hadits no. 1737). 

HR. Al Baihagi dalam 4s-Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang puasa, bab: 
Tidak Ada Dalil yang Menunjukkan Kewajiban atas Hal Tersebut Tae jld. 4, h. 
290). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


hari-hari yang lain kecuali hanya hari ini." Yakni hari Asyura.” 


2 o-- Pi - o Hi TI aah naa 
BA KG JI PER ob Olah Up — VA 
Kana AR ot alga 13 aah Dis DG II TI oi MAA 


o - Aa ha aa 2, 2 pa 3.8 Se o AN ya AN 
HL — bag le Ni elo Al Jgn Ol Halte JB 5 AI 
Aan AA AS 

784. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Al 

Hasan dan Abdullah bin Muhammad bin Ali, ia mengatakan: 
Sedangkan Al Hasan RA dari ayahnya, bahwa Ali RA pernah berkata 


kepada Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang 
nikah mut'ah dan dari daging keledai kampung." 


2 HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 69 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 2006) dari Ibnu Abbas. 

HR. Muslim dalam 13 pembahasan tentang puasa, 19 bab: Puasa Hari Asyura 
(hadits no. 131/1132) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku tidak mengetahui bahwa 
Rasulullah SAW puasa pada hari dimana beliau meminta keutamaan di antara hari- 
hari yang ada, kecuali hari ini, dan tidak pula suatu bulan dari berbagai bulan keculi 
hari ini, yakni: Ramadhan. 

HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 70 bab: Puasa Nabi SAW — 
Demi Bapak Dan Ibuku— dan Ia Menyebutkan Perbedaan Para Penukil Khabar 
dalam Hal Itu (hadits no. 2369) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku tidak 
mengetahui bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari dimana beliau mengharap 
keutamaan atas hari-hari, kecuali hari ini, dan tidak pula, yakni: pada Bulan 
Ramadhan dan hari Asyura'. 

Y HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Rasulullah SAW 
Melarang nikah Mut'ah (hadits no. 5115) dari Ali dengan redaksi: Bahwa Nabi 
SAW melarang nikah mut'ah dan daging himar jinak pada waktu perang Khaibar. 
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan 
Keterangan Bahwa Hal Itu Pernah Diperbolehkan Kemudian Di-nasakh Kemudian 
Diperbolehkan Lalu Di-nasakh lagi, dan Keharamannya Ditetapkan Hingga Hari 
Kiamat (hadits no. 30/1407) dari Ali dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang 
nikah mut'ah pada hari Khaibar dan dari daging himar jinak. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Hukum Haram Nikah 
Mut'ah (hadits no. 1121) dari Ali RA dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melarang 
menikahi perempuan dengan cara mut'ah, dan dari daging himar jinak pada zaman 
perang Khaibar. 


|| musNaD Imam SyarI'I 


s| - 3 2. Ba bi 
P3 ab aa Jaa (oi Cg — Yao 
0 20 - 030 - Jo 3 0 -— 


AN ng Aa KN AN 
(-— lay us Jai es SP) D gran gt) Lanuauan "JB Di PI 
Gt ae PN TAMU PN Pa 3 0 Ni Aa 
(ai ol 533 celkas Uk Gay kah Ale AI ale Al Iya 
o Pata Pp Pa rd Pa ai 2 , Ie. Pi ana Pan 
Ke das, Sela Ale AMI elo Al Jar CI ye US 
SA Ja Ia 

785. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, ia mengatakan: Aku pernah 
mendengar Ibnu Mas'ud RA berkata, “Kami pernah berperang 
bersama Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak membawa istri. 
Maka kami bermaksud mengebiri diri kami, tetapi Rasulullah SAW 
melarang kami melakukan hal tersebut. Kemudian beliau memberikan 


rukhshah (dispensasi) kepada kami untuk menikahi wanita dalam 
jangka waktu tertentu dengan mahar.” 


te 2 
KI 


e . of. . 0. ld 0 0. 0 £ 

— HP EU GE SAI HE Oki Ul — VAN 

o o£ - PA 1 ore A 3 2 . “ z 5 . “0. 0 . 
7 IP AG EM Ko AI Sya) JB JB RN jp pe 


“2,03 £ 0... Lag Haa Tai 
SP SA PU Iis 2 Em 


HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang berburu, 31 bab: Hukum Haram 
Makan Daging Himar Jinak (hadits no. 4345) dari Ali bin Abu Thalib RA dengan 
redaksi serupa dengan riwayat Muslim. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi 
perempuan dengan Cara Mut'ah (hadits jld. 2, h. 140) dari Ali bin Abu Thalib 
dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan dengan 
cara mut'ah, dan dari daging himar jinak pada tahun perang Khaibar. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 592, jld. 1, dari Musnad Ali bin 
Abu Thalib, dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra pada pembahasan tentang tentang nikah, 
bab: Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, h. 201) dari Ali bin Abu Thalib RA. 

8 YR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang nikah, bab: Nikah 
Mut'ah (hadits jld 7, h. 201) dari Abdullah bib Mas'ud. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


786. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah ia mengatakan: Rasulullah 
SAW pernah bersabda, "Apabila kalian melihat usungan jenazah, 
maka berdirilah hingga jenazah berlalu dari kalian, atau jenazah 
telah diletakkan." 


yi Ah pena Ep Da Cal VAV 
y - 0. P 3 0 0. e 
MAIN Un AKAP 
Pn 5 
787. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Wagid bin Amr bin Sa'd bin Muadz, dari Nafi' bin Jubair, dari 


Mas'ud bin Al Hakam, dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW (pada 
mulanya) berdiri dalam masalah jenazah, kemudian beliau duduk." 





2? HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 46 bab: Shalat Jenazah 
(hadits 1307) dari Amir bin Rabi'ah. 

HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 24 bab: Berdiri Karena Jenazah 
(hadits no. 73/958) 

HR. Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Karena 
Jenazah (hadits no. 3172). 

HR. Ibnu Majah dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 35 bab: Berdiri Karena 
Jenazah (hadits jld. 1542) dari Amir bin Rabi'ah. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 15687, jld. 5 dari hadits Amir bin 
Rabi'ah. 

HR. Al Baihagi dalam 4s-Sunan Al Kubra, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: 
Berdiri Karena Jenazah (hadits no. 3175) dari Ibnu Rabi'ah. 

HR. Ibnu Hibban dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Berdiri Karena 
Jenazah (hadits no. 3051) dari Rabi'ah. 

OR. Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Karena 
Jenazah (hadits no. 3175) dari Ali bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Nabi 
SAW berdiri untuk jenazah kemudian duduk kembali. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 11 
bab: Berhenti Karena Jenazah dan Duduk di atas Kuburan (hadits no. 33) dari Ali 


|| musNaD IMAM SYAFI'T 


« 


# . ee o 2 0. 42 £ 0 £ .. .. # 
PI abg AP AJI AP UU UI — YAA 
£& Doc 


Mn Bean RA In ANN St x 

LH Sg le AI lo Al Sya) Oi Cara 
Pe AN at Nonna 

AI 333 AS AI JB NU IAI Used 


X 


SI b 


P4 


—m 


788. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 
dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah SAW melarang memakan 
daging hewan kurban sesudah 3 hari, kemudian beliau bersabda 
kepada mereka sesudah itu, "Makanlah, berbekallah dan 
simpanlah."" 


PA aa Si oi aan 3 MU UE - yna 


23 Pa ae SA AA, . y 3 - Le “3 SE y, o- 0 » 
STP pay SIP AI Ilo Al Jaan PJU Al AS oi 3G 


bin Abu Thalib dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berdiri pada jenazah 
kemudian duduk kembali. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunanh Al Kubra, pembahasan tentang nikah, bab: Dalil 
Bagi Orang yang Beranggapan Bahwa Berdiri Untuk Jenazah Adalah Mansukh 
(hadits jla. 4, h. 27) dari Ali bin Abu Thalib. 

HR. Ibnu Hibban dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Berdiri Karena 
Jenazah (hadits no. 3055) dari Ali bin Abu Thalib. 

41 HR. Muslim dalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Larangan 
Memakan Daging Kurban yang Diinapkan Lebih dari Tiga dan Keterangan Adalah 
Penasakhannya Serta Batas Diperbolehkannya Hal Tersebut (hadits no. 29/1972) 
dari jabir bin Abdullah. 

HR. An-Nasa'i dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban, 36 bab: Yang 
Diperbolehkan Dalam Hal Tersebut (hadits 4438) dari Jabir bin Abdullah. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 15170, jld. 5 dari riwayat musnad 
jabir bin Abdullah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa" dalam 23 pembahasan tentang hewan 
kurban, bab: Menyimpan Hewan Kurban (hadits no. 6) dari jabir bin Abdullah 
dengan redaksi: Makan, bersedekah, berbekal dan simpanlah. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra pembahasan tentang hewan kurban, bab: 
Keringanan Memakan Sebagian Daging Hewan Kurban dan Memberi Makan Serta 
Menyimapan (hadits jld. 9, h. 291) dari Jabir bin Abdullah. 

HR. Ibnu Hibban dalam 47 pembahasan tentang hewan kurban (hadits no. 5925) dari 
Jabir bin Abdullah. 





MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


5 & aa » 1 SL Lo. nc 6 AN 
an WN DAS Pata bada Catasak amal tai 
5. 


Jai aa Lai Tas Ay: Sa Lah (GX ea G3 3 
J3 da ba daa d3 an tenduk Sa HN 


S3 


1 Pama aU) ha ah ea Io TP 
3 Doi UAS OS Aa 2 Jp J3 NI IG OS AA 1G 


Tae" 


IN IA IE GE Ya Oris) BS Gb Olah eU 
EA Iyan 6 AJE JG US PBB Uje da AN Lo 
bada dn Jie in Ip IE 3 aan PA YA 
SAN JG CP ian 33 AN Jet 5 eU 

Patah, 


789. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar, dari Abdullah bin Wagid bin Abdullah, bahwa ia berkata, 
“Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan kurban sesudah 3 
hari.” Abdullah bin Abu Bakar berkata, “Lalu aku menceritakan hal 
tersebut kepada Amrah, maka ia berkata, “Engkau benar, aku pernah 
mendengar Aisyah RA menceritakan bahwa orang-orang dari 
kalangan penduduk badiyah (perkampungan) datang pada hari raya 
Kurban di zaman Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Simpanlah 
oleh kalian untuk 3 hari, dan sedekahkanlah sisanya'. Aisyah 
melanjutkan kisahnya: Maka setelah peristiwa itu ada yang berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang memanfaatkan hewan- 
hewan kurbannya, mereka mencairkan lemaknya untuk minyak dan 
mengambil kulitnya untuk tempat-tempat air (minum)'. Rasulullah 
SAW bertanya, 'Lalu mengapa?' Atau semakna dengan apa yang 
beliau sabdakan. Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


melarang memakan daging hewan kurban sesudah 3 hari'. Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melarang kalian hanya demi tamu 
yang tiba di hari raya Kurban, maka makanlah, simpanlah dan 
bersedekahlah'."” 


ca o 2-3 - e- o 2.9. “ Lo. f 

Bp MI YP aan 3 EP Mb Ul VA, 
An ea Sa Pee EA Nai 
« Lea PAN AN TON MPN NO” LL Laga or EL e a3 EN AP 
JS alat 5 AN NS SAS JI oi J3 DS) SEM 
- o£ :8 Pn, GB 0,- 3. Pada Ha or 1, 5, 1 | 3. 
YEN Aya3 YA) LP GA Peka sale MI elo Al Iya) 
sia BL SL B3 SM BAN 
790. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'd, 
dari An-Nu'man bin Murrah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Bagaimanakah menurut kalian perihal orang yang minum (khamer), 
orang yang berzina dan orang yang mencuri?" Yang demikian itu 
terjadi sebelum Allah SWT menurunkan hukum-hukum had. Mereka 
menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Semua itu merupakan perbuatan keji, pelakunya 


mendapat hukuman, dan pencuri yang paling jahat ialah orang yang 
mencuri shalatnya." Kemudian ia melanjutkan hadits hingga selesai. 





4 KR. Muslimdalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Larangan 
Memakan Daging Kurban yang Diinapkan Lebih dari Tiga dan Keterangan Adalah 
Pe-nasakh-annya Serta Batas Diperbolehkannya Hal Tersebut (hadits no. 28/1971). 
HR. Imam malik dalam Al Muwaththa” pada 23 pembahasan tentang hewan kurban, 
4 bab: Menyimpan Daging Hewan Kurban (hadits no. 7) 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang hewan 
kurban, bab: Keringanan Memakan Sebagian Daging Hewan Kurban dan Memberi 
Makan Serta Menyimpan (hadits jld. 9, h. 293). 

8 HR, Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang hukum had, bab: 
Hukuman Maksiat Sebelum Turun Hukum Had (hadits jld. 8, h. 209) dari An- 
Nukman bin Murrah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


WAN MP oi AN ARE SP AB Gl 53 AU Una — yan 


G3 Pak Lemaka 


NA MA Ag JA AR il op 


2. 0. 


II — ae II ppE bh Br ye) 
MY, IS 3 YA le SE IN, 


791. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan: Aku 
pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA berkata, “Hukuman 
rajam di dalam Kitabullah adalah hak atas orang yang berbuat zina 
dari kalangan kaum lelaki dan wanita bila muhshan, yaitu jika ada 
bukti terhadapnya, ada kandungan atau pengakuan.“ 


“ Dari jalur Ibnu Syihab dan Abdullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Umar bin 
Al Khaththab: 

HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 30 bab: Pengakuan 
Zina (hadits no. 6829). 

HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum had, 24 bab: Yang Berstatus 
Sudah Menikah Dirajam Jika Berzina (hadits no. 5/1691). 

HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hukum had, 23 bab: Rajam (hadits no. 
4418). 

HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hukum had, 7 bab: Rajam (hadits 
no. 1432). 

HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 9 bab: Rajam (hadits no. 
2553). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang had, bab: Hukum Had Bagi Wanita yang 
Belum Menikah Berzina (hadits jld. 2, h. 179). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 276, jld. 1 dari Musnad Umar bin 
Al Khaththab. 

HR. Imam Malik dalam 41 pembahasan tentang hukum had, no. 1 bab: Rajam 
(hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, bab: Dalil Bahwa Hukum Cambuk 
Seratus Kali Bagi Perawan yang Merdeka dan Penasakhan dari Seseorang yang 
Telah Menikah (hadits jdl. 8, h. 212). 


|| musNaD Imam syaFI'I 


0.8. .  . 


3 Kia pena IN thn 3 PEP IL USA — VAN 

3 e 3.2 2 1 Pak Ps ix 0 F 2 SN UP & e 
EME Of SU ISA Lon ASI GP SS JB #ipah ea 
- ee. y - $ aga aT La aa aa LT Speg SEAA 
—) BN MS 3 pa Im YES Ol ea Bl us 


AI sa gai SNP AS) alah PN Ke AM Ip 
pp Se KAMI LI AI Ep SG LAI daa 
But 36 Up da KAA 
792. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, 
bahwa ia pernah mendengar Said bin Al Musayyab mengatakan, 
Umar: bin Khaththab RA pernah berkata, “Hati-hatilah kalian, jangan 
sampai binasa karena meninggalkan ayat rajam dan jangan sampai ada 
seseorang yang mengatakan, “Kami tidak menemukan hukuman rajam 
di dalam Kitabullah'. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
menjalankan hukuman rajam, demikian pula kami. Demi Dzat yang 
jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya tidak khawatir nanti 
orang-orang akan mengatakan bahwa Umar telah menambahi 
Kitabullah, niscaya aku menulisnya, yaitu Syaikh (lelaki yang telah 
kawin) dan syaikhah (wanita yang telah kawin) apabila keduanya 
berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti', karena 
sesungguhnya kami pernah membacanya.” 


45 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' pada 41 pembahasan tentang hukum had, 
1 bab: Rajam (hadits no. 10) 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, bab: Dalil Bahwa Hukum Cambuk 
Seratus Kali Bagi Perawan yang Merdeka dan Penasakhan Untuk Dalil yang 
Berkaitan dengan Seseorang yang Telah Menikah (hadits jdl. 8, h. 213). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


AN KP or BN APP ab Ul 33 BIL Upi - yar 
3 Wa ad abg TON IG) ME Yi M9 BIA a33 
- “£ Pe 2. or 4 2, 1, 5 3. sa 2 uteo 1. 3- 
Jaa Ul Data) as A3 alas pe Ki 
KP SPI YR IA ob SIA Ja 
793. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, dan 
Sufyan menambahkan: Seorang lelaki menceritakan bahwa anak 
lelakinya berbuat zina dengan istri seorang lelaki. Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Aku benar-benar akan memutuskan di antara kamu 
berdua dengan Kitab /Allah)." Maka beliau mendera anak lelaki itu 
sebanyak 100 kali dan mengasingkannya selama setahun. (Lalu beliau 
memerintahkan kepada) Anis untuk pergi menemui istri lelaki yang 
lain. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia. Lalu ia mengaku, maka 

beliau merajamnya. 





“S HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hukum had, 38 bab: Jika Seorang 
Wanita Menuduh Wanita Lain Berzina Dihadapan Hakim Dan Orang Banyak, 
Apakah yang Demikian Masih Akan Ditelisik? (hadits no. 6842 dan 6843) dari Abu 
Hurairah dan Zaid bin Khalid. 

HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hukum had, 25 bab: Perempuan yang 
Diperintahkan Nabi Untuk Dirajam Adalah dari Riwayat Juhainah (hadits no. 4445). 
HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hukum had, 8 bab: Hukum Rajam 
Untuk Seseorang yang Telah Menikah Karena Zina (hadits no. 1433). 

HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang tata tertib persidangan, 22 bab: 
Memberi Pertolongan Pada Wanita Saat Dalam Perkara Hukum (hadits no. 5425). 
HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits 5426). 

HR. Ibbu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 7 bab: Hukuman Zina 
(hadits no. 2549). 

HR. Imam Malik dalam 41 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Rajam (hadits 
no. 6). 

HR. Al Baihagi dalam Sunan Al Kubra pembahasan tentang hukum had, bab: 
Menghadirkan Saksi (hadits jld. 8, h. 219). 


|| musNaD zMam SyarFI'I 


3 0. Pad 


BE LAN AI PAP 5 CA — at 

it oi 1I6 ale Ko ot ala YA 
Ap aa KI II SL BY 
Hn Aan ala Lu 
Da AL Gg AE JAN Giaa ONE ii 15 
PE AS SB ASI ag Aasst s3 Lu 
AE AS Fa JA II JA 9 3 Tp 


». 


794. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari 
Al Hasan, dari Ubadah, yakni Ibnu Shamit, bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah 
telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, Gadis dan jejaka 
(hukuman hadnya) ialah dera 100 kali dan diasingkan selama 
setahun, janda dan duda (hukuman hadnya) ialah dera 100 kali dan 
rajam." 

Seorang yang tsigah menceritakan kepadaku bahwa Al Hasan 
menyisipkan hiththan Ar-Raggasy antara ia dan Ubadah. Aku sendiri 
tidak mengetahui apakah Abdul Wahab yang memasukkan di antara 
keduanya, lalu tertinggal dari kitabku ketika dipindahkan pada asalnya 
atau tidak. Tetapi menurut asalnya pada hari aku menulis kitab ini, 
tidak ada padaku." 


41 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Oa ML Ob 5 Ta: - . Ha Tg .. £ 
C— Ann P9 CP GP KS Op Olia Us — Yao 
' NE ATAS ANGIN 23 NA UP 2. 25 s3." “Pa 
2 yaaa al Kah Uya JT pl KPA ole GA Ol 3 
795. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 


Zuhri, dari Gabishah bin Dzu'aib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 
"Barangsiapa yang meminum khamer, maka deralah ia oleh kalian." 


3-3 
AP Ae Ip Ot Sa al van 
9 s. NA. DP Ba 0d 9... 0. 0 Te 0. 0 o 
Ol EA Cop) DUS DA Ita oi TN al UP tk 
. () 0 2 0 1 Pd Ma Mn 25X, bei eN Tr rd 
SA ASP JP V 1JU la EM Ko Al Spa) 


ai FA ya JA aa SATU ep) Ii TS pi 

796. Orang yang dipercaya, yaitu Yahya bin Hisan, 
mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari 
Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan RA, bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali 
karena salah satu dari tiga perkara: Kafir sesudah iman, zina setelah 
ihshan (terpelihara), atau membunuh seseorang bukan karena 


gishash."? 





“ HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang minuman dan 
hukum had di dalamnya, bab: Orang yang Terkena Hukum Had, Namun Masih 
Mengulangi Perbuatannya Lagi (hadits jld. 8, 314). 

" HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 3 bab: Imam Menyuruh untuk 
Memberi Maaf Dalam Urusan Darah (hadits no. 4502) dari Utsman bin Affan RA. 
HR. An-Nasa'i dalam 37 pembahasan tentang hukum haram, 5 bab: Menyebutkan 
Hal-Hal yang Menghalalkan Darah Seorang Muslim (hadits no. 4031) dari Utsman 
RA dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: 
Seorang lelaki yang kufur setelah islamnya, atau seorang berzina setelah menikah 
atau membunuh jiwa. 

HR Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: Tidak Halal Darah 
Seorang Muslim Kecuali dengan Tiga Hal (hadits no. 2533) dari Utsman dengan 
redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga hal: Seorang berzina 


|| musNAD IMAM SYArI 1 


. Gg. 3. 


& “3 n 0 & 5 seng cc... P4 
AS AAN 2 Slop ad Ul — yay 


«s Je Bana Pi pan Pa AS Aa a & ag La San 


2... 


TA 73 OI ph ale AI lo In Je SK ol 
AI Op se ala AI Sio LN JW Land LIS G3 Hi 
kat MPA TNI Mp7 Td 

- : Y 


La. aa damPreag 
797. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Abu Dzi'b, dari seseorang yang dipercaya menurutnya, dari 
orang yang menceritakannya atau dari Ubaidillah bin Abdullah Al 
Adawi, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa seorang lelaki bertanya 
kepada Rasulullah SAW, untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya sumur 
Budha'ah merupakan tempat pembuangan bangkai anjing dan bekas 


darah haid." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu 


tidak ternajisi oleh sesuatu pun." 


setelah menikah kemudian dirajam, seorang lelaki membunuh jiwa atau seorang 
lelaki yang murtad setelah islamnya. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hukum had, bab: Apa yang 
Menghalalkan Darah Seorang Muslim (hadits jld. 2, h. 172) dari Utsman dengan 
redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal: Karena 
kekufuran setelah iman atau berzina setelah menikah, seorang lelaki membunuh jiwa 
kemudian ia dibunuh. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya (hadits no. 509, jld. 1), dari musnad Utsman 
bin Affan dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga 
hal: Seorang lelaki yang kufur setelah islamnya atau berzina setelah menikah, 
seorang lelaki membunuh jiwa kemudian ia dibunuh karenanya. 

HR. Al Baihagi dalam 4s-Sunan Al Kubra, dalam pembahasan tentang murtad, bab: 
Membunuh Orang yang Murtad Setelah Islamnya (hadits jld. 8, h. 194). 

8 Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 34 bab: Sumur Bidha'ah (hadits 
no. 66) 

At-Tirmidzi dalam bab-bab bersuci, 49 bab: Air Tidak Membuat Najis Apapun 
(hadits no. 66). 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 1 mim bab: Sumur Bidha'ah 
(hadits no. 325) 

HR. Ibnu jarud dalam pembahasan tentang 4! Muntaga, bab: Sucinya Air dan Kadar 
yang Menajiskan dan yang Tidak Menajiskan (hadits no. 47) 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


03 3 0 


AA AP AN pb Hen em YAA 
aa App of 3 ra 23 A Pns aa OS 
Ba IE SN AS 3 aa Pop 18 au) ale 
798. Ibnu Bea mengabarkan kepada kami dari Abu Az- 
Zinad, dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah 
RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan sekali-kali 


seseorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang 
kemudian ia mandi darinya." 


30. .o 3 


Y ip 2 Tag yA gp oa Si pa Usa — aa 
MA DE IE EL ala Ko AI Ip OS Han 
dna th 33, aa LAB ., Ph Iki et v5 


599 - 


Ag Ga oa kia HAN maa 


HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan an bersuci, bab: Hukum Air Jika 
Tercampur dengan Najis (hadits no. 15). 

$! HR. Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir (hadits no. 7/290) 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 140 bab: Larangan Buang Air 
Kecil Pada Air yang Menggenang dan Mandi Darinya (hadits no. 221). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 0126, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi: Tidak diperbolehkan buang air kecil dalam air yang tidak 
mengalir dan mandi darinya. 

HR. Abdurrazag dalam mushanaf-nya pada pembahasan tentang bersuci, bab: Buang 
Air Kecil Pada Air yang Tenang (hadits no. 302) 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra pada pembahasan tentang bersuci, bab: 
Air Sedikit Akan Menjadi Najis dengan Suatu yang Bisa Membuatnya Najis (hadits 
no. Jid 1, h. 256). 

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 10 bab: Air (hadits no. 1254) 
dengan redaksi: Salah seorang dari kalian yang buang air kecil pada air yang tenang 
yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. 


II musNAD IMAM SYarI”I 


799. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij dengan sanad yang penuturannya tidak dihadiri olehku, bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila air berjumlah 2 gullah, 
tidak mengandung najis." 

Di dalam hadits ini disebutkan takaran gullah hajar. Ibnu Juraij 
berkata, "Aku pernah melihat gullah hajar, satu gullah mencapai 2 
girbah atau 2 girbah lebih sedikit." 





2 HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang bersuci, bab: 
Kadar Dua Kulah (hadits jid. 1, h. 263). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


BAGIAN DARI Ju is KE DUA: PERBEDAAN HADITS 
DARI AL ASHLUL ATIO 


LP Pi AP LUPA As: 


Pan an Cd 


An Mon ba AKA SPA 
aa hh Ing al "ak Cm Aa P3 Jaa Ah Lag Sai Pk 
800. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 
Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA: Bahwa 
Rasulullah SAW melarang melakukan shalat sesudah Ashar hingga 


matahari tenggelam, juga —melarang— melakukan shalat sesudah 
Subuh hingga matahari terbit.” 


53 HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dalam gasharnya, 1 bab: 
Waktu yang Tidak Diperbolehkan Untuk Shalat (hadits no. 285/825). 

HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 32 bab: Larangan 
Shalat Setelah Shubuh (hadits no. 560). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, haidts no 9960, jld. 3 dari musnad Abu 
Huriarah. 

HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', pada 15 pembahasan tentang Al Our'an, 10 
bab: Larangan Shalat Setelah Shubuh dan Ashar (hadits no. 48). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, bab: Larangan Shalat Setelah Fajar 
Hingga Terbit Matahari dan Setelah Ashar Hingga Terbenamnya Matahari (hadits 
jld. 2, h. 452). 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Waktu-waktu yang 
Terlarang (hadits no. 1543). 


|| musnaD zmam SyYaFI'I 


AA 2) ab JI IP EU IP BIG Ul AN 
ab ate Ja Ie SAI Degan eh 3 
GP TV AN 
801. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah 


seseorang di antara kalian bersikeras untuk melakukan shalat di saat 
matahari terbit dan di kala tenggelam." 


. e T. .. - . os 0 “ ud .. 
Ia ap lab 1 taat oi MI PM UR AAN 
2 ja “ “ . or A4 “. Y: “Le - 83 MN o- 0 
ol SI ln ale DN Ao AI ipa) Ol ea AI KE LP 
G PN NU ae Ono MO TAI Fa : 
Lp SL BU TA 5 UAN O Ua2 Alba mel 


AB LAN ME SAI 3 ISI GB DI Sh cLe)B 


4 5 On TN 2, Y, 3 9 7 Pt 
SAB Sl Gd SWA 3 eliay Ae AI Cake Al Siah PI 


. 


802. Malik menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 





“4 801. HR. Al Bukhari dalam 9 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 31 bab: 
Tidak Baik Shalat Sebelum Matahari Terbenam (hadits no. 585). 

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 33 bab: 
Larangan Shalat Saat Matahari Terbit (hadits no. 289/828). 

HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 33 bab: Larangan 
shalat saat matahari terbit (hadits no. 562) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Tidak 
layak seseorang mengakhirkan shalat hingga matahari terbit atau terbenam. 

HR Imam Mali dalam Al Muwaththa" pada 15 pembahasan tentang Al Our'an, 10 
bab: Larangan Shalat Setelah Ashar (hadits no. 47). 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya pada pembahasan tentang shalat, bab: 
Waktu yang Makruh Untuk Shalat (hadits no. 3951) 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahabi (hadits ke 39, h. 65). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: 
Larangan Shalat Ketika Matahari Terbit dan Ketika Terbenam (hadits jld. 2, h. 453) 
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Waktu-waktu 
Terlarang (hadits no. 1548). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shanabihi bahwa Nabi SAW 
pernah bersabda, "Sesungguhnya matahari itu terbit dibarengi tanduk 
syetan. Apabila matahari meninggi, maka ia ditinggalkannya. Apabila 
berada di tengah langit, ia menyertainya, tetapi apabila telah 
tergelincir dari tengah langit, ditinggalkannya. Apabila matahari 
mulai tenggelam, ia menemaninya, tetapi apabila telah tenggelam, 
maka ia meninggalkannya." Rasulullah SAW melarang melakukan 
shalat di waktu-waktu tersebut.” 


AL Pp A3 OA 3 DG CA - Ar 
GAN BSK gal 5 Ag al dada Io Ip 


ah OP AR II eat SEA P3 IE AL sb 
Nan TG Ne 1 Se ae 

CB ah IA 

803. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Ibnu Al Musayyab RA: Bahwa Rasulullah SAW tertidur hingga waktu 


subuh lewat, lalu beliau mengerjakannya sesudah matahari terbit, 
kemudian bersabda, "Barangsiapa lupa akan shalatnya, hendaklah ia 





55 HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 31 bab: Waktu 
yang Dilarang Untuk Melaksanakan Shalat Padanya (hadits no. 558). 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunahnya, 
148 bab: Waktu yang Makruh Untuk Melaksanakan Shalat (hadits no. 1253) dari 
Abu Abdullah Ash-Shanabihi dengan redaksi: Sesungguhnya matahari itu terbit di 
antara dua tanduk setan (atau ia berkata, "Ja terbit dan bersamanya tanduk setan"). 
Apabila matahari telah meninggi, maka ditinggalkannya. Apabila berada di tengah 
langit, setan menyertainya, tetapi apabila telah tergelincir (atau ia berkata dengan 
redaksi: zalat), ia ditinggalkannya. Apabila matahari mulai mendekat untuk 
tenggelam, setan menemaninya pula: tetapi apabila telah tenggelam, maka setan 
meninggalkannya, maka janganlah kamu shalat pada tiga waktu ini. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa" pada 15 pembahasan tentang Al Our'an, 10 
bab: Larangan Shalat Setelah Shubuh dan Setelah Ashar (hadits no. 44). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: 
Larangan Shalat Pada Dua Waktu Ini dan Ketika Matahari Berada Ditengah Hingga 
Condong (hadits jld. 2, h. 454) 


|| musWaD zmam SyaFI'I 


mengerjakannya apabila ingat kepadanya, karena sesungguhnya 
Allah SWT berfirman, 'Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku'" 
(Thaahaa (20): 14)” 


PEP BA ape OUR Up Ant 
2 Ja ta LN Pa 2, -.. Ia. 0. 0-3 
Sip) OS 2 pola SAE Al ko Gal laa Sa Ja YP La 
. Bian TR AK Kan Padang Aneka ara 1 “ » 
LEG Il J3 VJ HR Ah 3 Anh AE elo AI 
KE 2JE AI Jiya) CE Ih JL al KA Op Y salin 
A o 4) ed - £ 3 og. .. an 0 , (AN 22 Aa 
Ag —a Yo 3 pall Jestaal9 4aloel', SI 
Pe Me Sa Ae On a52 NA 8 PA Oh egi Tan GC uk ») 
K3 CA IM G1 Ale AN Io AI Ijah JA 3 Pa) 
Wb 138 dat Ta gai al Taf A Yopo 600 3 
a53 2 Pas 2 2 -. 2t £ 2 eT3 #3 £ £3 4 8, Y 5 035 
ME NS 3 Ami AS edio 3 lag MIE ap AI Jiya) 
-9 (4 Pi 
. mA 1) Pn » 
804. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr —yakni Ibnu 
Dinar—, dari Nafi' bin Jubair, dari seorang lelaki dari kalangan 
sahabat Nabi SAW, ia mengatakan: Nabi SAW pernah melakukan 
suatu perjalanan, lalu beliau turun beristirahat di akhir malam. Maka 
Nabi SAW bersabda, "Adakah seorang lelaki shalih (baik hati) yang 
menjaga kita malam ini dan tidak tidur agar tidak ketinggalan 
shalat?" Maka Bilal berkata, "Aku, wahai Rasulullah!" Maka Bilal 
menyandarkan punggungnya pada unta kendaraannya sebelum fajar, 
dan ternyata mereka tidak terbangun melainkan setelah merasakan 


HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: 
Tidak Ada Beban Bagi Orang yang Tertidur dari Shalat Atau Lupa Hingga Hilang 
Waktunya dan Ja Wajib Mengadhanya Ketika Ingat dan Tidak Ada Kafarat Kecuali 
Hal Itu (hadits jld. 2, h. 218) mursal. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


panas matahari menerpa wajah mereka. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Hai Bilal, mana —janji— yang kamu katakan?" Bilal 
menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengalami hal yang sama seperti 
yang engkau alami." Maka Rasulullah SAW berwudhu, kemudian 
shalat 2 rakaat sunah subuh, setelah itu beliau bersabda, "Tuntunlah 
sedikit kendaraan kalian." Kemudian beliau melaksanakan shalat 
Subuh.” 


p o- 0 20 . e- Sy 2 
: -X sa 3 PN Kena - - ' 0 0 0 
Ie Ie AI Segan Ot AE AI Cap) malah Gi ar LP CU 
IE ES AI Ai AIA Ja Ih CA AE JB ph 


AG di Ia AA An Gel Ata si ia Uta AG 
805. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al 
Makki, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai Bani Abdu Manaf! 
Barangsiapa di antara kalian menguasai sesuatu dari urusan 
manusia, maka jangan sekali-kali ia melarang seseorang thawaf di 


Baitullah ini dan shalat di waktu kapanpun yang disukainya, di 


malam ataupun siang hari." 


HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang shalat, 55 bab: Bagaimana 
Menggadha Shalat, (hadits no. 623), dari Abu Ashim dari Yahya bin Hisan paman 
Hamad bin Salamah dari Amr bin Dinar dari Nafi' bin Jubair dari bapaknya, dan 
pada redaksinya ada perbedaan sedikit. 

HR. Abu Daud dari hadits Abu Hurairah, pada 2 pembahasan tentang shalat, 11 bab: 
Orang yang Tertidur dari Shalat Atau Lupa, (hadits no. 435) sebagaimana riwayat 
lain dari hadits-hadits dalam bab ini. 

8 HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 53 bab: Thawaf Setelah Ashar 
(hadits no. 1894) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: Janganlah kalian 
melarang seseorang untuk shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia 
kehendaki, baik malam maupun siang. Al Fadhl bin Ya'gub berkata, "Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang 


.u 


seseorang . 


|| musNaD IMAM SyAFI'I 


ir oh SA A3 ME AA UPT AA 

JAS ES ad db dn ala dB op alba 6 
”. . ii : aa 

MEP SU Ea HUT Ab AL 3 4 sela 3G) 


806. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Nabi SAW dengan 
hadits yang semisalnya, atau semisal dengan maknanya, tanpa ada 
perbedaan, tetapi Atha' menambahkan, "Hai Bani Abdul Muthalib, 


HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 42 bab: Shalat Setelah Ashar 
dan Shubuh Bagi Orang yang Thawaf (hadits no. 868) dari Jubair bin Muth'im 
dengan redaksi: Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang 
untuk thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik 
malam maupun siang. 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 137 bab: Diperbolehkanya 
Thawaf Kapanpun Waktunya (hadits no. 2924) dari Jubair bin Muth'im dengan 
redaksi: Wahai bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seseorang untuk 
thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang ia kehendaki, baik malam 
maupun siang. 

HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 41 bab: Hukum 
Mubah Shalat Pada Setiap Waktu Di Makkah (hadits jld. 584) dengan redaksi yang 
serupa dengan riwayat At-Tirmidzi. 

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunahnya, 
149 bab: Keringanan Shalat Setiap Waktu Di Makkah (hadits no. 1254) dari Jubair 
bin Muth'im dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Thawaf Diluar Waktu 
Shalat (hadits jld. 2, h. 70) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi: Wahai bani 
Abdu Manaf, Jika kalian menguasai sebagian perkara ini, maka janganlah kalian 
melarang seseorang untuk thawaf dan shalat dirumah ini kapanpun waktunya yang 
ia kehendaki, baik malam maupun siang. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16736, dari Jubair bin Muth'im 
dengan redaksi serupa dengan riwayat At-Tirmidzi. 

HR. Ad-Daruguthni dalam sunan-nya, 4 pembahasan tentang shalat, bab: Hukum 
Boleh Mengerjakan Shalat Sunnah Disamping Masjidil Haram Kapanpun Waktunya 
(hadits no 1) dari Jubair bin Muth'im dengan redaksi serupa dengan riwayat An- 
Nasa'i. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pada pembahasan tentang shalat, bab: 
Hal Tersebut Khusus Pada Tempat Tertentu Saja dan Tidak dengan yang Lainnya 
(badits jld. 2, h. 461). 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang bersuci, 4 bab: Waktu-waktu 
Terlarang (hadits no. 1554) dengan redaksi serupa dengan riwayat An-Nasa'i 





MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


atau hai Bani Hasyim, atau hai Bani Abdu Manaf! us 


£ 43 ..» £ 
| Kw 


Tit IE gi Ian 3 ot uga 
Aa “JG 5 Ad Jep Ba Tya Ka JG al 
A Bg 5 - C-..o 
Ad Ap Gas Sae Ji LAS cell 
BA Ng GR in al JG Jaa Mi ES Nah dl 
#3 2 » 0. 
dd NA Ga aa S3 PP oi SA oi BG yA 
GA ea Is Y ane IA Gis Kets 1G NA 
WB AI pn Ka Ai JA Was “JG agus at LAN 
0! co. ec. Pan AN ala Ad 2 h7 Na 3 Arun Kuta 
“3 cal Tang Le at TA ya 
2 Se Ae Aek Br Rd iko ito 
Pe Bu. . o H 
ep Uage aKa3 Giat YP tetai Ah Ie pas AN, ebi 
DES Ula 
807. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Labid, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Salamah 
mengatakan: Muawiyah tiba di Madinah. Ketika berada di atas 
mimbar, tiba-tiba ia berkata, "Hai Katsir bin Shult, pergilah ke rumah 
Aisyah Ummul Mukminin RA dan tanyakanlah kepadanya tentang 
shalat Nabi SAW 2 rakaat sesudah Ashar!" Abu Salamah mengatakan: 


Maka aku berangkat bersamanya, dan Ibnu Abbas RA mengirimkan 
Abdullah bin Harits bin Naufal bersama kami seraya berpesan, 


5? Rujuk pada fotnote sebelumnya. 


|| musnaD zmam SYAFI”I 


"Pergilah dan dengarkanlah apa yang akan dikatakan oleh Ummul 
Mukminin." Abu Salamah melanjutkan kisahnya: Maka Katsir datang 
kepadanya dan menanyakan hal itu kepadanya. Aisyah menjawabnya, 
"Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tetapi pergilah 
kepada Ummu Salamah dan tanyakan kepadanya." Abu Salamah 
melanjutkan kisahnya: Maka aku pergi bersamanya kepada Ummu 
Salamah, lalu Ummu Salamah berkata, "Pada suatu hari Rasulullah 
SAW masuk ke dalam rumahku, lalu shalat 2 rakaat di dalam 
rumahku, yaitu shalat yang belum pernah aku lihat beliau melakukan 
hal itu —di waktu tersebut—. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya engkau mengerjakan suatu shalat yang belum pernah 
aku melihatmu mengerjakannya. Maka beliau bersabda, 
'Sesungguhnya aku biasa mengerjakan shalat 2 rakaat sesudah 
zhuhur, dan sesungguhnya telah datang kepadaku delegasi Bani 
Tamim atau harta zakat, maka aku sibuk hingga meninggalkan 2 


rakaat tersebut, kedua rakaat itu adalah yang baru aku kerjakan' 20 


20 o 0 SG. 3 0. 01 0, 0 OR, aa 
malah 9— Ia Mn Ng (Ulat Ngan a AA 
ke Na SAN 2, Y03 PC Te oz 8. 0. os 

BI, Hug dals PT) de ba Jaw) su "JB ya toh US Ki 

) “ 6g 2 PJ Salak Ta 3 Pn, PPA AA o 9. Se aa 3, : 

AS PA LG DAA HJ bal IN GAS) udi 
La WAR Di y, 03. 3oe 0 Pr Ti ta 
iebag MIE BI Ko BN Spa) EP SS ABI AS) Takan 
808. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Gais, dari 

Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi, dari kakeknya —yaitu Gais— ia 

mengatakan: Rasulullah SAW pernah melihatku sedang mengerjakan 





TR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 36 bab: 
Keringanan Shalat Setelah Ashar (hadits no. 578) dari Ummu Salamah dengan 
redaksi: Bahwa Nabi SAW pernah shalat dua rakaat di rumahnya setelah shalat 
Ashar, dan ia mengutarakan hal itu padanya, beliau bersabda, "Inilah dua rakaat 
yang mestinya aku lakukan setelah shalat Zhuhur, lalu aku disibukkan dari 
keduanya hinga aku melaksanakan keduanya setelah Ashar." 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


shalat 2 rakaat sesudah Subuh, maka beliau bertanya, "Hai Oais! 
Shalat apakah 2 rakaatmu itu?" Aku menjawab, "Sesungguhnya aku 
belum mengerjakan 2 rakaat sunah Subuh (yakni gabliyah-nya)." 
Maka, Rasulullah SAW diam." 


GAN IPA ol GP NE Si ala Ust Aa 
, Naa 3, La . a. - o 2. £ 080. te 
Ma GB LI SP JB PAS bei Md aja 


Pd . 0. - »... Te Naa Ta 3 9 aa — ya. ata 0 3 
—3 ang elo BA SG (lah 3) Ie le 


lala 


"3. 


1 3 3s JLN HE IG Kb Be AN op) 
FA A3 ts tele Jus SI LG ch 
SAE, AB SL) IE ALE Y WNA Jali La 8 copa 
SE OKE DS IE EA JB AP oi GA Ka 
AI IE Sp BP oi AN LEG (JP Ja ab 
5 Se AS oma das Yasa Jar tan sai li 
ea Ode y AN veag S SI ae JW le 
BEA BL AS Malas 

809. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 

Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Yahya bin Hathib 


Sl HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang shalat, bab: Hal 
Ini Khusus Untuk Sebagian Shalat dan Tidak Untuk yang Lainnya (hadits jld. 2, h. 
456). 


|| muswaD zam SYarI”1 


menceritakan kepadanya, ia mengatakan: Hathib meninggal dunia dan 
ia pernah memerdekakan budak-budaknya yang mengerjakan shalat 
dan puasa. Tersebutlah bahwa ia mempunyai seorang budak wanita 
Nubiyah (dari Mesir selatan) ia melaksanakan shalat dan juga puasa. 
Ia orang a'jam yang belum mengerti, maka tidak ada yang 
mengejutkan Hathib selain kandungannya, sedangkan ia adalah 
seorang janda. Maka Hathib berangkat menemui Umar lalu 
menceritakan hal tersebut kepadanya. Umar berkata, "Sesungguhnya 
kamu adalah lelaki yang datang tidak membawa kebaikan." Maka 
jawaban tersebut sangat mengejutkan Hathib. Kemudian Umar 
mengirim utusan kepada budak perempuan itu, lalu ia bertanya, 
"Apakah engkau telah mengandung?" Budak itu menjawab, "Ya, dari 
Mar'us dengan imbalan 2 dirham." Ternyata ia terus-terang mengakui 
perbuatannya tanpa menyembunyikannya. Yahya bin Hathib 
melanjutkan kisahnya: Ketika itu ada Ali, Utsman dan Abdurrahman 
bin Auf, maka umar berkata, "Berilah aku saran." Yahya bin Hathib 
melanjutkan kisahnya: Saat itu Utsman sedang duduk, lalu ia 
berbaring, maka Ali dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Ia harus 
dikenai hukuman had." Umar berkata, "Berikanlah saran kepadaku, 
hai Utsman!" Utsman menjawab, "Kedua saudaramu telah 
memberikan saran kepadamu." Umar berkata, "Berikanlah saranmu 
kepadaku." Utsman berkata, "Menurut pendapatku, ia mengaku terus- 
terang seakan-akan tidak mengetahui hukumnya, sedangkan hukuman 
had itu hanya berlaku bagi yang mengetahuinya." Umar berkata, 
"Kamu benar, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman- 
Nya, tidaklah hukuman had itu melainkan atas orang yang 
mengetahuinya." Maka Umar menderanya sebanyak 100 kali, lalu 
mengasingkannya selama setahun.” 


2 HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pada pembahasan tentang hukum had, 
bab: Meninggalkan Hukum Had Karena Keraguan (hadits jld. 8, h. 238). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


0 
: 


ARP 2... 0,90 0.12 0 - - 
ph SA PEP ML UI MN, 
Fa £ Bea in 0-3 Ai Mn or A “ p3 “ie - 2g 
WS el HI LA 58 Jia lag LEAN Ito Al Jiya) Ol 
| g 03 
MPN) 


810. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dhab (biawak), 


maka beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak pula 


mengharamkannya. Lai 


0 


BE IP UE oi Bia Gp cotah UP AN 
- s - £. Ab AS “.A Sa 
yu alag dals al ce P3 
811. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 


Dinar, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang 
serupa dengannya.” 


Oo. One #0. . 0, 0. Lc. 
GA yi cui DP Ab AP BIL UI ANN 


000 age “AP BL 30 AN... aan ia & 
HI 52 LIL JI SAN ARA (33 AA Jb toa uji up 


53 HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang berburu hewan, 26 bab: Biawak 
(hadits no. 4326). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra pada pembahasan tentang hewan kurban, 
bab: Biawak (hadits jld. 9, h. 322) 

HR. Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 40, h. 65). 

6d HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu hewan, 16 bab: Biawak 
(hadits no. 3242) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Aku tidak mengharamkan. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang berburu hewan, bab: Memakan Biawak 
(hadits jld. 2, h. 92) 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang manasik, bab: Biawak 
(hadits no. 8674). 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, pembahasan tentang hewan kurban, bab: 
Biawak (hadits jld. 9, h. 323). 


|| musNaD IMAM SYAFI'I 


AT AN Oi MG AP OP AI oi ME 53 up 
o z0 2 (S.-so Pen 22 —. 8 3 Na 
Se en Jo Ta aa ala ale DN ho aa Na 
. o. Pn “1g . PAP or 4 “5 T 8 02 ia or, Lo Er 
FN Ojak AD JUS cah lag MIPA lte Al Jiya AI sah 
30 PE or ta 8 VC, 3 0 NN o- “ Ka 
AI Ca ang EA ate IA AA pi 3 
KA Na RERE 3. PA, 55 2 IE AL 
—Te 1 Iko IP B3 Me Edu 3 ol 
o sa .. Ta enlua ne ke “ “iis 23 Pa Sa Maa IP Mu 
Pen ai Para «5 Y :J8 Tya LA "uda cod lag 
or 4 9, P3 3 03 2. sa 2. Aa £ dua & 3 PJ z 
—e AN eko SI Sya Putar Sab IS Jb Si Sab 
| at 
812. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i RA 
berkata, "Aku ragu, apakah yang demikian dikatakan dari Ibnu Abbas, 
dari Khalid bin Walid, atau dari Ibnu Abbas dan Khalid bin Al Walid: 
Keduanya masuk ke dalam rumah Maimunah bersama Nabi SAW, 
kemudian dihidangkan seekor biawak panggang, lalu Rasulullah SAW 
mengulurkan tangannya, tetapi salah seorang dari kaum wanita yang 
ada di rumah Maimunah berkata kepadanya, "Sebaiknya kita 
beritahukan kepada Rasulullah SAW daging apa yang akan 
dimakannya itu." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Makanan itu 
adalah daging biawak." Maka Rasulullah SAW menarik kembali 
tangannya, dan aku bertanya, "Apakah biawak haram?" Rasulullah 
SAW menjawab, "Tidak, tetapi ia tidak ada di tanah kaumku. Karena 
itu, aku enggan memakannya." Khalid berkata, "Lalu aku menarik 
hidangan itu dan memakannya, sedangkan Rasulullah SAW melihat 


saj a n65 


55 HR. Al Bukhari dalam 72 pembahasan tentang sembelihan dan hewan buruan, 33 
bab: Biawak (hadits no. 5537) dari Ibnu Abbas bin Khalid bin Al Walid. 
HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan semebelihan dan apa 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI || 


IP CAR Kaban Pejuh BJ UR - MY 

ii 4 o- A - 2 Goo! £ 0. ... e .. o- 0 Lor 3 
Of AE ph EP AP SP AI AE ui Telu gl 
& aga 5 - 3 7 K3 N . £ £ 8 Si or Aa 8 y To 3 
Yg AA Jaa JET 2JB dahh db Ke AI Sepah 


.. 30. - 
. 


” @ - - 1 8 1 
Hias VAN, Holan Ba Vyatab is UU lb cal Y| | 


IN IA 

813. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 

dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 

Auf, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 

"Aku masih tetap memerangi orang-orang hingga mereka mau 

mengatakan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka telah 

mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta 

benda mereka dariku kecuali berdasarkan alasan yang hak, 
sedangkan perhitungan mereka berada pada Allah. siti 





yang boleh dimakan dari berbagai hewan, 7 bab: Hukum Mubah Biawak (hadits no. 
43/1945) dari Ibnu Abbas. 

HR. Abu Daud dalam 22 pembahasan tentang makanan, 28 bab: Memakan Biawak 
(hadits no. 3794) dari Ibnu Abbas bin Khalid bin Al Walid. 

HR Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada pembahasan tentang doa adzan dan 
doa bersin, 4 bab: Memakan Biawak (hadits no. 10) Ibnu Abbas bin Khalid bin Al 
Walid. 

HR. Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra dalam pembahasan tentang hewan 
kurban, bab: Biawak (hadits jld. 9, h. 323). 

Ibnu Hibban dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Apa yang Boleh 
Dimakan dan yang Tidak Diperbolehkannya (hadits no. 5263) dari Ibnu Abbas. 

HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan yang sama (hadits no. 5267) dari Ibnu Abbas. 

$$ Dari jalur Abu Hurairah: 

HR. An-Nasa'i dalam 25 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Kewajiban Jihad (hadits 
no. 3090) 

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3092). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang zakat (hadits no. 4, h. 89). 

HR. Ibnu Al Jarudi, dalam Al Muntaga, bab: Perintah Rasulullah SAW untuk 
Menyerukan Kalimat Tauhid dan Berperang (hadits no. 1032). 

HR, Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 8169, jld. 3. 

HR. Imam Ahmad dalam isnad-nya sendiri, hadits no. 9667, jld. 3). 


II musWaD IMAM SyAFI'T 


1 0-3 0 karatan 1. 2 
Or BA jp AG AP HN UAN AN 


. 


Es 


“2 An 2. Hga 


TS und en Nek 
“2 A # hh PS ena oi 2. an 2g aa 
OP ana Moge Do na ai 3 RA J3 

Ya LO “pat oh Y ia, 
pa JUS TA IP lina Agita Mp daa PN Posar 


ana La pn ai ai ia 1 HA P3 KI 


Ja. . t) . 


15 GE B6 cdi YI 2 


“Un 
v— 


814. Orang yang isigah (terpercaya) mengabarkan kepada 
kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah dari Jabir bin 
Abdullah dari Abu Hurairah RA, bahwa Umar RA berkata kepada 
Abu Bakar mengenai orang-orang yang tidak mau membayar zakat: 
Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku masih tetap 
memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada 
Tuhan selain Allah: Apabila mereka mengucapkannya, berarti 
mereka telah memelihara dariku darah dan harta benda mereka, 
kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan hisab mereka berada 
pada Allah." Abu Bakar menjawab, "Hal ini merupakan alasan yang 
hak." Yakni, mereka tidak mau membayar zakatnya. 2 





87 Dari jalur Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah: 

HR. Al Bukhari dalam 97, pembahasan tentang Berpegang teguh pada kitab dan 
sunah, 2 bab: Mengikuti Sunah Rasulullah SAW (hadits no. 7284-7285). 

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 8 bab: Perintah untuk Memerangi 
Manusia Hingga Mngucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah 
Rasul Allah (hadits no. 32/20) 

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Zakat Adalah Rukun 
Islam (hadits no. 1556). 

HR. At-Tirmidzi dalam 41 pembahasan tentang iman, 1 bab: Aku Diperintahkan 
Untuk Memerangi Manusia Hingga Mengucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah (hadits 
no. 2607). 

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 3 bab: Pencegah Zakat (hadits 
no. 2442) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Jizyah 

dari Penyembah Patung (hadits jld. 9, h. 182). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


.... 


Ap oi Tale pH DE oi KAA AR Ul — AN 
ola ala di Lo Aren of ON GP SA gi Va B3 
TT Pa 11 $ 0. 


SN Lp Mae ad Sy :JB3 « (le AN Can aga Oa | 
NN — Ta daa 1s Ja 3 Lan Je aU SH 
Ip II SA Deni IS ai Mer Tati ob LYI 
BAGAN Ca Oh Ah Ol MA Ga Ia 
— mede —38 3 Aa EL ob (ale Ce Ls ken ot 
Ged—AI Je jai Sa “Is Tahta PESAN ons 
3 ym op Gaal pa Nata OLI 5, PA Sh 
. Maa Sean NN NA | "0250, 
YA 23 (433 Ha Jas Pas oh « Ai Palang ol d HL 
MB) HE SL Latah 
815. Orang yang dipercaya menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Aban, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin 
Buraidah, dari ayahnya: Rasulullah SAW apabila mengirimkan 
pasukan, terlebih dahulu mengangkat seorang amir untuk mereka, lalu 
bersabda, "Apabila kamu bertemu dengan musuh dari kalangan kaum 
musyrik, maka serulah mereka terlebih dahulu kepada ketiga perkara 
atau tiga pekerti (keraguan dari pihak Algamah). Serulah mereka 
kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah 
dari mereka, dan cegahlah dirimu dari mereka. Kemudian ajaklah 
mereka untuk meninggalkan negeri mereka berpindah ke tempat kaum 
Muhajirin, dan beritahukan kepada mereka jika mereka mau 
melakukannya, maka mereka berhak memperoleh apa yang diperoleh 


kaum Muhajirin, dan mereka akan terkena kewajiban yang sama 
dengan apa yang dibebankan kepada kaum Muhajirin. Bilamana 


II musNaD IMAM SyaFI'I 


mereka memilih tetap tinggal di negeri mereka sendiri, maka 
kedudukan mereka sama dengan orang-orang Arab muslim. Dengan 
kata lain, diberlakukan atas diri mereka hukum Allah sebagaimana 
diberlakukan terhadap kaum muslimin, tetapi mereka tidak mendapat 
bagian dari harta fai' sedikitpun, kecuali jika mereka berjihad 
bersama-sama kaum muslimin. Jika mereka tidak memenuhi 
seruanmu, maka serulah mereka untuk membayar jizyah, jika mereka 
menerimanya, maka terimalah dari mereka, tetapi jika mereka 
menolak, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah 
mereka." 


Na ne - - (3 0. 0- 2 3 .» $ 
#Sih Wenny ga IUP op IS LP (Ole UPI — ANA 
LA Tn we ena 
sun sel sa 3 aa 2 3 go 0 ... 0 .. 8 
Gap op AA play KIE Ko Al Jgn ISP PA 
816. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar 
bahwa ia pernah mendengar Bajalah mengatakan: Umar bin Al 
Khaththab RA masih belum menarik jizyah dari orang-orang Majusi 
sebelum Abdurrahman bin Auf memberikan kesaksian bahwa 
Rasulullah SAW pernah memungutnya dari orang-orang Majusi 
Hajar. 





8 HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 90 bab: menyeru orang 
musyrik, hadits no. 2612. 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang peperangan rasul, 48 bab: Wasiat 
Beliau SAW untuk Berperang, (hadits no. 1617). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, (hadits no. 23039, jld. 9 dan hadits no. 
23092, jld. 9). 

S HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang al kharaj, 31 bab: Mengambil 
Jizyah dari Orang Majusi (hadits no. 3043) 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang peperangan rasul, 31 bab: 
Mengambil Jizyah dari Orang Majusi (hadits no. 1587) 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


te 2 3 


PGA gp Ana Pi Pt Va 
— IA IE Lb de KAN JP D3 G3 JB 1JB le 
UI ah AG 3 IA to Jab LAS, PI 
Bj Ie Aa 5 - AE Ai Ai Ye 
AG db aa HAN cah J1 CA Ke 2 aa 
LI 3 ME Lai Jb 3 Ulas JAS Jas C2 
In Ha Lay daa da OR sihh 
5 Uya Yak ala Ibu ey II Ie ap KU HL 
Ai AG Cena REG IE Ale DAA Nge Cet CL 
SI Kena 3 Ga “J3 
TN 3, AS ci Si ET yi da ut 
nan Sea HI, Ae nga ae 
KERAP Ja ag uje SI Jai 553 3 ab 
PPn KA dag la Jo Ip 

817. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al 
Marzaban, dari Nashr bin Ashim, ia mengatakan bahwa Farwah bin 
Naufal Al Asyja'i sedang membicarakan tentang alasan mengapa 
jizyah dipungut dari orang-orang Majusi, sedangkan mereka bukan 
termasuk kalangan ahli kitab. Maka bangkitlah Al Mustaurid menuju 


kepadanya, lalu memegang janggutnya dan berkata, "Hai musuh 
Allah! Engkau berani mendiskreditkan Abu Bakar, Umar dan Amirul 


ANV 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Mengambil Jizyah dari 
Majusi Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 189) 


|| musNaD Imam SyaFI'I 


Mukminin —yakni Ali RA—. Sesungguhnya mereka telah memungut 
jizyah dari orang-orang Majusi." Lalu Al Mustaurid membawanya ke 
istana, dan Ali RA keluar menemui mereka, lalu berkata, "Tenanglah 
kamu berdua." Lalu keduanya duduk di bawah naungan istana, dan Ali 
RA berkata, "Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang 
agama Majusi, dahulu mereka mempunyai ilmu yang mereka kuasai 
dan kitab yang mereka baca. Sesungguhnya jika raja mereka mabuk, 
lalu ia menyetubuhi anak perempuan atau saudara perempuannya. 
Ternyata perbuatannya itu diketahui oleh sebagian pembantu 
kerajaannya. Kemudian pada keesokan harinya mereka (rakyatnya) 
datang untuk menegakkan hukuman had atas raja mereka, tetapi si raja 
menolak usul mereka dan memanggil semua pembantu kerajaan, lalu 
ia berkata, 'Apakah kalian mengetahui ada agama lain yang lebih baik 
daripada agama Adam? Sesungguhnya dahulu Adam mengawinkan 
anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya, dan aku adalah 
orang yang memeluk agama Adam, apakah gerangan yang 
menyebabkan kalian tidak suka terhadap agamanya?' Akhirnya 
mereka membaiatnya, tetapi ada pula yang menentangnya. Lalu raja 
dan para pembantunya memerangi semua orang yang menentangnya 
hingga mereka membunuh semua penentangnya. Mereka berperang 
kepada kitab mereka, tetapi kitab tersebut akhirnya lenyap dari 
mereka, dan ilmu yang ada di dada mereka pun lenyap pula. Dengan 
demikian, mereka termasuk ahli kitab juga, dan Rasulullah SAW 
sendiri telah memungut jizyah dari mereka, begitu pula Abu Bakar 
dan Umar RA." 


AN PA AE IP LAN gp CL pil ANA 
oi pak BE ng 3 ass ul pd Ia gn 3 isi “Ju 


7 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Mengambil Jizyah dari 
Majusi Ahli Kitab (hadits jid. 9, h. 189). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


8 a90 0... 5 -. Nan 03 -. 
TANGAN YP LAI eat la la Io AI pa 23 


2 or PJ 


3 SE Ai AN 3) SP aa He SG, | tali 


818. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Aku tiba dengan 
mengendarai seekor keledai, ketika itu usiaku telah memasuki masa 
puber (baligh), sedangkan Rasulullah SAW melakukan shalat bersama 
orang-orang. Maka aku lewat di hadapan shaf dan turun, kemudian 
kulepaskan keledai dengan bebas, sedangkan aku sendiri masuk ke 
dalam barisan shaf. Ternyata, tidak ada seorang pun yang memprotes 
perbuatanku itu." 


1 HR. Al Bukhari dalam 3, pembahasan tentang ilmu, 18 bab: Kapan Diperbolehkan 
Untuk Mendengar Anak Kecil? (hadits no. 76) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku 
tiba dengan mengendarai seekor keledai -saat itu aku sudah bermimpi tanda baligh-, 
sedangkan Rasulullah SAW melakukan shalat di Mina tanpa satir, lalu aku lewat di 
hadapan shaf dan turun, kemudian kulepaskan keledai dengan bebas, sedangkan aku 
sendiri masuk ke dalam barisan shalat. Ternyata tiada seorang pun yang memprotes 
perbuatanku itu. 

HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 90 bab: Satir Imam Adalah 
Satir Untuk Orang yang Setelahnya (hadits no. 493) dari Ibnu Abbas, dan redaksinya 
serupa dengan sebelumnya. 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 47 bab: Satir Orang yang Shalat 
(hadits no. 254/504) dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al 
Bukhari. 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 114 bab: Orang yang 
Berpendapat Bahwa Himar Tidak Memutuskan Shalat (hadits no. 715) dari Ibnu 
Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 3185, jld. 2, dari Musnad Ibnu 
Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada 9 pembahasan tentang gashar shalat 
safar, 11 bab: Keringanan Lewat Di Antara Orang yang Shalat (hadits no. 42) dari 
Ibnu Abbas dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dalil Bahwa Lewatnya 
Himar Di Antara Orang yang Shalat Tidak Membatalkan Shalat (hadits jld, 2, h. 
276) dari ibnu Abbas. 


|| muSNAD IMAM SYAFI'I 


0 ya 0 


Naa e 0 (3 Bg. 3 0 2.1 o£3 £ 

JANE 8 sap ai ab YP telah Jl an Gl — ANA 

Ie Kn EN eka S KK Ni Fo. Lee #0. 

Ie Io AI Tian Ot ERA Cop IA lp Kala al up 

Ke gan 13 IS — Al doel 3) sol Mai Y :JU “la 
819. Sebagian ulama mengabarkan kepada kami dari 

Muhammad bin Amr bin Algamah, dari Abu Salamah, dari Abu 

Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah 

kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid 


Allah: dan apabila mereka keluar, hendaklah mereka keluar dengan 
tubuh tertutup rapat." 7 


8 o ) - . . 08 0 2: Pa ..» 

ol Gam yg (la GP USAI GP Ola VI — AY » 
Ka je Ta aa BAG Di 5. SA NX ro . 
LA Doel Dl eka Iga Y "JG Ah Ale DI Glko Al Sya) 


820. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 





HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, pada 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Apa 
yang Dimakruhkan dan Apa yang Tidak (hadits no. 2393) dari Ibnu Abbas dengan 
redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

2 HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 53 bab: Keluarnya Wanita 
Ke Masjid (hadits no. 565) dari Abu Hurairah. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Tidak Diperbolehkan 
Melarang Wanita dari Masjid (hadits jld. 1, h. 293) dari Abu Hurairah. 

HR. Imam Malik dalam musnad-nya, (hadits no. 10939, jld. 3) dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Wanita 
yang Menyaksikan Jamaah (hadits no. 5121) dari Abu Hurairah. 

HR. Ibnu Al jarud dalam Al Muntaga, bab: Meringankan Shalat Saat Bersama 
Banyak Orang (hadits no. 332). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Wanita yang Hadir di 
Masjid Untuk Berjamaah Tidak Boleh Menyentuh Wewangian (hadits jld. 3, h. 
134). 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban Mengikuti 
Imam (hadits no. 2214). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 


"Janganlah kalian mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk 


mendatangi masjid-masjid-Nya." 2 


GA Ap ea ge denga SN We SAN 
Neta ph ale Hara II io MP EA pp 


0 te 2 


(PU Y A5, OA Tah Fi AN Yah Se SP 1 


821. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, 
dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, 
"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari 


kemudian melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali 


bersama mahramnya."” 


PP AAA gl JB gi spp Ola Ust - Ary 
Jo Ha ea NN seba Tag Kenagi JB yi gi 
Pn aa Sina MANA gpu J3 0G 


2 HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Wanita 
yang Hadir Untuk Jamaah (hadits no. 5122). 

HR. Abu Daud dalam $ pembahasan tentang haji, 2 bab: Wanita yang 
Melaksanakan Haji Tanpa Muhrim (hadits no. 1724) dari Abu Hurairah dengan 
redaksi: Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
bepergian satu hari satu malam -tanpa muhrim-. 

HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang menyusui, 15 bab: Hukum Makruh 
Perempuan yang Bepergian Sendiri (hadits no. 1170) dari Abu Hurairah dengan 
redaksi: Tidak diperbolehkan wanita bepergian dalam satu hari satu malam kecuali 
ia bersama muhrimnya. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa” dalam 54 pembahasan tentang menjawab 
adzan dan mendoakan orang yang bersin, 13 bab: Adab Safar (hadits no. 38) dari 
Abu Hurairah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 27 bab: 
Perjalanan Wanita (hadits no. 2725). 


|| uswaD IMAM SyarI” 1 


Op AI IS GP 3 LA “ai Je Kas Aa 
BAL ma GILA HJ AR LA gl 

822. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 

dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali seorang 
lelaki khalwat (berduaan) dengan seorang wanita, dan tidak halal 
bagi seorang wanita mengadakan perjalanan melainkan ditemani 
oleh mahramnya." Lalu ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendaftarkan diriku 
dalam perang anu dan perang anu, sedangkan istriku hendak berangkat 
haji." Maka Nabi SAW menjawab, "Berangkatlah dan berhajilah 


bersama istrimu." 


“4 
27 9 £ 


ala ap entah II IP ML UP NY 
e 40 3 ?. T- SPAN dia -..N - 0 nan - 
o— ea be ORI OS Of IE UE Al Cop) LL gama 
2 PTN) . 30, — PE nanah 
Op ab Sapa ot kel US Oa, 
823. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 


dari Abu Salamah bahwa ia pernah mendengar Aisyah berkata, 
"Sesungguhnya aku benar-benar pernah mempunyai utang puasa 


5 HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 140 bab: Seorang Wanita 
yang Ditinggal Suaminya Berjihad, Namun Istrinya Memiliki Kebutuhan Untuk 
Keluar Apakah Ia Mengizinkannya? (hadits no. 3006). 

HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 111 bab: Seorang Wanita 
Tidak Boleh Menyendiri Kecuali dengan Mahramnya (hadits no. 5233). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 74 bab: Wanita yang Bepergian 
dengan Muhrimnya Untuk Haji Atau Ke Tempat Lain (hadits no. 424/1341). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat. Bab: Alasan Orang yang Berkata, 
"Tidak Ada Oashar Shalat Kecuali Safar yang Melebihi Tiga Hari (hadits jld. 3, h. 
139). 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 27 bab: Perjalanan Wanita 
(hadits no. 2731). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


bulan Ramadhan, maka aku tidak mampu membayarnya sebelum 
datang bulan Sya'ban." 


1. 2 
: 


er (Ika KEP BE ep OA Uzt - are 
€ Pa sa An aa N 9 Ea ME o 
LN Se ad Sg ale Ke Ipad et 


. 
. 
Ld 
Nara 
-“ 
- 
- 


824. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah 


bersabda, "Barangsiapa di antara kalian mendatangi —shalat— 


Jum'at, hendaklah ia mandi. sh 


1. 2 
2 . 


alas 2 ipakan v Okt 32 COkgikay CJU Ugal — AYO 
II Io AI pon OP RI op) CA Ate al PU Gi 
PE data KAB G3 Is UU ph la 
825. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari 
Shafwan bin Sulaim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri 


bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mandi hari Jumat wajib 
atas setiap orang yang baligh. ski 


7 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 18 pembahasan tentang puasa, 20 
bab: Menggabungkan gadha puasa (hadits no. 56). 

7 HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang bab-bab shalat, 355 bab: Mandi 
Pada Hari Jum'at (hadits no. 492) dari Salim dari bapaknya dengan redaksi: Barang 
siapa yang mendatangi hari jum'at, hendaknya mandi. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Jum'at (hadits no. 283). 

2 HR. Al Bukhari dalam 11 pembahasan tentang jumat, 12 bab: Orang yang Tidak 
Menghadiri Shalat Jumat (hadits no. 895) 

HR. Muslim dalam 7 pembahasan tentang jumat, 1 bab: Kewajiban Mandi Jumat 
Atas Setiap Lelaki yang Sudah Baligh, dan Keterangan Tentang Apa yang 
Diperintahkannya (hadits no. 5/846) 

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 128 bab: Mandi Hari Jumat 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


# . 
“9 23 39 ya 


( 0 o- 2 2... : La £ 
«6 Pan YP PEP TS op Ole UPI 5 ANA 
3 TA 3 Ka 4 TG NE AA Bana Ae ati ai . 0. 
PA aa Jl GI OS KE GS AI op) Klep 
: AG Tn, IN AO 0 ae Lol oo 
AP 1 JB (At OI 
826. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Yahya bin Said, dari Amrah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Dahulu 
orang-orang bekerja secara sendirian, dan mereka berangkat —shalat 
Jum'at— dengan penampilan seperti itu. Lalu dikatakan kepada 
mereka, "Seandainya kalian mandi dahulu."? 





(hadits no. 341). 

HR. An-Nasa'i dalam 14 pembahasan tentang jumat, 8 bab: Kewajiban Mandi Hari 
Jumat (hadits no. 1376). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mandi Hari Jumat (hadits 
jld. 1, h. 361). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 11578, jld. 4 dari Musnad Abu 
Sa'id Al Khudri. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 5 pembahasan tentang jumat, bab: 
Mandi Pada Hari Jumat (hadits no. 4). 

HR. Ibnu Hibban dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: Mandi Hari Jumat 
(hadits no. 1228). 

HR. Al Bukahri dalam 10 pembahasan tentang adzan, 161 bab: Wudhunya Anak 
Kecil dan Kapan Ia Harus Mandi Wajib Serta Bersuci (hadits no. 857). 

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunahnya, 
80 bab: Mandi Hari Jumat (hadits no. 1089). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mandi Hari Jumat (hadits 
jld. 1, h. 361. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf.nya, pembahasan tentang jumat, bab: Ounut 
Pada Hari Jumat (hadits 5307) 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga pembahasan tentang kewajiban shalat lima 
waktu dan pembahasannya, bab: Jumat (hadits. 284). 

9 HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24394, jld. 9 dari musnad 
Sayidah Aisyah RA. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang jumat, bab: Gunut Hari 
Jumat (hadits no. 5315). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


HB 1g jail Au Si A5 5 SG ES — Arv 

ale Io Tah MEA 3 Ap MR 
) Tran e,. LN : 1 8 Pa aa 

ai 0S SIG Ag La Kei SA NI 28 FA 


Pn aa. 


NP uaP less 


827. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas RA, bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janda lebih berhak terhadap 
dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintai persetujuan 
untuk dirinya, dan petanda setujunya adalah diamnya. 130 


1. 2 


Pat IP ai oh yA KE 3 LAI Upi — AYA 


20 YR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 9 bab: Seorang Janda Menikah 
dengan Cara Bicara dan Perawan Izinnya Adalah Diamnya (hadits no. 66/1421). 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2098). 
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Perawan dan Janda 
(hadits no. 1108). 

An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Izinnya Perawan adalah 
Pada Dirinya Sendiri (hadits no. 3260) 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Janda dan Perawan 
(hadits no. 1870). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah. Bab: Perawan dan Janda, hadits 
jid. 2, h. 138). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 2163, jld. 1, dari musnad Ibnu 
Abbad. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 2 bab: 
Perawan dan Janda dimintai izinnya dari dirinya sendiri (hadits no. 4). 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang nikah, bab: Masalah 
Wanita (hadits no. 10283). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang nilah (hadits no. 68) dari Ibnu 
Abbas. 

HR. Ibnu Al jarud dalam Al Muntaga pembahasan tentang nikah (hadits no. 709). 
HR. Al Baihagi dalam 67 pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Seorang Janda 
(hadits jld. 7, h. 118). 


|| musnaD Imam Syari” 


ol Ya 


- 


A DO en KG Bia 0 TP aa aa Sar No #8 
ai d—e P3 - 3 La 1S ea Ka Wu « 

828. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Al Oasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Majma', keduanya 
merupakan anak Yazid bin Haritsah, dari pamannya, dari Khansa 
binti Khidzam: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia 
—saat itu— masih perawan, namun ia tidak suka terhadap hal itu, lalu 
ja datang kepada Nabi SAW dan beliau membatalkan 
pernikahannya." 


Lan Gp GA AA yi ga ya LC ft - Aya 
ap ga JAS S3 TA APA NA 


.. 


Aoa! “5 ph LA ee, 1-3 gg Ag 
2 5, da 23 aa ln ae Si To Spa Gil (oh 
Dana ah 

829. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 


81 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 42 bab: Jika Seorang Bapak 
Menikahkan Anaknya Namun Anaknya Tidak Suka, Maka Nikahnya Batal (hadits 
no. 5138). 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2101). 
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 35 bab: Janda yang Dinikahkan 
Oleh Bapaknya, Namun Ia Tidak Menyukai (hadits no. 3268). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 12 bab: Jika Seorang Bapak 
Menikahkan Anaknya Namun Ia Tidak Menyukai (hadits no. 1873). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Janda yang Dinikahkan Oleh 
Bapaknya, Namun Ia Tidak Menyukai (hadits jld. 2. h. 139). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada 28 pembahasan tentang nikah, 11 bab: 
Yang Tidak Diperbolehkan Menikah (hadits no. 25). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah tidak terhenti pada izin (hadits jld. 
7, h. 123), 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


ayahnya, dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW menikah 
denganku saat aku berusia 7 tahun, dan beliau mulai menggauliku 
ketika aku berusia 9 tahun. Aku masih senang bermain-main anak- 
anak kecil, dan gadis-gadis remaja sering datang kepadaku. Tetapi bila 
mereka melihat Rasulullah SAW (datang), mereka bubar, sedangkan 
beliau datang kepadaku dengan bersembunyi dan menyuruh mereka 
diam." 


. 3 ac 


(lapis 3 23 Pe Na Wb 0 L GA - AT. 
PEN En Seo 
830. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar RA: Bahwa Nabi SAW melarang melakukan najasy 
(Meninggikan harga untuk mengecoh pembeli dalam jual-beli). 


2 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 38 bab: Seorang Bapak 
yang Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil (hadits no. 5133). 

3 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 60 bab: Najsy (hadits no. 
2142). 

HR. Al Bukhari dalam 90 pembahasan tentang al hail, 60 bab: Hukum Makruh 
Najsy (Meninggikan Harga Dagangan Untuk Mengecoh pembeli Lainnya) (hadits 
no. 6963) 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 4 bab: Hukum Haram Membeli 
Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan harga 
setelah ada ketetapan dan hukum haram an-najsy (meninggikan harga untuk 
menipu) juga hukum haram at-tashriyah (menahan air susu untuk menipu pembeli) 
(hadits no. 13/1516). 
— HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 14 bab: Larangan An- 
Najsy (hadits no. 2173). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5867, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar bin Al Khaththab. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya sendiri, hadits no. 5874, jld. 2. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' pada 31 pembahasan tentang jual beli, 45 
bab: Menaikkan harga setelah ditetapkan dan mengadakan transaksi jual beli (hadits 
no. 100). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits no. 41, h. 66). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan An-Najsy 
(hadits jld. 5, h. 343). 


|| mUSNAD IMAM SYAFI'I 


eni PP Ae il IP Oltita Uopel — AYA 
apn ne ET EA 2) Y PA Aa Ma Aeon £ 
Sei BY Hellag AlE DI Cake Ml Sya) JB JB Ana gi 
831. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 


Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, ja mengatakan: Rasulullah 


SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian saling tanajusy (lihat an- 


najsy) dalam jual-beli. Lagi 


5 @ 
PAI op MI 3 Oi Ve -Ary 
: . 505 Pa or. A, «Ss G . ee. 
An lag dia ID se AA 
832. Sufyan dan Malik mengabarkan kepada kami dari Abu 
Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang 
hadits yang semisalnya." 


Ae A3 Oh up coban Cl ATT 
: i ha @ or. A "5 2 Teo 
Aa ag Ale AM Ko gp UNA 
833. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu 


Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan hadits yang 
semisalnya." 





4 HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 10 bab: Larangan An- 
Najsy (hadits no. 3438). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 65 bab: Hukum Makruh 
An-Najsy (hadits no. 1304). 

HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 14 bab: Larangan An- 
Najsy (hadits no. 2174). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan An-Najsy 
(hadits jld. 5, h. 344). | 

85 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan An-Najsy 
(hadits jld. 5, h. 344). 

8 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan An-Najsy 
(hadits jld. 5, h. 344). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Pe ESA YA MN 
, ST Ie Kan SIB plg ale An Ke Ai Jpn ol 


834. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sebagian 


dari kalian melakukan transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli 


sebagian yang lainnya. ne? 


Ka CAN Kn SE ca Na an Ran Wat — AYo 
Ta 0 ana San NN In aa NX Fe y To. 3 co 
BE Sani pa 1AE Ah ale AN Gdto BI Span d EA ai 
835. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu 
Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW 


$ HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Tidak Boleh 
Menawar Barang yang Ditawar Saudaranya (hadits no. 2139). 

HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 71 bab: Larangan Mencegat 
Rombongan Dagang (hadits no. 2165). 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 4 bab: Hukum Haram Membeli 
Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan harga 
setelah ada ketetapan dan hukum haram an-najsy (meninggikan harga untuk 
menipu) juga hukum haram at-tashriyah (menahan air susu untuk menipu pembeli) 
(hadits no. 7/1512). 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 20 bab: Menawar Barang 
yang Ditawar Saudaranya (hadits no. 4515). 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Hukum Haram 
Membeli Barang yang Telah Ditawar Oleh Saudaranya dan tidak boleh menaikkan 
harga setelah ada ketetapan (hadits no. 2171) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5304, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada 31 pembahasan tentang jual beli, 45 
bab: Larangan al musawamah dan al mubaya'ah (hadits no. 98). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Sebagian Kalian Tidak 
Boleh Menawar Barang Sebagian yang Lain (hadits jld. 5, h. 344). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, pada 24 pembahasan tentang Jual Beli, $ bab: 
Jual beli yang dilarang (hadits no. 4965). 


|| musNAD IMAM SYAFI'T 


bersabda, "Janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual-beli 


di atas transaksi jual-beli sebagian yang lain. sit 


A3 Cemal o pr GAN na Pa Yaa TAYA 


Te o3 


— IG pln ala AI Ko Ai Jiya oi AT ra os 
SA de ja 
836. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 


Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah 


bersabda, "Janganlah seorang lelaki melakukan transaksi jual-beli di 


atas transaksi jual-beli saudaranya. ss 


AS bip A3 cola Cet —AYv 
An ala ale AM Io Do EA 


837. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu 





88 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Sebagian Kalian Tidak 
Boleh Menawar Barang yang Telah Ditawar Sebagian yang Lain (hadits jld. 5, h. 
245). 

2 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Tidak Boleh 
Menawar Barang yang Telah Ditawar Saudaranya (hadits no. 2140) daro Abu 
Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang orang kota menjual barang 
kepada orang dusun, melakukan najsy, menawar barang yang telah ditawar 
saudaranya dan tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, juga 
beliau melarang seorang wanita meminta saudaranya untuk meminta cerai dari 
sumainya agar ia bisa memenuhi loyangnya. 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Tidak Boleh 
Menawar Barang yang Telah Ditawar Saudaranya dan Tidak Boleh Menaikkan 
Harga Setelah Ada Kesepakatan (hadits no. 2172) dari Abu Hurairah dengan 
redaksi: Seseorang tidak boleh menawar barang yang telah ditawar saudanya dan 
tidak boleh menaikkan harga setelah ada kesepakatan. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan hadits yang 
semisalnya.” 


ac Aa . 2... 2 2 01720 ( . 0 8 
AA Upah ab oi op (BL PBL UAN — AYA 
“ : ng TAN ss. X La y “ia 5:8 
MIA SY U8 Tg le Io Ip ol 
838. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah orang 
kota menjual kepada orang kampung (pedalaman). seh 


1. 
" 


ss. . 2... 2. .. 43 ap Ng f 
EN pn Alr S m 3 0S Oliim Ll — AYA 


3 3 Pa Id € SEPEDA Naa TP y “9 Pa 
AI NS Ooo :JB elang Male AN ale Al da) ot 
S oo NN 3 Jo 


: yan Uu Han al jp 

839. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 

dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah 
orang kota menjual kepada orang pedalaman, biarkanlah manusia 
bebas, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang 


lain"? 





SIR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 9 bab: Mencegat 
Barang Dagangan (hadits no. 3437). 

?1 HR. Al hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 43) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang Kota Tidak Boleh 
Melakukan Jual Beli dengan Orang Desa (hadits jld. 5, h. 346). 

2 HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Hukum Jual Beli 
Orang Kota dengan Orang Dusun (hadits no. 20/1522). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 13 bab: Orang Kita Tidak 
Boleh Jual Beli dengan Orang Dusun (hadits no. 1223) 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 15 bab: Larangan 
Orang Kota melakukan transaksi jual beli kepada Orang Dusun (hadits no. 216). 

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang 
Terlarang (hadits no. 4964). 

HR. Ibnu Al Jarudi dalam Al Muntaga, bab: Perdagangan (hadits no. 574). 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


Si AI MI GP du uga, 
(3 Pe. £ SEA 2 4 Lea 1 To... ad Jo. 4 . - Ge o3 
MAY 2JG lag Ale IN ole AI Jah ol Ab op) SA 
Pa 
840. Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari 
Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 
"Janganlah kalian mencegat barang dagangan." 


PAP Ab Ul 3 MU Obi Utara 


DUR 1 abang LO PLAN ppi JASA GP) yaa KE 
GA JH dy ae Joan Ja Aa La 
Al ng ada Lo AI Ipa IS Ud IS US lia AS 
SA 9, , Ha AS aren . Naa an bea Kat tan BA 
EA ato SI Spa) JW NI MAh Ja ISS Bal, JA 
40 o Er Pa, 
“a09 eng 
:g a00 Lo. 2... - 9 Na AS "0 LN 
Wis UU ls Kato Ale Ibn Sg ea Ju 
AG TP Fa 


841. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin 
Basyir, keduanya telah menceritakan kepada kami dari An-Nu'man 
bin Basyir: Bahwa ayahnya pernah datang kepada Rasulullah SAW, 
lalu berkata, "Sesungguhnya aku menghadiahkan kepada anak 
lelakiku ini seorang budak yang dahulu adalah milikku." Maka Nabi 
SAW bertanya, "Apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang 


8 HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 8946, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


sama dengannya?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Cabutlah pemberianmu itu. sad 

Abdul Abbas berkata, "Yang demikian ini menurut teman- 
teman kami semua, Malik. Karena itu, aku buat dengan lafazh syak 
(atau)." 


0 Pi! - (Tg, 0, 0 - . A0 (ag) ..- 
HI PP AP ME la Uje — AN 
i | 2 £ aa pat at 8, 9 . Naa o 4 
AP EN J8 Ang EN Ko DO Knp 3 Gea 
ana VP) Ah aa 
842. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus bahwa Nabi SAW 
telah bersabda, "Tidak halal bagi seorang pemberi mencabut kembali 
apa yang telah diberikannya, kecuali pencabutan hibah orang tua 
terhadap anaknya. ai 





“HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibbah, 12 bab: Hibbah untuk 
Anak (hadits no. 2586). 

HR. Muslim dalam 24 pembahasan tentang hibah, 3 bab: Hukum Makruh 
Melebihkan Anak Dalam Hibah (hadits no. 9/1623). 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 30 bab: Memberi dalam 
Ukuran Sama Kepada Anak (hadits no. 1367). 

HR. An-Nasa'i dalam 31 pembahasan tentang an-nihal, 1 bab: Perbedaan Redaksi 
Para Penukil Khabar An-Nu'man Bin Bisy dalam An-Nihal (hadits no. 3674). 

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3675). 

HR. Ibnu Majah dalam 14 pembahasan tentang hibah, 1 bab: Seorang Lelaki 
Memberi Hadiah Kepada Anaknya (hadits no. 2376). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 18410, jld. 6 dari hadits An- 
Nu'man bin Basyir. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa ', 36 pembahasan tentang pengadilan, 33 bab: 
Apa yang Tidak Diperbolehkan dalam Hal Pemberian (hadits 41). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibah, bab: Sunah dalam Menyamakan 
Pemberian Antara Anak Dalam Hal Pemberian (hadits jld. 6, h. 176). 

HR. Ibnu hibban dalam 19 pembahasan tentang hibah (hadits no. 5100). 

? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibah, bab: Tidak Halal Bagi Orang 
yang Menghibahkan Sesuatu Menarik Kembali Kecuali Orang Tua yang 
Menghibahkan Kepada Anaknya (hadits jld. 6, h. 176). 


|| musyaD Imam SyAFI'T 


# 
1 9 


SN oa en on ena PEN oa Na USA 
He gt SAB S3 
Hua ae PE eh ag Ie (ae af da 
Ani LAN HA gk alur alat 
Joan Wedal Ap Da BA To Ula "3G GS sad LS ah 
M8 ee LA JB ae al lea Ko 
Ai di AJ da Uh oa SAP OKI 
Ne Mp Bow tse 236 ol, ce M Kei 
ola GE NG WB NI Ab Mp Uas 1d dl 


Aa na ang an ea ora aa 

IS Gi bh ob Jeng Jb Lb dag Uh: J6 3 ea 

Nge Sa DED JG HI LS G3 Hap EU 
BEAN BN bp GA as 


843. Malik menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Barirah pernah datang 
kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mengadakan 
perjanjian kitabah (mencicil untuk membebaskan diri dari tuannya) 
dengan tuanku dengan pembayaran 9 ugiyah uang perak setiap 
tahunnya. Maka bantulah aku (melunasinya)." Aisyah berkata 
kepadanya, "Jika tuanmu suka aku membayarkannya kepada mereka, 
niscaya akan kubayarkan, dan kelak wala -mu adalah untukku, hal ini 
pasti akan kulakukan." Maka Barirah pergi menemui tuannya, lalu 
mengatakan hal tersebut kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. 
Barirah datang dari rumah tuannya, sedangkan Rasulullah SAW 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


duduk, lalu Barirah berkata, "Sesungguhnya aku menawarkan hal itu 
kepada tuanku, tetapi mereka menolak melainkan wala' tetap ingin 
berada pada mereka." Hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW, 
maka beliau bertanya kepada Aisyah RA tentang duduk perkaranya, 
dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ambillah ia dan syaratkanlah 
wala" bagi mereka, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi 
orang yang memerdekakan." Maka, Aisyah RA melakukan hal 
tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang, 
lalu memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, 
"Amma ba'du, apakah gerangan yang dilakukan oleh kaum lelaki, 
mereka menetapkan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah? 
Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat 
itu batal, sekalipun terdiri atas seratus syarat. Keputusan Allah lebih 
berhak dan syarat-Nya lebih kuat, sesungguhnya wala itu hanya bagi 


orang yang memerdekakan. 19 


Td . 


ab eka PP CU Att 


844. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah, dari Aisyah RA dengan hadits yang semisalnya.” 


2S HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Ada 
Beberapa Persyaratan Dalam Jual Beli, Maka Hal Itu Tidak Diperbolehkan (hadits 
no. 2168). 

HR. Al Bukhari dalam 54 pembahasan tentang persyaratan, 13 bab: Syarat Dalam 
Perwalian (hadits no. 2729). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 38 pembahasan tentang pembebasan 
budak, 10 Perwalian adalah bagi orang yang membebaskan (hadits no. 17). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang Menjadi 
Wali yang Islam di Tangannya (hadits jld. 10, h. 295). 

HR. Ibnu Hibban dalam 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: 
Perwalian (hadits no. 4325). 

THR. Al Bukhari dalam 50 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: 


|| musNaD IMAM SYAFI'T 


gi BA KE 5p ATB oi Wal oi SEA Up -Ato 
| ag “ ati P7 . z0 A 6 - o o- 
Sa aa Ke AI Io CAN Ol REA CP ya UP ea 
Nan s1 ES : 
845. Ismail bin Ibrahim bin Ulayah mengabarkan kepada kami 


dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas RA, bahwa Nabi SAW 
mengurbankan 2 ekor domba yang keduanya telah bertanduk.” 


Loc Aa 2 


ae KIS Ke oa OT ANA 

2. h Kn Pe us DE Dan Minta £ Sate .. PA 0 
IN ko AN IG IE AE GA Lp Up aa 
PA La ni 3 Peta ol sai an dadi Jas Gp sela ala 


Me gni ya YG 

846. Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin 
Humaid mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab, dari 
Ummu Salamah, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Apabila jatuh tanggal 10 (bulan Dzulhijjah) dan seseorang dari 
kalian hendak berkurban, maka jangan sekali-kali menyentuh 


Menjual Budak Mukatab jika ia ridha (hadits no. 2564). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 38 pembahasan tentang pembebasan 
budak, 10 bab: Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 19). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang budak mukatab, bab: Budak Mukatab 
Boleh Dijual Karena Dua Hal... (hadits jld. 10, h. 337). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, pada 17 pembahasan tentang pembebasan 
budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 4336). 

8 FR. An-Nasa'I dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban, 14 bab: Kambing 
(hadits 4397) dari Anas bin Malik dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW 
menyembelih dua ekor kambing. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 11984, jid. 4, dari musnad Anas 
bin Malik, dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW Menyembelih Dua Ekor 
Kambing. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


(mengambil) rambutnya, jangan pula kulit (kuku)nya sedikit pun. 133 


30 345. 4 Peda 


AN PB oi Jet 3 KA up - atv 


IS Aa IPA Ke a33 ES Op db 
pay Ki dah GAN 2 P8 dn Jai Sl 
— ALI KG alah la Io Pra Ke 
Ip dg Aa To WI ena PSR 

KA Fun ASN 


847. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan 
kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Imran bin Basyir bin Muharrar, 
dari Salim Sablan maula orang-orang Bani Nashr, ia mengatakan: 
Kami pernah berangkat bersama Aisyah —istri Nabi SAW— menuju 
Makkah, Aisyah berangkat dengan mengikut-sertakan ayahku hingga 
ia shalat bersamanya. Salim melanjutkan kisahnya: Maka 
Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa wadah berisi 
air wudhu, lalu Aisyah berkata, "Hai Abdurrahman, sempurnakanlah 
wudhu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 'Celakalah bagi tumit-tumit karena dibakar api 


? HR. Muslim dalam 35 pembahasan tentang hewan kurban, 7 bab: Larangan Orang 
yang Telah Memasuki Sepuluh Hari Bulan Dzul Hijjah dan Ja Ingin Menyembelih 
Hewan Kurban untuk Mengambil Rambut dan Kuku Sedikitpun (hadits 39/1977). 
HR. An-Nasa'i dalam 43 pembahasan tentang hewan kurban (hadits no. 4376). 

HR. Ibnu Hibban dalam 26 pembahasan tentang hewan kurban, 11 bab: Orang yang 
Hendak Berkurban Hendaknya Tidak Mengambil Rambut dan Kukunya Pada 
Sepuluh Dzulhujjah (hadits no. 3149). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Sunah Bagi Orang 
yang Menyembelih Hewan Kurban Agar Tidak Mengambil Rambut dan Kukunya 
Ketika Melihat Hilal! Bulan Dzul Hijjah Hingga Ia Menyembelih Hewan Kurban 
(hadits jld. 9, h. 266). 


|| muswaD zmam syarz'I 


neraka pada hari Kiamat'. saka 


7. 
Ka 


. 3 . £ 

KA Hae Om PI jp OM UPI MA 
“ : . .. . -: Be 2. A . . ag 7 .. . 
spa — MA AI IG GT GEA Lp TE 3 alat 
2 2 . ' aa A yo 0. sd -... ....y. 
Sp aa Kie ale BI Span Tata Pb Ga LG 
i 7 " - To £ Li .. 
JI 3 PES Jan 
848. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ajlan dari Sa'id 
bin Abu Sa'id, dari Aisyah, bahwa ia pernah berkata kepada 
Abdurrahman (saudara lelakinya), "Sempurnakanlah wudhu, hai 
Abdurrahman, karena sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Celakalah bagi tumit-tumit karena 

dibakar api neraka'. Or 


. ,. Pn 
DPP oi PPP ONmb oil GP Oli Wet — ata 

» Oa Maa 2 ... . dal .. or 0 .0Jeo cc KPA 
aa) os Pe aa du HM LP 23 

NE Ma Kg Ae TE sini Kia 
P. SAS dasi op (real Pai JG lag dals "Ti ve 
Me aa 
APN "J8 
849. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari 
Ashim bin Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin 
Khadij RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Lakukanlah shalat 


Subuh ketika cuaca agak terang. Sesungguhnya hal itu lebih besar 
bagi pahala kalian" Atau beliau bersabda, "Lebih besar 





0 dari jalur Ibnu Abu Di'b yang diriwayatkan oleh Al baihagi dalam pembahasan 
tentang bersuci, bab: Dalil Kewajiban Membasuh Dua Kaki dan Mengusap 
Dianggap Tidak cukup (hadits jld. 1, h. 69). 

Il KR. Imam Ahmad dalam musnadnya, hadits no. 24178, jld. 9 dari musnad 
Sayidah Aisyah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


pahalanya." 


- - 3 ) P3 
ARP ATP SPN Obi Ut- Ao. 


AD PG ad Ah Go 5 Ya 
ae SEN GARA G Laba Jia BSA pa SA 


... 


aa 


. 


850. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Dahulu kaum wanita yang 
beriman melakukan shalat bersama Nabi SAW, sedangkan mereka 
menutupi tubuhnya dengan kain mirth-nya. Ketika mereka kembali 
kepada keluarganya, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka 
karena cuaca masih gelap.' 





12 HR, Abu Daud alam 2 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Waktu Shubuh (hadits 
no. 424) dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi: Berpagi-pagilah dalam melaksanakan 
shalat Shubuh karena hal itu mendatangkan pahala agung bagi kalian. 

HR. Ibnu Majah, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar 
(hadits no. 672) dari Ibnu Khadij dengan redaksi yang serupa dengan sebelumnya. 
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Laksanakanlah Shalat Fajar 
Saat Terang (hadits jld. 1, h. 277). 

Dari Kahdij dengan redaksi: Laksanakanlah shalat fajar saat terang karena itu adalah 
waktu mendapatkan pahala yang agung. 

18 HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 40 bab: 
Hukum Sunnah Mensegerakan Shalat Shubuh Pada Waktunya, Yaitu Pada Saat 
Masih Dalam Gelap Malam dan Keterangan Kadar Bacaan Padanya (hadits no. 
230/645) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa para wanita mukmin dahulu 
melaksanakan shalat subuh dengan Nabi SAW kemudian pulang dengan menutup 
badan mereka memakai kain, sehingga tidak diketahui oleh seorang pun. 

HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 25 bab: Melaksanakan 
Shalat Subuh Pada Waktu Masih Gelap, Saat Tidak dalam Bepergian (hadits no. 
545). 

HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar 
(hadits no. 669). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24151, jld. 9 dari musnad As- 
Sayyidah Aisyah RA dan redaksinya serupa dengan riwayat muslim. 


| MUSNAD IMAM SYAFI'I 


.. 


—.) ana Blue CAN PG Wa Ui — AON 
3) ai HE II pang de Ke AI Iyan 5) :JU 2 2 
-— ERA Pi varag, SI af sat, Tue Su Pa Panu 

asa. $ 0.3. 

obaoma! at SH Y, pu 
851. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Salim, dari ayahnya RA, ia mengatakan: Aku melihat Rasulullah 
SAW bila memulai shalatnya mengangkat kedua tangannya sejajar 
dengan kedua pundaknya, begitu pula bila hendak ruku dan sesudah 


bangkit dari ruku, tetapi beliau tidak mengangkat (kedua tangannya) 
di antara dua sujud.!4 


4. ian Pang . ...c Sa 1. 2 
aa IG AS Yi met pin Ul — Ao 
Li or A 8, Hi pa of 2 Pak o 2. . .. Rina 
Aang NE ko Al iya th, SB Pa aj II AS 2d 





HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mensegerakan Shalat Subuh 
(hadits jdl. 1, h. 454). 

14 HR. Al Bukhari dalam Ourrah Al Ain, h. 5. 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 9 bab: Hukum Sunah Mengangkat 
Kedua Tangan Hingga Sejajar dengan Pundak Disertai Takbiratul Ihram dan Ruku 
dan Saat Bangkit dari Ruku, dan Tidak Dilakukan Saat Bangkit dari Sujud (hadits 
no. 21/290). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang 117, bab: Mengangkat Tangan Saat 
Shalat (hadits no. 721). 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 190 bab: Mengangkat Tangan 
Saat Ruku (hadits no. 255). 

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang igamah dan sunah-sunah di dalamnya, 
15 bab: Mengangkat Tangan Jika Ruku dan Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku 
(hadits no. 858). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, pembahasan tentang kewajiban shalat lima 
waktu dan pembahasannya, bab: Sifat Shalat Rasulullah SAW (hadits no. 177). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Ketika 
Ruku dan Ketika Mengangkat Kepada darinya (hadits jld. 2, h. 69). 

HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat Shalat (hadits 
no. 1864). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


5 Si LA SIG LA PIN ah aj Ma - Sy 
0... o Pasi s 2 

AA amal Dan nb ata ga Sa yg 

852. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, 

ia mengatakan: Aku pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa 
Wail bin Hujr berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW bila 
membuka shalat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua 
pundaknya, begitu pula apabila ruku dan sesudah mengangkat 
kepalanya dari ruku.” Wa'il berkata, "Kemudian aku mendatangi 
mereka di musim dingin, aku melihat mereka mengangkat tangan 


mereka dengan memakai baranis."!5 


.. ada Oa 


PEP EP MM ac Sa Megan hey 


3. 3 0 


RE IR pa HL AP Bai 
Hah IN | AI ala ke 
Hp Sig Bani Up Lab tb BS Ha S0 JB 
BSA HO kan Ju Datu AT uas SRI La 5179 
s0... P He Pa ma ta L nana 


J5 IRIS Ha IN Nana Iz 


Hj bak ol aan Lah EA 3 (AI 





15 HR. Al Bukhari dalam Ourrah Al Aini adalah saat mengangkat tangan dalam 
shalat, h.10. 

HR. An-Nasa'i dalam 12 pembahasan tentang At-tathbig, 97 bab: Letak Kedua 
Tangan Saat Duduk Untuk Tasyahhud (hadits no. 1158). 

HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 29 bab: Sifat Duduk Pada 
Rakaat yang Diwajibkan Dalam Shalat (hadits no. 1262). 

HR. A-Daruguthni dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyebutkan Takbir dan 
Mengangkat Tangan Ketika Iftitah, Ruku dan Bangkit darinya (hadits no. 12). 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dimana Meletakkan 
Tangannya Saat Sujud (hadits jld. 2, h. 112). 


|| musWaD IMAM SYAFI'T 


Wa 3 Sh MG AN SE Min IG dan saus 


BIS Jak NI SG 

853. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu 
Ziad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Al Bara' bin Azib RA, ia 
berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW apabila membuka shalatnya 
mengangkat kedua tangannya.” 

Sufyan berkata, "Kemudian aku datang ke Kufah dan 
menjumpai Yazid, maka aku mendengarnya menceritakan hadits 
seperti ini, tetapi ia menambahkan di dalamnya, "Kemudian Nabi 
SAW tidak melakukannya lagi'. Maka, aku menduga bahwa mereka 
mengutarakan hadits ini kepadanya secara talgin." Sufyan kembali 
berkata, "Demikianlah aku mendengar Yazid mengutarakan hadits ini. 
Sesudah itu aku mendengarnya lagi mengutarakan hadits ini, tetapi di 
dalamnya ia menambahkan, 'Kemudian Nabi SAW tidak 
melakukannya lagi'." | 

(Imam Syafi'i) RA berkata, "Sufyan menganggap Yazid dalam 
hadits ini pikun dan menyatakan seakan-akan Yazid menerima kalimat 
terakhir ini lalu men-talgin-kannya. Demikian juga Sufyan tidak 
menganggap Yazid hafal." 


ai dota 2 BE bana Lp Ae No va 


Mena 1 Ni Maa 


Ae 


16 HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pada pembahasan tentang shalat, bab: 
Takbir iftitah dan Mengangkat Tangan (hadits no. 2531). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





se en AA NX apa y “9 Pa na 2. Te LG 
pda Dor) SI) aa IA ko iya) ol li SA dk 
NAN S0 Ola Al P2 Cal Sala 

854. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hushain, aku 
menduganya dari Hilal bin Yisaf, ia mengatakan: Ziad bin Abul Ja'd 
menarik tanganku, lalu ia membawaku sampai kepada seorang syaikh 
dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang tinggal di Riggah, 
dikenal dengan nama Wabishah bin Ma'bad, lalu Ziad berkata, "Orang 
ini menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW melihat seorang lelaki 


shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya 
untuk mengulangi shalat."'” 


A . ” 7” . .. aP .. . P en 
Ea ab NI alay Ala IN Jo CD 33 HKI am Ol R5 


am Kana” “it Ju Si aa SIB 3 ni 


A Ban An ala Pe AAS - Bee ah at 6 .. Oa aga 
3 Kes A33 La PNG c0el5) mENNY UT Leiitoy lg dee 
a....8 8: One ae 

855. Malik bin Abu Thalhah mengabarkan kepada kami, dari 

Anas bin Malik RA: Bahwa neneknya —yaitu Mulaikah— 
mengundang Nabi SAW ke suatu jamuan yang ia buat sendiri khusus 
untuk beliau, maka Nabi SAW memakan sebagian daripadanya, 


kemudian bersabda, "Bangkitlah kamu, marilah, aku akan shalat 
mengimami kalian." Anas melanjutkan kisahnya: Maka aku bangkit 


17 HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 18027, jld. 6 dari hadits 
Wabishah bin Ma'bad Al Asadi. 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Makruh Berdiri 
Sendiri Dibelakang Shaf (hadits jld. 3, h. 104. 


| MUSNAD IMAM SYAFI'I 


menuju ke sebuah tikar milik kami yang telah hitam karena sudah 
lama dipakai, lalu aku mencipratinya dengan air dan Rasulullah SAW 
berdiri (di atasnya), sedangkan aku dan seorang anak yatim membuat 
shaf di belakangnya dan nenek berada di belakang kami. Nabi SAW 
shalat 2 rakaat bersama kami, lalu salam. 


PA Aci 5 A As Gta Na Pia ea A0” 


3 Gu Pa ea Ha SN 23 Oa A2 pat 
Teh eng lea do A1 Ipa 

856. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ishag bin 
Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia pernah mendengar pamannya — 


yaitu Anas bin Malik— berkata, “Aku dan seorang anak yatim kami 
shalat di belakang Rasulullah SAW, sedangkan Ummu Sulaim shalat 





108 YR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 20 bab: Shalat di atas Tikar 
(hadits no. 380). 

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 48 bab: 
Diperbolehkannya Berjamaah Pada Shalat Sunah dan Shalat di atas Tikar, Karpet, 
Kain dan yang Lainnya dari Hal-Hal yang Suci (266/658) 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 71 bab: Jika Ada Tiga Orang 
Bagaimana Posisi Berdiri Mereka dalam Shalat (hadits no. 612). 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 173 bab: Seseorang yang 
Shalat Bersama Seorang Lelaki dan Seorang Perempuan (hadits no. 234). 

HR. An-Nasa'i dalam 10 pembahasan tentang keimaman, 19 bab: Jika Jumlah 
Jamaah Ada Tiga Orang dan Satu Perempuan (hadits no. 800) 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalatnya Seseorang 
Dibelakang Shaf Sendirian (hadits jld. 1, h. 295) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 12342, jld. 4 dari Musnad Anas 
bin Malik. 

HR, Imam Malik dalam Al! Muwaththa' dalam 9 pembahasan tentang gashar shalat 
saat safar, 9: Dhuha (hadits no. 35). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang yang Mengimami 
Seorang Lelaki, Satu Anak Kecil dan Satu Wanita (hadits jld. 3, h. 96). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya, 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: Kewajiban 
Mengikuti Imam (hadits no. 2205). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


di belakang kami.”'9 


HS LA oi KI IP HL Ugal — Nov 

Aa PEN Ga ali MEA oa Se AS ap 

2 IA Tebe TA se Anya SU ol IA 
o . 8 — 3 Sa 3, AN ne ag AD UIN 

GAN Ay Vikas Li jail 3 memai LAN UE LS KS) 

CO da 5 ASN Aa Si se Handa 1, 


Aa Aa 3 Amd Lal) Ur 
857. Malik menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ruman, 
dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut shalat Khauf bersama 
Nabi SAW dalam perang Dzatur-Riga: Bahwa segolongan orang 
shalat bersamanya, sedangkan segolongan yang lain menghadapi 
musuh. Maka beliau shalat bersama orang-orang yang bermakmum 
kepadanya satu rakaat, kemudian beliau tetap dalam keadaan berdiri 
menunggu mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing untuk 
diri mereka sendiri, lalu mereka salam dan pergi menghadapi musuh. 
Kemudian datanglah segolongan lain, lalu Nabi SAW shalat bersama 
mereka satu rakaat yang tersisa baginya. Setelah itu beliau tetap dalam 
keadaan duduk, sedangkan mereka menyelesaikan shalatnya sendiri, 
sesudah itu beliau salam bersama mereka.!!' 





'8 HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang shalat, 78 bab: Seorang Wanita 
dalam Barisan Sendirian (hadits no. 727). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Shalat Tidak Di 
Dalam Shaf (hadits jld. 3, h. 106). 

"HR. Al Bukharid dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 31 bab: Perang 
Dzaturrigag (hadits no. 4129). 

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 57 bab: 
Shalat Khauf (hadits no. 310/842). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 283 bab: Orang yang 
Berpendapat Bahwa Jika Seseorang Baru Shalat Satu Rakaat dan Masih Tetap 


|| musNaD IMAM SYAFI'1 


1. 


IA gai ah AP RA Ab ga ia VA -AOA 
aj PP Bea Aa Bp dab al 
Aa YAA Jia Bg ala Io op pai PPP 
858. Orang yang pernah mendengar dari Abdullah bin Umar 
bin Hafs mengabarkan kepada kami bahwa ia menerima berita dari 
saudaranya: Ubaidillah, dari Al @Gasim bin Muhammad, dari Shalih 


bin Khawwat bin Jubair, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna 
tanpa ada perbedaan. 2 


.. 0 7... 


da ag Pang ap Cu ES - Ao 
Si Jo— Lan anang Ga 


Op goa Bi ab OS ea la 
BA La ET AI, Oma Ol IU al 5 & 


. 


(236 3 Ega $p Sid Y, En Oli y ai 
A33 


859. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari Atha' bin Yassar, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Matahari 





Berdiri, Maka Ia Menyempurnakan Untuk Dirinya Sendiri Satu Rakaat Lalu Salam, 
Kemudian Ia Berlalu dan Menghadap Kearah Musuh Seperti Pada Awalnya, Namun 
Berbeda Dalam Hal Salam (hadits no. 1238). 

HR. An-Nasa'i dalam 18 pembahasan tentang shalat khauf (hadits no. 1539). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada 11 pembahasan tentang shalat khauf, 1 
bab: Shalat Khauf (hadits no. 1). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Bagaimana Shalat 
Khauf Saat Safar Jika Musuh Tidak Pada Arah Kiblat, Atau Arahnya Tidak 
Menentu (hadits jld. 3, h. 252). 

Ul HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Bagaimana Shalat 
Khauf Saat Safar Jika Musuh Tidak Pada Arah Kiblat, Atau Arahnya Tidak 
Menentu (hadits jld. 3, h. 253) 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat (gerhana). Ibnu 
Abbas menceritakan bahwa shalat yang dilakukan beliau sebanyak 2 
rakaat, masing-masing rakaat terdiri atas 2 kali ruku, kemudian beliau 
berkhutbah kepada mereka dan bersabda, "Sesungguhnya matahari 
dan bulan merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah 
SWT, keduanya tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang 
dan tidak pula karena hidupnya. Karena itu, apabila kalian melihat 
hal tersebut, bersegeralah kalian berdzikir kepada Allah SWT. sa 


1 2 Pa SP pa Gg LG Uya AT 
TN 3 Ab Ip okt gi PA Ga P3 
ala ala DK Ia Siah DAA Sa “SB GA S9) 
PE 3 de Nas 
860. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah RA, dan Malik mengabarkan kepada kami, 


dari Yahya bin Sa'id, dari Urwah dari Aisyah RA ia berkata, 
“Matahari mengalami gerhana, lalu Nabi SAW shalat 2 rakaat, pada 


12 HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 9 bab: Salat 
Gerhana Matahari Secara Berjamaah (hadits no. 1052). 

HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang gerhana matahari, 3 bab: Nabi SAW 
Menjelaskan Tentang Surga dan Neraka Saat Gerhana Matahari (hadits no. 17/907). 
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 263 bab: Bacaan dalam Shalat 
Khauf (hadits no. 1189) 

HR. An-Nasa'I dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 17 bab: Kadar 
Bacaan Dalam Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1189). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 3374, jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', pada 12 pembahasan tentang shalat gerhana 
matahari, 1 bab: Apa yang Dikerjakan Dalam Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 
1). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Saat Gerhana 
Matahari (hadits jld. 1, h. 260) 


|| musNaD IMAM SYAFI'T 


tiap-tiap rakaat terdapat 2 ruku.! 


Gi 0 0.—e. 3 “43 - co... aa ci 

SMS EP GP ejaan op HAN UI — ATA 
2 4 2 2, Ng Hap Aa 8: y An 5.3 Le Br) Pa 8s 
IS Saking AOA lo MI Span Ol de LP yi 
Mentan an 23 . na sa 
PERS AAS) ISS SAS amil! 
861. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Katsir bin Abbas bin Abdul Muththalib: 


Bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat 2 rakaat ketika gerhana 
matahari, masing-masing rakaat terdiri atas 2 ruku.!14 


- . 3 . 
HB ME ato Jala yp Oka Ul — Aan 
MA gp HAN EN IG GIA Yaa AP 

: ye £ “ 2 ea 2 or. A 3 , 4 @ . - L) Fi 
ASI 1 AI JS ea le Al lo Al Spa il mail 





13 HR. Al Bukhari dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 2 bab: Sedekah 
Saat Terjadi Gerhana Matahari (hadits no. 1044). 

HR. Muslim dalam 10 pembahasan tentang shalat gerhana matahri, 1 bab: Shalat 
Gerhana Matahari (hadits no. 1/901). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 264 bab: Sedekah Saat Gerhana 
(hadits no 1191). 

HR. An-Nasa'i dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 11 bab: Bagian 
darinya. riwayat Aisyah (hadits no. 1473). 

HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', pada 12 pembahasan tentang shalat gerhana 
matahari, 1 bab: Yang Dikerjakan Saat Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 1). 

Dari jalur Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah bin dari Aisyah: 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwathta', 12 pembahasan tentang shalat gerhana 
matahari, 1 bab: Yang Dikerjakan Saat Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 3). 

114 Imam Asy-Syafi'l sendirian dalam meriwayatkan. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


B3 AS Yg AE DA WEE Y AI AT Ie ME TT, 
IE IG S3 IP Us 3 
862. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, dari Ibnu Mas'ud Al Anshari, ia 
mengatakan: Matahari pernah mengalami gerhana pada hari 
meniggalnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Maka orang-orang 
berkata, "Matahari mengalami gerhana karena meninggalnya 
Ibrahim." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan 
adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya 
tidak mengalami gerhana karena matinya seseorang, tidak pula 
karena hidupnya. Apabila kalian melihat hal tersebut, maka 
bersegeralah mengingat Allah SWT dan shalat. sei 


5 3 - - 5 0 
Ca SJ Oli 1 cottite Uopel — A1 


Pa 


6 0, 23 z Ia 2 c 2, Ta Yee NT, -. Haa Katana Pb 
Ta 1 io PP ol G Udiad mna Kendang 23 Lag 
10. .. s1 Pagn 


863. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al 
Ahwal, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Thawus berkata, 
“Bahwa matahari mengalami gerhana, lalu Ibnu Abbas shalat bersama 
kami (sebagai imam) di pinggir sumur Zamzam 6 kali ruku kemudian 
4 kali sujud.!!8 


15 Ymam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan. 

116 HR. Al Baihagi dalam ta'lig pembahasan tentang shalat gerhana matahari, bab: 
Orang yang Shalat Gerhana Matahari Dua Rakaat dan Setiap Rakaat Empat Ruku 
(hadits jld. 3, h. 327). 


II musNAD IMAM SYAFI'I 


0. 


PARA Up gam KE op AN ae 13 SMU ES — Ane 
: Se P 3 0 . 9 2383 -- - .- - #3 #0. - 0£ 
1) Ass us (oa jl Ara dr US n SA us SY) 
—. 3. BIA SAN, #5 |: (aa Tt Oa MP ana PI Pa 
ae TN pl PA utan Jo) Ju Sia GA 
J3 pa Ap di SI In Gerald 
Ina Era si HL mt ui Hare Ie Ko Ip 
-9 - - £ 30. £ 
ta eno, 
864. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Abdurrahman bin Ma'mar Al Anshari, dari Abu Yunus maula Aisyah 
RA, Ummul Mukminin, dari Aisyah: Ada seorang lelaki berkata 
kepada Rasulullah SAW yang sedang berdiri di pintu dan aku 
mendengarnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada suatu pagi 
pernah dalam keadaan junub, sedangkan aku bermaksud untuk puasa, 
maka aku mandi dan puasa pada hari itu". Rasulullah SAW menjawab, 


"Aku pun pernah pada pagi hari dalam keadaan junub, sedangkan 
aku ingin untuk berpuasa, maka aku mandi dan puasa di hari itu. "1! 


—i: HAK AS Mean Ust - Ane 
ny Sa d3 "Jia AR ae Jab AA 
Aa An ma Ga dai GA da3 ADAM “al 





17 HR. Abu Daud dalam 8 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Orang yang Junub 
Dipagi Hari Bulan Ramadhan (hadits no. 2389). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 18 pembahasan tentang puasa, 4 
bab: Orang yang Berpuasa Namun Mengalami Junub Pada Pagi Harinya (hadits no. 
10). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Junub Pada Pagi 
Hari Bulan Puasa, 25 bab: Orang yang Mengalami Junub Pada Pagi Hari Bulan 
Ramadhan 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


HAB 3 K5 be 013 IS ai 
IA MOS dai ea ul Ah anna papa 
5 AB ana se aa AB 
Het ate SE Ob Jail Ha La UG 
Tn la Ie Va DS CAS EN KE AA 


. 


An Ips di Ia naa AS AN yA 2 J6 Hak 


Pa AP SE PP ea ia Ar mia IU ea lan Ao 


» 0 Aa - .. Pn Te g 3 A2 G 2... s1 Ng -a PP -, sa 
LA — aa au LEG db AN 5 
- . . 3 .. .. ... - Pe Pa 
IA Er 5 rs ARIE GL Jaa is 3 3 Gs 
ut vania ea BA IE aa Bb Li AO JS 
TA S 5 NO KP pa 1 SA ui “ss SANG S3 3 Kabah . 


PT Pend .. & o- 


PEN Ia Aa SI Ga VER LS PN IS 


HA atu Ie ina NB A3 Bu 
#03 

. TP AM 
865. Malik menceritakan kepada kami dari Suma, maula Abu 
Bakar, bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman 
menceritakan hadits berikut: Ketika aku dan ayahku bertemu dengan 
Marwan bin Hakam, dan ia menjabat sebagai amir Madinah, kami 
ceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah RA pernah berkata, 
"Barangsiapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan junub, berarti 
batal puasanya pada hari itu." Lalu Marwan berkata, "Aku bersumpah 


I| muswaD IMAM SYAFI'T 


kepadamu, hai Abdurrahman, engkau harus pergi kepada Ummul 
Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah, dan kamu harus menanyakan 
kepada keduanya masalah ini." Abu Bakar melanjutkan kisahnya: 
Abdurrahman segera pergi dan ikut bersamanya hingga masuk ke 
dalam rumah Aisyah RA. Abdurrahman mengucapkan salam 
kepadanya, lalu berkata, "Hai Ummul Mukminin, sesungguhnya kami 
bertemu dengan Marwan, lalu kami ceritakan kepadanya bahwa Abu 
Hurairah pernah berkata, 'Barangsiapa yang berada pada pagi hari 
dalam keadaan junub, berarti puasanya di hari itu batal'." Aisyah 
menjawab, "Masalahnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Abu 
Hurairah, hai Abdurrahman! Apakah engkau tidak suka dengan apa 
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Abdurrahman 
menjawab, "Tidak, demi Allah, hai Aisyah!" Aisyah berkata, "Aku 
pernah menyaksikan Rasulullah SAW benar-benar mengalami jinabah 
di suatu pagi hari karena jimak, bukan karena mimpi junub: kemudian 
beliau melakukan puasa di hari itu." Abu Bakar melanjutkan kembali 
kisahnya: Setelah itu kami keluar, lalu masuk ke rumah Ummu 
Salamah RA dan menanyakan masalah itu kepadanya. Maka Ummu 
Salamah mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dikatakan 
oleh Aisyah. Lalu kami keluar hingga sampai di tempat Marwan. 
Abdurrahman berkata seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah dan 
Ummu Salamah, serta menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka 
Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, hai Abu Muhammad, 
engkau harus menaiki kendaraanku yang ada di depan pintu untuk 
mendatangi Abu Hurairah dan ceritakan kepadanya hal tersebut." Lalu 
Abdurrahman berangkat dengan menaiki kendaraannya, dan aku ikut 
bersamanya hingga bertemu Abu Hurairah. Abdurrahman berbicara 
sesaat dengannya, kemudian diceritakan kepadanya hal tersebut, maka 
Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mengetahui hal tersebut, 
sesungguhnya aku hanya mendapat berita dari seseorang yang 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


menceritakan kepadaku. Lu 


e 3 " Pan PA ka 

Kd Sa Sp ak ES (Out Mg ATI 
A Pa - e p Hana # Cp 7. 0 7 (4 . 7. Os 2 
ag ud Cai OS Jb hi Ae Kn 3 dl o PI IS 
| Iso. 303 1 an 2 PARA! aa ea 13 
“Kaya Cal J3 2 ya) al Sa pel Sala 
866. Sufyan mengabarkan kepada kami, Sumay, maula (bekas 
budak) Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits, dari Aisyah RA, ia 
berkata, “Nabi SAW pernah bangun di waktu subuh dalam keadaan 

junub, lalu beliau mandi dan melakukan puasa di hari itu.” 


.n 
t 


AS AP lali JIE 53 serba Ae Ul — AN 


, Bg. 3 Our AA 2... “t . BN ARA AAN Ta 
SS BS 3 Op Ie ym 'G Na 
£ -. Teo ? Pad » sd . ae: ed 2. 5 ” or Aa s NA 
AI SAS MI emng Ie lh PE IG plang Ale DN le 
KPI Jail ega Jp yA) Jlis Olah) ye Lb 
867. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Khalid Al 
Hadzdza', dari Abu Oilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Syaddad bin 
Aus, ia mengatakan: Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada 
masa penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau melihat seorang 
lelaki yang sedang berbekam pada siang hari tanggal 18 Ramadhan, 
lalu beliau bersabda seraya memegang tanganku, "Telah batal puasa 


118 HR. Al Bukhari dalam 30 pembahasan tentang puasa, 25 bab: Mandinya Seorang 
yang Berpuasa (hadits no. 1931). 

HR, Imam Malik dalam 4! Muwaththa', pada 18 pembahasan tentang puasa, 4 bab: 
Orang yang mengalami junub pada pagi hari bulan puasa (hadits no, 13). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang yang Pagi Hari Bulan 
Ramadham Mengalami Junub (hadits. Jld. 4, h. 214). 

119 Ymam Asy-Syafi sendirian dalam meriwayatkan. 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


orang yang membekam dan orang yang dibekam. "2 


e P3 . 
IP Kemhan GPM oi YP olah CT — AIA 
Ae 5. Pe Pn A ”:, , Tos. 3 Ia “GA 0. 5 o 
ng dng dala oo da) ola Ai 2?) Tana 
Mato Va pa 
868. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid Abu Ziad, 
dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW pernah berbekam 
dalam keadaan ihram lagi puasa.!?! 


2 3 0 

"IE HP JB 3 AE ip olah Sal ana 

P AE AI AA AT ana $ - 590 D0... 

BI ng SP elo Al Jiya) ol me HI iP 

BA SA NI Gi Ai Jia (AG GNI His 1S JE JIE 
869. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 

dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: Yazid bin Al Asham mengabarkan 

kepadaku bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah, sedangkan beliau 


dalam keadaan halal. Amr berkata, "Lalu aku berkata kepada Ibnu 
Syihab, 'Apakah kamu menjadikan Yazid bin Al Asham sederajat 


£ 
| 


20 HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 12 pembahasan tentang puasa, 10 bab: 
Membekam Orang yang Puasa (hadits no. 3534). 

21HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 87 bab: Membekam 
Orang yang Puasa (hadits no. 3081) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa 
Rasulullah SAW berbekam padahal beliau puasa dan dalam keadaan ihram 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits no. 
16) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW berbekam antara 
Makkah dan Madinah padahal beliau puasa dan dalam keadaan ihram. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Orang Yang Berbekam Saat 
Puasa Tidak Membatalkan Puasanya (hadits jld. 4, h. 263) dari Ibnu Abbas dengan 
redaksi serupa dengan yang lalu. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


dengan Ibnu Abbas??? 


te “0 


CA AP hg ON Bit UAN 
S1 sea ad ol ts aa TI Ok 12 DL 3 out «4 
5 Vp (SERA IG Ih le 
870. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, 
dari Nabih bin Wahb, dari Abban bin Utsman, dari Utsman RA, 


bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh 
menikah, tidak boleh pula melamar." 


Hg ai 6 gi 53 LIL Ust - avi 
3 La Gap ON . 20 o .. .- 
AN Ip) ol MA Lap) OLS 3 OUR 3 Ol 33 JM AG 
j Di Pa PT aa . Fi . Na PP je 25 
Ae Yo SAN) CAS SY 2JU pia alS Al Ke 
871. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Nabih 


bin Wahb, salah seorang dari kalangan Bani Abd Ad-Dar, dari Abban 
bin Utsman bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang 


12 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Mubah Menikah 
Pada Saat Ihram (hadits jid. 7, h/58). 

13 HR. An-Nasa'I dalam 6 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Hukum Haram Nikah 
bagi Orang yang Sedang Ihram dan Hukum Makruh Mengadakan Lamaran. 

HR. An-Nasa'1 dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan Hal 
Tersebut (hadits no. 2844). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya orang yang sedang 
ihram (hadits jld. 2, h. 141) dari Utsman dengan redaksi: Orang yang Ihram tidak 
boleh menikah dan menikahkan. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 496, jld. 1 dari musnad Utsman bin 
Affan. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Tidak 
Boleh Menikah dan Menikahkan (hadits jld, 5, h, 65). 

HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hukum Haram 
Menikah (hadits no. 4126). 


|| muSNAD IMAM SYAFI'T 


berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak 


boleh pula melamar." 


ck yaa dg dng OP SL Wat - av 
AV IN UP SA Gg ale AI do SI Span Ol US Ogan 
P Ma PS or XL 2 . .oho 3 1 
Akh eng dala Al Aoa (Ayana IG AN oa M3) 
872. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar: Rasulullah SAW mengutus 
Abu Rafi', maulanya, dan seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu 


keduanya menikahkan Nabi SAW dengan Maimunah, sementara 
beliau masih berada di Madinah.” 


'4HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang manasik, 5 bab: Hukum Haram 
Menikah Bagi Orang yang Sedang Ihram dan Hukum Makruh Mengadakan 
Lamaran (hadits no. 41/1409). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 39 bab: Kawinnya Orang yang 
Ihram (hadits no. 1841) dari Utsman dengan redaksi: Orang yang Ihram tidak boleh 
menikah dan menikahkan. 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan hal itu 
(hadits no. 2845). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Orang yang Ihram 
Kawin (hadits no. 1966). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 401, jld. 1 dari Musnad Ustman 
bin Affan. 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', pada 20 pembahasan tentang haji, 22 bab: 
Nikahnya orang yang Ihram (hadits no. 73). 

HR. Ibnu Al Jarud secara mursal dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 444). 
HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Hukum Haram 
Diadakan Pernikahan (hadits no. 4123). 

12 HR. Imam Malik secara mursal dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang 
haji, 22 bab: Nikah Orang yang Ihram (hadits no. 72) 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


ea ah Jina Pp Walah Gi Kepo Ut — Avr 
HEM Io Mp KW 


Ba. 


Dp IG LA 3 Kita 
Bea Yan as 

873. Sa'id bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari 
Ismail bin Umayah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ja mengatakan: Si 


Fulan telah menduga (keliru). Tidak sekali-kali Rasulullah SAW 
menikahi Maimunah melainkan dalam keadaan halal.” 


303 s5 1. 2 


3 3 N 3 
II WI aoi BIKE pat MI Oi V2 — avi 


? : & 9.3 Pd 


Pd (4 s 3 0 TA PPA N :3 
de Ke Dt en BU GA idhis tua oa Kana 
BEI GUN 16 al 


874. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah 
mendengar Ubaidullah bin Yazid mengatakan: Aku pernah mendengar 
Ibnu Abbas RA berkata, "Usamah bin Zaid menceritakan kepadaku 
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 'Sesungguhnya riba itu berada 
pada riba nasiah'. sai 


12 Pari jalur Sufyan: 

HR. Abu Daud dalam $ pembahasan tentang haji, 39 bab: Nikahnya Orang yang 
Ihram (hadits no. 1845). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Orang yang Ihram 
(hadits jld. 7, h. 212). 

27R. Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musagah, 18 bab: Menjual 
Makanan yang Semisal dengan yang Semisal (hadits no. 102/1596). 

HR. AN-Nasa'! dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 50 bab: Menjual Perak 
dengan Emas dan Menjual Emas dengan Perak (hadits no. 4594) dari Ibnu Abbas 
dengan redaksi: Tidak ada riba kecuali pada praktik nasi 'ah. 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 49 bab: Orang yang 
Berpendapat: Tidak Ada Riba Kecuali Pada Praktik Nasi 'ah (hadits no. 2257). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 21837 jld. 8 dari hadits Usamah 
bin Zaid dengan redaksi: Riba pada Praktik Nasi'ah. 

HR. AL Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Orang yang Berpendapat, 
Riba ada Pada Praktik Nasi'ah, (hadits jld. 5, h. 280). 


|| musWaD IMAM SYAFI'T 


Ai Doi OM SAPI AU No 

Pa Td 0 4 0 - 
AE Po da SAS Gp 
PA 20 gl Ala Aka SI Oa Ol AA Gp) entah 
CAB BN V7 CIL Yg nge BY) AM, AMI 
La II kata MEP el Se VI lalu lali Yg CB pt 5 
IG CA IT ANU BP Soe LIA Nah SI, 
an rena Hee PIL mal, aa 235 CA 

nd as 33 JG Maa 353 € aa Pt 


875. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin 
Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Muslim bin Yasar dan 
seorang lelaki dari, dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak 
dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, 
kurma dengan kurma, jangan pula garam dengan garam kecuali sama 
dengan yang sama, sejenis dengan yang sejenis, dan secara serah- 
terima sesuka kalian." 

Salah seorang dari keduanya (Muslim bin Yasar dan yang 
lainnya) mengurangi garam atau kurma, sedangkan yang lainnya 
menambahkan hal berikut: Barangsiapa yang melebihkan atau minta 
dilebihkan, berarti ia telah melakukan riba.'2 


18 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Bentuk-Bentuk yang 
Mengandung Unsur Riba Di Dalamnya (hadits no. 5, h. 276) 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Ka ai da ep IL AVI 


Pd 2. aa 25 , To 30 aa . — Good 0 2... 
In EA Ilo NI Ijah Ol EP gp) SI al cylhan 
MEI Jia 3 GRI KANG “SA GAN 206 


876. Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu 
Tamim, dari Sa'fid bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Dinar harus dengan dinar, dan dirham 
harus dengan dirham, tidak boleh ada yang lebih di antara 


keduanya. Lab 


st (ya Janin | s Wu na Ran wi — ANVV 
Ldr SI AU LAMA 236 da ala Io 


o #0 8 Fs F 5 n ' . 
Ian MAY BL BI 3 VAN IP Lean aksi V3 


- - - 3 - 

PA WA ME AA Yg ajak Ia ak Lia, 

877. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abu 

Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah 
kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal, 
dan janganlah kalian menambahi salah satu atas yang lainnya. 
Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan 
semisal secara serah-terima, dan janganlah kalian menambahi salah 





19 HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musagah, 15 bab: Penukaran dan 
Jual Beli Emas dengan Uang Kertas Secara Langsung (hadits no. 85/ 1588). 

HR. An-Nasa'1 dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: Menjual Dinar 
dengan Dinar (hadits no. 4581). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 16 
bab: Jual Beli Emas dengan Perak Secara Isi dan Dzatnya (hadits no. 30). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum Haram 
Melebihkan Dalam hal Jenis yang Satu yang Ada Unsur Riba (hadits jld. 5, h. 278). 
HR. Ibnu Hibban dalam 24, pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Riba (hadits no. 
5012). 


100 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


satu atas yang lainnya. Dan, janganlah menjual salah satunya yang 
belum ada di tangan dengan pembayaran kontan." 


AA ali IU sae na ah At Su CS - AvA 
y Hn oo ena ea 


o--.9 ...3 Lai Kai 


878. Malik Meta kaaa ANA bana bang ia menerima 
hadits berikut dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, dari Utsman, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian 


menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula satu dirham 


dengan dua dirham."'! 


aa Gi Kes CA yi pp BIL USA — AA 
J5 Be Pe SN Pn ana yet 
Hak S8 SPSS 15533 Gb Ouae HAN VE PRA 
879. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 


80 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 78 bab: Jual Beli Perak 
dengan Perak (hadits no. 2177). 
HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musaggah, 14 bab: Riba (hadits no. 
75/1584). 
HR. An-Nasa'I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Jual beli Emas 
dengan Emas (hadits no. 4584). 
HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Riba (hadits no. 649). 
HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, 24 pembahasan tentang jual beli, 6 bab: Riba 
(hadits no. 5016). 

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musaggah, 14 bab: Riba (hadits 
no. 78/1584). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 16 bab: 
Jual Beli Emas dengan Emas Secara Isi dan Dzat (hadits no. 33). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum Haram 
Melebihkan Dalam hal Jenis yang Satu yang Ada Unsur Riba (hadits jld. 5, h. 278). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Syufah menyangkut barang yang 
beliau dibagi. Apabila telah ada batasan-batasannya, maka fidak ada 


syuf'ah lagi. "132 


ap dina gd DP TEA op Ujaka P ae Co -AA. 
Ig be Se Ip CASN gp) BE yi AS 
KA Y ola Jua Ai! Ata 
880. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah 


RA, dari Rasulullah SAW, dengan hadits yang semisal atau semakna 
tanpa ada perbedaan." 





132 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa" dalam 35 pembahasan tentang syuf'ah, 1 
bab: Syuf'ah (hadits no. 1) dari Salamah bin Abdurrahman bin Auf dengan redaksi: 
Bahwa Rasulullah SAW memutuskan hukum tentang syuf'ah yang belum terbagi 
antara orang yang berserikat, jika telah ada batasannya, maka tidak ada syuf'ah lagi. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang syuf'ah, bab: Syuf'ah Terhadap Sesuatu 
yang Belum Terbagi (hadits jld. 6, h. 103). 

13 YR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 96 bab: Orang yang 
Berserikat Kehilangan Patnernya (hadits no. 2213). 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: Syuf'ah (hadits 
no. 2514). 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 33 bab: Jika telah 
ada batasan-batasannya, dan sahampun terjadi, maka tidak ada syuf'ah (hadits no. 
1370). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 14159, jld. 5 dari Musnad Jabir 
bin Abdullah. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya pada pembahasan tentang jual beli, bab: J ika 
Telah Ada Batasannya, Maka Tidak Ada Syuf'ah (hadits no. 14391). 


102 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


£ 6 - 0-4) 3 0 2 - J0 20 ca 
Do BA Cl Oem, Sanum bl — AM 
if Ca Dania s3. 2 - 501 - - - 0 - o 
IA patah ANE AI ko TAI EA Cb Ae PI 
Tak SE 3 3 Ui C3 NN 
881. Sa'id bin Salim telah mengabarkan kepada kami, Ibnu 
Juraij telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir 
RA, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Syufah 


menyangkut sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibuat batasan- 
batasan, maka tidak ada syufah lagi." 





14 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang syuf'ah, bab: Syuf'ah Dalam Hal yang 
Belum Dibagikan (hadit jld. 6, h. 104) dari jalur Ibnu Juraij: 

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musagah, 28 bab: As-Syuf'ah (hadits 
no. 134/1609) dari Jabir dengan redaksi: Rasulullah SAW memutuskan hukum 
setiap syuf'ah yang belum dibagikan sebanyak seperempatnya atau kebun yang tidak: 
boleh dijual hingga ada izin dari orang yang berserikat dengannya, jika mau 
hendaknya mengambil dan jika tidak maka ia bisa meninggalkannya, jika dijual dan 
belum ada izin maka ia lebih berhak atas hal itu. 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: Syuf'ah (hadits 
no. 3513, dari Jabir dengan redaksi: Syuf'ah yang dilakukan oleh setiap orang yang 
berserikat sebanyak seperempatnya atau kebun yang tidak boleh dijual hingga ada 
izin dari orang yang berserikat dengannya, jika dijual dan belum ada izin maka ia 
lebih berhak atas hal itu. 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 80 bab: Menjual Apa yang 
Menjadi Bagian Orang Lain (hadits no. 4660) dari Jabir dan redaksinya serupa 
dengan riwayat yang lalu. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Syuf'ah (hadits jld 2, h. 
274) dari Jabir dan redaksinya serupa dengan riwayat Muslim. 

HR Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 14410, jld. 5 dari Musnad Jabir bin 
Abdullah. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pada pembahasan tentang jula beli, bab: 
Orang yang Melakukan Syuf'ah Mengizinkan Sebelum Menjual dan Berapa Lama 
Waktunya (hadits no. 14403) dari jabir dengan redaksi: Orang yang mempunyai 
perserikatan dalam hal tanah atau raba' (rumah, tempat tinggal atau kemutlakan 
tanah) tidak boleh baginya hingga mendapatkan izin dari serikatnya, jika mau ia 
boleh mengambilnya atau boleh juga meninggalkannya. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Syufah (hadits no. 642) dari Jabir 
dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





BP Sa ot OS JL Gala G2 KAN 


sa, 9, Nek Ce pe Na 0 o 0 0. 0 
Se Ko Span Ol hu SI ap Lp Hj 
dag GA dl 2JG 
882. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: 
bahwa Sufyan mengabarkannya dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr 


bin Asy-Syarid, dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Tetangga lebih berhak terhadap —syuf'ah— tetangganya. ski 


LS IE co D3 UG Uogl — MAT 
An te DP 5539 WR AN Lp A6 aah apn ip ul 


SA El ane AB LA LAS Lu Oa Ab Gi 
An AA lo Bp PN api NU Li 
- 2.3 2 2... Pa ai - 

HI 5 OI GA sda Ulah Ge II Lah Ti IE 

B3 3 II 


3S Pari Jalur Sufyan: 

HR. Al Bukhari dalam 90 pembahasan tentang tipu muslihat, 15 bab: Tipu Muslihat 
Pekerja Yahudi Adalah Baginya (hadits no. 6980) dari Abu Rafi' dengan redaksi: 
Tetangga lebih berhak atas tetangga dekatnya. 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 39 bab: Syuf'ah (hadits 
no. 3516). 

HR. An-Nasa'I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 109 bab: Syufah dan 
Hukum-hukumnya (hadits no. 4716). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 27250, jld. 10 dari hadits Abu 
Rafi'. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang jual beli, bab: Syufah 
dengan Tetangga, dan Orang yang Berserikat Lebih Berhak (hadits no. 14382). 

HR. Ad-Daruguthni dalam sunan-nya, bab: Seorang wanita yang murtad harus 
dibunuh (hadits no. 70). 

HR. AL Baihagi dalam pembahasan tentang syuf'ah, bab: Syufah dengan Tetangga 
(hadits jld. 6, h. 105). 


|| musNaD zMAM SYAFI'T 


883. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah 
bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah bahwa ia pernah mendengar 
dari Aisyah ketika disebutkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar 
pernah berkata, "Sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa karena 
tangisan orang yang masih hidup." Maka Aisyah RA “berkata, 
"Ingatlah, sesungguhnya ia tidak berdusta, melainkan keliru atau lupa. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW mendapati ada jenazah seorang 
wanita Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau 
bersabda, 'Sesungguhnya mereka benar-benar. menangisinya, dan 


sesungguhnya ia benar-benar disiksa di dalam kuburnya' ai 


.. os (3 . ari Oo. . o Pa os 70 9 
BATAN PIA IA JAN UI MA 
"8. oo Ps Ag an 04, 23 3 ag 9 Da e NI L ora £ 10 
Larry Von Ag UUS Ulasal Al Tang KI AS gl oi 


Ne eh Ad FIB AE IN ee Gl Vena 


MA gi aja Sab IG bs ANN G3 Kal 
- | Pata : L.... or Aa 8, h, 5 an Mat GI 0. ... 
CS OI An Ala AI Ko Jaa Op NP 


s 
. 





136 HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 32 bab: Sabda Nabi 
SAW, "Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya jika umpatan 
adalah bagian dari kebiasaannya." (hadits no. 1289). 

HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 9 bab: Mayit Diadzab Karena 
Tangisan Sebagaian Keluarganya (hadits no. 27/932). 

HR. At-Tirmidzi dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 25 bab: Keringan atas 
Tangisan Keluarga Terhadap Mayit (hadits no. 1006). 

HR. An-Nasa'i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Meraung-raung 
Terhadap Mayit (hadits no. 1855) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24812, jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah. 

HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', 16 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: 
Larangan Menangis atas Mayit (hadits no. 37). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Redaksi Pilihan yang 
Menunjukkan Bahwa Mayit Diadzab Karena Raungan Terhadapnya, dan Apa yang 
Diriwayatkan Oleh Aisyah RA Dalam Hal Itu (hadits jld. 4, h. 72). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


aa 


S3 Gk Ah AB DE ee Ga aa al Se sua 
BS Kala Segi RE Le Ie 
Apa 3 BN LSI JB G3 Bi 3 Sh sj Han & 
JB Ao HR ENI IG Lio ip Ha 
HA pa SI Tao Th Celah AN 
I Ian SE 3 SA ARI ta Ga 
Ll ala JM Pane ta Agri O) int) dile 2 Io 


3-9 


Ian Bb 3n Ip Ing uh VA Tb 
Inn ep 5 calae Ka ID ng ae da 


Ia ada AKU UG AI In Ol ol “Ju Ang ale AN 25 S 


£... ” INN PA SN Ken NAN LI 5 Mae Tian 
Gi J8 An syg Bn Y, Ia aan aje Na: 

2. “nat Po ni... Ag e- Aa 
mb anuk 


N 


884. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku: Salah 
seorang anak perempuan Utsman bin Affan meninggal dunia di 
Makkah, maka kami datang untuk melayatnya, ikut hadir pula Ibnu 
Abbas serta Ibnu Umar. Ibnu Abu Mulaikah melanjutkan 
perkataannya: Sesungguhnya aku duduk di antara keduanya. Pada 
awal mulanya aku duduk dengan salah seorang dari keduanya, 
kemudian datang yang lainnya, lalu duduk di sebelahku. Ibnu Umar 
berkata kepada Amr bin Utsman, "Tidakkah engkau berhenti dari 
tangismu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya 
mayit itu benar-benar disiksa sebab tangisan keluarganya yang 


|| muSNAD IMAM SYAFI'I 


ditujukan kepadanya'." Maka Ibnu Abbas berkata, "Umar pun pernah 
mengatakan sebagian dari itu." Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan 
kisahnya: Aku berangkat bersama Umar bin Khaththab menuju 
Makkah. Ketika kami sampai di Al Baida, tiba-tiba kami berjumpa 
dengan suatu kafilah yang sedang istirahat di bawah naungan sebuah 
pohon. Lalu Umar berkata, "Pergilah, coba lihat siapakah rombongan 
kafilah itu!" Maka aku berangkat, dan ternyata aku bertemu dengan 
Shuhaib. Umar berkata, "Panggillah dia!" Aku kembali ke Shuhaib 
dan kukatakan kepadanya, "Berangkatlah dan bergabunglah dengan 
Amirul Mukminir!" Ketika Umar tertimpa malapetaka —yang 
mengantarkan kepada wafatnya—, aku mendengar Shuhaib menangis 
seraya berkata, "Aduhai saudaraku, aduhai temanku." Maka Umar 
berkata, "Hai Shuhaib, apakah engkau menangisi diriku, padahal 
Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya mayit itu benar-benar 
disiksa karena tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya'." 
Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya: Ketika Umar wafat, aku ceritakan 
hadits tersebut kepada Aisyah RA. Maka ia berkata, "Semoga Allah 
merahmati Umar. Tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah 
mengatakan bahwa mayit benar-benar disiksa karena tangisan 
keluarganya yang ditujukan kepadanya, melainkan Rasulullah SAW 
telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah menambah siksa terhadap orang 
kafir karena tangisan keluarganya yang ditujukan kepadanya"." 
Aisyah berkata, "Cukuplah bagi kalian ayat Al Ouran yang 
menyatakan, 'Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 
lain." (Os. Al An'aam f6): 164) Ketika itu Ibnu Abbas berkata, 
"Allah-lah yang membuat (seseorang) tertawa dan menangis." Ibnu 
Abu Mulaikah berkata, "Demi Allah, Ibnu Umar tidak mengatakan 


apapun." 


37 Dari jalur Ibnu Juraij: 

HR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 32 bab: Sabda Nabi SAW, 
"Mayit Diadzab Karena Tangisan Sebagaian Keluarganya Jika Umpatan Adalah 
Bagian dari Kebiasaannya (hadits no. 1286). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





e 0. o Te 0. 02 - ni) cc... £ 
UN AI oh eat 53 KAI YP (Oluim Gl — AAO 
. S0. 


Ha Da ba AN 22 “BG A 2... ui (3 
Al lag SAE Al lo APA opo Sola! Ou El us 
Ka 8 dye YAA 5 di Ida alah Jali ol 


MIE IN an Ul J3 3 BA NP AN 

885. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Atha' bin Yazid Al Laitsi, dari Abu Ayyub Al Anshari, dari Nabi 
SAW: Bahwa Nabi SAW melarang menghadap ke arah kiblat sewaktu 
buang air besar atau kecil, namun menghadaplah kalian ke arah timur 
atau arah barat —ketika melakukannya—. Abu Ayyub melanjutkan 
kisahnya: Ketika kami tiba di negeri Syam, kami menjumpai tempat- 
tempat buang air telah dibangun menghadap ke arah kiblat, maka 
kami agak miring sedikit —jika buang hajat—, dan kami memohon 
ampun kepada Allah.'? 


HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 9 bab: Mayit Diadzab Karena 
Tangisan Sebagaian Keluarganya (hadits no. 23/929). 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pada pembahasan tentang jenazah, bab: 
Sabar, Tangisan Dan Raungan (hadits no. 6675). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Redaksi Pilihan yang 
Menunjukkan Bahwa Mayit Diadzab Karena Raungan Tangis Terhadapnya, Dan 
Apa yang Diriwayatkan Oleh Aisyah RA Dalam Hal Itu (hadits jld. 4, h. 73). 

138 HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Kiblat Penduduk 
Madinah dan Syam Ke Timur (hadits no. 394) dari Abu Ayub Al Anshari, dengan 
redaksi: Jika kalian pergi ke WC, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan 
janganlah membelakangi, tapi menghadaplah ke arah timur dan yang lainnya. 

HR. Muslim dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 17 bab: Bersuci (hadits no. 
59/264) dari Abu Ayub Al Anshari dengan redaksi: Jika kalian pergi ke WC maka 
janganlah kamu menghadap kiblat saat buang air kecil dan janganlah membelakangi, 
tapi menghadaplah ke arah timur dan yang lainnya. 

HR. At-Tirmidzi dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 6 bab: Larangan Menghadap 
Kiblat Karena Buang Air Besar dan Kecil (hadits no. 8) dai Abu Ayub Al Anshari 
dengan redaksi serupa dengan riwayat Muslim. 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 20 bab: Larangan 
Membelakangi Kiblat Kerika Buang Hajat (hadits no. 21) dari Abu Ayub dengan 
redaksi: Jika kalian pergi ke WC, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan 
janganlah membelakangi karena ingin buang air besar dan kecil, tapi menghadaplah 


108 || musNAD IMAM SYAFI'T 


PE Ap Oa 3 Soe IG UP — AMI 


Ke 3 & Atuh 2 .. (3 . . 2 2. 0. Phat . 
OS AT UG Ph AP Oi KE oi NY MS UP Ol 
- - . 0 - 0 2. aa Laga 3 3 PN ne NN 
Yg Hah JAR IG Mae UE SAS s0 UU Ul sd 


4 : o. Or. T- or. . cr - (3 PA aa Ari 0. 
He AP IP LA II HS 3 AI KE JB Lil 


(Na SA MI Pa 


PN SNN ya da dg dd Ja ps LN 


886. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, Wasi' bin 
Hibban, dari Abdullah bin Umar RA, bahwa ia mengatakan: 
Sesungguhnya orang-orang berkata, "Apakah kamu duduk untuk 
menunaikan hajatmu? Janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan 
jangan pula ke arah Baitul Magdis." Abdullah bin Umar RA 
melanjutkan kisahnya: Aku pernah naik ke atas sebuah rumah milik 
kami, maka aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di atas 2 buah 
batu bata menunaikan hajatnya dengan menghadap ke arah Baitul 
Magiis.!?? 


ke arah timur dan yang lainnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Larangan Menghadap 
Kiblat dan Membelakangi Kiblat Ketika Buang Air Besar dan Kecil (hadits jld. 1, h. 
91) dari Abu Ayub dengan redaksi: Janganlah kalian menghadap kiblat karena 
buang air besar dan kecil dan jangan pula membelakanginya. 

13? HR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang wudhu, 12 bab: Orang yang 
Buang Air Besar di atas dua ujung kain jubahnya (hadits no. 145). 

HR. Abu Daud alam 1, pembahasan tentang bersuci, 5 bab: Keringanan atas Hal 
Tersebut (hadits 12) 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 22 bab: Keringanan atas Hal 
Tersebut Dalam Hal Itu Di Dalam Rumah (hadits no. 23). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 14 pembahasan tentang kiblat, 2 bab: 
Keringanan Dalam Hal Menghadap Kiblat Karena Buang Air Kecil Atau Buag Air 
Besar (hadits no. 3). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: Keringanan Dalam Hal Itu 
(hadits jld. 1, h. 92). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


UII SAI ob KEB OK Cal — MAY 
In dia Io It IE Ga MA GA 
36 SIA AI SA Gita Y 106 th ala 


887. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan sekali-kali 
seseorang di antara kalian melakukannya dengan memakai satu kain, 
sedangkan pada kedua pundaknya tidak terdapat suatu pakaian pun 


(bertelanjang dada)."' 


HA op AI ai YP BU Ia con G3 — MAA 


Lo. 0. 


Aa ip Je AN an Ge TA 
Pn A Ie Tania IE Lani DA Gd Hai ah den Jo Mp 
Har 


888. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ishag, dari 
Abdullah bin Syaddad, dari Maimunah RA, istri Nabi SAW, ia 
mengatakan: Dahulu Rasulullah SAW pernah shalat memakai kain 


HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 8 pembahasan tentang bersuci, 21 bab: Bersuci 
(hadits no. 1421). 

10 HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 52 bab: Shalat Mengenakan 
Satu Kain Dan Sifat Pemakaiannya (hadits no. 277/516). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 78 bab: Jumlah Kain yang 
Digunakan untuk Shalat (hadits no. 626) dari Abu Hurairah dengan redaksi: 
Janganlah salah seorang kalian shalat mengenakan satu kain dan dipundaknya 
tidak ada kain apapun (hadits no. 768). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Larangan Shalat 
Mengenakan Satu Kain dan Bagian Atasnya Tidak Terdapat Kain Apapun (hadits 
jld. 2, h. 238). 


110 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


mirth, sebagiannya beliau pakai dan sebagian yang lain dipakai 
olehku, sedangkan aku dalam keadaan haid.'"' 


1. 


sj SP No me a AA aa 
bada Jera tie JG ESA Con AI X5 3 
ng aa ena aa Jogja Dl 3 hah 


.. 


LAS La Ha ale KA EN SS PI 3 ES Us 
9 bts ain dist (de 53 ab dela 
op Cl Ca Lu aa 3G Ja Ii | JS Ta iip WP 

JA GAY ot was 


889. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Abu 
An-Nujud, dari Wa'il, dari Abdullah RA, ia mengatakan: Kami pernah 
mengucapkan salam kepada Nabi SAW yang sedang melakukan 
shalat, hal ini terjadi sebelum kami datang ke Habsyah. Maka beliau 
menjawab salam kami dalam shalatnya. Tetapi ketika kami kembali 
dari tanah Habsyah dan aku datang kepadanya untuk mengucapkan 
salam, ternyata kujumpai beliau sedang melakukan shalat. Aku 
mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab 
salamku, hingga aku mendadak merasa terkejut dan khawatir, lalu aku 
duduk. Setelah beliau selesai dari shalat, aku datang kepada beliau, 
maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Jalla Tsana'uhu 


“1 HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 134 bab: Keringanan atas 
hal tersebut (hadits no. 369). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 26867, jld. 10, dari hadits 
Maimunah binti Al Harits. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Seorang Lelaki 
Mengenakan Kain Wanita Haid (hadits jld. 2, h. 409). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum 
Makruh Bagi Seorang yang Shalat dan yang Tidak (hadits no. 2329). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I ||” Iii | 


membuat hukum baru menurut apa yang dikehendaki-Nya, dan 
sesungguhnya di antara hukum baru yang ditetapkan oleh Allah ialah 
janganlah kalian berbicara dalam shalat. sinta 


Ha PP OA 53 SG Ul AA, 
An. AA - ee o. 
Ha adala Jo dn Ip Dasi PIR Liga 
Aya L ERA 6! Sa Dasi ya Pa JI wi cn DS Lai 
J3 S3 5 Na A3 ae Le Si Ie la £& 
: 0-9 7 0 GP - og 4d 
2 aa Eat Ia aka Saka 2 ml 
PP ae “G6 2. G3 £».... Pa 

In Tas BS bi Sa Pr Ia S3 cal 
Pe s8? Cet B0 E 0A 
SD Cp opal 
890. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub As- 
Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
Rasulullah SAW melakukan salam setelah 2 rakaat, maka berkatalah 
Dzul Yadain, "Wahai Rasulullah, apakah shalat diperpendek atau 
engkau lupa?" Rasulullah SAW bertanya, "Benarkah apa yang 


dikatakan oleh Dzul Yadain ini?" Orang-orang menjawab, "Ya." Maka 
Rasulullah SAW bangkit, lalu shalat 2 rakaat lagi, kemudian salam, 


12 HR. An-Nasai dalam 13 pembahasan tentang lupa, 20 bab: Pembicaraan dalam 
Shalat (hadits no. 1220) dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi: Sesungguhnya Allah 
berfirman sekehendak-Nya dalam suatu perkara , dan Dia telah berfirman bahwa 
janganlah kalian berbicara saat shalat. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 3575, jld. 2 dari hadits Abdullah 
bin Masud. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, dalam pembahasan tentang shalat, bab: 
Salam dalam Shalat (hadits no. 3594). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pembicaraan dalam Shalat 
(hadits jld. 2, h. 356). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum 
Makruh Bagi Orang yang Shalat yang Tidak (hadits no. 2243). 


112 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


setelah itu bertakbir dan melakukan sujud biasa atau lebih lama. 
Sesudah itu beliau mengangkat —kepalanya dari sujud dan duduk—, 
kemudian bertakbir dan sujud lagi seperti sujud biasa atau lebih lama, 
setelah itu beliau mengangkat —kepalanya dari suj ud—,148 


Oei al 5P total 4 395 53 BUG Up — AA 

De #Olgih ESA Lp) TIA Ui Chat JG AAA SAS 
“JW sad P Ar 3S & Ng AT ala FI aa & Ag 
He Ito AI Spon J3B SAN Ip UG ai Al AA Dai 


3 Ni 8. 8 Ls og “ Ag On AN INA 5 T 5 3 PO 
“ Ju og. 0... si... - Pa an Td TO or tah 3 
OI ya Gede Laman pa PAI Ca aa La elu Sele AI la 


4 


TAK 


- 


891. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al 
Hushain, dari Abu Sufyan, maula, Ibnu Abu Ahmad, ia mengatakan: 
Aku pernah mendengar Abu Hurairah RA mengatakan hadits berikut: 
Rasulullah SAW mengimami kami dalam shalat Ashar, dan beliau 
salam pada 2 rakaat. Maka berdirilah Dzul Yadain, lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah! Apakah shalat diperpendek atau engkau lupa?" 
Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah orang-orang dan 


43 HR. Al bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 69 bab: Apakah Imam 
Harus Tetap Dalam Keputusnya Jika Ia Ragu Terhadap Perkataan Makmum (hadits 
no. 714). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 195 bab: Sujud Sahwi (hadits 
no. 1009). 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 292 bab: Seorang Lelaki Salah 
Pada Rakaat Kedua Saat Shalat Zhuhur dan Ashar (hadits no. 399). 

HR. An-Nasa'I dalam 13 pembahasan tentang lupa, 22 bab: Apa yang Dilakukan 
Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa Lalu Ia Berbicara (hadits no. 1224). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 15 bab: Apa 
yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa (hadits no. 63). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





bertanya, "Benarkah Dzul Yadain ini?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu 
Rasulullah SAW menyempurnakan rakaat yang tersisa dari shalatnya, 
kemudian beliau sujud dalam keadaan duduk sesudah salam.!44 


ye 2 
Ci 


o- ear . .. .. as. o- £ 
BP end ME 59 Ui ARI AE Upi — AAY 
A gi 3 - Te Lan ” 3 0 coi .o. ..! .. Pa 
Al Ke al JB ab ui Ob Ip Aa ae AN 
A3 GRI JAN PE AA Op PSG Ed ah dil 
SMAN Siaif AI II GE (PI Ialah JR) OA 
. . BB ag 3 AA an aa Tar Pe Tg ME ag 
os 3 da5 jl SS das (ml “3 oel5) pan aah C3 
. 2 3 . 4 PJ 

892. Abdul Wahab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari 
Khalid Al Hidzdza', dari Abu Oilabah, dari Abul Muhlab, dari Imran 
bin Hushain, ia mengatakan: Rasulullah SAW melakukan salam pada 
rakaat ketiga dari shalat Ashar, kemudian beliau bangkit dan masuk ke 
dalam rumahnya. Maka Al Khirbag seorang lelaki jangkung yang 
memiliki dua tangan yang panjang, bangkit dan berseru, "Wahai 


Rasulullah, apakah shalat telah diperpendek?" Rasulullah SAW keluar 
dengan raut wajah marah seraya menarik selendangnya, lalu beliau 


44 HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa 
dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 99/573). 

HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 22 bab: Apa yang Dilakukan 
Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa Lalu Ia Berbicara (hadits no. 1225). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa ' dalam 3 pembahasan tentang shalat, 15 bab: 
Apa yang Dilakukan Saat Salah Pada Rakaat Kedua Karena Lupa (hadits no. 64). 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang shalat, bab: Shalat 
Nabi (hadits no. 3448). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sahwi Adalah 
Tambahan Dalam Shalat yang Dilakukan Setelah Salam (hadits jld. 2, h. 335). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 16 bab: Hukum 
Makruh Bagi Orang yang Shalat dan yang Tidak Makruh (hadits no. 2251). 


|| susnaD Tmam SYAFI'I 


bertanya dan diberitahu, maka beliau melakukan rakaat yang 
tertinggal. Setelah itu beliau salam, lalu melakukan sujud sebanyak 2 
kali, kemudian salam lagi. 


Wa PADA oi jika Gelali Jal LARI gai - AAY 
Tya Jal Pe da IPA AU: .Ju 2 
JG AA Ia KAN SI Ie Kala en IS ES aa 
Pe Li POR EN BIN 0... Io Ona Mane gn tua 
S Oyb 263 SS Ja AI KA SG) cha ad DN pama 
893. Sebagian ulama menceritakan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya bahwa ia mengatakan: Ketika sampai 
kepada Nabi SAW berita terbunuhnya penduduk sumur Ma'unah, 
beliau tinggal selama 15 malam. Manakala beliau mengangkat 
kepalanya dari ruku terakhir pada shalat Subuh, beliau mengucapkan 
doa berikut, "Semoga Allah memperkenankan bagi orang yang 


memuji-Nya, wahai Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji. Ya Allah, 
lakukanlah." kemudian beliau mengucapkan doa yang panjang, lalu 


1S Dari jalur Khalid Al Khidza': 

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 19 bab: Lupa 
Dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 102/574). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 195 bab: Lupa dalam Dua Sujud 
(hadits no. 1018). 

HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 23 bab: Menyebutkan 
Perbebdaan Atas Abu Hurairah Dalam Hal Dua Sujud (hadits no. 1236) 

HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunah di 
dalamnya, 134 bab: Orang yang Salam Saat Dua Atau Tiga Rakaat Karena Lupa. 
HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 19849 jld. 7 dari hadits Imran bin 
Hushain. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Berpendapat 
Terdapat Salam dari Dua Sujud Sahwi (hadits jld, 2 h. 354) 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 25 bab: Sujud 
Sahwi (hadits no. 2654). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


bertakbir dan sujud.' 


SP LA PAN cola Ugal — Aa 

2 sena Sakura ogah ra 

HB IP 3 IG Padu IG ga 5 BA 

Ob, Sat Ai Ka AN Ceng AS 13 3 “esa 
Sp gp Doi ee Ra, Cjah Je 


894. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW apabila 
mengangkat kepalanya dari ruku yang kedua dalam shalat Subuh 
mengucapkan doa berikut, "Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin 
Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dan kaum 
mustadh'afin (kaum muslimin yang lemah) di Makkah. Ya Allah, 
keraskanlah tekanan-Mu terhadap Mudhar, dan jadikanlah tekanan- 
Mu terhadap mereka berupa Dena seperti pacekliknya Nabi 
Yusuf" 


16 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 

47 HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adzab, 110 bab: Penamaan Al 
Walid (hadits no. 6200). 

HR Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 54 bab: Sunah 
Ounut Pada Semua Shalat Jika Turun Bala' Pada Kaum Muslimin dan Berlindung 
Kepada Allah Serta Hukum Sunah Dilakukannya Ounut Pada Waktu Subuh Secara 
Terus Menerus (hadits no. 294/675). 

HR. An-Nasa'i dalam 12 pembahasan tentang At-Tathbig, 27 bab: Gunut dalam 
Shalat Subuh (hadits no. 1072). 

HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunah di 
dalamnya, 145 bab: Ounut Saat Shalat Fajar (hadits no. 1244). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Ounut Saat Shalat Ketika 
Turun Bala' (hadits jld. 2 h. 197). 


116 || musNAD IMAM SYAFI'I 


o- o » 0. P1 () 0 . ud Pa, ea 
— gp Me OB SP Ola bl — A40 
- 92 Yy 


Fa 5 (| AR JB JL dal Ya dB 
PA asin Lau Sar nnata Ne At “3 San Na 0 Ll on 0 Papa 
MIN VI SIS 3 gb ISS Ja Al (A3 


Pd 


As Ay le Ai EA A Haa HIS IG, # Jua Ju 


o K3 2. - o o ed e 2. 
HB san ot 9 KASI dn ot ag alah (AH Ol JS MAY 
5 3. - so 


at 3 ag ala To Ap EL RA 33 JL IE 


“3 
1 


895. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Salim bin Abdullah, barangkali ia mengatakan: dari ayahnya, dan 
barangkali ia mengatakannya: Umar pernah berkata, “Apabila kalian 
telah melempar jumrah, menyembelih kurban dan bercukur, berarti 
telah halal bagi kalian segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan 
atas kalian, kecuali wanita dan wewangian." Salim mengatakan bahwa 
Aisyah RA berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian kepada 
Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk 
tahallulnya sesudah melempar jumrah 'agabah, dan sebelum ziarah 
Baitullah." Salim berkata, "Sunnah Rasulullah SAW lebih berhak 
untuk diikuti." 


o G- 0. o-. 0. w n-: . Lc... t 

BAE PA AE SPN GP MIL UAN AA 

8 PP . or A4 La PA . .. “- 2 U) 0G 

(ko alah ale DIP NN LS j3 ia 
Te 


ui yg 4 sa Ab a33 Tn 5) #IL A9 ata) 
Fee yuk 35 Ju 


18 mam Asy-Syaff'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


896. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah: Bahwa ia 
menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor keledai liar ketika berada di 
Abwa' atau Waddan, maka Rasulullah SAW mengembalikan keledai 
liar itu kepadanya. Ketika Rasulullah SAW melihat —perubahan— 
raut mukanya, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidak 


sekali-kali mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami 


sedang ihram." 


SA BA AP Bb Anta Haa CA -AAV 

A Sa PP Kab ap Sp pa dp DG 
Jodi Iya) HN ERA Cg CAN SE ad 3 35 
SMA 3 WES 3 sap paka WE Seo 


0 A 30, 3. o 3 


Ke ea Eta 1 
Jl kn IP SE Cab) Oke lp Ta nan Da 
data Ga ae na) Has aa ba je srasel 


4? HR. Al Bukhari dalam 28 dalam pembahasan tentang berburu hewan, 6 bab: Jika 
Seseorang yang Ihram Menyembelih Hadyu Dalam Bentuk Himar Atau Hewan 
Buas Lainnya yang Masih Hidup, Maka Tidak Diterima (hadits no. 1825). 

HR. Al Bukhari dalam 51 pembahasan tentang hibbah, 6 bab: Diterimanya Hadiah 
(hadits no. 2573). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Berburu 
Hewan Darat Saat Ihram, Baik Haji Atau Umrah (hadits no. 50/1193) 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 79 bab: Orang yang Ihram 
Tidak Diperbolehkan Makan Makanan Hasil Buruan (hadits no. 2817). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16422, jld. 5 dari hadits Ash-Sha'b 
binti jutsamah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwathtah", 20 pembahasan tentang haji, 25 bab: Tidak 
Halal Bagi Orang yang Ihram Memakan Hewan Buruan (hadits no. 86). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 436). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Ihram Tidak 
Diterima Hewan #Hadyu-Nya yang Berupa Hewan Buruan yang Masih Hidup (hadits 
jid, Sh. 191). 


118 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Ia ag an Se Ala Laki Ta YO A3 Jep 
KEREN Pa AN Ea .. AA 8, 3. 3 9 sa gn 
SJWS WI 3 aja plg sae AI elo (AI SS Lala nan 

SES nb ai 


897. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, Malik menceritakan kepadaku dari Abu An-Nadhr, 
maula Umar bin Ubaidillah At-Taimi, dari Nafi' maula Abu Gatadah, 
dari Abu Oatadah, dari. Abu Oatadah Al Anshari: Bahwa ia pernah 
bersama Nabi SAW ketika berada di tengah jalan menuju Makkah, ia 
bersama teman-temannya yang berihram memisahkan diri, sedangkan 
ia sendiri belum ihram. Lalu ia melihat seekor keledai liar, lalu ia 
menaiki kudanya dan meminta kepada teman-temannya agar 
meminjamkan cemeti untuknya, tetapi mereka menolak, dan ia 
meminta kepada mereka agar meminjamkan tombak untuknya, 
mereka juga menolak. Akhirnya ia mencabut tombaknya sendiri dan 
membidikkannya ke arah keledai liar itu hingga membunuhnya. 
Sebagian dari sahabat Rasulullah SAW ada yang ikut makan 
bersamanya, sedangkan sebagian yang lain tidak. Ketika mereka 
bergabung kembali dengan Nabi SAW, mereka menanyakan masalah 
tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya keledai 
liar tersebut merupakan hidangan yang disuguhkan Allah Ta'ala 
untuk kalian." 


10 YR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 88 bab: Pendapat Tentang 
Anak Panah (hadits no. 2914). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Memakan 
dari Hasil Berburu Hewan Darat Bagi Orang yang Ihram Haji Atau Umrah (hadits 
no. 157/116). 

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang haji 41 bab: Daging Hewan Buruan Bagi 
Orang yang Ihram (hadits no. 1852). 

HR. At-Timirdzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 25 bab: Hukum Orang yang 
Ihram Memakan Hewan Buruan (hadits no. 847) 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 78 bab: Apa yang 
Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram Untuk Memakan Hewan Buruan (hadits no. 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 


1e re 
Kd 


#0. 2. (3 To 0. - ye 0 0. 0. 3 - £ 
SP Ai Ola La gl yi 385 98 DIL Ul —AAA 
A3 san BAN 3 ol ee Ie Kb 6 


kt SA 0 To Dandan Aa Mn an s2 a Ya P1 

HA Lp AR Uya ST Ja JG Alay KAP AI la Iya OI 

898. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 

dari Atha' bin Yasar, dari Abu Oatadah mengenai keledai liar semisal 

dengan hadits Abu An-Nadhr, kecuali pada hadits Zaid Rasulullah 
SAW bersabda, “Apakah kalian memiliki sedikit dari dagingnya. "1g 


Ba ND Do 40 


Pop dd ot sp IP ANA BUANA 


“3. 


Mn aa vc a o- e . 0. To 0 sedan Oh 
A1 IP SEA 3 Xi Ae IP aa ji ea 
. kg Pa .. ia Pat . 5.. Ta Ba s5, 8 
DIY BILA  ISE ig ale elo 

ASI Kas Paya 


899. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Amr bin Abu Amr, dari Al Muthalib bin Hanthab, dari Jabir bin 





2815). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya hadits no. 22630, jld.8 hadits Abu Gatadah Al 
Anshari 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang tentang haji 24 bab: 
Apa yang Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram Untuk Memakan Hewan Buruan 
(hadits no. 79). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya. 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Hukum 
Mubah Bagi Orang yang Ihram dan yang Tidak Diperbolehkan (hadits no. 3975). 

SI YR. Al Bukhari dalam 72 bab: Menyembelih hewan buruan, 10 bab: Berburu 
(hadits no. 8491). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 8 bab: Hukum Haram Berburu 
Hewan Darat Saat Haji Atau Umrah (hadits no. 58/1196). 

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 25 bab: Orang yang Ihram 
Memakan Hewan Buruan (hadits no. 849). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 22631, jld. 8 dari hadits Abu 
Oatadah Al Anshari. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 24 bab: 
Makanan yang Diperbolehkan Untuk Orang yang Ihram (hadits no. 81). 


|| vusWaD IMAM SYAFI'I 


Abdullah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Daging binatang 
buruan bagi kalian dalam ihram adalah halal selagi kalian tidak 
memburunya atau bukan diburu untuk kalian. 12 


03 e —.i 


Hap ip Ai Ik Gi Wa got ga Kapal Ae 
Ka alah le Ko ME Ia OPS gi 
900. Orang yang mendengar dari Sulaiman bin Bilal 


mengabarkan kepada kami bahwa ia menceritakan dari Amr bin Abu 
Amr dengan sanad ini, dari Nabi SAW seperti ini.'” 


o 0. 0 0. 9 8.3 0 0 S3 1. 
MAP LENGAN KA HA Ae vera 
“ g - 3. No. PN NAD .. Aa. 0. 0. F3 
Cs Kap Alor pP Lalin Ga oa JP OP LP ai 

... s ata 4 s, 
A52 alay ala Si Ke 

BIA HH ol AA Lp) cl JG 

PI ae eri & 1 sean aya 
901. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan 
kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang lelaki Bani 

Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi hadits demikian. 
Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Abu Yahya lebih ahfazh (hafal 
hadits) daripada Ad-Darawardi, dan Sulaiman sederajat dengan Ibnu 


—A.A 


22 Dari halur Amr bin Abu Amr: 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang haji, Bab: Waktu-waktu (hadits no. 
244). 

13jTR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits 
no. 246). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hewan Buruan yang Tidak 
Boleh Dimakan Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits jld. 5, h. 190). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





Abu Yahya."!4 


LES op) Ab OA op SU PIC Upi A SY 

ee Ie SA AI VI al ala Ito Tag Ol 
0 £ 
dan 


. 
.. 


902. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang di 
antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh 


saudaranya. "3 


IA Al OP FN oo SUN ata Mu Ular 
Ph IG Haa aed Je Ap dn 
ae Ig 3 ananah 
903. Malik menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari 
Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang 


semisalnya. Sebagian dari kalangan ahli hadits ada yang 
menambahkan: Kecuali bila saudaranya mengizinkan atau 





1 HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang haji, bab: Waktu-waktu (hadits 
no. 244). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Hewan Buruan yang Tidak 
Boleh Dimakan Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits jld. 5, h. 190). 

$$ HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: 
Lamaran (hadits no. 2) 

HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 44, h. 67). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh 
Melamar Perempuan yang Sudah Dilamar Saudaranya, Hendaknya Ditunggu 
Apakah Ia Atau Orang Tua Perawan Itu Menerima Atau Menolak Pelamar Pertama 
(hadits jld. 7, h. 179). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 
4047). 


|| musNAD IMAM SYAFI'T 


meninggalkannya." ii 


Oi r- co. 0) aon “Ka Sera 
SEGI Je du MN XS PL Ul 4.4 


SN 


. 
Pn Ke #0. 


oi Pel bb PE AP yi al up Oa 


Ai Sih ate dB IG da ala dn Jo An 33 
—£ HL Of Bet Ul AB 1G 33 ll Sp 


akan st . o. NX D , 3 Ne Tanya Pa 
Maa aa 2 ale Al le Ml Iya Jis Uililan- 


aa PI skanaale saka: AN 
ag LAN, Cab AI Ted ES al SI SI Ab 3 


904. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Yazid, bekas budak Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Fatimah (binti OaisJ: Rasulullah SAW pernah 
bersabda kepadanya saat menjalani idah dari pentalakkan suaminya, 
"Apabila engkau telah menghabiskan masa iddahmu, maka 
beritahukanlah kepadaku." Ia melanjutkan kisahnya: Ketika aku telah 
lepas dari iddahku, maka kuberitahukan kepadanya bahwa Muawiyah 


156 Jalur Al A'raj dari Abu Hurairah: 

HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Tidak Boleh Melamar 
Wanita Lamaran Saudaranya Hingga Ia Menikah Atau Meninggalkannya (hadits no. 
5144) dengan redaksi: Tidak boleh melamar wanita lamaran saudaranya hingga ia 
menikah atau meninggalkannya 

HR. An-Nasa'I dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Lelaki 
"Melamar Wanita Lamaran Saudaranya (hadits no. 3240) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 9958, jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa',, 28 pembahasan tentang nikah, 1 bab: 
Lamaran (hadits no. 1). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh 
Melamar Perempuan yang Sudah Dilamar Saudaranya, Hendaknya Ditunggu 
Apakah Ia Atau Orang Tua Perawan Itu Menerima Atau Menolak Pelamar Pertama 
(hadits jld, 7, h. 179). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


dan Abu Jahm telah melamarku. Lalu beliau bersabda, "Muawiyah 
orang miskin, tidak berharta: sedangkan Abu Jahm tidak pernah 
meletakkan tongkat dari pundaknya. Nikahlah dengan Usamah bin 
Zaid." Maka Fatimah binti Gais dikawinkan dengannya, kemudian 
Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah, dan ia hidup dengan 
penuh kebahagiaan.'” 


o- Jo Jo 1. 2 


HI BAG ol aka SUN CAN A0 

S1 Spa) Of ea Can al up Be 3 AP 
2 By aah Ta ta GO ga db da 
IMAN J3 aa MX OS DU SE 3 ob dah 


og 


3: IE Gada Laka BAY JB. ta 


905. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf 
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kalian melihat 
hilal, maka berpuasalah kalian, dan apabila kalian melihatnya, maka 
berbukalah kalian: dan bila awan menutupi kalian, maka 
perkirakanlah waktunya." Tersebutlah bahwa Abdullah selalu puasa 
sehari sebelum hilal muncul, kemudian dikatakan kepada Ibrahim bin 


17 HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang talak, 6 bab: Wanita yang Ditalak 
Ba'In Tidak Mendapatkan Nafkah (hadits no. 36/1480). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang talak, 39 bab: Nafkah Wanita yang 
Ditalak Ba' In (hadits no. 2284). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Wanita Menunjuk 
Lelaki yang Diinginkan (hadits no. 3245). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 27396, jld. 10 dari hadits 
Fathimah bin Oais. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa” 28 pembahasan tentang talak, 23 bab: 
Nafkah Perempuan yang Ditalak (hadits no. 73). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengutarakan Pertunangan 
(hadits jld. 7, h. 177). 


124 | || musNaD IMAM SyYAFI'I 


Sa'd, "Apakah ia mendahuluinya." Ia menjawab, "Ya. si 


BG. 3 0 - o o- . 2 Sg 2 

Na NN NN Pra Maa 
Ad 2, 205 See Ke LGA brapa ey. BG e - 
JS 8) ASI PARI jan SIB RA PL ee ul gp 
a Pj "3 Jo. a 303 PNG ata or. ta Ka y La Ta 
( Pai Yg 049p PP yaaa Y Selang dala AI ae HI dye) 
3 
906. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Muhammad bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Aku 
merasa heran terhadap orang yang berani mendahului bulan 
(Ramadhan dengan berpuasa), padahal Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, jangan 

pula kalian berbuka (berhenti puasa) sebelum melihat hilal. sasa 


2. 1. 2 


asu a.y 


0 0. 


0 G. 3 0 6.3 0... 

OP IE op Jepan HP Clan sj ANN 
or tah - y N03. « . Aa - . Low 0 LA Op 

Ce D5 Gp NY ka Yg ga MN AAS Y 20 pl 

Pe aa an US A3 03 sh A3 302 Hn ran MAA aU 

SE Oh MIA Na AS Nono SU Aapag US 


18 HR. Ibnu Hiban dalam 7 pembahasan tentang puasa, 7 bab: Berpuasalah Kalian 
Karena Melihatnya dan Berbukalah Karena Melihatnya (hadits no. 1654). 

19 HR. An-Nasa'i dalam 22 pembahasan tentang puasa, 12 bab: Perbedaan Amar bin 
Dinar Dalam Hadits Ibnu Abbas (hadits no..2124) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 
Aku heran dengan orang yang memajukan bulan, padahal Rasulullah SAW 
bersabda, "Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya 
maka berbukalah, namun jika terhalang oleh awan maka sempurnakanlah 
hitungannya hingga 30.” 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Puasa Karena Melihat Hilal 
(hadits jld. 3, dari musnad Abu Hurairah). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


907. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mendahului 
bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali jika hal 
tersebut bersesuaian dengan hari yang biasa seseorang dari kalian 
melakukan puasa padanya. Berpuasalah kalian karena melihatnya, 
dan berbukalah kalian karena melihatnya, dan jika awan menutupi 
kalian, maka sempurnakanlah hingga 30 —hari— "8 


z . 7. . sa La £ . or Padi - 

Ha NI Tg Lalu Ai ipa ai — ALA 
Per GA - e Le0.3 .. KP () “. "ng o “. 
SIB ESAI (3 BIA Alt Kakan AA BI NU 
Lp Oma nan Ah 2... 8 5 2 gina PL an 2 | Fa na 
YG pa Ol) SAI aa Y Ielang dala II Go Al Iya) JB 
dana Ufo € mai OS Me) VI toa 
908. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami dari Al 
Auza'i, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku bahwa ia 
menerima berita dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian 
mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari: 


kecuali bagi seseorang yang biasa melakukan puasa sebelumnya, 
maka ia boleh berpuasa." 


10 Pari jalur Muhammad bin Arnr: 

HR. At-Tirmidzi dalam 6 pembahasan tentang puasa, 2 bab: Janganlah Kalian 
Memajukan Bulan dengan puasa (hadits no. 683). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 10456, jdl. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang puasa (hadits no. 15). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang puasa, bab: Larangan Menyambut Bulan 
Ramadhan dengan Puasa Sehari Atau Dua Hari, dan Larangan Berpuasa Hari yang 
Meragukan (hadits jld. 4, h. 207). 

HR. Ibnu Hibban dalam 12 pembahasan tentang puasa, 3 bab: Melihat Hilal (hadits 
no. 3459). 

Isl Dari jalur Al Auza'i: 


|| musa Imam SYAFI'I 


PI Ceme KANG AB Bang Loka Ul —4.4 


0-1 


de Je nias DA To BEN GIA al Ge gi 
SI MR aa UG IU Ang 


909. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Al Musayyab atau Abu Salamah, dari Abu Hurairah, keraguan 


dari pihak Sufyan, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Anak 


adalah bagi firasy (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu." 


3 GP CAN op Eh Ii Oa Nyeri gp A1. 


co. 7 0 - @. 


Al ph S Ulat dak Ah Xp Ol GB AI P3 Ce 

3. u An ata 3, 
2 du Ga Ja MR NN dh MEA la 
(HB KU R5 YA dl BN SA aa SI ya tel 


901 S9 J o— 


K3 ea Uap Ie, aa 3G Pi Ana un 


HR. An-Nasa'1 dalam 22 pembahasan tentang puasa, 31 bab: Mendahulukan Puasa 
Sebelum Bulan Ramadhan (hadits no. 2171) dari Abu Hurairah dengan redaksi: 
Janganlah Kalian Memajukan Sebelum Bulan Ramadhan, Kecuali Seorang Lelaki 
yang Berpuasa Wajib Dalam Satu Hari. 

HR. Ibnu Hibban dalam 7 pembahasan tentang puasa, 5 bab: Larangan Memajukan 
Ramadhan dengan Puasa Kecuali Orang yang Bertepatan Berpuasa (hadits no. 1650) 
dari Abu Huirairah dengan redaksi: Janganlah kalian memajukan sebelum bulan 
ramadhan, kecuali seorang lelaki yang berpuasa wajib dalam satu hari. 

12 HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 10 bab: Anak Itu Bagi 
Bapaknya (hadits no. 37mim/1458). 

HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang sepersusuan, 8 bab: Anak itu bagi 
bapaknya (hadits no. 1157). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 48 bab: Menyandangkan Anak 
Pada Bapaknya Jika Tidak Dinafikan Oleh Bapaknya (hadits no. 3482) 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 59 bab: Anak Itu Bagi 
Bapaknya dan Bagi Pelacur Adalah Rajam (hadits no. 2006) 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


CA mia MA NG A1 KE Dp IS 


3 


mu... 


“03 gam 


910. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Abdullah bin Zam'ah dan 
Sa'd bersengketa mengenai anak lelaki budak perempuan Zam'ah, 
keduanya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Sa'id 
berkata, "Wahai Rasulullah, saudara lelakiku telah berwasiat 
kepadaku, Apabila aku tiba di Makkah, hendaklah aku menjenguk 
anak lelaki budak perempuan Zam'ah. Maka aku membawanya 
kepadamu, sesungguhnya ia adalah anakku." Abd bin Zam'ah berkata, 
"Saudara lelakiku dan anak lelaki budak perempuan ayahku dilahirkan 
di atas firasy ayahku." Nabi SAW melihat anak tersebut lebih mirip 
Utbah dengan kemiripan yang jelas, lalu beliau bersabda, "Dia adalah 
untukmu, hai Abd bin Zam'ah. Anak adalah bagi firasy, dan 
berhijablah kamu hai Saudah darinya (anak itu)" 


18 YR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang Pertengkaran, 6 bab: Pengakuan 
Wasiat Milik Si Mayit (2421) 

HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 10 bab: Anak Itu Bagi 
Bapaknya (hadits no. 36mim/1457). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 34 bab: Anak Itu Bagi 
Bapaknya (hadits no. 2273). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 49 bab: yang Menggauli 
Budak Perempuan (hadits no. 3487) 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 59 bab: Anak itu bagi 
bapaknya dan bagi pelacur adalah rajam (hadits no. 2004). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 241, jld. 9 dari musnad Sayidah 
Aisyah. 

HR. Ad-Daruguthni dalam sunah-nya, bab: Wanita itu dibunuh jika murtad (hadits 
no. 133). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang /i'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya Baik 
dengan Persetebuhan, Perbudakan Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 412). 


|| musNAD IMAM SYAFI'T 


balak - 2. 2.3 0», 0 0.7 9. . . —.- 
. T ox. 8 
| 


ea o- net Ni 2 01 Tut. Pa ot 3 “ s 5 . 
KN G9 EME Cat BP dy Ade AI Gl AI Jam O 
itu 


. 


911. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar: Bahwa Rasulullah SAW pernah memisahkan sepasang suami- 


istri yang saling ber-/i'an, dan menisbatkan anak kepada is ia 


—£ B3 oa He Oh Et - ANY 
dp @A PA 2 “sin . . 8,0 703553 “o 0 and . 
ia BP IA ga Abal 5 SB JS ade al 


Pg Pd “ - . 2. 3 . 2 
NN na PA EP en en Ss 

Fi Ne AI. Ice s£ Mana 50 PR Sg BA. 
MA AR JW gita ada Uh cotab aga GT JUS Alai 


AN 2 , “o3. 8 T. Pa, 30. X - - 0 2 Oa 
EN lo AI Sya M3 tia IS AI gp) ball Gl 


AA S3 pa 
912. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, ia mengatakan: Umar bin 





I4 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 35 bab: Akan 
Ditanggungkan dengan Li'an (hadits no. 5315). 

HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an (hadits no. 8/1494). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 2259). 
HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Li'an (hadits no. 
1203). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 25 bab: Menafikan anak 
dengan li'an dan menanggungkannya kepada ibunya (hadits no. 3477). 

HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 
2069). 

HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 45, h. 68). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Sunah Li'an dan Penafian 
Anak Serta Menanggungkannya Pada Ibunya dan yang Lainnya (hadits jld. 7. h. 
402). 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


Khaththab RA pernah mengirim utusan memanggil seorang syaikh 
dari kalangan Bani Zuhrah yang dahulu tinggal di kampung kami, 
maka aku membawanya menghadap Umar. Lalu Umar bertanya 
kepadanya mengenai suatu kisah kelahiran di masa Jahiliyah, maka 
syaikh itu menjawab, "Adapun firasy adalah milik si fulan, sedangkan 
nuthfah (air mani) adalah bagi si anu." Umar berkata —yakni: Ibnu Al 
Khaththab— "Engkau benar, tetapi Rasulullah SAW telah 
memutuskan bahwa anak itu milik firasy. si 


Sa au Pp en BA - ar 
ana MN JB IR NE Tab S3 eka 
Y ol, Se as Ia) S3 eba la ea op Ma pal 


an 


ag adan BY setu PN AAA NN ra Pa os Pa ARA 
SAN SN Je 


913. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Sahl bin Sa'd dan menyebutkan hadits tentang 2 orang 
yang saling berli'an, maka Nabi SAW bersabda, "Perhatikanlah oleh 
kalian, apabila wanita ini melahirkan bayi yang berkulit hitam, 
bermata besar dan pantatnya besar, maka aku tidak memiliki 
persangkaan lain kecuali ia benar. Jika wanita ini melahirkan bayi 
berkulit merah seakan-akan mirip dengan waharah (pendek), maka 
aku tidak mempunyai persangkaan lain kecuali ia berdusta." Ternyata 
si wanita melahirkan bayi seperti gambaran yang tidak disukai. Tog 





155 JR. AL Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya 
Selagi Tidak Dinafikan Oleh Pemilik Tempat Tidur dengan Li'an (hadits jld. 7, h. 
402). 

16 YR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Lian (hadits no. 
2248). 

HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 


|| muSNAD IMAM SYAFI'I 


ra 


Hk 3 ai Ip aka BB At 

OIL pl ai Ko DO Ata Maa, 

TA ea ph ab Up dan Ll BA 4 6 
maa ati Kb sid 


914. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, 
dari Sa'id bin Musayyab dan Ubaidullah bin Abdullah bahwa Nabi 
SAW telah bersabda, "Jika ia melahirkan bayi dengan rambut 
berwarna pirang lagi lurus, maka anak itu hasil dari suaminya dan 
Jika ia melahirkan bayi dengan rambut yang hitam lagi keriting, maka 
anak itu hasil dari orang yang dituduhnya." Ternyata anak tersebut 
berambut hitam.'9 


3. to. ca 


JAE P3 ON GP il Han Calo 
II do Ipa OS AN ap) 6 5 GE IP HA 
HL AAN Ol ga al dis 
915. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu 
Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah RA: Bahwa 


Rasulullah SAW memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil 
disebaban oleh keharusan menanggung kerugian.'8 


2066). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya (hadits no. 22893) dari ahdits Sahl bin Sa'd. 

197 mam Asy-Syafi'i sendiran dalam meriwayatkannya. 

18 Pari Jalur Ibnu Abu Kab: 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 37 bab: Orang yang 
Membeli Budak Lalu Dipekerjakan, Namun Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 
3508). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 53 bab: Orang yang 
Membeli Budak Lalu Diperjakan Kemudia Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 
1285). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


1. 2 
7 


Ti . 0. o o- - 0 . 80 So 5 £ 
TES 18 ah 5S elit UP AE H3 laa Url — ANA 

e Pa Pu Lo. 9 Mn Sedia A Dn Kn 5 
MI 1 el AE AI lte Al Jiya GE P3 
0 asal 


P4 
. 


916. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, "Hak mendapatkan hasil disebaban oleh keharusan 


menanggung kerugian. oi 





HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: Al Kharaj Bidh- 
dhaman (hadits no. 4502). 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, bab: Al Kharaj bidh- 

dhaman (hadits no. 2242). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24279, jld. 9 dari musnad Sayidah 
Aisyah. 

HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya, 19 pembahasan tentang jual beli (hadits no. 
2178/49). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 214, h. 53). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Hukum Dalam Jual Beli (hadits no. 
627). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Pembeli yang Mendapati 

Aib Pada Barang yang Dibeli Padahal Ia Telah Memakainya dengan Tanggungan 
(hadits jld. 5, h. 321) 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 24 pembahasan tentang jual beli, 2 bab: Pilihan 
yang Ada Aibnya (hadits no. 4928). 

69 HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 37 bab: Orang yang 
Membeli Budak, Mempekerjakannya Lalu Ia Mendapatinya Ada Aib (hadits no. 
3510. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 52 bab: Orang yang 

Membeli Budak dan Mempekerjakannya Lalu Ia Mendapati Aib Padanya (hadits no. 
8216). 

HR. Ibnu majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan bab: Al Khuruj Bidh- 
dhaman (hadits no. 2243) 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24901, jld. 9 dari musnad Syaidah 
Aisyah dengan redaksi: 4l Ghullah bidhdhaman. 

HR. Al Hakim, dalam Al Mustadrak, dalam 19 pembahasan tentang jual beli (hadits 
no. 2176/47). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang jual beli hadits no. 213 h. 53 

HR. Ibnu Al Jarud, dalam 4! Muntaga, bab: Hukum dalam jual beli (hadits no. 626) 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Pembeli yang Mendapati 
Barang yang Dibelinya Ada Aib Namun Ia Telah Mempergunakannya dengan 


132 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


AS op ip lt ut av 


ne, Pt alan da Se Do 3 JEA p3 A 
Akin Of ah ain Ia 3 UN Ah GAN uas AN, Ji 


AA Ip Wo 55 Uap Op US aa) Ol 

917. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari 

Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, 

"Janganlah kalian tidak memeras susu unta dan kambing agar terlihat 

subur. Jika seseorang membelinya sesudah itu, maka si pembeli boleh 

memilih satu dari dua pilihan setelah memerahnya, yaitu: Jika ia 

suka, boleh tetap memegangnya, atau boleh mengembalikannya 
berikut satu sha' buah kurma." 





Jaminan (hadits jld. 5). 
HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang jual beli, dalam shahih-nya, 24 

embahasan tentang jual beli, 2 bab: pilihan yang Terdapat Aib (hadits no. 4927). 

1 HR. Al Bukhari, dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 64 bab: Larangan Bagi 
Penjual Untuk Tidak Memerah Puting Unta Sapi dan Kambing dan Setiap yang 
Memiliki Susu yang Dapat Diperah (hadits no. 2150) dari Abu Hurairah dengan 
redaksi: Janganlah kalian mencegat rombongan dagang, dan janganlah menjual 
barang yang telah ditawar orang lain. Janganlah meninggikan harga untuk menipu 
pembeli, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan 
tashriyah pada kambing dan orang yang membeli maka ia mempunyai dua pilihan 
walau setelah diperah: jika ia rela boleh mengambilnya, dan jika ia membencinya, ia 
boleh mengembalikannya dengan satu sha' dari tamar. 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli bab: Hukum Haram Seorang 
Lelaki Menawar Barang yang Sudah Ditawar Saudaranya, Janganlah Melakukan 
Saumah, dan Hukum Haram An-Najsy dan At-Tashriyah (hadits no. 11/1515) dari 
abu Hurairah dengan redaksi: Janganlah menjegat rombongan dagang untuk 
memborongnya dan janganlah salah seorang kalian menjual barang yang telah dibeli 
sebagian dari kalian, Janganlah meninggikan harga untuk menipu pembeli, 
janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan tashriyah 
pada kambing dan orang yang membeli maka ia mempunyai dua pilihan walau 
setelah diperah:Jika ia rela boleh mengambilnya, dan jika ia membencinya, ia boleh 
mengembalikannya dengan satu sha' tamar. 

HR Abu Daud dalam 15 pembahasan tentang perdagangan 12 bab: Orang yang 
Membeli hewan Mashraatun Lalu Ia Tidak Menyukainya (hadits no. 3443) dari Abu 
Hurairah dengan reaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Teo o- - 0 0 6 - . 0 o- pa ..» 
pp Pipa aa OM (Ola Ll —41YA 
Na » “. T. or Aa “3 - . toc CE 2A - - 
W33 2JG AT YY alta Cl le elo PE IE gp) 
Hata Dafi Ot 
918. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Ibnu 
Sirin, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW dengan redaksi 
semisalnya, hanya saja ia berkata, "Ia boleh mengembalikannya 


berikut satu sha' tamar, bukan gandum" .'7' 


sg .. Aa . ». 2. . - LO “ . .. 
IE 1gp3 PP ol OP IU LP MU Wet - aya 
KAT Bat 2 A Pd LN nan, #5 NX 2 Yaa S 0 Jo 
A5 8 Ulah PE ya 18 Ah Ale AI Ko Sp ol H3 
919. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 
yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya hingga sesuai 


dengan timbangan dan takaran. Lai 





HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 45 bab: 
Larangan Musawamah dan Mubaya'ah (hadits no. 99) dari Abu Hurairah dan 
redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli bab: Hukum Orang yang 
Membeli Hewan yang Ditali Putingnya (hadits jld. 5, h. 318) 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: jual 
Beli yang Dilarang (hadits no. 4970). 

171 HR. Muslim dalam pembahasan tentang jual beli, 7 bab: Hukum jual beli Hewan 
yang Ditali Putingnya (hadits no. 26/1524). 

HR. An-Nasa'I dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 14 bab: Larangan Hewan 
yang Ditali Putingnya (hadits no. 4501). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hukum orang yang 
membeli Hewan yang Ditali Putingnya (hadits jld, 5, h. 318). 

12 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 51 bab: Takaran adalah 
atas dasar penjual dan pembeli (hadits no. 2126). 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 31 bab: Jual Beli 
Makanan Sebelum Sesuai dengan Timbangan dan Takaran (hadits no. 3492). 


|| muswaD IMAM Syari” I 


Dgn 003 . an 


PE NP ME oi Maa 3 MIL Up - ar, 
3 sn asik nan In Aan Tea eP sa sa .... X 
LA IG lab PUN oa 2JU Cl ale Al ole CAN Oi Ang AI 


920. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 
"Barangsiapa yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya 
sebelum makanan ada di tangannya." 


0. 3Tr oo. -“ () oo .. Aa | .a 

OP OP teplb GP ID 0 ASP Oki bl — AYI 

or- Aa », Y Na Da -..  . LI 050 A, ...... a 
Ale Al ko Al Spah B2 Ai SAN UT IU Uas AI PA 
2.0 3 & — Pr Nan 0 TOR FI Ue 
1S Pal ab ed elu 


ag 


P Dana Lila na ng » Iso ta 
dalan V3 IS ma Yg ch al al JB 
921. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 


dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal yang 
dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum 


HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan (37 bab: Larangan Jual 
Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits no. 2226) 
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli 
Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits jld. 2, h. 253). 
Dari Ibnu Umar dengan redaksi: Orang yang menjual makanan, maka janganlah 
menjualnya hingga ia menentukan takaran dan timbangannya. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5309, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: 4/ 
inah dan yang Serupa Dengannya (hadits no. 42). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual 
Makanan Sebelum Diketahui Timbangan dan Takarannya (hadits jld. 5, h. 312). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (ahdits ke 46, h. 69). 

13 HR. Imam Malik dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: A4! Inah dan 
yang serupa dengannya (hadits no. 43). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


PD EA Wap WIL AA Ar 

4 Pe AA | ai Jala 3 3 “5 sa 2 naa 
920. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 

Dinar, dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 

"Barangsiapa yang menjual makanan, janganlah ia menjualnya 


sebelum makanan ada di tangannya." 


2 La 


AP ori PU gi sa pp Ol Ula 

or 4 2: y pa an 30- 2. at & Pd A . . 
die MN Ko MS) ES SAN UT JB LE Cp) et 
MAU ea aan DO Ona 
"SA Pee Ol pall ye elang 

Aa V1 IA Yg ta yA YA JB3 


921. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal yang 
dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum 





HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan (37 bab: Larangan Jual 
Beli Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits no. 2226) 
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli 
Makanan Sebelum Ditentukan Takaran dan Timbangannya (hadits jld. 2, h. 253). 
Dari Ibnu Umar dengan redaksi: Orang yang menjual makanan, maka janganlah 
menjualnya hingga ia menentukan takaran dan timbangannya. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5309, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: 4/ 
inah dan yang Serupa Dengannya (hadits no. 42). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual 
Makanan Sebelum Diketahui Timbangan dan Takarannya (hadits jld. 5, h. 312). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (ahdits ke 46, h. 69). 

13 HR. Imam Malik dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: 4/ Inah dan 
yang serupa dengannya (hadits no. 43). 


|| musnaD IMAM SYAFI' 1 


e - - - 0. J3 0Je- -. ec 229 ...$ 
IE Ur aa 1 ena 53 dal Ul — AYY 
- o- 0 Pung 2 Ag ba , Lb - ar 3 - o or 
ga GP ga AP ito iya) IG JB Cr gi 
SA 


923. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ayub, dari Yusuf bin Mahik, dari Hakim bin Hizam, ia mengatakan: 
Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang tidak ada 
padaku.!7 





redaksi: Siapa yang mengadakan transaksi salaf pada sesuatu, maka harus pada 
takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan batas waktu yang diketahui. 
HR, Muslim dalam 22 pembahasan tentang al musaagah, 25 bab: Salam (hadits no. 
127/1604) dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya. 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 21 bab: Salaf (hadits no. 
3463) dari Ibnu Abbas, dan redaksinya serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual, 70 bab: Transaksi Salam Pada 
Makanan dan Tamar (hadits no. 1311) dari Ibnu Abbas. 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 63 bab: Salaf dalam Tamar 
(hadits no. 4630) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Barang siapa mengadakan 
transaksi salaf hendaknya pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui 
dan batas waktu yang diketahui. 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 59 bab: Salaf Pada 
Setiap yang Diketahui, Pada Timbangan yang Diketahui dan Batas Waktu yang 
Diketahui (hadits no. 2280). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Salaf (hadits jld. 1, h. 260) 
dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Transkasi salaf-lah pada buah-buahan dengan 
takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 3370, jld. 1, dari musnad Ibnu 
Abbas, dengan redaksi: Transkasi salaf-lah pada buah-buahan dengan takaran yang 
diketahui dan timbangan yang diketahui dan waktu yang diketahui. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tidak Boleh Melakukan 
Transaksi Salaf Hingga Orang yang Melakukan Transaksi Salaf Membayar Harga 
Barang yang Ia Salaf, Baik Transaksinya Menggunakan Takaran yang Diketahui 
Atau Timbangan yang Diketahui (hadits jdl. 6, h. 23). 

176 Dari jalur Yusuf bin Mahik: 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 24 bab: Seorang Lelaki 
Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Disisinya (hadits no. 3503) dari Hakim bin Hizam 
dengan redaksi: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada disisimu. 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 19 bab: Hukum Makruh 
Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Di Sisimu (hadits no. 1233) dari Hakim bin 
Hizam. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


33 cibas Na oma s o S (eka Hae — AYt 

5 RON: NAN 3 ye Peka P5 . 3 SANG DN 

J3 Tag ala MI Ko Mi Ipa) Of UAS, anna JG 
924. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Husain, 

dari Atha" dan Thawus, menurut dugaanku ia mengatakan, dari 

Mujahid serta Al Hasan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda pada 

hari pembukaan kota Makkah, "Orang mukmin tidak boleh dibunuh 


karena membunuh orang kafir." 


Ae op bb ap coin Up — Ayo 
Aa le AI Ki BI IA Ia SA Ja Ae IC ju ina 
af Y KN Po Tedi GIS (ih Y IS KOTA pe LA 
HA ES Gila 3G, He BA Cas 
— AS Ka IE, jae B3, Jadi 2JG KN 
APP NP Bp 
925. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 


Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hujaifah', ia mengatakan: Aku 
pernah bertanya kepada Ali RA, "Apakah di sisi kalian terdapat 


HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 60 bab: Menjual Sesuatu 
yang Tidak Ada Di Sisi Penjual (hadits no. 4627) dari Hakim bin Hizam, dan 
redaksinya serupa dengan riwayat Abu Daud. 

HR. Ibnu majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 20 bab: Larangan 
menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu dan orang yang untung tanpa jaminan 
(hadits no. 2187). 

HR. Imam Ahmad dalam musnadnya (hadits no. 15573, jld. 5) dari hadits Hakim bin 
Hizam. 

177 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 

" Demikian ini sepert ini yang tertera dalam buku aslinya. 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


sesuatu dari Nabi SAW selain dari Al Ouran?" Ali menjawab, "Demi 
Tuhan yang menumbuhkan benih dan yang telah menciptakan 
manusia, tidak ada pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada 
hamba-Nya selain dari apa yang ada di dalam Al Our'an dan apa yang 
terdapat di dalam shahifah." Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di 
dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Diyat, membebaskan tawanan, 
dan orang mukmin tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang 
kafir."178 


o 0 - (3 .. .. - N-: - 2 Pa ca 
Ja LP PSA GP Oli Le2l — AYI 
eri TA PEP Te . 5 ia P3 “2 SAN Kan! “. 0.3 
MI LSP Ag Ab to CI Sta Karna Od (Katha 
TN 2 . 


- ' aa a ca Soe Not 
Dip Aalel, WAS Lamb 1JG KASI JG A3 PAN PE 


Pd 


926. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Haram bin Sa'd bin Muhaishah: Bahwa Muhaishah pernah bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang usaha menjadi tukang bekam, maka 
beliau melarangnya, tetapi ia terus-menerus berbicara kepada beliau 
mengenai hal itu hingga beliau bersabda, "Berikanlah hasilnya untuk 
makan budakmu dan makanan unta penyirammu."” 


18 HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 39 bab: Penulisan ilmu 
(hadits no. 111). 

HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, 16 bab: Seorang Muslim 
Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 1412). 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 13 dan 14 bab: Jatuhnya 
kendali dari seorang muslim kepada orang kafir (hadits no. 4758). 

HR. Ibnu majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Seorang Muslim Tidak 
Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 2658) 

1? HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 23754, jld. 9 dari hadits 
Muhaishah bin mas'ud. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Menghindari 
Mencari Rezeki dengan Cara Bekam (hadits jld. 9, h. 337). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


1 


PE IA — AP BAN CC ui — ay 
2—| Lala ama aa ost ag ca 5 MA 
das kas ae & Han, Ily og Ia an pes 


927. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Haram bin Sa'd bin Muhaishah, dari ayahnya: Bahwa ia meminta izin 
kepada Nabi SAW untuk menyewakan alat bekam, tetapi beliau 
melarangnya. Maka ia terus-menerus meminta dan mendesak untuk 


diizinkan, hingga beliau bersabda, "Berikanlah hasilnya untuk 


makanan unta penyirammu dan budakmu. di 


te “9 


Lan s5 A - - o 
sJB 22 Ai Po AP obb 1 UG Ul — ATA 


2 Paya 


Oi ip pkai Tan Aga 


928. Malik mengabarkan Bai kami dari Humaid, dari Anas 
RA, ia mengatakan: Abu Thaibah pernah membekam Rasulullah 
SAW, lalu beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi upah satu 
sha' kurma dan memerintahkan keluarganya agar meringankan 


1 HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 3 bab: Bekam 
(hadits no. 3422). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Bekam (hadits no. 
1277). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 23751, jld. 9 dari hadits 
Muhaishah bin mas'ud. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 54 pembahasan tentang menjawab adzan 
dan mendoakan orang yang bersin (hadits no. 10) Bekam dan upahnya (hadits no. 
27). 

HR. Al Baihagi dalam hewan kurban, bab: Menghidari Mencari Rezeki dengan Cara 
Bekam (hadits jdl. 9, h. 337). 


140 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 


sebagian dari bebannya.!8! 


3 A3 Chan s ara AI Xx at —- 4Y4 
Jo. A 


. el usai Nan aa 25 y 3 7... AT 0 38 0 » 
ae IR Keling lea Io AI Span ANA J3 Ep W 
“. o Os #9 - Op 2 Ore NN 3G “ar # 2... 
yo Uya UP pik OA AG oieto slas Ab 3 Kam 


Sita KAB be, Tato 4 AG C JAN 01 106 
JI BBI, del 

929. Abdul Wahab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari 
Humaid, dari Anas RA: Pernah ditanyakan kepadanya, "Apakah 
Rasulullah pernah berhijamah?" Ia menjawab, "Ya, beliau pernah 
dibekam oleh Abu Thaibah, lalu beliau memberinya upah 2 sha' 
kurma dan memerintahkan para amilnya agar meringankan kharaj 
(pajak) Abu Thaibah, dan beliau bersabda, "Sebaik-baik pengobatan 
bagi kalian ialah hijamah (berbekam), al gusthul bahri adalah obat 
untuk anak-anak kalian dari penyakit udzrah (penyakit tenggorokan), 


dan janganlah kalian menyiksa mereka dengan cara pengobatan 


ghamz (memasukan jari pada tenggorokan)". se 


181 YR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 39 bab: Bekam (hadits 
no. 2102). 

HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang yang sama, 95 bab: Tentang Sesuatu 
yang Telah Diketahui Bersama (hadits no. 2210). 

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang 18 pembahasan tentang perdaganagn, 3 
bab: Bekam (hadits no. 3424) 

HR. Imam Malik dalam Al Muwathta', 54 pembahasan tentang menjawab adzan dan 
mendoakan orang yang bersin, 10 bab: Bekam dan Upahnya (hadits no. 26). 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Menghindari 
Mencari Rezeki dengan Cara Bekam (hadits jld. 9, h. 337). 

18 dari jalur Humaid Ath-Thawil: 

HR. Al Bukhari dalam 76 pembahasan tentang pengobatan, 13 bab: Bekam Adalah 
Bagian Dari Obat (hadits no. 5696). 

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musagah, 11 bab: Hukum halal upah 
bekam (hadits no. 63/1577). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


AP ea OP lp apa Ie Ugal — ar. 
Aug 
930. Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Ayub, dari 
Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas RA.'# 


: 3 « .n 2 2. 2. 
PA Up jua D3 HB LA Cok GA, ap 
Kya ms) IG tag ala 1 Ke & Ipa) MEA NE 
931. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin 
Maisarah, dari Thawus, mereka mengatakan: Rasulullah SAW pernah 


meminta dibekam, lalu beliau bersabda —kepada keluarganya— 
untuk tukang hijam, "Berilah ia upah." 





HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 12045, jld. 4 dari musnad Anas bin 
malik dengan redaksi: Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah 
berbekam dan al gusthul bahri. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Keringanan Mencari 
Rezeki dari Bekam (hadits jld. 9, h. 337). 

13 Dari jalur Ibnu Abbas: HR. Al Bukhari dalam 37 pembahasan tentang 
perdagangan, 18 bab: AI kharaaj al hijamah (hadits no. 2279). 

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musagah, 11 bab: Hukum halal upah 
bekam (hadits no. 65/1202). 

HR. Abu Daud dalam 22 pembahasan tentang bekam, 3 bab: Mencari rezeki sengan 
cara bekam (hadits no. 3423). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 2155, jld. 1 dari mun Ibnu 
Abbas. 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, dalam pembahasan tentang al jami', bab: 
Hukum bekam (hadits no. 19818). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewwan kurban, bab: Keringanan Dalam 
Mencari Rezeki dengan Bekam (hadits jld. 9, h. 338). 

184 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewwan kurban, bab: Keringanan 
Dalam Mencari Rezeki dengan Bekam (hadits jld. 9, h. 338). 


|| musNAD IMAM SYAFI'I 


DAA Ne da AI - Ary 
2 Aa 05 pe 2 jos - A.A - - Be o - ora 
Ig Ale AN laa Al Spa) EA ap) AE ip KL 
- o SN aa - 0 Gg 0 Ka Sta “Aa K4 2... 
He 2 IE MEA Y, JG Kah RI Ja Di 6 
932. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas RA bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bukti dibebankan atas si 
penuduh." Aku menduganya mengatakan, Tetapi aku tidak yakin 


bahwa beliau SAW bersabda, "Dan sumpah dibebankan atas orang 
yang tertuduh. "8 


TE KA Ai SG Ae Ul - ary 
Ke JR Le BA  JEA aiala Di Tam aa 
PR Tap JAN PA PSN C6 ja G6 cita 


Pe HB R3 IS Ta oat Ie IS 
8. . . . . . 


ee 2 20 2 9. 8. NN MP PO, or 1 “4 Y LJ Pa Oon 
OpAP ES) Utah oma Ugilond ilang SAE AS Gelap Al Jiya) Jus 
aa bj A3 SAI IG UI NS SE P3 


188 Dair jalur Ibnu Juraij: 

HR. Al Bukhari dalam 65, pembahasan tentang tafsir, 3 bab: Sesungguhnya Orang- 
Orang yang Membeli Perjanjian Allah dan Keimanan Mereka dengan Harga yang 
Murah, Maka Mereka Tidak Akan Mendapatkan Bagian (hadits no. 4552). 

HR, Muslim dalam 30 pembahasan tentang perkara-perkara pengadilan, 1 bab: 
Sumpah Bagi Orang yang Melemparkan Tuduhan (hadits no. 1/711) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Tuduhan dan Penjelasan, bab: 
Penjelasan Wajib Bagi Orang yang Tertuduh dan Sumpah Adalah Wajib Atas Orang 
yang Melemparkan Tuduhan (hadits jld. 10/h. 252). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





2 neng dag SG Ah ala Ai ma Ady la 
da Je Dai us pai SUS WI Jp G 
Aa "Jia JELANG 533 JO sasis Ta Alis Au 
ie BA DI Ip Kah 
933. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsagafi mengabarkan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin 
Abu Hatsmah: Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhaishah bin Mas'ud 
berangkat menuju Khaibar, lalu keduanya berpisah untuk 
keperluannya masing-masing. Tetapi Abdullah bin Sahl —ditemukan 
dalam keadaan— terbunuh. Maka berangkatlah Muhaishah dan 
Abdurrahman, saudara yang terbunuh serta Huwaishah bin Mas'ud 
kepada Rasulullah SAW, lalu mereka menceritakan tentang 
terbunuhnya Abdullah bin Sahl. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
"Maukah kalian bersumpah 50 kali, maka kalian berhak memperoleh 
diyat orang yang terbunuh dari kalian atau saudara kalian?" Mereka 
menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyaksikan dan tidak 
hadir pada peristiwa tersebut." Maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Kalau begitu orang-orang Yahudi akan bersumpah untuk 
membersihkan diri mereka terhadap kalian sebanyak 50 kali sumpah." 
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami dapat 
menerima sumpah-sumpah kaum kafir?" Perawi merasa yakin bahwa 
yang menanggung diyatnya adalah Nabi SAW dari hartanya sendiri. 
Basyir bin Yasar mengatakan bahwa Sahl berkata, "Sesungguhnya 
salah seekor unta diyat itu ada yang menendangku di kandangnya." 





18 Darijalur Yahya bin Sa'id: 

HR. Al Bukhari dalam 53 pembahasan tentang perdamaian, 7 bab: Perdamaian 
dengan Orang Musyrik (hadits no. 2702). 

HR. Al Bukhari dalam 58 pembahasan tentang jizyah dan muwada'ah 
(meninggalkan musuh perang untuk sementara waktu demi kemaslahatan), 12 bab: 
Al Muwada'ah dan Perdamaian dengan Orang Musyrik dengan Harta dan yang 


144 || musNaD 1Mam SyAFI''I 


OMA IGO 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG TALAK 


Ae BP Kn BG aa 3 X3 teka Ust - ape 
Ie SI AS Ls sala 22, J5 sai ut of aa us uje 
NG Ki ali ag Ja plg ala At Jo Di T3 tr 


2: Hokas eri JW AS Bul 

934. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Abu Shahba' 
berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya thalak tiga di masa 
Rasulullah SAW dianggap sebagai sekali thalak, begitu pula pada 
masa Abu Bakar, dan dianggap sebagai tiga kali thalak pada sebagian 
masa Umar." Ibnu Abbas menjawab, "Ya." 


Lainnya, dan Dosa Orang yang Tidak Menetapi Perjanjian (hadits no. 3173). 
HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Menyebutkan perbedaan 
redaksi orang yang menukil khabar (hadits no. 47300). 
HR. Imam Ahmad dalam hadits no. 16091, jld. 5 dari hadits Sah! bin Abu Hatsmah. 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang hukuman, bab: 
Sumpah (hadits no. 18258). 
HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had dan diyat (hadits no. 
91). 
HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Sumpah (hadits no. 798). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Asal sumpah dan 
permulaannya (hadits jld. 8, h. 118). 

Dari jalur Ibnu Jurajj: 
HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 2, bab: Talak ketiga (hadits no. 
16/1472). 
HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 10 bab: Me-nasakh Rujuk 
Ketika Ada Talak Tiga (hadits no. 2200). 
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 8 bab: Talak tiga yang terpisah 
sebelum melakukan hubungan badan (hadits no. 3406). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Fi dp SN 5 Ne de Gal ara 
it: -JG HL JA tak Are TP J6 “JG Anta 6 


Ani Lea #3 Har 

935. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan 

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia mengatakan: Seorang 

lelaki berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku telah menceraikan istriku 

seratus kali thalak." Ibnu Abbas menjawab, "Ambillah olehmu tiga, 
dan tinggalkanlah yang sembilan puluh tujuhnya. “12 


3 SIB KN IP GG oi Aa 5 CL UV, “2 - apa 
da DG aU Haa 
BP gai baba Ni jn aa ga al yi 


Ye AT Y Ah AI ih G3 LRT) Mpg Ha SG 
BA Sia saka LI 936 ai Gili 
Bb mat OS Cibagg Lya Noda GW AN Jar (ah 

Sia df 


936. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu seorang lelaki bila telah 
menceraikan istrinya, ia dapat merujuknya sebelum si istri 
menghabiskan iddah. Hal tersebut diperbolehkan baginya, sekalipun ia 
menceraikannya sebanyak seribu kali. Lalu ada seorang lelaki dengan 
sengaja menceraikan istrinya, kemudian menangguhkannya sampai 





188 Aj Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Pilihan untuk 
suami agar tidak menthalak kecuali satu kali (hadits jld. 7, h. 332). 


I| musnaD 1mam syar1”I 


masa iddahnya hampir habis, ia merujuknya kembali, lalu 
menceraikannya lagi, dan lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak 
akan memberikan tempat kepadamu, dan kamu tidak akan halal 
selama-lamanya." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 
"Thalak yang boleh dirujuk itu adalah dua kali. Setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik." (Os. Al Bagarah (2): 229) Maka orang-orang menerima 
ketentuan thalak yang baru. Di antara mereka yang telah menceraikan 
istrinya, maka mereka menceraikannya, dan ada pula di antara mereka 
yang tidak menceraikannya (yakni: Rujuk kembali).!8? 


PI BAR PGA SAI gp Obi Ugal — ary 

Sp S SA Pan 26 , SAN Tatan 2g Uas UT GIS 
AA Ie KA AI PL IE AN NP jab 
3 Tai db Pb ea Io IA ES 
5 KO) Aina Fpi Sus ani LI EL, 
AE AAL AA ab HVS ale de oo 


Il J3 LP ah 1 Ted Can UM Kd Un eny 


- P. . or 4, . 
937. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 


Urwah, dari Aisyah bahwa Urwah pernah mendengarnya mengatakan: 
Istri Rifa'ah -yakni Al Ourazhi- datang kepada Rasulullah SAW, lalu 


19 HR. Imam Malik dalam AI Muwaththa', 29 pembahasan tentang thalak, 29 bab: 
Menggabungkan Talak (hadits no. 88). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


berkata, "Sesungguhnya aku menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia 
menceraikanku hingga thalakku habis, sesudah itu aku kawin dengan 
Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya apa yang dia miliki 
hanyalah seperti ujung baju." Maka Rasulullah SAW tersenyum, lalu 
bersabda, "Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh 
sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu." 
Ketika itu Abu Bakar berada di samping Nabi SAW, sedangkan 
Kbalid bin Sa'id bin Ash berada di pintu menunggu untuk diberi izin 
masuk, lalu ia berseru, "Hai Abu Bakar! Apakah engkau mendengar 
apa yang dikatakan wanita ini di sisi Rasulullah SAW?"'? 


al Ap HA Ke ah km 1 ut - ara 


an das St pa ka al Hm yA SA 


NA aa Bio IG Muse KA by Hei US 
s0.) 


A3 IS Kaban la Ie AP Je Ag TA ab 


3S... 





19 HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang saksi, 3 bab: Persaksian orang 
yang bersembunyi (hadits no. 99). 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang thalak, 17 bab: Tidak halal bagi suami 
yang telah menthalak 3 kepada istinya untuk menikahinya keculi dinikahi oleh lelaki 
lainnya dan digauli, kemudian dithalak dan menjalani masa idah (hadits no. 
111/1433). 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Orang yang Menthalak 
Tiga Kepada Istrinya dan Dinikahi Oleh Lelaki Lain Lalu Dithalak Sebelum Digauli 
(hadits no. 1118). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah dengan Lelaki 
Lain Untuk Menghalalkannya (hadits no. 3283). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Seorang Lelaki 
Menthalak Tiga Istrinya Lalu Ia Dinikahi Lalu Dithalak Sebelum Digauli, Apakah 
Harus Kembali Kepada Suami Pertama (hadits no. 1932). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 
683). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Nikah wanita yang Dithalak 
Tiga (hadits jld. 7, h. 373). 


148 || MUSNAD IMAM SYAFI'I 


dl di Te A1 Ips IE ab pg db Ko IS 
ar Ab GI JL ata Gi Ih Up 3 Aga ib 0 la 
dang GUA 

938. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami 

dari Ibnu Juraij bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, ia 
pernah mendengar Abdullah bin Aimun bertanya kepada Abdullah bin 
Amr, sedangkan Abu Az-Zubair mendengarkannya, "Bagaimana 
pendapatmu mengenai seorang lelaki menceraikan istrinya yang 
sedang haid?" Abdullah bin Amr menjawab, "Di masa Nabi SAW, 
Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya yang sedang haid, 
maka Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan 
beliau menjawab, 'Perintahkanlah kepadanya agar merujuk istrinya'. 
Ternyata Nabi SAW mengembalikannya kepadaku dan tidak 
menganggap perceraian itu. Beliau bersabda, 'Apabila istrinya telah 
suci, ia boleh menceraikan istrinya atau tetap memegangnya sebagai 


istri" "191 


at Gb AN AS Nan na (IL Et — apa 
NA PEN 20an ata La 5 e- TT. 0... 


. 


81 Pari jalur Ibnu Juraij: 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang talaj, 1 bab: Hukum Haram Menthalak 
Wanita Haid Tanpa Ridhanya, dan Ia Jika Ia Bersumpuh Maka Talak Tetap Sah, dan 
Ia Disuruh Untuk Merujuk (hadits no. 14/1471) 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Talak Sunnah (hadits no. 
2185). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Talak Bagi 
Wanita yang Idah Seperti yang Diperintahkan Allah (hadits no. 3392). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5525, jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Talak Sunnah 
dan Talak Bid'ah (hadits jld. 7, h. 323). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


e laa Lo Ip IS ab aah TEA Jie 
msi Ah AD kata li SNP WAS 
Y- 5 Bi Ai pia . 0, 0. 2.70 Ca re Biij Beng 
Ain sa Bi Ula doi d3 ab 5 oh, 
Brata D1) 


939. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid di zaman 
Nabi SAW, maka Umar menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah 
SAW dan beliau bersabda, "Perintahkanlah ia agar merujuk istrinya, 
kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid lagi sampai suci 
kembali. Setelah itu jika ia hendak menceraikannya, ia boleh 
melakukannya sebelum menggaulinya. Yang demikian itu merupakan 
iddah yang diperintahkan Allah SWT terhadap wanita yang 
diceraikan."” 


 ——— —— 


2 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 1 bab: firman Allah: 
Wahai Nabi, jika kamu menthalak istri-istrimu, maka thalaklah mereka ... (hadits no. 
5251). 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Hukum Haram Menthalak 
Wanita Haid Tanpa Ridhanya, dan Jika Ia Bersumpah, Maka Hal Itu Adalah Sah dan 
Ia Disuruh Untuk Merujuk (hadits no. 1/1471). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Talak sunnah (hadits no. 
2179). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Talak Bagi 
Wanita Idah Seperti yang Diperintahkan Allah Kepadanya (hadits no. 3390). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Sunah Dalam Talak (hadits 
jdl. 2, h. 160). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5299, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 29 pembahasan tentang thalak, 21 bab: 
Keterangan Wanita Haid dan Hitungan Talak dan Talak Wanita yang Sedang Haid 
(hadits no. 59). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Talak Wanita 
Haid dan Nifas (hadits no. 10952) 


|| muswad IMAM SYAFI' 1 


Jb AA ebi op ae IA YAN At 


sa 8, 38 .. Te... aah Ma antar Pa 
da AI eko GI MP IE ae ji Kades Una Ja Teki 


Pi Ja Teka 

940. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 

Juraij: Bahwa mereka mengirim utusan kepada Nafi' untuk 
menanyakan kepadanya, "Apakah thalak yang dijatuhkan oleh Ibnu 


Umar di masa Nabi SAW itu dimasukkan dalam hitungan?" Nafi' 
menjawab, "Ya."193 





19 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


AI 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PEMBEBASAN BUDAK 


Wib II Gong AR GA op ep Ma Up aan 
NP PE ep ae ig ale Ja Ian 
Hata ia Lae da 3 ale Gp aah AS ali Ju 


941. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang 
memerdekakan bagian miliknya dalam diri seorang budak, sedangkan 
ia memiliki harta yang cukup untuk menutupi sisa harga budak, 
hendaklah ia menaksir harga budak, lalu menutupi bagian teman- 
teman perserikatannya dan memerdekakan budak secara utuh. Jika ia 
tidak melakukan ini, berarti ia hanya memperoleh pahala dari bagian 
yang dimerdekakannya. Lali 





IM HR. Al Bukhari dalam 49 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Jika 
Memerdekakan Salah Satu Budak Di Antara Dua Pemilik Atau Budak Wanita di 
antara Dua Pemilik (hadits no. 2522). 

HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak (hadits no. 1/1501). 
HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Orang 
yang meriwayatkan bahwa ia tidak berusaha (hadits no. 3940) 

HR. Ibnu Majah 19 pembahasan tentang pembebasan budak, 7 bab: Orang yang 
Membebaskan Budak (hadits no. 2528). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 5927, jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 38 pembahasan tentang pembebasan budak, 
1 bab: Orang yang Membebaskan Budak yang Dimiliki (hadits no. 1). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Pembebasan Budak (hadits no. 870). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Orang yang 
Membebaskan Budak Miliknya Namun Ia Memiliki Hutang (hadits jld. 10, h. 274). 


|| muSNAD IMAM SYAFI'I 


AS 0 All GP JB Gi yE IP lia Ugal — ALI 
- Lc... PAR 2 y AN SPN ... A P - 060. y 
Ui JG Ag ale AI Io J3 ol aa al Pa ai 


or. 35. 326 F4 04 3 £ ha CT .. 2233 CO Pa ori - 0, - o- 
SE pai OP Lanya OLS OP inai Lnaa Geby G3 OS as 


AA OH aa Vj oi ea Jap HK JL 


2G 


942. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya RA bahwa Rasulullah SAW 
telah bersabda, "Siapapun yang budaknya menjadi milik dua orang, 
lalu salah seorang di antaranya memerdekakan bagiannya, jika ia 
kaya, hendaklah ia menaksir budaknya dengan harga yang tinggi atau 
dengan harga yang pertengahan, tidak terlalu murah dan tidak terlalu 
mahal, kemudian hendaklah ia menutupi bagian temannya —agar 
budak yang bersangkutan merdeka sepenuhnya— "? 


U na ... oc . 2 o 2. o- 1. 2 z 
Aa GA Pol ob aa Ke Ul — aa 
hat DN 5 1! 2 : 


SAN SE OAT oa GA Lan sar NA aa MN Iin 
ES SEL AI KPU ga 





"5 HR. Al Bukhari dalam 49 pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Jika 
Memerdekakan Salah Satu Budak di antara Dua Pemilik Atau Budak Wanita di 
antara Dua Pemilik (hadits no. 2521). 

HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: Orang 
yang berpendapat bahwa ia tidak mengusahakan (hadits no. 3947). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Orang yang 
Memerdekakan Budak dan Ja Memiliki Hutang (hadits jld. 10, h. 274). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


S ».i .. Sean Taat 40. 1, - - NE, Ts 
SI FA pd US OS ras al og SI Ju 


Ab la 


Pa 


943. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
Oais bin Sa'd mengabarkan kepadaku, Ia pernah mendengar Makhul 
mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Al Musayyab berkata, 
"Seorang wanita atau seorang lelaki memerdekakan 6 orang budak 
miliknya, sedangkan ia tidak memiliki harta selain dari budak-budak 
itu." Maka Nabi SAW datang untuk memutuskan hal tersebut, lalu 
beliau melakukan undian di antara keenam orang budak tersebut dan 
memerdekakan sepertiganya. 

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa hal itu terjadi di saat orang 
yang memerdekakan sakit keras yang membawa pada kematiannya.'” 


SP D3 al up Oi ya Aj Ae Up — Att 
ya KS P3 Pa ap IA Ol eafiah gi Dae ip el 
Pap le 5 -JG" daa Ii uga sa 
ag ala Io Wb d3 AB dp 1 OI UUS 
G6 A5 PA opal OS Alas LAS dalas Ya JW 

| an ooh gi 


944. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain: Bahwa 
seorang lelaki dari kalangan Anshar berwasiat di saat hendak 


SER. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: 
Bebaskanlah Budak dan Janganlah Mereka Mengeluarkan Sepertiga Hartanya 
(hadits jld. 10, h. 286). 


|| musnaD zmam SYAFI”I 


meninggal dunia, yaitu memerdekakan 6 orang budak, sedangkan dia 
tidak mempunyai harta selain dari keenam orang budak itu. Atau 
Imran bin Hushain berkata, "Dia memerdekakan 6 orang budaknya di 
saat akan meninggal dunia, sedangkan ia tidak memiliki harta selain 
keenam orang budak itu." Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi 
SAW, maka beliau mengecam hal tersebut dengan kata-kata keras, 
kemudian memanggil mereka dan membagi mereka menjadi 3 
kelompok. Setelah itu beliau melakukan undian di antara mereka, 
maka beliau memerdekakan 2 orang dan menetapkan 4 orang lainnya 
menjadi budak.!” 


17. 
: 


DM AP ii MIL Up — ato 
" Ya Penta OS Bab Mean Ten 0. Tote ” aah 
oto AN Sig Ol AE Cah IA al YP all ah TA | 


KAI EK OR Lae el an sara 

0 lor (gr sLazmal JB lag ale Al 

945. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah 


RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Hewan yang terperosok 
di tanah galian, penggalinya tidak menanggungnya. "8 


17 HR. Al Bukhari dalam 27 pembahasan tentang sumpah, 12 bab: Orang yang 
Memerdekakan Budak (hadits no. 56/1668) dari jalur Ismail bin Ayub. 

HR. Abu Daud dalam 24 pembahasan tentang pembebasan budak, 10 bab: Orang 
yang memerdekakan budak miliknya (hadits no. 3958) dari jalur Hamad bin Zaid 
dari Ayub. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 19847, jld. 7 dari hadits Umran bin 
Hushain. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Membebaskan 
budak tidak harus mengeluarkan harga hingga sepertiga (hadits jld.10, h. 286). 

8 HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 66 bab: Zakat Harta 
Temuan Adalah Seperlima (hadits no. 1499) dari Abu Hurairah, dengan redaksi: 
Hewan yang terperosok ke dalam galian tambang, maka penggali tidak 
menjaminnya, dan hewan yang terperosok galian sumur, maka pemilik sumur tidak 
menanggung dan pada harta temuan zakatnya seperlima. 

HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum had, 11 bab: Hewan yang 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


o .. o- 2. o - £ 3. 3 - .n 4 
y— Da Indera BANU Cal SL bl SAI 
H 0 To. s0. NX - - . o -. AP 2... () .. 
as IS ERA CD) DE oi Aj BU Ol Ca yi Maa 
0 s3 Pa H or Aa “ Ki Ian gaa PT o, 0 oa 0 
Jt Heal ala AI lte MI Jah gam ch LAG FA) 
HE A2 ya JA aga matah Vj OIL Uban JPN) 
Adat 
946. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Haram bin Sa'id bin Muhaishah: Unta milik Al Bara' bin 
Azib memasuki sebuah kebun milik suatu kaum, lalu unta itu 
merusaknya. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa pemilik 
harta diwajibkan menjaganya di siang hari, sedangkan apa yang 
dirusak oleh ternak di malam hari, pemilik ternaklah yang 
menanggung kerugiannya.'” 





Terperosok Ke Dalam Galian Tambang, Maka Penggali Tidak Menjaminnya, dan 
Hewan yang Terperosok Galian Sumur (hadits no. 45/1710) dari Abu Hurairah, dan 
redaksinya adalah serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 28 bab: Harta Tambang (hadits 
no. 2496) dari Abu Huriarah, dan redaksinya adalah serupa dengan riwayat Al 
Bukhari. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hukum had, bab: Hewan yang 
Terperosok Ke Dalam Galian Tambang, Maka Penggali Tidak Menjaminnya, dan 
Hewan yang Terperosok Galian Sumur (hadits jld. 2, h. 196). 

HR. Imam Malik dalam AI Muwaththa', 17 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat 
Harta Temuan (hadits no. 9). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had dan diyat serta yang 
lainnya (hadits no. 206). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta Temuan (hadits 
jld. 4, h. 155). : 

SR. Imam Malik dalam AI Muwaththa', 36 pembahasan tentang perkara 
peradilan, 27 bab: Putusan Hukum Pada Hewan yang Merusak Tanaman (hadits no. 
39). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya 
(hadits no. 222). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: 
Jaminan pada Hewan (hadits jld. 8, h. 341). 


|| musaD IMAM SYarFI'I 


sik 0 4 9 ce 0 
SPN £ PN BS aniga Yi Ol Upi — Atv 
LI pi AU ON sna gi SA p Tab gi Na 


FI ke Si Ipa eka ca SALA CAN La J3 It jan 


Pal 


Aa JAN IE IA Ken api Jt Je ala die 
Jl Ha Kala c Sana 
947. Ayub bin Suwaid mengabarkan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhaishah, 
dari Al Bara" bin Azib: Bahwa Unta milik Al Bara' bin Azib 
memasuki sebuah kebun milik seorang lelaki dari kalangan Anshar, 
lalu unta itu merusak semua yang ada di dalam kebun. Maka 
Rasulullah memutuskan bahwa para pemilik kebun diwajibkan 
menjaganya di siang hari, dan pemilik ternak diwajibkan mengganti 
kerugian yang dirusak oleh ternaknya di malam hari. “0 


3 0 


MAA ap in YP SINGA SAN KE UAN 5 AKA 

In db pn el IE AD aa IS ha Pa 
AAS 23 Ti ia TKA ak 
So Spa) BU cas San Pp Sady La 3195 
IN Spon Wap Tp GAN AV BIN, pi ale 
Lp dat ba pp or ae Cab 53 dh dl 


200 HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang 
lainnya (hadits no. 217). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: 
Jaminan Pada Hewan (hadits jld. 8, h. 341) 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Tag ala AI Jo BIP) Bb Uh EA Cs cg AN Jaka 
JB den lai Gan TA BA JET Wa 2 

ab ind Gea BIL DEA Cg Iya 

948. Abdul Aziz Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW bermukim di Madinah selama 9 tahun 
tanpa berhaji, kemudian beliau menyerukan kepada orang-orang di 
Madinah untuk melakukan ibadah haji, maka mereka berangkat dan 
Rasulullah SAW juga berangkat, kami pun ikut berangkat bersama 
mereka. Kami tidak mengetahui selain ibadah haji dan kami berangkat 
demi menemaninya, sedangkan Rasulullah SAW berada di tengah- 
tengah kami. Al Ouran turun kepada beliau, sedangkan beliau lebih 
mengetahui takwilnya, dan kami mengerjakan apa yang 
diperintahkannya. Akhirnya kami tiba di Makkah. Ketika Rasulullah 
SAW telah melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di Shafa dan 
Marwah, beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak membawa hadyu, 
hendaklah ia menjadikannya sebagai umrah. Seandainya aku 
mengetahui apa yang akan terjadi sekarang, niscaya aku tidak akan 
membawa hadyu dan niscaya aku akan menjadikannya sebagai 


umrah.” 





201 Pari jalur Ja'far bin Muhammad: 

HR. Muslimd alam 15 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji Nabi SAW (hadits no. 
147/1218). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, bab: Sifat haji Nabi SAW (hadits 
no. 1905) 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 84 bab: Tidak Menentukan 
Nama Pada Saat Niat Ihram (hadits jld. 2739). 

HR. Ibnu Majah dalam 25 pembahasan tentang manasik, 84 pembahasan tentang 
haji Rasulullah SAW (hadits no. 3074). 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Dalil Bahwa Nabi SAW 
Berihram Secara Mutlak Untuk Menunggu Pelaksanaan Oadha, Lalu Beliau 
Menyuruh Untuk Berniat Haji Ifrad Kemudian Beliau Melaksanakan Haji (hadits 
jld. 5, h. 6) 


|| musNaD IMAM SYAFI'T 


- . 0 0-0 0 Ir o - Nag ..» $ 
(Bag Ky pedia teglb Ul GS (Old Lesi — ALA 

4 Mao Pun PD 2 Ne Ani aan #3 2... La 
s— pig MSM Ale AA dj cl gu Lea Lagu! 
.. Pb NN na NN Ana Maa AA Aa Te Ta Bina Tao Na 8 - 
— D ykas pa) “ls J3 "JB sai atu 2 at Yg ba 

PN NPK RP, ai Io Lenka Tabu ia 100 Eh 9. “3 
AS Ia du Jt ain 05 ia Ol Mba AG GAS Lita 
LS MEN Ci La Hara PJ Ghe abs ot (ena 
ka 2 - - TAN oa ta LL... ai Loc 
Y — do ga Kalian 9 Kl DA Pg TU) Cehaan 
2. 1. se $ Mn L 202 Or LI ata Maba 
ska UI asi cl Ja) G2 MU Gp Alas ai las Hg Jari 
AI Iran J3 SABU AT Ia KA ih IA GI AI US pp 
# . Pd o 8 so. LA Oa Ui LA - 
TAI 3 DI HA 3 CAB Ji ih ale AI Ke 
re) Ag 2 ore 4 api (4 35. PIP P4 2 - an Bana - 
— (al de Ke Is Ih je Ja :JB 
PE . or 4 8. Bg, “9. - “2 - - uk syg Pn 
(ala AbP AI ato TAN IMA) OI 25 KANE JS Kellat 
Pa ap AA :, 4 aa £ 2... . ae 
Ae da Ke LES 5 UI 22 JT, 
949. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dan 
Ibrahim bin Maisarah, keduanya pernah mendengar Thawus 
mengatakan: Nabi SAW pernah berangkat (ke Makkah) tanpa 
menyebutkan niat haji dan juga umrah karena menunggu keputusan 
(dari Allah SWT). Thawus melanjutkan kisahnya: Ketika Nabi SAW 
sedang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, turunlah wahyu 
kepadanya. Maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya: 
Bahwa barangsiapa di antara mereka yang telah berihram untuk haji, 


sedangkan ia tidak membawa hadyu, hendaklah ia menjadikannya 
sebagai umrah. Lalu beliau bersabda, "Seandainya aku mengetahui 


HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji dan Umrah Nabi 
SAW (hadits no. 3944). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


perkaraku yang akan terjadi sekarang, niscaya aku tidak akan 
membawa hadyu. Akan tetapi, ternyata aku tetap membiarkan rambut 
kepalaku dan menggiring hadyuku. Tidak ada jalan lain bagiku 
kecuali aku harus menyembelih hadyu." Lalu berdirilah Suragah bin 
Malik dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Berilah kami keputusan 
sebagaimana keputusan untuk suatu kaum yang seakan-akan mereka 
baru dilahirkan hari ini. Apakah umrah kita ini hanya untuk tahun 
sekarang saja atau untuk selama-lamanya?" Nabi SAW menjawab, 
"Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Ibadah umrah masuk ke 
dalam ibadah haji sampai hari Kiamat." Thawus berkata lagi: — 
Sesudah itu— datanglah Ali dari negeri Yaman, maka Nabi SAW 
bertanya kepadanya, yang maksudnya, "Ihram apakah yang kamu 
lakukan?" Salah seorang dari keduanya (Ibnu Thawus dan Ibrahim bin 
Maisarah) mengatakan: Aku katakan, "Labbaika dengan niat ikhram 
seperti yang dilakukan Nabi SAW'" Sedangkan yang lainnya 
mengatakan, "Labbaika dengan ibadah haji seperti haji yang 
dilakukan oleh Nabi SAW." 


0. oc 0. 


Aa ea oi PNP KEP ML UR — A0. 
Lah il LA £5 Ne NG MS LO An 3 PER - 

HA sa lg ale Ko AN Span Ol Gia Aga) 
950. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 


Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
melakukan haji Ifrad.” 





202 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Dalil Bahwa Nabi SAW 
Berihram Secara Mutlak, Beliau Menunggu Pelaksanaan Gadha, Lalu Beliau 
Menyuruh Untuk Berniat Haji Ifrad Kemudian Beliau Melaksanakan Haji (hadits 
jld. 5, h. 6). 

03 HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 10 bab: Haji Ifrad (hadits no. 
820). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 23 bab: Ifrad Haji (hadits no. 
1777). 

HR. Ibnu Hibban dalam 25 pembahasan tentang manasik, 27 bab: Ifrad Haji (hadits 


|| musyaD Tmam Syari” 1 


22 9 
: 


Ai ep Gpp GAN Oli USA — a01 
: ? AA 2 h7 Ie nan EA PT an 
H4 Hah lE AN Iko AI Span JA SE GS DI 
951. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 


Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW melakukan 
ihlal (ihram) dengan niat ibadah haji.“ 


A4 Pd PA € 0 s.d o . Pa an Md 2... 
II op Tai 1 Cab oh op SU PU CA - do” 
e -E 30 


.» 3 3 en Tana TA 
AJE Ig Fan IS AI Oka Gal Spa GA UI 2 
8 aa 2 3 0. BN aa 0 
AI SA aa SA tuah SI JG KAS 


952. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dari Hafshah RA: Bahwa ia pernah bertanya, "Wahai 
Rasulullah! Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu, mereka 
bertahallul setelah umrah, sedangkan engkau sendiri tidak bertahallul 
dari umrahmu?" Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya aku telah 
meminyaki rambutku dan menandai hadyu-ku, maka aku tidak akan 
bertahallul sebelum menyembelihnya. 2 


no. 2964). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Ifrad Haji (hadits jld. 2, h. 
35). 

HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 11 bab: Ifrad 
Haji (hadits no. 39). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Haji Ifrad dan Ia 
Melihat Bahwa Itu yang Paling Afdhal (hadits jld. 5, h. 3). 

HR. Ibnu Hibban dalam 13 pembahasan tentang haji, 19 bab: Haji dan Umrah Nabi 
SAW (hadits no. 3934). 

24 HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Ihram dan 
Diperbolehkannya Haji Ifrad, Tamathu' dan Oiran, Kemudian Diperbolehkan Pula 
Memasukkan Haji Pada Umrah, dan Kapan Orang yang Haji Oiran Pada Batas 
Halal? (hadits no. 114/1211). 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Haji Ifrad dan Ia 
Melihat Bahwa Itu yang Paling Afdhal (hadits jld. 5, h. 3). 

205 HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, bab: Haji Tamaththu', Oiran 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


SEBAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MELUKAI DENGAN SENGAJA 


£ 0 0. () 2. 8. #. 0. 2.3 #. 
Ap Sip an p ad Val - dor 
0, I LN aa Pan NP PRA Hi MAKA 9. 0 9. Oia 


“2 “en .0 La . . aan PG LO Mn ot hi 

S8 TAS LNG Shah VI ola terjal JS Jani V JG play Ade AI 

3 kd 5 “5 . , o .. 

Lg ai Oei J3 Hota Ppt 

953. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 

Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin Sahi bin 

Hunaif, dari Utsman RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 

"Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu di 
antara ketiga perkara berikut," hingga akhir hadits.?6 


» 


dan Ifrad, dan Membatalkan Haji Bagi yang Tidak Membawa Hewan Hadyu (hadits 
no. 1566). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 25 bab: Keterangan bahwa Orang 
yang Melaksanakan Haji Oiran Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu Orang yang 
Haji Ifrad Bertahallul (hadits no. 176/1229) 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 24 bab: Ifrad (hadits no. 1806). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 58 bab: Hari 
Nahr Saat Haji (hadits no. 193). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Memilih Haji 
Oiran Karena Ia Mengira Bahwa Nabi SAW Melaksanakan Haji Oiran (hadits jdl. 5, 
h. 12). 

206 YR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 509, jld. 1, dari musnad Utsman 
bin Affan, dengan redaksi: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga 
hal: Seseorang yang kafir setelah islamnya, berzina setelah menikah atau membunuh 
jiwa. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Hukum Haram Membunuh 
(hadits jld. 8, h. 19). 





|| musnaD zmam syar1”1 


kaka SP AR Gi KEA JAN AE UYA — Ao 
£ ". 2 Dan 2 F 2 yo La 20. ta - » Leo. £.. 
aa ARA Dana PN ANN 2 PRA Ta Kan Th SO Aa 
Sa Ab 2 GG Il AL YUL Ga JAS ISI 
s Tt 25 1 - a d 0 AT oo 02” 
& & ati) Ma ) Yi RATA (Pelag 
954. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku masih terus 
memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, "Tidak ada 
Tuhan selain Allah', Apabila mereka mau mengucapkannya, berarti 
mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku 
kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka 
berada pada Allah'. 0 


Me Pe Pl yi AE - a00 
Kab P YES gi Cab gi BARA ANN oi Al 5 


” 2 . Ta ipek Ik , Cr. . . & & 9 .. & Oo 4 . .7 
5333 HB Oh HB AI Ipa Gde AAN SAN gp) 
43 2. BA 9 





27 Dari jalur Abu Hurairah: 

HR. An-Nasa'i dalam 25 pembahasan tentang jihad, bab: Kewajiban Jihad (hadits 
no. 3090) 

HR. An-Nasa'i juga, pembahasan dan bab yang sama dengan sebelumnya (hadits no. 
3092). 

HR. Ibnu Al jarud dalam Al Muntaga, bab: Apa yang Diperintahkan Rasulullah 
Untuk Menyeru Kalimat Tauhid dan Berperang (hadits no. 1032). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 8169, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 8169, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


- 5 Pal ak 1 N - f . 


ae MI S3 JB #apa aa ag AN WAE cd CA: 
2 01. . Baba Tan: an 
0, Kah : 04 & an 3 A3 0. 
ale Ho bag Jas Mt ai "Yam 
— Ia J3 o Ha Bay liat ol Ja Udin 26 105 og 
Sa 
955. Yahya bin Hisan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits, 
dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid Al-Laits, dari Ubaidillah bin 
Adi bin Al Khiyar, dari Al Migdad, ia mengabarkan kepadanya: 
Bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
pendapatmu jika aku menjumpai seorang lelaki dari kalangan orang- 
orang kafir, lalu ia memerangiku dan memukul salah satu tanganku 
hingga putus. Kemudian ia berlindung dari kejaranku ke sebuah 
pohon, lalu ia mengatakan, 'Aku masuk Islam karena Allah'. Apakah 
aku boleh membunuhnya, wahai Rasulullah, sesudah ia menyatakan 
keislamannya?" Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu 
membunuhnya!" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia 
telah memotong tanganku, kemudian ia mengucapkan kalimat tersebut 
sesudah memotongnya, bolehkah aku membunuhnya?" Rasulullah 
SAW menjawab, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu 
membunuhnya, sesungguhnya ia sama dengan kedudukannya sebelum 
kamu membunuhnya, dan sesungguhnya kamu sama kedudukannya 


sebelum ia mengucapkan kalimat yang telah dikatakannya itu. La 


208 Pari jalu Al-Laits: HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 41 bab: 
Hukum Haram Membunuh Orang Kafir Setelah Mengucapkan Kaliamt: Laa Ilaaha 
Illallaah (hadits no. 155/95). 

HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 104 bab: Membunuh Orang 
Musgyrik (hadits no. 2644). 


164 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


3 A3 Ae OA Ep NUN AON 


2 ": # 7 - ? ot Aa 25 y T' 3. 2 £ “ s o 

ai JS ya 1JB alay daa AI Gdao AI Jay Ol Saad 1 
4 | 2 3 2 o : 

TAG Fa a DALATAN delta 

956. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 

Abu Oilabah, dari Tsabit bin Dhahak bahwa Rasulullah SAW pernah 


bersabda, "Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan 


sesuatu di dunia, maka ia akan diadzab di hari Kiamat dengan benda 
itu. 1209 


. - BG. 0 Lo. 0 BG. 3 90 30 0 ra 
Ap ap Fi 3 MASA INA CA - AV 


4 


Ha Ba PAP IP pagana 3 Sg "UB Oia cant 





29 Dari jalur Abu Ayub: 

HR. Al Bukhari dalam 78 pembahasan tentang adab, 73 bab: Orang yang 
Mengkafirkan Saudaranya Tanpa Ada Takwil, Maka Ia Seperti yang Ia Ucapkan 
(hadits no. 7105) dari Tsabit bin Adh-Dhahak, dengan redaksi: Orang yang 
bersumpah dengan agama selain islam secara dusta, maka ia seperti yang ia 
ucapkan, dan orang yang membunuh jiwa dengan sesuatu, maka ja akan diadzab 
dengannya di neraka jahannam dan orang yang melaknat seorang mukmin adalah 
seperti membunuhnya, dan orang yang menuduh kufur seorang mukmin, maka ia 
seperti telah membunuhnya. 

HR. Al Bukhari dalam 83 pembahasan tentang iman dan nadzar, 7 bab: Orang yang 
Bersumpah Dengan Agama Selain Islam (hadits no. 6652) dari Tsabit bin Adh- 
Dhahak dan redaksinya serupa dengan yang lalu. 

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 47 bab: Kesalahan Dalam 
Mengharamkan Orang yang Bunuh Diri (hadits no. 177/110) dari Tsabit bin Adh- 
Dhahak dengan redaksi serupa dengan riwayat Al Bukhari. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16391, jld. 5 dari hadits Tsabit bin 
Adh-Dhahak, dengan redaksi: Orang yang bunuh diri dengan sesuatu, maka ia akan 
diadzab dengannya, dan siapa yang bersaksi terhadap -atau ia berkata- mukmin 
dengan kekufuran, maka ia seperti yang diucapkan, dan siapa yang melaknatnya, 
maka ia seperti telah membunuhnya, dan siapa yang bersumpah dengan agama 
selain islam secara dusta, maka ia seperti yang telah ia sumpahkan. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Hukum Berat Orang yang 
Bunuh Diri (hadits jld. 8, h. 26) Ibnu Adh-Dhahak, dan redaksinya serupa dengan 
riwayat Al Bukhari. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


MA SI Si, Ren AI IE ASI Aa oh LE 

A La (3 . ES 6 On 0, Nai - PIA 1 & . 

AJ aj ID IE IP oh sup Oka 

g Ong RAN ., (en (? nu 

Calag Ale BI Jo Kaban Jp Obama 

957. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 

Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan: 

Pada pegangan pedang Rasulullah SAW terdapat tulisan yang bunyi, 

Bahwa manusia yang paling dimusuhi oleh Allah SWT ialah orang 

yang membunuh selain pelaku pembunuhan, dan orang yang memukul 

selain pelaku pemukulan. Barangsiapa yang menjadikan hak wala' 

bukan kepada tuan-tuannya, berarti ia telah ingkar terhadap apa yang 
telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW.” 


GI BB HE BE oi SAP HER CA - AON 
Span HB SAS BI ina GOS JP Gi Naba Fata 
Eng Pa . 0 4 Pat ... £ - sa 2 5 Oa Aa a” , 
d3 —3 Jet AI 13 OS JS Sel dala Ml lo AI 
4 Ce ef Pang Tan Iu 01 teLo.- -, Pa Ya” Pi 
AN JI USD ai Ih PI oh AP Lha 
Bo ata 1 Le sed Te 

. kw , dala ai de bazua as 

958. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Muhammad 

bin Ishag, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far 
Muhammad bin Ali mengenai shahifah (lembaran) yang terdapat di 
dalam sarung pedang Rasulullah SAW, maka ia menjawab, "Di 
dalamnya tertuliskan, 'Semoga Allah melaknat pembunuh selain 


pelaku pembunuhan, pemukul selain pelaku pemukulan, dan 
barangsiapa yang menyerahkan hak wala' bukan kepada tuannya, 





210 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Oishah atas 
Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya, (hadits jld. 8, h. 26). 


I| musNaD IMAM SYAFI'T 


berarti ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah 
SWT kepada Muhammad SAw'."2l 


H1 5 . - Ter 6 . 2 La 17 
PU dulu Oa Ul A0. 
at AN, . , PA AT Pa £ (3 - H9. £ e - 
Bo MU Ba AP UE SARA ON OUR Ui Sa ini 
SS Ip GPR NY ena 3 ja Ji Vape EN ya il 
2 £ Ad .9.. 20 3 dag. Tang, “ aa Senen Ma @ at 
959. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Laila, 
dari Al Hakam atau dari Isa bin Abu Laila, dari Abu Laila, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 
membunuh seorang mukmin, maka dikenakan hukum gishash dengan 
tangan yang terikat, kecuali wali dari si terbunuh merelakannya. 
Barangsiapa menghambat terlaksananya gishash ini, maka laknat 
Allah dan murka-Nya menimpa dirinya, amal wajib dan amal 


sunahnya tidak diterima darinya. la 


1. 2 
7 


2 Gal ab gi MIN IE 1 HER GA CA AN 

p 4 3 sa 3 PAI Kana an Yam 50 #0. 0. - 
IN gaa D Spa Se AE JB aloe dai ja 
- AAN PEDE 4 8 , Ag LE “. d ey. san 
JI Ig ale AN Ito Ip jaka SAN el Anh se 


Ko MIA I63 35 Hb Jp Bas Gi an mei 3 





21 HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Oishah Atas 
Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya (hadits jld. 8, h. 26). 
212 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


2. a “ 8.0 e Ar aur Pa AA AN OK PA ot A 
Y 5 LA Ju «Ay 2g 238 Sela Ia ya ala see MI 


Kn — 


960. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul 
Malik bin Sa'id bin Abjar, dari Ayad bin Lagith, dari Abu Rimtsah, ia 
mengatakan: Aku masuk menemui Rasulullah SAW, maka ayahku 
melihat apa yang ada di punggung beliau, lalu ia berkata, "Biarkanlah 
aku mengobati penyakit yang ada pada punggungmu ini, karena 
sesungguhnya aku adalah seorang tabib." Rasulullah SAW bertanya, 
"Siapakah orang yang bersamamu ini?" Ayahku berkata kepadanya, 
"Anakku." Beliau bersabda, "Saksikanlah ia." Beliau bersabda pula, 
"Ingatlah, ia tidak akan berbuat jahat terhadapmu, dan kamu tidak 


akan berbuat jahat terhadapnya. hi 


PE ME oi No Ie TERI KAA 
N ji Ipa OR AAN 3 PE AR oi Ai 
oa dad BA Beni and J3 yg Ol Wb el ala 
BY Wa Sis Dan Ga BIA jl 
961. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ali bin 


Zaid, dari Ibnu Jad'an, dari Al Gasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ingatlah bahwa dalam 





213 HR. Abu Daud dalam 28 pembahasan tentang Menyerupai seorang lelaki, 18 
bab: Mewarnai Rambut (hadits no. 4208) dari Abu Rimtsah, dengan redaksi: Tidak 
ada hukum jinayat padanya. 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 41 dan 42 bab: Apakah 
jinayat yang dilakukan salah seorang -dendanya- diambil dari yang lainnya (hadits 
no. 4847). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 7129, jld. 2 dari hadits Abu 
Rimtsah RA. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Kewajiban Oishah atas 
Orang yang Membunuh dan Tidak Pada yang Lainnya (hadits jld. 8, h. 27). 


|| musWaD IMAM SYAFI'T 


kasus pembunuhan sengaja tetapi tersalah dengan memakai cambuk 
dan tongkat, diyatnya diberatkan 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya 
unta khalfah yang di dalam perutnya terdapat anaknya (sedang 
mengandung). 


. Sela . A 2. Ta : . .. Pj 70 ... 
AH gi PAI Gp lin ale Pa Ul Ay 


.. 
s3 


Pata AA 8, ... . 3... . 0. 
Gelam 3 dal AI ole Ke ntah Lp uje us up Las 
962. Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al 


Hadzdza, dari Al Oasim bin Rabi'ah, dari Ugbah bin Aus, dari seorang 
lelaki sahabat Nabi SAW tentang hadits yang semisal. 


214 HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Al Khatha” sibhul 
Amd (hadits no. 4549). 
HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 33 dan 34 bab: Menyebutkan 
Pertentangan atas Khalid bin Al Hadza' (hadits no. 4813). 
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Membunuh 
Sibhul Amd (hadits no. 2627). 
HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 4583, jld. 2 dari musnad Ibnu 
Umar. 
Al baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Sibhul Amd Maksudnya Adalah: 
Seseorang yang Menghampiri Seseorang Dengan Tongkat Atau Cambuk Pemukul 
yang Pada Umumnya Tidak Membuat Orang Akan Mati Seperti yang Ada (hadits 
jdl. 8, h. 44). 

' Jalur Khalid bin Al Hadza': 
HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Al Khatha' Simbul Amd 
(hadits no. 4547). 
HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 33 dan 34 bab: Penyebutkan 
Perbedaan Pada Khalid Bin Al Hadza' (hadits no. 4808). 
HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Membunuh 
Sibhul Amd (hadits no. 2627). 
HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 23552, jld. 9, dari hadits seorang 
lelaki sahabat Nabi SAW. 
HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya 
(hadits jld. 76, h. 103). 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, dalam pembahasan tentang diyat, bab: 
Sibhul Amd (hadits no. 17213). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


01 30 


SA RR Pp BMA ANT 
MA Bis AP Aam MR bai Ss Jilia JB ot uh Jaa 
SES Ta H3 BEAN cajadlN, dikala mei 


— II MI Ser ng eni 
Va Ag WR ab ga yi Ci JS 5 OA al da 
Yg 55 —ini Ol my Jt IE Gap) AP Ea JS YG di 
AD An Oa ka So Ann Gan 
ES (II Ia Tiba Ul Hp B5 in 2 Dg HA Al 
3) LIGA Ja V9 KA Jas 5 SAGE In aa Tata GA Idi 
Lake A5 3 ae ag JB Ha sdah GI La AG uang 
AN Ha Aa SS EP Hb ai 
AA Kh Aa AE AA HS IA OS SU 


963. Mu'adz bin Musa mengabarkan kepada kami dari Bukair 
bin Ma'ruf, dari Mugatil bin Habban. Mugatil mengatakan: Bahwa ia 
telah mengambil tafsir ini dari sejumlah hufazh yang antara lain ialah 
Mu'adz, Mujahid, Al Hasan dan Dhahak bin Muzahim sehubungan 
dengan firman Allah SWT, "Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 
dengan cara yang baik...." (Os. Al Bagarah (2): 178) Mugatil berkata, 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Sibhul Amd Adalah 
Seseorang yang Menghampiri Seseorang dengan Tongkat Atau Cambuk Pemukul 
yang Pada Umumnya Tidak Membuat Orang Akan Mati Seperti yang Ada (hadits 
jdl. 8, h. 45). 


|| musWaD Imam syari” 


"Dahulu telah ditetapkan atas ahli Taurat bahwa barangsiapa yang 
membunuh seseorang bukan karena gishash, maka ia harus dihukum 
gishash, dan tidak ada pemaafan baginya serta tidak diterima apapun 
darinya, termasuk diyat. Difardhukan atas ahli Injil bahwa si 
pembunuh dimaafkan dan tidak dibunuh (hukum mati). Diberikan 
rukhshah (dispensasi) bagi umat Muhammad SAW, jika suka, boleh 
melakukan gishash, boleh mengambil diyatnya, boleh pula 
memaafkan si pembunuh. Yang demikian itu berdasarkan firman 
Allah SWT, 'Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb 
kalian dan suatu rahmat'. (Os. Al Bagarah (21: 178) 

Diyat dikatakan sebagai keringanan karena pelakunya tidak 
dihukum mati. Kemudian Allah SWT berfirman, 'Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih'. (Os. 
Al Bagarah (2): 178) 

Barangsiapa yang membunuh (si pembunuh) sesudah 
mengambil diyat (darinya), maka baginya siksa yang pedih. Kemudian 
Allah SWT berfirman, 'Dan di dalam gishash itu ada (jaminan 
kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal'. (Os. 
Al Bagarah (21: 179) 

Disebutkan bahwa bagi kalian dalam hukum gishash 
terkandung jaminan kelangsungan hidup. Karena ada hukum gishash, 
maka sebagian dari kalian tidak berani melakukan pembunuhan 
terhadap sebagian yang lain karena takut akan dikenai hukuman mati 
sebagai gishashnya."!5 


216 HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumaph, 27 dan 28 bab: Takwil 
Firman Allah Azza wa Jalla, "Maka Barangsiapa yang Mendapat Suatu Pema'afan 
Dari Saudaranya, Hendaklah (Yang Mema'afkan) Mengikuti Dengan Cara yang 
Baik, dan Hendaklah (Yang Diberi Ma'af) Membayar (Diat) Kepada yang Memberi 
Ma'af Dengan Cara yang Baik (Pula). (hadits no. 4796). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Pilihan dalam Oishah 
(hadits jld. 8, h. 51). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


2 0 30 £ Ba 


IA 3 G1 JAS Upi AKG Yi Obi og ane 

OS Sah HA 153 AP ala an BE 
AE BEAN JUS AN pa 3S d3 LA JI 
AU IG PU PA ih 3 Letai SE Un HN si 
SI) 2 SAR BA 2 dat 53 ab ya NU AN 


rd - - PJ s 5: GP 3 2 inai 
OS SEL Lan AA Sh oa andai UI Hlateh 
ng . . - PITA 
(Ii A3 UI Ing ST yan) SS 


964. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Mujahid 
mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Dahulu di 
kalangan Bani Israil terdapat hukum gishash, tetapi di kalangan 
mereka tidak ada diyat, maka Allah SWT berfirman kepada umat ini, 
'Diwajibkan atas kalian gishash berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian 
dan suatu rahmat'. Dibandingkan dengan apa yang telah diwajibkan 
atas orang-orang sebelum kalian, 'Barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih'." (Os. Al Bagarah 
(27: 178727 


27 HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 33 bab: Hai Orang-Orang 
yang Beriman, Diwajibkan Atas Kamu Oishaash Berkenaan Dengan Orang-Orang 
yang Dibunuh (hadits no. 4498). 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 27 dan 28 bab: Takwil 
Firman-Nya Azza wa Jalla Maka Barangsiapa yang Mendapat Suatu Pema'afan 


|| musNAD IMAM SyAFI'I 


ba an 3 Pedan 


A 0 - 21 
bb af ana AN Pen LA ESAI 
Ani . Sat. Gk Pe NN NN PRA 
OS ad Jai 3 AI Ga dj 3 AI Ol 28 lh ala 
2 AS op SA Kan V9 63 Uh ot AI 3 SU Lap 
C3 LA ebi 3 PE At ap di IRI Hi gua Sal 
.. 8 2.3 .. 
Ma A3 PAI Kata MO bt gl 
ag J8 553 dls Ar ut, AS Ja Ika AS NG dora 
Ja Vas Yak abg AB Of satinls Ui 3G SU 
965.Muhammad bin Ima'il bin Fudaik mengabarkan kepada 
kami,d ari Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Syuraij Al 
Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Sesungguhnya Allah 
mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya, 
Maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir untuk menumpahkan darah dan tidak pula mematahkan ranting 
pohon, jika seseorang diberi keringanan, lalu ia berkata, 'telah 
dihalalkan bagi Rasulullah, maka sesungguhnya Allah 
menghalalkannya bagiku dan tidak dihalalkan bagi manusia, dan juga 
dihalalkan bagiku hanya sesaat di siang hari, kemudian ia menjadi 


haram lagi seperti keharamannya pada hari kemarin, kemudian 
kalian wahai Khuza'ah, kalian telah mengatakan tentang pembunuh 


Dari Saudaranya, Hendaklah (Yang Mema'afkan) Mengikuti Dengan Cara yang 
Baik, dan Hendaklah (Yang Diberi Ma'af) Membayar (Diat) Kepada yang Memberi 
Ma'af Dengan Cara yang Baik (Pula). (hadits no. 4795). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Diyat (hadits no. 775). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang hukum had, diyat dan yang lainnya 
(hadits no. 347). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Pilihan dalam Oishah 
(hadits jld. 8, h. 52). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


ini dari Hudzail, dan aku demi Allah sebagai penebus diyatnya, dan 
barang siapa setelah itu terbunuh, maka keluarganya memiliki dua 


pilihan, jika ia mau boleh membunuh balik, dan jika ia mau boleh 


mengambil diyat. "8 


. 0. 0. ca 


Oi Kan GP Kain ah PAP ta Sp BM US AI 


P Mala 


Gn 8. 3 si . ... Sa Tgn -A . 2... : 31 
JAS Jera Tak PAS SBN 3 bd aah 
so - s3 2. Ba Sia or PN at SN . 3 G - “., 
Mei AA ea Ja ale EP A5 ea ps Je) al 
966. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 

Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab: Umar telah menghukum mati 5 
atau 7 orang karena telah menculik seorang lelaki dan membunuhnya, 


lalu Umar berkata, "Seandainya seluruh penduduk Shan'a beramai- 
ramai membunuhnya, niscaya aku akan memerangi mereka semua. 1213 


IL PA P3 s ga s3 BP aa) aa cekaman : Hae — ATV 


SP EA on AI Ine oi Ii oi Opi 
Up SG IA Ii 053 18 dna dng lain IA 


OLS 1S JB 2ONjA JB selbas JG € gi Pak 2 
Gama Pe Tara EV Ag Cabai Oa BLS) JAR jet a 


. 
0 de. 


Kala Jo Ho M5 sa Ha AA 3 Up IA 


218 HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 27230, jld. 10, dari musnad 
Abu Syuraih Al Khaza'i Al Ka'bi. 

29 HR. Malik dalam Al Muwaththa', 43 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Tipu 
Daya dan Sihir (hadits no. 43). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jinayat, bab: Seseorang Membunuh 
Orang Lain (hadits jld. 8, h. 41). 


174 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Ie Pa JB Ju An 2AkS JG AGE anta 
J3 Teki JS jd Ob Wa lh pn 
AE de CA Upin Get 5 s 


967. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij -aku 
menduganya dari Atha' dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah dari Ya'la 
bin Umayyah RA, ia mengatakan: Aku pernah ikut berperang bersama 
Nabi SAW dalam suatu peperangan. Atha' mengatakan bahwa Ya'la 
berkata, "Perang tersebut merupakan kerjaku yang paling berkesan." 
Atha' mengatakan: Shafwan mengatakan bahwa Ya'la berkata, "Aku 
mempunyai seorang pekerja bayaran. Ia berduel dengan seseorang, 
"maka salah seorang darinya menggigit tangan yang lain. Lalu orang 
yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya 
hingga salah satu dari gigi serinya rontok." Atha melanjutkan 
kisahnya: Aku menduganya mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, 
"Apakah dia membiarkan tangannya di mulutmu, lalu kamu kunyah 
seakan-akan tangannya berada di dalam mulut unta yang 
menggigitnya?" Atha berkata, "Shafwan menceritakan kepadaku, 


"Manakah di antara keduanya yang menggigit, aku lupa'."??0 


38 is 


20 Pari jalur Ibnu Jurajj: 

HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 78 bab: Perang Tabuk 
(hadits no. 4417). 

HR. Al Bukhari dalam 56 pembahasan tentang jihad, 120 bab: Orang Upahan (hadits 
no. 2973). 

HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 4 bab: Jika Seseorang 
Menyerang Orang Lain Atau Bagian Tubuh Orang, Namun Orang yang Diserang 
Menghindar Lalu Ia Tewas Atau Anggota Badannya Hilang, Maka Tidak Ada 
Jaminan Baginya (hadits no. 23/1674). 

HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 24 bab: Seseorang Membunuh 
Orang Lain, Namun Ia Membela Dirinya (hadits no. 4584). 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 20 dan 21 bab: Menyebutkan 
Perbedaan Pada Atha' dalam Hadits Ini (hadits no. 4782). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 17971, jld. 6 dari hadits Ya'la bin 
Umayyah. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Diyat (hadits no. 792). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


dat Sh Pi Kei of BP 2 aa (eka AN Haa MB aU 

at BEN Top sita Sal Se dad ada 

HA AN ph KN JG dEE in ai HPO MI 
PPA 


» bera 


- 
. 


968. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ibnu 
Abu Mulaikah mengabarkannya bahwa ayahnya pernah bercerita 
kepadanya: Bahwa seseorang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddig 
RA. Ia mengadukan bahwa ia digigit oleh seseorang, lalu ia menarik 
tangannya dari mulut si penggigit, hingga gigi seri si penggigit rontok. 
Maka Abu Bakar RA berkata, "Gigi serinyalah yang salah. sni 


ol GA ad ad 53 oa Ip BUG KAA — ANA 
St S3 gbA awan 01 Sih aa IA Gg Ia 
og Mata Pa 25 y 3 0 aa “ GG ". 
3 ag MIE elo Al Jiya) Jb Sela Pagu Ta) 
969. Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail dari 
bapaknya, dari Abu Hurairah RA bahwa Sa'd pernah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku menemukan istriku 


bersama seorang lelaki, apakah aku menangguhkannya hingga aku 
mendatangkan 4 orang saksi?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya. 


HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang diya:, vab: Gigi Copot, 
Namun Sahabatnya Mengembalikan Lagi (hadits no. 17546). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had di dalamnya, 
bab: Oishah atas Tindakan yang Disengaja (hadits jld. 8, h. 336). 

21 HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang diyat, bab: Gigi 
Copot Namun Sahabatnya Mengembalikannya (hadits no. 17546). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: 
@ashah Karena Tindakan yang Disengaja (hadits jld. 1, h. 336). 

22 HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang /i'an (hadits no. 15/1498). 

HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat 11 bab: Kendali Seorang 


|| usyaD Imam syAFI'I 





y, » 


| (Baba Sab p GAN op ES VA - av. 

Ae P 2 

SEA Fo Ion JA oi apa oi oi jae P3 
Ke BO B3 Ayang 


- 970. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zukri, 
dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin 
Nafi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid. oki 





Muslim Terhadap Orang Kafir (hadits no. 4533). 

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang rajam, bab: Jumlah saksi terhadap zina 
(hadits no. 9/416). 

HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa', 36 pembahasan tentang perkara peradilan, 
19 bab: Peradilan Orang yang Mendapati Istrinya Bersama Lelaki Lainnya (hadits 
no. 19). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 41 pembahasan tentang hukum had, 1 bab: 
Rajam (hadits no. 7). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hokum had, bab: Saksi atas Perzinahan 
(hadits jld. 8, h. 230). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had atasnya, bab: 
Seorang Suami yang Mendapati Istrinya Bersama Lelaki Lain Lalu Ia 
Membunuhnya (hadits jld. 8, h. 338). 

HR. Ibnu HIbban dalam shahih-nya, dalam 16 pembahasan tentang talak, 5 bab: 
Li'an (hadits no. 4282). 

28 HR. An-Nasa'i dalam 37 pembahasan tentang hukum haram, 21 bab: Barang 
Siapa yang Terbunuh Karena Membela Hartanya. (hadits no. 4101). 

HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hukum had, 21 bab: Barang Siapa 
yang Terbunuh Karena Membela Hartanya, Maka Dia Adalah Syahid (hadits no. 
2580). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 1628, jld. 1 dari musnad Sa'id bin 
Zaid bin Amr bin Nufail dengan redaksi: Barang siapa yang terbunuh karena 
membela hartanya, maka dia adalah syahid, dan orang yang berlaku zhalim terhadap 
sejengkal tanah, maka akan dibebankan tujuh lapis bumi di pundaknya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat khuf, bab: Orang yang Hendak 
Shalat Khuf (hadits jld. 7, h. 266). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: Syahid 
(hadits no. 3194). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


AS Apa sis ogt- av 
Ga abi KA Of Ob aah ale W Ke Ipa 0 Stan yna 
Te uk LL H3 Mlaba BS OS Ha 


971. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Seandainya seseorang mengintip kamu tanpa izin, lalu 
kamu mengetapel matanya dengan batu kerikil hingga matanya buta, 
maka tidak ada dosa atas dirimu." 


Adi that 2JG Sh AN BA solaa 2 5AYY 
pkn ale Ke Ka Abe Ie Iin ba IE ya 
Aa Di diah ag ana da al AN Je 

AAN Ja aa MEN 
972. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia 


mengatakan: Ia pernah mendengar Sahl bin Sa'd mengatakan: Seorang 
lelaki mengintip kamar Nabi SAW dari salah satu ruangan. Ketika itu 


24 HR. Al Bukhari dalam 87 pembahasan tentang diyat, 23 bab: Barang Siapa yang 
Melongok Rumah Orang Lain Lalu Dicolok Matanya, Maka Tidak Ada Diyat 
Padanya (hadits no. 

6902). 

HR. Muslim dalam 38 pembahasan tentang adab, 9 bab: Hukum Haram Melihat 
Rumah Orang Lain (hadits no. 44/2158). 

An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 47 dan 48 bab: Orang yang 
Melakukan Oishash dan Mengambil Haknya Tanpa Sepengetahuan Penguasa (hadits 
no. 4876). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 7317, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: 
Melampaui Batas (hadits jld. 8, h. 338). 


I| MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Nabi SAW sedang memegang sebuah penggaruk untuk menggaruk 
kepalanya, lalu beliau bersabda, "Seandainya aku mengetahui bahwa 
kamu mengintip, niscaya aku tusuk matamu. Sesungguhnya 
dijadikannya meminta izin itu hanya untuk pandangan. 2 


Kk 53 o- 4 - . . 0.3 0 .8 1. 
da A3 Aa YP «gal Maa aAvr 
a. al cr au . - .. Tn Pe ae rn 8, 9 
Sepat ale abi 5 ea OS Pa IPA ale 
Aga de SEE SS eagi d van 
973. Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari 
Aisyah, bahwa Nabi SAW yang sedang berada di dalam rumahnya 
diintip oleh seorang lelaki, maka beliau merundukkan tubuhnya ke 
arah lelaki itu dengan sebuah anak panah di tangannya, seakan-akan 
seandainya lelaki itu tidak mundur, beliau tidak peduli bila menusuk 
(mata) lelaki itu. 26 





25 A1 Bukhari dalam 79 pembahasan tentang meminta izin, 11 bab: Meminta Izin 
Demi Pandangan (hadits no. 6241). 

HR. Muslim dalam 38 pembahasan tentang adab, 9 bab: Hukum Haram Melihat 
Rumah Orang Lain (hadits no. 41/2156). 

HR. At-Tirmidzi dalam 43 pembahasan tentang meminta izin, 17 bab: Orang yang 
Melongok Rumah Orang Lain Tanpa Izin (hadits no. 2709). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 22866, jld. 8 dari hadits Abu Malik 
Sahl bin As-Sa'idi. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan hukum had padanya, bab: 
Melampaui Batas (hadits jld. 8, h. 338) 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 49 pembahasan tentang jinayat, 1 bab: Oishash 
(hadits no. 6001). 

26 HR, At-Tirmidzi dalam 43 pembahasan tentang meminta izin, 17 bab: Orang 
yang Melongok Rumah Orang Lain Tanpa Izin (hadits no. 2708) dari Anas dengan 
redaksi: Bahwa Nabi SAW pernah berada di rumahnya lalu seseorang melongok 
padanya, kemudian beliau hendak mecolok matanya dengan kayu garuk, namun 
lelaki itu mundur. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 12055, jld. 5 dari Musnad Anas 
bin Malik dan redaksinya adalah serupa dengan yang telah lalu. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 








— — $ — Chant v ape an Ra vi AN 
AT Rar? si , ai Aan 3315 Aa) Jk Jaa & Kn 3 Lag ot (mara Hae 
( 2.3 P3 303 yaitu BAGS - —. .3 3 Jaya 
AS jp Oi Bija AR (IL apr SSP Slu 
SEM PL IS Su SS IE op Als 
Sa AB cela Gal S5 ai Ob GA NU Je je Has 
dan Pa rada P3 - - ori h 3 Li £, Jos La Ni ng. de 
War Ua3DUg Lip Cyid HN Dl Ip BA RS BPI 
Ki Yes tusge sa at atu Gaaa san 
ha Ai aa Ma sx. 3 y Tag. SE 
Saga Jl ad 2JU peler tele AI cela Ai de) 06 
974. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, 
dari Amr bin Sw'aib: Seorang lelaki dari kalangan Bani Mudlij yang 
dikenal dengan nama @atadah melempar anak lelakinya dengan 
pedang, maka pedang itu mengenai betisnya hingga darah mengalir 
deras dari lukanya tanpa bisa dihentikan, akhirnya si anak meninggal 
dunia. Maka Suragah bin Malik bin Jusy'um bergegas menemui Umar 
bin Al Khaththab, lalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka 
Umar berkata, "Sediakanlah untukku di Gadid 120 ekor unta bila aku 
tiba di tempatmu." Ketika Umar RA tiba, maka ia mengambil dari 
ternak unta itu 30 ekor unta higgah, 30 ekor unta jadz'ah, dan 40 ekor 
unta hilfah. Kemudian berkatalah saudara lelaki si terbunuh, "Inilah 
aku." Umar berkata, "Ambillah, karena sesungguhnya Rasulullah 
SAW telah bersabda, 'Bahwa si pembunuh tidak mendapat apa- 


apa 11227 





27 HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', 43 pembahasan tentang diyat, 17 bab: 
Warisan Diyat (hadits no. 39). 

Dari jalur yahya bin Sa'id: 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 247, jld. 1 dari musnad Umar bin 
Al Khaththab. 


|| muswaD Imam SYArI'I 


e o1 0 - Oh Ab TA 0 Ba Dua PN 1 
po do Ita 0S Olga LI — AVO 
tr £ 


Parka Del patas Cb 3 JI 3 Wb :Ju Il 
Pn ha NP Ig San Ne Sa, PN Na ma 
Sima IS pls NI UI Ae JB» INual Jill Kana 


03 


MMA Y JB TS el IA Gd SA 


975. Marwan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, ia mengatakan: Suatu kaum 
berlindung kepada kabilah Khats'am. Ketika kaum muslim 
mengepung mereka, mereka berlindung dengan cara bersujud, tetapi 
kaum muslim membunuh sebagian dari kaum tersebut. Berita itu 
sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Bayarlah diyat 
mereka setengahnya karena shalat yang mereka lakukan." Saat itu 
juga beliau bersabda, "Ingatlah sesungguhnya aku berlepas diri dari 
setiap orang muslim yang bersama orang musyrik." Mereka (kaum 
muslim) bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" 
Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu lihat api keduanya? "2 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang fara'id, bab: Orang yang Membunuh 
Tidak Mendapatkan Warisan (hadits jld. 6, h. 219). 

28 Dari jalur Ismail bin Gais: 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang, 43 bab: Hukum 
Makruh Bergabung di antara Para Orang-Orang Musyrik (hadits no. 1605 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 26 dan 27 bab: Oishah Tidak 
Menggunakan Besi (hadits no. 4794). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kewajiban Kafarat Pada 
Jenis Pembunuhan Bersalah (hadits jld. 8, h. 130). 

Dari jalur Ismail bin Oais dari Jarir bin Abdullah: 

HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 105 bab: Larangan Membunuh 
Orang yang Sedang Bersujud (hadits no. 2645). 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalan perang, 42 bab: Hukum 
Makruh Bergabung di antara Orang-Orang Musyrik (hadits no. 1604). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kewajiban Kafarat Pada 
Jenis Pembunuhan Bersalah (hadits jld. 8, h. 131). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


LIBRA 53 AAN 23 jaka (jp aa Up — ANA 

OH ANN 3 SP SS ata DASI ap it os 
KAS gp 3 HS SAN PA AS 
AAN 8 ag Gi Pa TA Urai 356 Opal 


- - 
3. 
. 


Pn Ag SA Hb JB G3 Lo SAI Yah 
aa ig de Ho SA Kran) 
976. Mutharrib mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Az-Zuhri, dari Urwah, ia mengatakan: Abu Hudzaifah bin Al Yaman 
adalah orang yang sudah lanjut usia, lalu dalam perang Uhud ia 
dimasukkan ke dalam kelompok kaum wanita, tetapi ia keluar menuju 
medan perang agar mati syahid. Namun ia datang dari arah pasukan 
kaum musyrik, maka ia dikejar oleh kaum muslim dan menghujaninya 
dengan pedang. Hudzaifah melihat itu dan berseru, "Ayahku, ayahku." 
Tetapi mereka tidak dapat mendengar seruannya karena ramainya 
suasana perang, akhirnya mereka membunuh ayah Hudzaifah. Maka 
Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha 
Penyayang di antara para penyayang." Dan, Nabi SAW dalam kasus 
ini memutuskan pembayaran diyat.?? 


1. 2 
: 


3 4 - PN 2 
Bob aa ip AN ES dtar HSE - ANN 
Be 8 Af 20. FTA 0. Geo.3 RP aah | 5 en 
s— Ao KPA PRA OP Kemamad 3 terlaa 


29 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Kaum Muslimin 
Membunuh Bersalah Seorang Muslim saat Memerangi Kaum Musyrikin, Namun Ja 
Tidak Di Tempat Peperangan Atau Karena Ia yang Dituju Dengan Sebab Ia 
Disangka Bagian Dari Musuh (hadits jld. 8, h. 132). 





|| musNaD IMAM SYAFI'T 


Pa 
Pn Ted ale 


das Ke ha Ta bi DR di ba PA ga da 
PJ 
Se & Ta SB SA Ie 3 DA Ope 5 ai 
2... os “0 | .9 Panu (3 
aan Ie Jaan, (aa PI aa ol » elu sale 
977. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits 
bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah 
RA: Nabi SAW telah memutuskan hukuman terhadap kasus gugurnya 
kandungan seorang wanita dari kalangan Bani Lihyan (karena ulah 
seseorang) hingga mati dengan denda memerdekakan seorang budak 
laki-laki atau budak perempuan. Abu Hurairah RA melanjutkan 
kisahnya: Dan sesungguhnya wanita yang menanggung denda itu 
meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa 


warisannya untuk anak lelaki dan suaminya, sedangkan denda yang 
harus dibayarkan ditanggung oleh ashabah-nya.2” 


Kn 
al 


Gea Ha 1. 2 


KALA Bb coban GI SAYA 


1 Pn Sega IR da let KAI 


clan Pa rang of GE 1 , 





230 Yyari jalur Al-Laits bin Sa'id: 

HR. Al Bukhair dalam 85 pembahasan tentang fara'id, 11 bab: Warisan perempuan 
dan suami bersama anaknya, namun tanpa yang lainnya (hadits no. 6740). 

HR. Muslim dalam 28 pembahasan tentang sumpah, 11 bab: Diyat Janin dan 
Kewajiban Diyat Dalam Membunuh Karena Oatlul Khatha' dan Sibhul Amd (hadits 
no. 35/1681). 

HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 21 bab: diyat janin (hadits no. 
4577). 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 39 dan 40 bab: Diyat janin 
wanita (hadits no. 4832). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 10953, jld. 3 musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat janin (hadits jld. 8, h. 
113). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


TN Ke Jas Ate Kaab3 JL IeL 0 ola “1s YS3 
DN Ong oh. ng 

978. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 

Al Munkadir: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 
"Sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak-anak, dan 
sesungguhnya ayahku mempunyai harta dan anak-anak pula, tetapi ia 
bermaksud untuk mengambil hartaku guna memberi makan anak- 
anaknya." Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu dan hartamu adalah 


milik ayahmu." 


N3 3 


re CgR ap IA 1 GE Hi Obat Ugal — Ava 
Luh HERAN op3 Ue UE JUS 
Pa BB sal, XS IU ROMAN ee ah ala An 
te 5 CikntaN SIA GA Ap N KLS 


TA Ai PENA Mi Pane 

Su Sapa Jia Y, ja BS Jadi "JG Gatal P Lag 

97. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah yang mengatakan: Aku 
pernah bertanya kepada Ali RA, "Apakah di sisi kalian terdapat 
sesuatu dari Nabi SAW selain dari Al Our'an?" Ali menjawab, "Demi 
Tuhan yang menumbuhkan benih (bebijian) dan yang menciptakan 
manusia, tidak ada pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada 
hamba-Nya selain dari apa yang ada di dalam Al Our'an dan apa yang 
terdapat di dalam shahifah." Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di 
dalam shahifah itu?" Ali menjawab, "Diyat, membebaskan tawanan, 
dan orang mukmin tidak boleh dihukum mati karena membunuh orang 


231 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Nafkah Terhadap Kedua - 
Orang Tua (hadits jld. 7, h. 481). 


184 | MUSNAD IMAM SYAFI'1I 


kafir"? 


.... 


SA KA Aap MIL ah. 
A “ 8 - ag - 0. o 0. 
Io Ip 5 Sa LN ga lp Gagap 
In Ip saya PURE Io apa da la sie 
980. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya: Bahwa di 


dalam surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm 
disebutkan bahwa diyat untuk tiap jari yang ada ialah 10 ekor unta.2? 


Tn) 7. rn 


Sepi Ph ab 3 Je Us - an 
ne US BM abg le He SJ Jb 


G: 


-JU 


232 HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 39 bab: Penulisan Ilmu 
(hadits no. 11) 

HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, bab: Seorang Muslim Tidak 
Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 1412). 

HR. An-Nasa'I dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 13 dan 14 bab: Gugurnya 
Ikatan Seorang Muslim Terhadap Orang Kafir (hadits no. 4758). 

HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Seorang Muslim 
Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir (hadits no. 2658). 

233HR. An-Nasa'1 dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 46 dan 47 bab: 
Menyebutkan Hadits Amr Bin Hamz Dalam Masalah Diyat dan Perbedaan Para 
Penukil Padanya (hadits no. 4872) dari Amr bin Hazm dengan redaksi:Surat yang 
ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm dalam masalah diyat, 
Sesungguhnya dalam pembunuhan jiwa terdapat diyat 100 unta jadza', dan dalam 
hidung jika patah diyatnya 100 unta, dan dalam luka yang sampai tulang adalah 
sepertiga jiwa dan dalam tusukan yang menembus kepala diyatnya adalah 
sepertinya, dalam masalah tangan adalah lima puluh dan dalam hal mata adalah lima 
puluh dan dalam hal seseorang diyatnya adalah lima puluh, dalam setiap jari 
diyatnya sepuluh unta, dan dalam masalah gigi adalah lima serta dalam hal luka 
yang sampai tulang diyatnya adalah lima. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 43 pembahasan tentang diyat, 1 bab: 
Menyebutkan Diyat (hadits no. 1) dai Amr bin Hazm dan redaksinya adalah serupa 
dengan yang sebelumnya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





981. Ismail bin Ulayah mengabarkan kepada kami berikut 
sanad-nya dari Abu Musa, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah 
bersabda bahwa dalam pemotongan jari tangan diyatnya masing- 
masing 10 ekor unta.2' 


, 2 


LK aa ae up ol 3 MIL USA — AAY 
Pa Ha sie bi Fe sai SA 3 al 
SEA G5 ia 
982. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah 
bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam surat yang ditulis Nabi 


SAW untuk Amr bin Hazm disebutkan bahwa dalam pelukan 
muwadhdhahah diyatnya 5 ekor unta. 


.. 


pt pe esai AP GAN o Oam Cgel — day 
La Kata ah OF, asa TN SA 0 Ab 5 


24 HR. Ad-Dauguthni dalam pembahasan tentang diyat dan hukum had serta yang 
lainnya (hadits no. 386). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Jari Diatnya Sama 
(hadits jdl. 8, h. 92). 

Dari jalur Abu Musa Al Asy'ari: 

HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 20 bab: Diyat Anggota Tubuh 
(hadits no. 4556). 

HR. An-Nasa'i dalam 45 pembahasan tentang sumpah, 44 bab: Diyat Jemari (hadits 
no. 4858). 

HR. Ibnu Majah dalam 21 pembahasan tentang diyat, 18 bab: Diyat Jemari (hadits 
jld. 2, h. 194). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya hadits no. 19567, jld. 7 dari hadits Abu Musa 
Al Asyri. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Jari Diyatnya Adalah 
Sama (hadits jld. 8, h. 92. 

235 Telah disebutkan takhrij-nya pada hadits no. 980. 


186 || musNaD IMAM SYAFI'I 


04 -— 


Ka ab ore 4 dn ki Sa 2 o - G r. £ 3 .., 
Ig le Ko Spa Ol Oia ep Deal OA AL 


. . . or, .. Pang 2 . a “ 0, CE 0 - 9 ?£ or . Ps 
PPNS 3 Ie deal 2 SA sop ol) 
A5 


983. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ibnu Al Musayyab bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, 
"Diyat itu untuk keluarga (si terbunuh), sedangkan istri tidak berhak 
mewarisi diat suaminya (yang terbunuh) barang sedikit pun." Hingga 
Adh-Dhahhak bin Sufyan menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW 
pernah berkirim surat kepadanya yang isinya menyatakan, "Berikanlah 
kepada istri Asyaima Adh-Dhabbabi warisan dari diyatnya." 
Kemudian Amr RA mendatanginya. 


HE KA cntga Gi Ia daa pl — ant 
gal Salih 053 ol og HI P 5 ah 
Bs gp ats un GIS 


984. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: 
Bahwa Nabi SAW pernah berkirim surat kepada Adh-Dhahhak bin 
Sufyan, Berikanlah kepada istri Asyaima Adh-Dhabbabi warisan 
sebagian dari diyatnya." Ibnu Syihab berkata, “Adapun Usyaim 
membunuh bersalah.”7 





236 HR. Abu Daud dalam 13 pembahasan tentang fara'id, 18 bab: Seorang Wanita 
yang Menanggung Diyat Suaminya (hadits no. 2927). 

HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, bab: Apakah Istri Mewarisi 
Sebagian dari Diyat Suaminya (hadits no. 1415). 

HR. Imam Ahmad dalam musnd-nya, hadits no. 15746, h. dari hadits Adh-Dhahak 
bin Sufyan. 

3! HR, Imamm Malik dalam Al Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 
17 bab: Warisan Diyat (hadits no. 1415). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





SIB aa 3 CA op CAN Ae Ip SMU Upi — Mo 
. Para PN 2 pr (IN ud Lir aza AN . Pan . 0 2 
LE Arin om SE SE GEA op Te LS 
BEP GA ta TI 
985. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Al Oasim, dari ayahnya, ia mengatakan: Aisyah RA -istri Nabi SAW- 
mengurus diriku bersama dua orang saudara yatimku di dalam 
asuhannya, dan ia mengeluarkan zakat dari harta kami.?? 


Alai Gi Yak Ol OS oi yjAP HP cita Ugal — ANN 
S are Bia Par . 3-2 AA dam Mag ” 
BEN SES Y GAME Ipa SIFEN 1G MA op) 
986. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar 


bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, "Kembangkanlah 
harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan oleh zakat." 


3 203 ) . ce. 7... ... 2 D3 re. 2 
Nb ol OP BP CAP Oluiw Wat - 4AV 


Pd ” yna 
AI JL Sp OS 
987. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar: Bahwa ia mengeluarkan zakat harta anak yatim. 


238 HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', 17 pembahasan tentang zakat, 6 bab: 
Zakat Harta Anak Yatim dan Perdagangan Bagi Mereka Pada Perkara Tersebut 
(hadits no. 13. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib 
Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 108). 

2?HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib 
Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 107). 

40 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Orang yang Wajib 
Mengeluarkan Zakat (hadits jld. 4, h. 108). 


188 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


. c 0 04 0. 0 0 HAN cf 
hana HPN PL Ui 53 (Oki bl — AAA 


. 
B3 


o ka . 33 0 PN Ng &: Pn Ii £ e aan os 

JB Kaban ep melili 2 ot SE ag HI X5 
i " “3 i 5 PA A9 - an PS 

BAB Ga AA OA SP Tae LS 

988. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayub bin Musa, 
Yahya bin Sa'id dan Abdul Karim bin Al Mukharig, semuanya 
menceritakan hadits ini dari Al Oasim bin Muhammad, ia 
mengatakan: Aisyah RA dahulu selalu mengeluarkan zakat harta 


benda kami, dan sesungguhnya dia benar-benar mengembangkannnya 
melalui berdagang di Bahrain.”' 


JB oi KP Oil tap Op SIG Usa — AMA 
ocu. core ot A4 . a e 23 4 2... 2.3 0 Pd 
BP Ae Ie AA Ag PP Ol op 
SD 3 NI 
989. Malik bin Anas bin Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA: Nabi SAW melarang 
memperjualbelikan wala', demikian pula menghibahkannya.”? 





41 HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang zakat, bab: 
Sedekah Anak Yatim, Mengurusinya dan Memberikan Zakatnya (hadits no. 6984) 
dari Ma'mar dari Ayub. 

4? Darijalur Sufyan: 

HR. Al Bukhari dalam 85 pembahasan tentang fara'id, 21 bab: Dosa Bagi Orang 
yang Berlepas Diri dari Maula-Nya (hadits no. 6756). 

HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak, 3 bab: Larangan 
Menjual Perwalian dan Hibahnya (hadits no. 16/1506). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 20 bab: Hukum Makruh 
Dalam Menjual Perwalian dan Hibahnya (hadits no. 2747). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 4560, jld. 2 dari musnad Abdullah 
bin Umar bin Al Khaththab. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Pembebasan Budak (hadits no. 978). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang 
Membebaskan Budak Miliknya (hadits jdl. 10, h. 292). 

Dari jalur Malik: 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





s 


Op daan 3 ed gap ol ak 
Aan aa salad Ai AYI :JG ala de AI Olga) 


990. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nujaih, 
dari Mujahid bahwa Ali RA pernah berkata: Wala' itu sama 
kedudukannya dengan sumpah yang aku tetapkan sesuai dengan apa 
yang telah dijadikan oleh Allah. 


GT inga P AE op ra Wet - aan 
Dg ol de YK TAN IS Was LG sd ol wani 
” Aa Ia Lc... Pa Tana Le Na BP 
33 Sat Y SI ala la At Ko Si dm MW DS 
SEA ND 
991. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dari Aisyah RA: Bahwa ia bermaksud membeli seorang budak 
perempuan yang akan ia merdekakan, kemudian pemilik budak itu 
berkata, "Kami mau menjualnya kepadamu dengan syarat wala nya 
tetap bagi kami." Lalu Aisyah menceritakan hal tersebut kepada 
Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Hal tersebut tidaklah 


mencegahmu, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang 
yang memerdekakan. 


HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 87 bab: Perwalian (hadits 
no. 4672). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwathta', 38 pembahasan tentang pembebasan budak 
dan perwalian, 10 bab: Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits 
no. 20). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang 
Memerdekakan Budak Miliknya (hadits no. jld. 10, h. 292). 

43 Al Baihagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang 
Membebaskan Budak Milikaya (hadits jld, 10, h. 292). 

44 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Ada Satu 
Persyaratan Dalam Jual Beli, Maka Tidak Halal (hadits no. 2169). 


190 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


or e- Teo3 0. 0 - e 2. 90. “ oi 
Sd yu CO ya YP hat 3 LP «DL bl —4AY 
Jen uk, dana Ya 
992. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah dengan hadits serupa dengannya, hanya saja ia tidak 


menyebutkan dari Aisyah RA, maka predikat hadits menjadi 
mursal.? 


7. 2 


Le Lp ca 59 GP Oi pa LP MUI wat -aar 
LA Da3 Aaj uh "JG Mu ae 
“alat 4 Ta LAB ES IN, OK al kana ol :a 


. 


US pu Hi Ae at le Ke M Ip 
IM IM IP D5 yaa ea ND OK NN TB le 
ng dl dn Yo JB doa TAG ls ds ab ala 
AS Age Ia BE AD ui BY BM ia 


HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan budak, 2 bab: Penjelasan 
Bahwa Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 5/ 1504). 

HR. Imam Malik dalam 41 Muwathta', 38 pembahasan tentang pembebasan budak 
dan perwalian, 10 bab: Perwalian Itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 18). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 50, h. 72). 

45 HR. Al Bukhai dalam pembahasan tentang pembebasan budak, 4 bab: Menjual 
Budak Mukatab Jika Ia Rela (hadits no. 2546). 

HR. Imam Malik dalam A4! Muwaththa', 38 pembahasan tentang pembebasan budak 
dan perwalian, 10 bab: Perwalian itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 19). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang budak mukatab, bab: Budak Mukatab 
Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi... (hadits jld. 10, h. 337). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, dalam 17 pembahasan tentang pembebasan 
budak, 6 bab: Perwalian (hadits no. 426). 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 


o- £ KA - 02. 


Men al Balai Aa ya ge dan Ia WI 
Lp OS L IE GS EA Ob AN Je) Ie 
S1 Aas P3 BLS Dp JP YP IE 3 P3 


KAP PIR Ten) Ana SH 


993. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah RA yang mengatakan: Barirah datang 
kepadaku, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan 
perjanjian kitabah dengan tuanku dengan pembayaran 9 ugiyah tiap 
tahunnya pada tiap tahun 1 ugiyah, maka bantulah aku." Aisyah RA 
berkata kepadanya, "Jika tuanmu suka bila aku yang membayarkannya 
kepada mereka, tetapi dengan syarat wala'-mu adalah untukku, 
niscaya akan aku melakukan." Lalu Barirah pergi menemui tuannya. 
Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk, lalu Barirah (sekembalinya 
dari mereka) berkata, "Sesungguhnya aku telah menawarkan hal 
tersebut kepada mereka, tetapi mereka menolak kecuali bila wala (ku) 
tetap bagi mereka." Maka hal tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW 
dan beliau bertanya kepada Aisyah, maka Aisyah RA menceritakan 
hal tersebut kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah 
dia dan syaratkanlah wala buat mereka, karena sesungguhnya wala 
itu hanya bagi orang yang memerdekakan. Maka, Aisyah RA 
melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di 
hadapan orang-orang, lalu memuji kepada Allah dan menyanjung- 
Nya, kemudian bersabda, "Amma ba'du, apakah gerangan yang 
dilakukan oleh kaum lelaki, mereka menetapkan syarat yang tidak 
terdapat di dalam Kitabullah? Setiap syarat yang tidak terdapat di 
dalam Kitabullah, maka syarat itu batal, sekalipun terdiri atas seratus 
syarat. Keputusan Allah lebih berhak dan syarat-Nya lebih kuat, 


|| musNaD IMAM SYAFI” 1 


sesungguhnya wala itu hanya bagi orang yang memerdekakan. ss 


BI ae 53X Se Wan du Ui aa 
HA ot kal alir tag SS gi Ao 
uli aral al ala J5 (OB ane D3 Dp, Ula Yap 
AU ig: PAI si ye Anak ui Yu 333 3 sah 2 221 
ME ASI 3 ISI 9G JI 553 Sab Ula AA NG 
SE NI JB TA asu nya BR Ia AN 
IS IA YG oli 25 UN lis 3 3 IE, 
A Ane, MAS ag Pn Ne 2g Ian Data or of 
AN 3 OA II Kas ARSA Aula hi 
SI Yg AI Tah K5 
994. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin 
Hisyam, dari ayahnya, bahwa ia mengabarkan kepadanya: Al Ash bin 
Hisyam meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki, 2 
di antaranya dari satu ibu, sedangkan yang lain dari budak perempuan. 
Kemudian meninggal pula salah seorang anak yang seibu, dan ia 
meninggalkan sejumlah harta serta banyak mawali (bekas-bekas 
budak), dan orang yang mewarisi semua harta serta hak wala' para 





246 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Jika Dalam Jual 
Beli Ada Satu Persyaratan, Maka Hal Itu Tidak Halal (hadits no. 2168). 

HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', 38 pembahasan tentang pembebasan budak 
dan perwalian, 10 bab: Perwalian itu Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 17). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang budak mukatab, bab: Budak Mukatab 
Boleh Dijual Ketika Ada Satu di antara Dua Kondisi... (hadits jld. 10, h. 336). 

HR. Ibnu Hibban dalam 17 pembahasan tentang pembebasan budak, 6 bab: 
Perwalian (hadits no. 4325). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


bekas budaknya adalah saudara yang seibu dan sebapaknya. Setelah 
semua harta dan hak wala' diwarisi lalu orang yang mewarisi harta 
dan wala' mawali meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan 
saudaranya sebapak: Kemudian anaknya berkata, "Aku telah 
memperoleh harta dan hak wala' para mawali sebagaimana bapakku 
mendapatkannya,", lalu berkatalah saudaranya yang tidak mendapat 
bagian, "Sesungguhnya kamu hanya memperoleh harta, sedangkan 
hak wala para mawali menurutku bukan untukmu. Seandainya 
saudaraku mati hari ini, bukankah aku orang yang akan mewarisinya?" 
Keduanya bersengketa dan mengadukan perkaranya kepada Utsman 
RA, maka ia memutuskan perkara itu bagi kemenangan saudaranya 
yang memperoleh hak wala para mawali. 2 


Pd . P3 ., Pa 
PA Abay Ka ON GP HE Oka U Sl - 490 
(al Bagi MA Ay 3 bo Tar Pj 
(3 8 £ n Pee Aa 3 aa 5 3 8. AG TA 
at AE Ep aalabi HERAN op) ASI 3 Tas JW 
eng “ . 3 Tp 0... 3 
MAT Ia el Hj PALI aiel 
995. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa Tharig bin Al Marga' pernah 
memerdekakan ahlu bait Sawa'ib, maka ia diberi bagian warisan 
mereka, lalu Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Berikanlah warisan 


Tharig, lalu ia enggan mengambilnya, maka Umar berkata, 
"Jadikanlah ia sama dengan yang diterima kebanyak manusia." 





47 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 38 pembahasan tentang pembebasan 
budak dan perwalian, 12 bab: Warisan dalam Perwalian (hadits no. 23). 

HR. Al Baihagi dalam perwalian, bab: Perwalian Bagi yang Paling Besar Dalam 
Hal Biaya Pembebasan Kemudian yang Terdekat jika Orang yang Membebaskan 
Meninggal Dunia (hadits jld. 10, h. 303). 

48 HR. Al Bahagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang 
Memerdekakan Budak Miliknya (hadits jld. 10, h. 300). 


194 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


2 5. - - 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
BUDAK MUKATAB 


ot KA SP ACA 
ena HE Brp AI Fb GK 


996. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Nujaih, dari Mujahid bahwa Zaid bin Tsabit pernah mengatakan 
tentang budak mukatab, "Dia tetap berstatus sebagai budak selagi 


masih tersisa satu dirham atas dirinya."”? 


3 0. 


: Sip ag AL UAa 4aV 
RA WS oi JA gp JA 


3 o£ 


” Na an La ad 
(IS an 5) SIR 3 Ol dl del S Uli ae Ie 
4 Ha Opal 136 JB PAI Dt S5 J3 
Pa EGG da asi Ad 3 lang od alas 
Sa ADI AS uji 326 :JG og 
997. Abdullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Ismail bin Umayah bahwa Nafi', ia mengabarkannya: 
Bahwa Abdullah bin Umar RA membuat perjanjian kitabah terhadap 
seorang budak lelaki miliknya dengan pembayaran 30 ribu (dirham). 
Tetapi budak itu datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya aku 


san H4 


t 





49 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang budak mukatab, bab: Budak 
Mukatab Adalah Budak yang Menyisakan Dirham (hadits jld. 10, h. 324). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


tidak mampu." Ibnu Umar berkata, "Jika begitu, aku hapus perjanjian 
kitabah-mu." Budak itu menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya, 
maka hapuslah sendiri olehmu." Nafi' mengatakan: Maka aku 
berisyarat kepada budak itu agar menghapuskannya, sedangkan dia 
sangat berharap agar Ibnu Umar memerdekakannya, lalu dia 
menghapusnya. Dia mempunyai 2 orang anak atau seorang anak laki- 
laki. Ibnu Umar berkata, "Berpisahlah kamu dari budak 
perempuanku." Nafi' melanjutkan kisahnya: Maka Ibnu Umar 
memerdekakan anak budaknya itu sesudah orang tuanya tiada. $ 


20 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


196 || musWaD IMAM SyarI' 1 


2 ' 2 - 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JIZYAH 


PMA aj Ab PA oi JAN Ae KE al AAA 


03 — “303 0.0 co. f 


Jo Ya KAP NI Tan AA NI IP ah 
Mn ea 
Ga AB YAA Ae ai le Jok Us 


Pan Ye ea Uti AP yh SA 

998. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz: 
Bahwa Najdah pernah berkirim surat kepada Ibnu Abbas RA, 
"Apakah Rasulullah SAW pernah berperang dengan melibatkan kaum 
wanita, dan apakah beliau mengkhususkan suatu bagian (dari 
ghanimah) buat mereka?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW berperang dengan melibatkan kaum wanita. Mereka 
ditugaskan mengobati orang-orang yang terluka, tetapi beliau tidak 
menentukan bagian buat mereka dari ghanimah, melainkan hanya 
diberi imbalan."' 


2! Pari jalur Ja'far bin Muhammad: 

HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan perang Rasulullah 
SAW, 48 bab: Wanita yang Mengikuti Perang Mendapatkan Sedikit Bagian dan 
Larangan Membunuh Anak Kecil yang Ada Dalam Daerah Perang (hadits no. 
137/1812). 

Hr. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, 8 
Orang yang Memberi Harta Rampasan (hadits no. 1556). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 2812, jld. 1 dari musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Al! Baihagi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: 
Saksi Orang yang Tidak Wajib Mengikuti Perang (hadits jld. 9, h. 30). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


:JG Na 3 S 063 v PEP Colak Upi — 444 
(GA AA Dike Sijap (SU IG Oh HAN sh IG UI 
(ig Fa za, “.. :g an - TC o20 2 bon a 9 MA SA 
DU NIS II Isl (oU Lp Oia AV ol ale LG 
Na 22 00 Hn un 2 0 oo, 8 Pd RARE Dan 
IYA Halo BL LK LSG Ob dliken X3 Ol dah SA Gis 
aa Ba HS ala IG 3 UI GB 
999. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Ketika turun ayat berikut, 
yaitu firman-Nya, "Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara 
kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh." 
(Os. Al Anfaal (8): 65) Maka beliau SAW mengirimkan surat kepada 
mereka (pasukan kaum muslim) bahwa janganlah dua puluh orang lari 
karena menghadapi seratus orang. Lalu Allah SWT menurunkan 
firman-Nya, "Sekarang Allah meringankan kepada kalian dan Dia 
mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Maka jika ada di 
antara kalian seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus orang." (Os. Al Anfaal (81: 66) Maka, Allah 
meringankan kepada mereka bahwa seratus orang tidak boleh lari 


karena menghadapi dua ratus orang. 5? 


o. 0 - - £ 9 0. Sm. PN) ca, 
A— Yth At ot dea OP Km cal UPI NA. 
N 3 0 


ore ta 5 » o - PG . So Aa - £ .. o 0 @ 
LA AAN EC MA Lela GAN Vila j0 d3 





22 HR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 6 bab: Hai Nabi, 
Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang (hadits no. 4652). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: 
Hukum Haram Lari dari Peperangan dan Sabar Jika Menghadapi Dua Musuh (hadits 
jld. 9, h. 76). 


|| musNaD IMAM SYAFI'T 


hy OSN ST Jp JB aa 2 al Sip) G 1S, Gt 
oh, 


1000. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Umar RA, ia mengatakan: 
Rasulullah SAW pernah mengutus kami dalam suatu sariyah (pasukan 
khusus), maka mereka (pasukanku) bertemu dengan musuh. Akhirnya, 
orang-orang benar-benar lari. Lalu kami tiba di Madinah dan 
membuka pintu gerbangnya, serta kami katakan, "Wahai Rasulullah, 
kami orang-orang yang lari (dari medan perang)." Beliau bersabda, 
"Bahkan kalian adalah orang-orang yang menyerang, dan aku 


termasuk golonganmu. "3? 


im aji Haa Aa PLAN op ERA URAIAN 
Aa ar ata Al MI de IKA 33 SI 
GA JAS Da AA hy SAK Sp D6 sa Bala 5) - JG 


AI Ja Hi Oia sah li SAN 

1001. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zulhri, 

dari Said bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, "Apabila kisra telah hancur, maka tidak ada 
kisra lagi sesudahnya: dan apabila kaisar binasa, maka tidak ada 
kaisar lagi sesudahnya. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam 
genggaman-Nya, kalian benar-benar akan membelanjakan harta 


Simpanan keduanya di jalan Allah Azza wa Jalla. sai 


23 HR. At-Tirmidzi dalam 24 pembahasan tentang jihad, 36, bab: Lari dari Medan 
Perang (hadits no. 1716). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: Orang yan 
Mundur untuk Siasat dan Hendak Menggabungkan Diri dengan Pasukan Lain. (hadits jld. 9, h. am 
24 HR. Muslim dalam 52 pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


ai KS jp JA HA AAN 


. 
o 


Ia dana Jo Ipa Pa edar SP 


33 di Yp d1 Y 1G Sp AV Bu ad Jt 


“ 


AS IE Aim Upi 2 Yisa Y) peryar Ielag Sa Nyalak 

1002. Abdul Aziz bin Mim mengabarkan kepada kami 

dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku masih terus 
memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, "Tidak ada 
Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mengucapkan, 'tidak ada Tuhan 
selain Allah' berarti mereka telah memelihara darah dan harta benda 


mereka dariku kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan 


perhitungan mereka berada pada Allah. ui 


18 bab: Tidak Akan Datang Hari Kiamat Hingga Ada Seseorang yang Melewati 
Kuburan Saudaranya, Lalu Ia Mengharap Suatu Bala' Terjadi Di Tempatnya (hadits 
no. 75/2918). 

HR. At-Tirmidzi dalam 34 pembahasan tentang fitnah, 41 bab: Jika Kekaisaran 
Runtuh, Maka Tidak Ada Lagi Kekaisaran Setelahnya (hadits no. 2216). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 7272, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: 
Menunjukkan Agama Nabi SAW Terhadap Agama-Agama Lain (hadits jld. 9, h. 
177). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 60 pembahasan tentang sejarah, 10 bab: 
Pengabaran dari Nabi SAW Atas Apa yang Akan Terjadi Pada Ummatnya, Baik 
Berupa Fitnah Atau Peristiwa Lainnya (hadits no. 6689). 

25 Dair jalur Abu Hurairah: 

HR. An-Nasa'i, 25 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Kewajiban jihad (hadits no. 
3090) 

HR. An-Nasa'i dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 3092). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang zakat (hadits jdl. 4, h. 89). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Perintah Nabi SAW Untuk Menyerukan 
Kepada Kalimat Tauhid dan Perang (hadits no. 1032). 

HR. Imam Ahmad dalam hadits no. 8169, jld. 3 dari musnad Abu Huirairah. 

HR. Imam Ahmad dalam isnad-nya juga, hadits no. 9667, jld. 3). 


200 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


TPL Gp JP oi BI Al Pin USA - Yes Y 


BS en Dara ata Ai 25 sa 2 e o- - o - 
Ns Ing le Ke 3 telat el 
' #5. PING PA Ian : o # nga 2 ae eng, 

MA JET NG VSYA ia Yi Koma Eh Ol SE RA 

1003. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin 

Naufal bin Musahig, dari Ibnu Isham, dari ayahnya: Nabi SAW 
apabila mengirim suatu pasukan sariyah, beliau selalu berpesan, 
"Apabila kalian melihat sebuah masjid atau mendengar suara adzan, 


janganlah kalian membunuh seorang pun. 1 

. . . 5 . 
ASI 17 GAS Ola oil gp Olah bapa Ga Yel 
naas 5 aa pi naa ori YP aan NX P P3 
Ialah Ka AI ko Al Spa JB oa K6 SI ERA op) 
Sea GE G6 di MY Pir Sab Jas ol ta 


Ai ng , Yee Aa 5 S3 - - PP 0onrcoko 03. 
al SP) Fa A Ju tai ds tim Nan) y APA halo 
T " Pd 


Ale Ko A0 Ip le Ea VE GAS PMA Ip Ni 





256 HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad,, 100 bab: Seruan Kepada 
Orang Musyrik (hadits no. 2633) dari Ibnu Isham Al Muzni dari bapaknya, dengan 
redaksi: Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan, maka janganlah kalian 
membunuh seorang pun. 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, 2 
bab: Doa Sebelum Perang (hadits no. 1549) dan redaksinya serupa dengan yang 
sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya (hadits no. 15714, jld. 5) dari hadits Isham Al 
Muzani RA dengan redaksi: Jika kalian melihat masjid atau mendengar seruan 
seorang mu'adzin, maka janganlah kalian membunuh seorang pun. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perjalanan perang Nabi SAW, bab: 
Berhati-hati Dalam Menyerang Sebelum Fajar dan Penyerangan Tanpa Pendahuluan 
Karena Telah Masuknya Dakwah Islam Padanya (hadits jld. 9, h. 108) dari Isham Al 
Muzni dan redaksinya serupa dengan yang sebelumnya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 201 


1004. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab 
bahwa Umar bin Khaththab RA pernah berkata kepada Abu Bakar 
RA: Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku diperintahkan 
untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan, 'Tidak 
ada Tuhan selain Allah'. Apabila mereka mengucapkannya, berarti 
mereka telah memelihara darah dan harta benda mereka dariku 
kecuali dengan alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka 
berada pada Allah?" Abu Bakar RA menjawab, "Hal ini (yakni zakat) 
merupakan bagian dari perkara yang hak. Seandainya mereka tidak 
memberikan kepadaku seekor unta pun yang dahulu mereka berikan 


kepada Rasulullah SAW, niscaya aku benar-benar akan memerangi 


mereka karenanya."?7 


3-3 P4 
ca ft 


aa 5 AI YP aka PN UI No 


PN Sd 


BER oa ta KD Ie bo aga da 


1005. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu 
Hurairah RA bahwa Umar RA pernah berkata kepada Abu Bakar RA 
seperti hadits di atas atau semakna dengannya.2" 


27 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Memerangi orang-orang yang 
membelot, bab: Peperangan Kedua Terhadap Orang Murtad Setelah Mangkatnya 
Rasulullah SAW. 

288 dari jalur Az-Zuhri: 

HR. Al Bukhari dalam 97 pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Our'an 
dan Sunnah, 2 bab: Mengikuti Sunnah Nabi SAW (hadits no. 7284 dan 7285). 

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 8 bab: Perintah Untuk Memerangi 
Manusia Hingga Mereka Mengucapkan: Tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad 
adalah Utusan Allah (hadits no. 32/20). 

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Zakat Adalah Salah Satu 
Rukun Islam (hadits no. 1556). 

HR. At-Tirmidzi dalam 41 pembahasan tentang iman, 1 bab: Aku Diperintahkan 
Untuk Membunuh Manusia Hingga Mereka Mengucapkan Aku Bersaksi Bahwa 
Tiada Tuhan Selain Allah (hadits no. 2607). 

HR. An-Nasa'i dalam 23 pembahasan tentang zakat, 3 bab: Orang yang Enggan 


202 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


0 5-3 0 


Pap AA dl uga 
Ne Pn aan 
233 335 dad pala AA Ca LA SG Ph 


1006. Orang ang dapat dipercaya menceritakan kepada kami 
dari Yahya bin Hisan, dari Muhammad bin Aban, dari Algamah bin 
Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya: Bahwa Nabi 
SAW apabila mengirim pasukan, maka beliau mengangkat seorang 
amir (panglima) untuk memimpin mereka, hingga akhir hadits.” 


bot aah 5 aah op ik Gp BL ep Lv 

JB Ga 3 LA US GNU MA S3 bad 

SP “X1 2 , To 3 0 Ty 3.0 ... 5 0 A| 

Tan Pa Ga AN ap GS 3 
AI jatt aa Ha ia 


1007. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah 
menyebut orang-orang Majusi, maka ia berkata, "Aku tidak tahu apa 
yang harus aku lakukan terhadap perkara mereka." Maka 
Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Aku bersumpah bahwa 
aku benar-benar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang sama dengan ahli 


Membayar Zakat (hadits no. 2442). 

HR. Imam Ahmad, dalam musnad-nya, hadits no. 9479 dari musnad Abu Hurairah. 
HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang harta temuan, bab: 
Kekufuran Setelah Beriman (hadits no. 18718) 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 5 pembahasan tentang iman, 4 bab: Kewajiban 
Iman (hadits no. 216) 

259 dari jalur Algamah bin martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya: 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Siapa yang Diambil Jizyah 
Darinya Karena Ia Adalah Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 185). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 203 


kitab' 1260 


3 30 Je .. 


aa aa AN 

Sa da Te DA Ato ph Pr 

Ja Hn Oa Sp bg PA 
aa Ja IK 


1008. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan: Ismail bin Abu Hakim mengabarkan kepadaku dari 
Umar bin Abdul Aziz bahwa Nabi SAW menulis surat kepada 
penduduk negeri Yaman yang isinya sebagai berikut, "Setiap orang 
dari kalian diwajibkan membayar jizyah sebesar 1 dinar setiap tahun 
atau sepadan dengan kain mu'afiri." Yang dimaksud adalah ahli 
dzimmah dari kalangan mereka.?! 


0.5 3 - 


Aap bip Gp ag ai Bas dpl NA 
JH dea la deh Jo ia AP daa Y 
IA: Ph TA ge YO PJ ra 
dal atu ala NN bia IR Ca Je 


Cas GG 


. 


1009. Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf 


260 YR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 17 pembahasan tentang zakat, 24 bab: 
Jizyah Ahli Kitab dan Majusi (hadits no. 43). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Jizyah Diambil dari Majuzi 
Ahli Kitab (hadits jld. 9, h. 189). 

261 HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Ukuran Jizyah (hadits jld. 
9, h. 193). 


204 || musWaD IMAM SyAFI' 1 


mengabarkan kepada kami dengan sanad yang aku tidak hafal selain 
bahwa hadits ini berpredikat hasan: Bahwa Nabi SAW telah 
mewajibkan atas ahli dzimmah dari kalangan penduduk negeri Yaman 
1 dinar setiap tahunnya. Aku bertanya kepada Mutharrif bin Mazin, 
” "Apakah hal tersebut diwajibkan pula atas kaum wanitanya?" 

Mutharrif bin Mazin menjawab, "Nabi SAW tidak mengambil dari 
kalangan kaum wanita sebagai suatu ketetapan pada kita?"262 


Pe Ta AP KA 5 BN AA - WA. 
Ius Lap SW Kai Aa cdi Tia le ia Jia 
AN ii aa bun Ah ab Ke oh at 
OA V9 ES Gina ap pa TA GA Nekat Op ala JS 3G 
“Cal 


1010. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abu Al Huwairits: Bahwa Nabi SAW menarik jizyah dari seorang 
Nasrani yang tinggal di Makkah -dikenal dengan nama Mauhib- 
sebanyak 1 dinar setiap tahunnya. Dan beliau menarik jizyah pula atas 
kaum Nasrani penduduk Ailah sebanyak 300 dinar setiap tahun, dan 
mereka diharuskan menjamu kaum muslim yang lewat di daerah 
mereka selama 3 hari, dan mereka tidak boleh menipu seorang muslim 


pun. 


262 T ihat footnote sebelumnya. 
263 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Ukuran Jizyah (hadits jld. 
9, h. 195). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 205 


o- LL. 3. .. ge 2 


AS AN Sa San Ca al) Be Th 


BL Ia ala) ale Ne ale ad KAL Ie 
an S3 


1011. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Ishag bin 
Abdullah: Bahwa mereka (ahli dzimmah) pada saat itu berjumlah 300 
orang, maka Nabi SAW menetapkan atas mereka saat itu jizyah 
sebanyak 300 dinar setiap tahun. 


3 30 30 


Pe Kata 
ed AE pb Sp yak Jab Map se Aa 
SA an SAP SU HE B2 33 
Hat La uan Susun Uh 


1012. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Diriar, dari Sa'id Al Jari atau Abdullah bin Sa'id maula 
Umar bin Al Khaththab RA bahwa Umar RA pernah berkata, "Orang- 
orang Nasrani Arab bukankah termasuk ahli kitab, sembelihan mereka 
tidak halal bagi kita, dan kita tidak akan membiarkan mereka sebelum 
mereka masuk Islam atau aku tebas leher mereka. 13 


EKA Br ia 1 AB Oh PG Va - var 
MAAN alas IN dh ia J3 5 oa aa Gi 18 
SA Sai Ga ie, GAN SI and KG 0 of Wi Ka 





26 Rujukan yang sebelumnya. 
25 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Ukuran Jizyah (hadits 
jld. 9, h. 984). 


206 I| muSNAD IMAM SYAFI'I 


1013. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Salim, dari ayahnya: Bahwa Umar bin Al Khaththab memungut 
(zakat) dari orang-orang Nabath berupa gandum dan anggur kering 
sebanyak seperdua puluhnya. Dia bermaksud demikian agar suplai 
bahan makanan ke Madinah banyak, dan ia memungut (zakat) dari 
biji-bijian sebanyak sepersepuluh.” 


B3 AI P3 Ui 3 UU ae 


54 # 1 .. Pan 7 e kaag 

A55 Ga ap BE je Me Se 
7” 4 @ ” - Pake se .. A . rd #0 0... 

SAI IN ya da OS AA op) All Uh TAS 


1014. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
As-Saib bin Yazid bahwa ia berkata, "Ketika masih anak-anak, aku 
sering bersama Abdullah bin Utbah di pasar Madinah pada masa 
pemerintahan Umar bin Khaththab, maka ia memungut (zakat) dari 
orang-orang Nabath sebanyak sepersepuluh. mag 


266 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 17 pembahasan tentang zakat, 25 bab: 
Keuntungan Pokok Modal Dagang Bagi Ahli Dzimmah (hadits no. 47). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Apa yang Diambil dari 
Seorang Kafir Dzimmi Jika Berdagang Di Selain Daerahnya, dan Kafir Harbi Jika Ia 
Memasuki Daerah Islam Jika Ingin dengan Aman (hadits jdl. 9, h. 210). 

27 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 17 pembahasan tentang zakat, 25 bab: 
Keuntungan Pokok Modal Dagang Bagi Ahli Dzimmah (hadits no. 48). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jizyah, bab: Apa yang Diambil dari 
Seorang yang Kafir Dzimmi Jika Berdagang Di Selain Daerahnya, dan Kafir Harbi 
Jika Ia Memasuki Daerah Islam Jika Ingin dengan Aman (hadits jld. 9, h. 210). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 207 


CE an PANAS 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PERBEDAAN MALIK DAN ASY-SYAFT'I RA 


A.A S Ta PM a KANAL vla yare 
H3 Sai Aan 1) 2 ag dia Jo MI PA 
Ha As Op GW 54 


1015. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau 
pernah bersabda, "Apabila panas sangat terik, maka tunggulah shalat 
hingga cuaca dingin, karena sesungguhnya panas yang sangat terik 
itu merupakan luapan neraka Jahanam. si 


AE AN 2 sena ol SP IU KATA 


AN NN ata 


LAS Eat, Ato Sab Ob daa YA 3 Lb Jo (3 
MA Pa 

1016. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah SAW 


sedang shalat 2 rakaat sebagai imam kami, kemudian beliau langsung 
berdiri tanpa duduk terlebih dahulu, maka orang-orang ikut berdiri 


“a x 





28 HR. Ibnu Majah dalam 2 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Menunggu Cuaca 
Dingin Jika Pada Kondisi Sangat Panas (hadits no. 677). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa” 1 pembahasan tentang waktu shalat, 7 bab: 
Larangan Shalat Pada Terik Siang (hadits no. 29). 


208 || musNAD IMAM SYAFI'I 


pula bersama beliau. Setelah beliau menyelesaikan shalat dan kami 
menunggu salamnya, ternyata beliau mengucapkan takbir, lalu sujud 
sebanyak 2 kali dan masih dalam keadaan duduk sebelum salam, 
setelah itu baru beliau mengucapkan salam."” 


ii da TB BP 3 rita 2 aan yr NY 

Sant an an 2 Wana 2 . rata La, . 0. Le . 
AD deg tele Al lho Al Sya Ge IU Us Pu Lie 
Sa AG dg Pp il Ie UG Jas BG A5 

Pa Aa 2 FA 523 Ie ai “4 Ad Te ar Aa ON as 3... 
— 5 Ch en) (ey Jar Lah "JB Spa Udh dd amber 
“ 2 Fs 1 - ate “ Pata 3 . 3, :g 
ALE Vas USG Ile L daaye aan IT aU 
1017. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah 
SAW shalat di rumahku ketika beliau dalam keadaan sakit. Beliau 
shalat sambil duduk, sedangkan kaum yang di belakangnya shalat 


sambil berdiri. Maka, Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka agar 
shalat sambil duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, "Sesungguhnya 


269 Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 1 bab: Lupa Saat Bangkit dari 
Rakaat Kedua (hadits no. 1224). 

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 1 bab: Lupa 
Dalam Shalat dan Sujud (hadits no. 85/570). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 200 bab: Orang yang Bangkir 
dari Rakaat Kedua dan Tidak Melakukan Tasyahhud (hadits no. 1034). 

HR. An-Nasa'i dalam 13 pembahasan tentang lupa, 21 bab: Apa yang Dilakukan 
Saat Lupa Pada Rakaat Kedua dan Tidak Melakukan Tasyahhud (hadits no. 1221). 
HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jika Dalam Shalat Ada 
Kekurangan (hadits no. 1, h. 353). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 22991, jld. 8 dari hadits Abdullah 
bin malik bin Buhainah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 17 bab: 
Orang yang Bangkit Saat Telah Sempurna dan Pada Rakaat Kedua (hadits no. 71). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sahwi Sebelum 
Melakukan Salam Saat Ada Kekurangan Dalam Shalat (hadits jld. 2, h. 334). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 209 


imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Apabila ia ruku, maka rukulah 
kalian: apabila ia mengangkat kepala dari ruku, maka angkatlah 
kepala kalian: dan apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah 
kalian semua sambil duduk.” 1 


Ip Bh al 58 GA gi pa bp BIL UPT AA 


4 pala 4 Bee Un KA Ala 0 HP” 
ga B8 a9 KL bp GA Abg ae la Di 
$ Pa a51 “. 1 3.3 or, 2... " ee. E 9 S G 
Ong ale Ko Span ab Kd SEMU Lil 
PP o- 2 ya AN “ag , NAN AG Pd “ IN 
LS Ab la Jo MI abs CS 
MA ob ea Lo Mika Ia Kd US 
o - . 4 
2 la , Ogan ) 
1018. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW keluar dari sakitnya, 
lalu mendatangi Abu Bakar yang sedang berdiri melakukan shalat 
sebagai imam orang-orang. Maka Abu Bakar mundur, tetapi 
Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya supaya tetap di 


tempatnya. Lalu Rasulullah SAW duduk di sebelah Abu Bakar, dan 
Abu Bakar shalat dengan bermakmum kepada beliau, sedangkan : 


Bea 


20 HR. Al Bukhari dalam 22 pembahasan tentang lupa, 9 bab: Berisyarat Dalam 
Shalat (hadits no. 1236). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 69 bab: Mengimami Shalat 
dengan Duduk (hadits no. 605). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 25203, jld. 9 dari musnad 
Sayyidah Aisyah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa ', 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 5 bab: 
Shalat Imam Sambil Duduk (hadits no. 18) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Riwayat Tentang Shalat 
Makmum Sambil Duduk Jika Imam Shalat dengan Duduk (hadits jld. 3, h. 79). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 14 bab: 
Kewajiban Mengikuti Imam (hadits no. 2104) 


210 || musNaD IMAM SYAFI'I 


orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar.” 


. 


2... F3 3.5 s5 
Pala yi PAS Ola ep Seal Ul ya 
& Pr ig 7. 4 - At Tg . .. . 0 ceo3 . . 
Y cola Jaa MA oo Alie os cal 3 B9 op alim 
: 28 . . P3 2 - 3 3 : . 
A38 tie SI II an Ko 1063 eta air alay 
1019. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Yahya bin Hisan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Aisyah RA tentang hadits yang semakna tanpa ada 


perselisihan, bahkan lebih jelas. Di dalam riwayat ini disebutkan: Abu 
Bakar shalat di sebelah Rasulullah SAW sambil berdiri.?”? 


a93 
2 ter Tas 3 .. 3 or. 0. 
S5 AR GAN OM Pb yi ab 6 AS Pn 
YP PA ore A 2 , Pn PLAN NA 3. A . . 25 . 
Ka bag Aa to (IK 3 US yg Lae 
. . C0. @ “5 & . “. : ot H4 
BNP Gi Ha saat Ah Fan sa) 
1020. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami, 
menurut kitab-kitab pokok disebutkan dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu 





7! HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 8 pembahasan tentang shalat jamaah, $ 
bab: Shalat Imam Sambil Duduk (hadits no. 19). 

?7 dari jalur Hisyam bin Urwah: 

HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 47 bab: Orang yang Berdiri 
Di Samping Imam Karena Suatu Sebab (hadits no. 683). 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 21 bab: Imam Memberi Kuasa 
Kepada yang Lainnya Untuk Mengimami Jika Ia Berhalangan Karena Sakit, 
Bepergian atau yang Lainnya (hadits no. 97/418). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 26001, Id. 10 dari musnad 
Sayyidah Aisyah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Riwayat Tentang Shalat 
Makmum Sambil Duduk Jika Imam Shalat dengan Duduk (hadits jld. 3, h. 82). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 211 


Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Umair yang telah menceritakan bahwa 
orang yang terpercaya, yakni Aisyah, menceritakan kepadanya: 
Kemudian disebutkan shalat Nabi SAW dan Abu Bakar berada di 
sebelahnya seperti apa yang diceritakan di dalam hadits Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya.” 


2 Pa 


Oa Ie IP A3 Pp DUA - Y. YA 
o “ 38 - " Oo Pa - pe s LA s N Ai it 
Hn aa an Uh BOS dg MP lo Ml ye) 
Ap AI IS HNS 5 SI Sa ah ih 
Sg! & 

Kia J3 sena CAH » Mana La CS LA s1 Je 


1021. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Salim, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW apabila membuka 
shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua 
pundaknya. Begitu pula bila mengangkat kepala dari ruku, beliau 
mengangkat kedua tangannya, tetapi beliau tidak melakukan hal ini 
dalam sujud. 

Abu Abbas berkata, "kami telah mencatat hadits Sufyan dari 


Az-Zuhri wmengenai hal yang semisal dengan hadits ini 


sebelumnya." 


 ———  ——— —— —— — 
233 Imam As-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 

24 HR. Al Bukahri dalam 10 pembahasan tentang adzan, 83 bab: Mengangkat 
Tangan Saat Takbir Pertama dengan Membaca Doa Iftitah Adalah Sama (hadits no. 
735). 

HR, Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesenanganku adalah saat mengangkat 
tangan dalam shalat, h. 7. 

HR. An-Nasa'i dalam 11 pembahasan tentang jftitah, 3 bab: Mengangkat Kedua 
Tangan Hingga Sejajar dengan Pundak (hadits no. 877). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Saat 
Ruku dan Sujud (hadits jld. 1, h. 285). 


212 || musnaD IMAM SYAFI'I 


..a 


BP DUS LA Ah al GP Gap Ma Cap - Yen 
Brg Pe sae an lg GA yi SN d3 Sal Tai 
B3 013 


1022. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA: Bahwa apabila ia memulai shalat, mengangkat kedua 
tangannya sejajar dengan kedua pundaknya: dan apabila mengangkat 
kepalanya dari ruku, mengangkatnya di bawah kedua pundaknya.?”” 


. 1. an 


Ao EA OP Kena Op MIL CA Ar 
Io 39 Oa nh paka eh ala 
SI ne 2 se batu tan eh ra 


. 3 


Sen al ala Ko Ip0n Gg sg3 LA JG 


Lai 


1023. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Said bin Al Musayyab dan Abu Salamah, bahwa keduanya 
mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah 


HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: /jtiu 
Shalat (hadits no. 17). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mengangkat Tangan Ketika 
Ruku dan Ketika Mengangkat Kepala darinya (hadits jld. 2,h. 69). 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat 
Shalat (hadits no. 1861). 

S HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang shalat, 118 bab: /ftitah Shalat 
(hadits no. 742). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Iftitah 
Shalat (hadits no. 22) 
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke SI, h. 72). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 213 


SAW pernah bersabda, "Apabila imam mengucapkan amin, maka 
ucapkan amin pula oleh kalian, karena sesungguhnya barangsiapa 
yang bacaan amin-nya berbarengan dengan bacaan amin para 
malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu." 
Ibnu Syihab mengatakan bahwa Nabi SAW selalu 


mengucapkan amin. 


IE be 13 ema oi ale da UEA 
Alan GP ear oh OP CA Gp pebaa ee 


A4 3 
0. 


o NT o .. oo Lo 2 dee 0.0 03 r 0 3 4.9 2 2 


Pd 


3g an “0 EKO 


1024. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Atha', ia mengatakan: Aku mendengar para imam dari 
Ibnu Az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya mengucapkan 
amin, begitu pula orang-orang yang bermakmum di belakang mereka, 
hingga suara mereka benar-benar memenuhi masjid?” 





76 YR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 11 bab: Imam 
Mengeraskan Suara Saat Membaca Amin (hadits no. 780). 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 18 bab: Tasmi', Tahmid dan 
Ta Min (hadits no. 72/410). 

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 73/410). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 172 bab: Membaca Amin di 
Belakang Imam (hadits no. 936). 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 185, bab: Keutamaan 
Membaca Amin (hadits no. 250) 

HR. An-Nasa'i dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 33 bab: Imam Mengeraskan 
Suara Saat Membaca Amin (hadits no. 927). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 11 bab: 
Membaca Amin Dibelakang Imam (hadits no. 48). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Membaca Amin (hadits jld. 


2, h. 55). 
27 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Imam Mengeraskan 
Bacaan Amin (hadits jld. 2, h. 59). 


214 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


GI Sp NI gn 3 SMG Cg. yo 
s0. 4 . . TAN a. .. .- 0 e.r 0 A La 
3 ta da SP) ng Ufo ea AS ey dal A3 (Oli 
oke AI Sign ol Ara Bat UB Ai Kn LAN MN 3) 
$ ' au 
M3 Kimia Ag dala Al 

1025. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 

Yazid maula Al Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman: Bahwa Abu Hurairah membacakan surah Jdzas- 
samaa'un syaggat (surat Insyigag) buat mereka, lalu ia melakukan 
sujud padanya. Setelah selesai dari shalatnya, ia memberitahukan 


kepada mereka bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud padanya.” 


LP PO yi PMI Upi ya 
Pel : 2 PN DA nb -.y. 2 5 0 A . . Se ala 
BA AB Ag Kn sya 1 3 3 5 di 3 ASI 
SA Diya 
1026. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Al A'raj: Umar bin Al Khaththab membaca Wan-najmi idzaa hawaa 
(surah An-Najm), lalu ia melakukan sujud padanya, kemudian berdiri 
dan membaca surah lainnya.” 





28 HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang tempat sujud dan shalat, 20 bab: Sujud 
Tilawah (hadits no. 107/578). 

HR. An-Nasa'I dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 51 bab: Sujud Pada Ayat 
Idzas-Samaa "Un Syaggat (hadits no. 960). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 15 pembahasan tentang Al Our'an, 5 bab: 
Sujud Our'an (hadits no. 12). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 29 bab: Sujud 
Tilawah (hadits no. 2761). | 

2? HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 15 pembahasan tentang Al Our'an, 5 
bab: Sujud Al Our'an (hadits no. 15). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Pada Surat An-Najm 
(hadits jld. 2, h. 314). 


| MUSNAD IMAM SYAFI'I | 215 


PA PET EN IA SU up na Us ts V. YV 
Degan PN pa ana sa AA 
JA Sa ag Ai PB Ipa TU Ah 


aa AK 34... 


BU Kan TSI Jie mena SAE 33 Gp AB 

1027. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan 
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, "Shalat malam hari (shalatul-lail) adalah dua 
rakaat-dua rakaat. Apabila seseorang di antara kalian merasa 


khawatir terhadap waktu Subuh, hendaklah ia shalat 1 rakaat untuk 
mewitirkan semua shalat yang telah dikerjakannya. Lai 


HA Ipa HK pb Ol ab PBL AI NYA 
“ana 


1028. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Umar RA 
melakukan sujud dalam surah Al Haj sebanyak 2 kali sujud." 





20 HR Al Bukhari dalam 14 pembahasan tentang witir, 1 bab: Witir (hadits no. 990). 
HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 20 bab: 
Shalat Malam Dua-Dua dan Shalat Satu Rakaat Witir Diakhir Malam (hadits no. 
145/749). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 bab: 
Perintah Shalat Witir (hadits no. 13). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab, (hadits ke 52, h. 73). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Witir Satu Rakaat dan 
Diperbolehkannya Shalat Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, h. 22). 

281 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 15 pembahasan tentang Al Our'an, 5 
bab: Sujud Al Our'an (hadits no. 14). 


216 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


ce. 2 
Kd 


“. Ed o- 2 oo. £ 2 0. a £ 
LEE AP BIP PS jl 3S MIL UB ya 

He 2 ng Pa 2 ore 4, 3 sa 2 2 90 to . # 
SA JUL Cikar OS Ea alel lo AU GS Ap) 


- 
LT 0.9... 


BAN ea Em WAS Sad 


1029. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah, dari Aisyah: Bahwa Nabi SAW pernah shalat 11 rakaat di 
malam hari, 1 rakaat di antaranya beliau jadikan sebagai witir.2? 


22 HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 17 bab: 
Shalat Malam dan Hitungan Rakaat Nabi SAW Pada Waktu Malam, Shalat Witir 
Adalah Satu Rakaat dan Satu Rakaat Sudah Dianggap Sebagai Shalat yang Sah 
(hadits no. 121/736) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW shalat 
pada waktu malam sebanyak sebelas rakaat dan melaksanakan shalat witir satu 
rakaat, dan ketika selesai darinya, beliau berbaring dengan bertumpu pada bagian 
kanan tubuhnya hingga muadzdzin mengumandangkan adzan, lalu beliau 
melaksanakan shalat dua rakaat ringan. 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 316 bab: Shalat Malam (hadits 
no. 1335). 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 325 bab: Bagian dari Shalat 
Nabi SAW Di Waktu Malam (hadits no. 440) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa 
Rasulullah SAW shalat pada bagian waktu malam sebelas rakaat, dan melaksanakan 
witir satu rakaat, dan jika selesai darinya beliau berbaring dengan bertumpu pada 
bagain kanan tubuhnya. 

HR. An-Nasa'i dala, 20 pembahasan tentang giyamul lail, 3S bab: Bagaimana 
Melaksanakan Shalat Witir Satu Rakaat (hadits no. 1695) dari Aisyah, dan 
redaksinya serupa denagn yang sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24125, jld. 9, dari musnad 
Sayyidah Aisyah, dan redaksinya serupa dengan riwayat At-Tirmidzi. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 7 pembahasan tentang shalat malam, 2 bab: 
Shalat Witir Nabi SAW (hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat, 
dan Orang yang Memperbolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, 
jd. 23). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 18 bab: Witir 
(hadits no. 2427) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Nabi SAW melaksanakan 
shalat witir satu rakaat. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 217 


tr... 
KI 


- ec - " - o - “ - H1 
Aa 3 3 WIL Lb AAA 
IS Hn OS ye) 


1030. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: 
Bahwa Sa'd bin Abu Waggash melakukan witirnya 1 rakaat. 


CA aa ap lo aa Kama 
.. “ae A 2 - Da Kd ee . .. o ... ce02 
bang dal SI lo Pa OS AI P3 UI og aa 3 39 
ho... - PN OT ea TEA NN DANA SN RA Pa an IN KAN 
A3 TAN SY Aa Yg Ong Y GAS ata Pp OS 
1031. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa Nabi 
SAW pernah melakukan shalat witir 5 rakaat. Beliau tidak duduk, 
tidak pula mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir. 





23 HR. Imam Malik dalam AI Muwaththa', 7 pembahasan tentang shalat malam, 18 
bab: Perintah Shalat Witir (hadits no. 21). 

HR. Al Baihaigi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat 
dan Orang yang Memperblolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Sunnah (hadits jld. 3, h. 
25) 


24 dari ajlur Hisyam bin Urwah: 

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gasharnya, 17 bab: 
Shalat Malam dan Hitungan Rakaat Shalat Nabi SAW Pada Waktu Malam dan 
Bahwa Shalat Witir Adalah Satu Rakaat dan Satu Rakaat Shalat Witir Adalah Sah 
(hadits no. 123/727) dari Aisyah dengan redaksi: Nabi SAW melaksanakan shalat 
pada waktu malam 13 rakaat dan melaksanakan satu shalat witir lima rakaat tidak 
duduk sedikit pun kecuali di akhir rakaat. 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 316 bab: Shalat Malam (hadits 
no. 1338) dari Aisyah dengan redaksi: Rasulullah SAW melaksanakan shalat malam 
13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat, tidak duduk sedikitpun hingga 
duduk pada akhir rakaat lalu salam. 

HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 337 bab: Shalat Witir Lima 
Rakaat (hadits no. 459) dari Aisyah dengan redaksi: Nabi SAW melaksanakan shalat 
pada waktu malam 13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat tidak duduk 
sedikit pun kecuali di akhir rakaat, jika muadzdzin mengumandangkan adzan beliau 
bangun dan melaksanakan shalat dua rakaat secara ringan. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 24294, jld. 9 dari Musnad 


218 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


kab yi AA Gp PG SU AA Ly 


20.3 


Sh P3 IA na "- PN ata ala 
KAA 2 ISI Ta DA F3 Kg Ie LD 


1032. Ibrahim bin Muhammad dan yang lainnya mengabarkan 
kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ubaidullah 
bin Abu Rafi', dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW setelah 
membaca surah Al Jumu'ah mengiringinya dengan surah /dzaa 
jaa'akal munafiguun.?? 


#09 PN 203. 9 1. 2 


I— Has aral EP DG Ul ATT 
os or 
La NA NP PUASA 


1033. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa Ibnu 
Umar melakukan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat dari witirnya 
hingga ia sempat mengatur sebagian keperluannya.”” 


0d 9 


A6 dd Aa oi pp BC rt 
Lab Gi € oa Jb Sa day Day 


Sayyidah Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat 
pada sebagian malam 13 rakaat dan melaksanakan shalat witir lima rakaat, beliau 
tidak duduk kecuali pada rakaat ke lima lalu salam. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang melaksanakan 
shalat lima atau tiga rakaat tidak duduk kecuali pada akhir rakaat (hadits jld. 3, h. 
28). 
2 . Tlah disebutkan takhrij-nya pada hadits no. 301. 

S HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa', 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 
bab: Perintah Witir (hadits no. 20). 
HR. Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadi ke 54, h. 74). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 219 


-. . ayu 5 , Mn 2 NX e, Me Saat 

Ae da Gi bg ale AI dl Jia OS 

5 3 aa 2 IR RA gan Si 0 ea 

ABE ea BE Ja ATA OS NP Sana 37 yan 

1034. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id 

Al Mazini, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Adh- 

Dhahak bin Oais pernah bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir 

tentang surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam shalat Jum'at 

sesudah surah Al Jumu'ah, maka ia menjawab, "Nabi SAW sering 
membaca: Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah." 


03 0 ya 


IL 1 UHN dat op Kop Ip BIL VA - Y. Yo 

Pa au ag dat abdi 3 As oat aa yA 
ye aan . ., ta Lo. en NX 2 Ka 
Pig SI diy KI 9 Anh ae lte AI Ip 4 


5 . 3. . 
APE NG Km OT SG — 


1035. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id 
Al Mazini, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah: Bahwa Umar bin 
Al Khaththab pernah menanyakan kepada Abu Wagid Al-Laitsi 
tentang surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam shalat Hari Raya 
Kurban dan Hari Raya Fitri, maka ia menjawab, "Beliau membaca 


27 HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 242 bab: Apa yang Dibaca 
Saat Shalat Jumat (hadits no. 1123). 

HR. An-Nasa'i dalam 14 pembahasan tentang jumat, 39 bab: Bacaan Dalam Shalat 
Jumat (hadits no. 1422). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Bacaan Pada Shalat Jumat 
(hadits jld. 1, h. 367). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 18409, jld. 6 dari hadits An- 
Nu'man bin Basyir. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 5 pembahasan tentang jumat, 9 bab: Bacaan 
Pada Shalat Jumat, dan Meninggalkannya Tanpa Udzur (hadits no. 21). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 30 bab: Shalat 
Jumat (hadits no. 2807). 


220 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


surah Oaaf wal guraanil majiid, dan surah Igtarabatis-saa'ah 


wansyaggal gamar." 38 


PCP gai Ata . BA ai PA Hae aa KA sa 
in ga Jpn SI MAP A Gah As 
Lia BP Pa Kab Ma LAI Pad, P3 

Ja gs GI UU JB 


1036. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW 
pernah shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya secara jamak 
bukan dalam keadaan khauf, bukan pula dalam keadaan bepergian." 

Malik berkata, "Aku berpendapat bahwa hal saat dalam 
keadaan hujan."?8? 





288 YR. Muslim dalam 8 pembahasan tentang shalat dua hari raya, 3 bab: Apa yang 
Dibaca Saat Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 15/891). 
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 252 bab: Apa yang Dibaca Pada 
Shalat Idhul Adha dan Fitri (hadits no. 1154). 
HR. At-Tirmidzi dalam 2 pembahasan tentang shalat, 385 bab: Bacaan Shalat Dua 
Hari Raya (hadits no. 534). 
HR. An-Nasa'I dalam 19 pembahasan tentang dua hari raya, 12 bab: Bacaan Pada 
Shalat Dua Hari dengan Surat Oaaf dan Igtarabat (hadits no. 1566) dari Abdullah 
bin Abdullah dengan redaksi: Umar RA pernah keluar pada hari raya lalu ia bertanya 
kepada Abu Wagid Al-Laitsis Dengan surat apa Nabi SAW membaca pada hari ini? 
Lalu ia menjawab, "Dengan surat Oaaf dan Igtarab." 
HR. Ibnu Majah dalam 5 pembahasan tentang igamah shalat dan sunah-sunah 
padanya, 157 bab: Bacaan Pada Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 1282) dari 
Abdullah bin Abdullah, dan redaksinya serupa dengan yang telah lalu. 
HR, Imam Malik dalam Al Muwaththa', 10 pembahasan tentang dua hari raya, 4 
bab: Takbir dan Bacaan Pada Shalat Dua Hari Raya (hadits no. 8). 
HR. Ibnu Hibban dalam 9 pembahasan tentang shalat, 31 bab: Dua Hari Raya 
(hadits no. 2820). 

? HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat musafir dan gashar, 6 bab: 
Menjamak Dua Shalat Saat Tidak Bepergian (hadits no. 49/705). 
HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 274 bab: Menjamak Antara Dua 
Shalat (hadits no. 1210). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 221 


23 JP 5 tail Jab 3 MG UR AV 
Da dal ay pan Je Ja 
1 do Jp AB Gal 26 Gg SEA Lo MI, 
IG Se jr LA LAI Ha dat ON an Uh 
Aa ja Mp5 JA aga dai Lb uh Al Sp 

bug Aa Ja an salt ala ale 


1037. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari seorang lelaki kalangan Bani Ad-Dail yang dikenal dengan nama 
Busyr bin Mihjan, dari ayahnya yaitu Mihjan: Bahwa ia pernah berada 
di majelis Rasulullah SAW, lalu adzan shalat diserukan. Maka 
Rasulullah SAW bangkit dan shalat, sedangkan Mihjan masih berada 
di tempat duduknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 
"Apakah yang mencegahmu untuk shalat bersama orang-orang, 
bukankah engkau lelaki muslim?" Mihjan menjawab, "Memang benar, 
wahai Rasulullah, tetapi aku telah shalat bersama keluargaku." Maka 


beliau bersabda, "Sekarang kamu telah datang, maka shalatlah lagi 


bersama orang-orang, sekalipun kamu telah shalat. p230 


HR. An-Nasa'i dalam 6 pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 47 bab: Menjamak 
Antara Dua Shalat Saat Tidak Bepergian (hadits no. 600). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 9 pembahasan tentang gashar shalat saat 
safar, 1 bab: Menjamak Antara Dua Shalat Saat Tidak Bepergian dan Saat 
Bepergian (hadits no. 4). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menjamak Shalat Antara 
Dua Shalat Saat Hujan (hadits jld. 3, h. 166). 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Menjamak 
Antara Dua Shalat (hadits no. 1596). 

20 HR. An-Nasa'i dalam 10 pembahasan tentang imam, 53 bab: Mengulangi Shalat 
Bersama Jamaah Setelah Ia Melaksanakan Shalat Sendiri (hadits no. 856). 
HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16395, jld. 5 dari hadits Mihjan 
Ad-Daili. 


222 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 


Ia Ijah OS Ae Ol al 5P IL UAN YA 
ar Ba II - en ge mna s2. 3 #. e.-1 25 
1038. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu 
Umar RA pernah mengatakan: Barangsiapa telah shalat Magrib atau 
shalat Subuh, kemudian ia menjumpai keduanya bersama imam, maka 
janganlah ia mengulangi keduanya.?' 


Ob ar ci daban 33 terla Mi UP SMG apa 


pd ada AN (lho IN Ipin an JGA cal 55 tea 
i Te “g 
se pah p pakalh 


1039. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ia pernah 
berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surah 
Ath-Thur dalam shalat Maghrib.” 


HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 8 pembahasan tentang shalat jamaah, 3 bab: 
Mengulangi Shalat Bersama Jamaah (ahdits no. 9). 

HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak-nya, 4 pembahasan tentang shalat (hadits no. 
890/217). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Seseorang yang Shalat 
Sendirian Kemudian Ia Melaksanakan Shalat Bersama Imam (haidts jld. 2, h. 300). 
HR. Ibnu HIbban dalam shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 17 bab: 
Mengulangi Shalat (hadits no. 2405. 

21 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' 8 pembahasan tentang jamaah, 3 bab: 
Mengulangi Shalat Bersama Imam (hadits no. 13). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 55, h. 75). 

22 HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 99 bab: Mengeraskan 
Suara Saat Maghrib (hadits no. 765). 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Saat Shalat 
Shubuh (hadits no. 174/463). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 132 bab: Kadar bacaan dalam 
shalat Maghrib (hadits no. 821). 

HR. An-Nasa'i dalam 11 pembahasan tentang iftitah, 65 bab: Bacaan Shalat 
Maghrib Di Thaur (hadits no. 986). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 223 


0-3 0 


IR KAP era Ol 3 SL Uya - kate 

ALAN Pit Hata nyo el Ja AP AR Ui op 

A3 UI Sal la Wis SE gu Va GA 
ANA ne NO MR mia 


1040. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, dari Ummu Fadhl binti 
Al Harits (ibunda Ibnu Abbas): Ummu Fadhl mendengarnya (Ibnu 
Abbas) membaca Wal mursalaati 'urfaa (surah Al Mursalat), maka ia 
berkata, "Hai anakku, sesungguhnya engkau telah mengingatkanku 
melalui bacaan surah ini bahwa sesungguhnya surah ini merupakan 
surah terakhir yang aku dengar Rasulullah SAW membacanya dalam 
shalat Maghrib."?? 


AG 3 Olah 2 ge aa Rar Wae NA 
Aa SA oi Ie gate AA Hai oi 3 Ol sa 


HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan 
Shalat Maghrib dan Isya' (hadits no. 25). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Orang yang Tidak 
Mempersempit Bacaan Padanya Sebanyak yang Telah Kami Sebutkan (hadits jld. 2, 
h. 392). 

23 HR. Al Bukhari dalam 10 pembahasan tentang adzan, 98 bab: Bacaan Shalat 
Maghrib (hadits no. 763). 

HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 35 bab: Bacaan Shalat Shubuh 
(hadits no. 173/462). 

HR. Abu Daud dalam 2 pembahasan tentang shalat, 132 bab: Kadar Bacaan Pada 
Shalat Maghrib (hadits no. 810). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya hadits no. 26949, jld. 10 dari hadits Ummu 
Fadhl. 

HR. Imam Malik dalam A4! Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: Bacaan 
Pada Shalat Maghrib dan Isya" (hadits jld. 2, hlm. 392). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, 9 pembahasan tentang shalat, 10 bab: Sifat 
Shalat (hadits no. 1932). 


224 II musNAD IMAM SYAFI 1 


o & E sg . '. t- 3 . AA ad ks 3 o- F3 ....f 
—S IE 3 TA 1 rab al na Al PI 


SI SI S3 LA Gia KI ate) las Genta 
Lena AA Man Kat ea Leiea maskara dat gi 
SPA IE RS 3 RB 5 Uaial Jah La 0g OT Al 


30 - - . 2. s a 5 
ASI sala OT PL P3 Aas AA Inti ol SI ag 0 

id JT 9 Ma BRa KAA TAB D3 “ Bir 
Haji WN uh Sg Wah US PPG) 


1041. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid maula 
Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa Ubadah bin Nisi mengabarkan 
kepadanya bahwa ia pernah mendengar Oais bin Al Harits, ia 
mengatakan bahwa Abu Abdullah Ash-Shanabihi mengabarkan 
kepadaku hal berikut: Bahwa ia pernah datang ke Madinah pada masa 
pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddig, lalu ia shalat Maghrib di 
belakang Abu Bakar. Abu Bakar dalam 2 rakaat pertama membaca 
Ummul Our'an dan sebuah surah mufashshal yang pendek. Kemudian 
dalam rakaat ketiga ia berdiri dan aku mendekat kepadanya, hingga 
pakaianku hampir menyentuh pakaiannya. Maka kudengar ia 
membaca Ummul Ouran dan ayat berikut, "Wahai Rabb kami, 
janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah 
kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya 
Engkaulah Maha Pemberi (Karunia)." (Os. Aali Imran (31: 8)?” 


24 HR. HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa" 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: 
Bacaan Pada Shalat Maghrib dan Isya' (hadits no. 27). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan dalam Shalat 
Maghrib (hadits jld. 2, h. 391). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan yang sama, bab: Orang Berpendapat Sunnah 
Membacan Surah dalam Dua Rakaat Terakhir (hadits jld. 2, h. 64). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 225 


BO HT 3 IN yg gu 3 Kal-.ay 

“ Se... PEN ai Te Sa 3 . 2 TN Jones s, 
COTAN Ga 20 yag OT an SS NI HA ol) ale 
PN SA SI 3 SIG oinradu Ui Ez og yu 


Km 


. 


1042. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 
Abdullah bin Umar: Bahwa dia apabila shalat sendirian, melakukan 
bacaan (surah lain) dalam keempat rakaat seluruhnya. Pada setiap 
rakaat, ia membaca Ummul Ouran dan satu surah lainnya dari Al 
Our'an. Nafi' mengatakan bahwa adakalanya Ibnu Umar membaca dua 
dan tiga surah dalam satu rakaatnya dalam shalat fardhu.?”s 


gatan S3 ot at 3 laa ip Mug er 
2 » S "3 ES .. |... La Jo- A ” . 
MAS GAS HTI 15 pang Mp3 GAS la Il ESA 223 
1043. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 


Urwah, dari ayahnya: Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig dalam shalat 
Subuh membaca surah Al Bagarah dalam kedua rakaatnya.?” 


ANE pama Al cad 5 alba 3 MU 


5 . A4 - - an Rr ra ad Ate daa Pa Ind () - 





28 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 5 bab: 
Bacaan pada shalat Maghrib dan Isya" (hadits no. 28). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 57, h. 74). 

2€ HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: 
Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 46). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat 
Subuh (hadits jld. 2, h. 389). 


226 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


Ang rela dilan B3 G3 (RSI 3913 Uli Gif GB peta 
Jaa Ona all 35 ih 03) SA 
1044. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, 
ja menngatakan: Kami pernah shalat Subuh di belakang Umar bin Al 
Khaththab, maka di dalam shalat Subuh itu ia membaca surah Yuusuf 
dan surah Al Haj, ia membaca dengan bacaan lambat. Lalu aku (ayah 
Hisyam, yakni Urwah) katakan, "Kalau demikian, demi Allah, berarti 
ia baru selesai di saat matahari akan terbit." Ia (Abdullah bin Amir) 
menjawab, "Benar." 


ae SR) aan Sip BILA. to 

VI B Dipe AU IE AE AE yi KANAN Ol ea 
-. as . - aan da aa nya 5 2 
DEL 3 ia mal BU AN (op) DUR oh OA Bel Ya 


2383 


dy 


1045. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id 
dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa Al Furafishah bin Umair Al 
Hanafi berkata, "Tidak sekali-kali aku menerima (hafal) surah Yuusuf 
melainkan hanya dari bacaan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan 
dalam shalat Subuh, karena ia sering mengulangi bacaan surah ini."?98 


27 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: 
Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 37). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat 
Shubuh (hadits jld. 2, h. 389). 

28 YR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 7 bab: 
Bacaan Pada Shalat Shubuh (hadits no. 38). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Kadar Bacaan Dalam Shalat 
Shubuh (hadits jld. 2, h. 389). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 227 


A3 Ola gi Oki 5 (ab 2 Wala 
SEM SA SS it Ol alah da Ko ri dd 


« Kap TA 1. Sa Pn Main or 4 ro h3 () . (3 
Bl Sya Kakan pi Ud ELIA pelan KIE Calo Al ipa) Ao 


HS HA AA, IE sae A33 JI ah ale Ko 
SA NAN BE AAA SA Ga d3 MAN ia Liat 
L 4 - o 3 . .. - .. ... - 
Ne 3 5 Ep Ng “ Ca ES UI Cile NI « Ai Aa 3 


1046. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: Bahwa di 
zaman Rasulullah SAW, pernah ada seorang wanita yang darahnya 
terus mengalir, maka Ummu Salamah meminta fatwa Rasulullah 
untuk wanita itu. Lalu beliau bersabda, "Hendaklah ia memperhatikan 
bilangan hari-hari yang biasa ia haid setiap bulannya sebelum ia 
mengalami hal tersebut. Kemudian hendaklah ia meninggalkan shalat 
selama masa tersebut setiap bulannya. Apabila masa itu telah lewat, 
hendaklah ia mandi dan memakai penyumbat kain, lalu melaksanakan 
shalat." 





2? HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 108 bab: Perempuan yang 
Haid, dan Pendapat Orang Bahwa Ia Harus Meninggalkan Shalat Untuk Beberapa 
Hari (hadits no. 274). 

HR. An-Nasa'i dalam 1 pembahasan tentang bersuci, bab: Mandi dari Haid (hadits 
no. 208). 

HR Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 26778) dari hadits Ummu Salamah 
istri Nabi SAW. 

HR. Imam malik dalam 4! Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, bab: Haid 
(hadits no. 108). 

Al baihagi dalam pembahasan tentang haid, 4 bab: Wanita yang Biasa Hadats Tidak 
Membedakan Antara Dua Darah (hadits jld. 1, h. 334). 


228 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


aa, 


Tenan DA ea AI 
oi Hi Cod Ba 3 LA AI 
MSI “S 


1047. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah 
SAW mengumumkan belasungkawa kepada orang-orang atas 
kematian Raja Najasy di hari kematiannya, lalu beliau membawa 
mereka keluar menuju tempat shalat, kemudian beliau mengatur shaf 
mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir." 


ORA HP na gp MIL Upi Nah 
JIN aa SP Adi delay KPA lo Mp 
1048. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 


Abu Umamah: Bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat (jenazah) di 


atas kuburan seorang wanita miskin yang meninggal dunia di malam 


hari.?0! 


300 FR. Al Bukhari dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seorang Lelaki 
Menghadiri Pemakaman Ahli Mayit Sendiri (hadits no. 1245). 

HR. Muslim dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Shalat atas Seorang 
yang Mati di Daerah Komunitas Kafir (hadits no. 3204). 

HR. An-Nasa'i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 76 bab: Jumlah Takbir 
Dalam Shalat Jenazah (hadits no. 1979). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 9669, jld. 3 dari musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muawaththa', 16 pembahasan tentang jenazah, 5 bab: 
Takbir atas Jenazah (hadits no. 14). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: Shalat 
atas Jenazah (hadits no. 3068). 

21HR. An-Nasa'i dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 43 bab: Izin terhadap 
Jenazah (hadits no. 1906). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 229 


2 330 2.0. 3 


of ea Ae Oa pa Uu uga - Va 
La Pan Klan Pan Sanyo oa ee 
33 5 ag AN Ih aa en 39 
Tadi 3 ah ala an Ko Sl diy BE em pd 5 
AN Sep JS KS meri can Of gebia V3 5 5 d3 - Jas 
Pa tgh Pura DN ko e 
1049. Malik dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Ayub, 
dari Ibnu Sirin: Bahwa seorang lelaki yang telah berjanji atas dirinya 
sendiri bahwa tidak sekali-kali ada seseorang dari anak-anaknya yang 
dapat menggembalakan ternaknya sampai dapat memerah susunya dan 
memberinya minum serta menggiringnya sampai ke tempat air 
melainkan ia akan berhaji bersamanya. Lalu datanglah salah seorang 
anak lelaki yang dikatakan oleh orang tua tadi, sedangkan orang 
tuanya telah berusia lanjut. Anak itu datang kepada Rasulullah SAW, 
lalu menceritakan hal tersebut kepadanya seraya berkata, 
“Sesungguhnya ayahku kini telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi 


melakukan haji, bolehkah aku menghajikannya sebagai ganti 
darinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya. isita 


IE Kejam il ob ON PEN IG S3 - No. 
nan ea" Tatta 4 Lp g Pa . 3. 
LI page OP ARA Loan LA Gl 


y 


—33 Ie KS 2s 3 ol maba LN y 3S Kya Pi ol al Aug L 


HR. imam Malik dalam Al Muwaththa', 16 pembahasan tentang jenazah, 5 bab: 
Takbir atas Jenazah (hadits no. 15). 
32 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


230 II MUSNAD IMAM SYAFI'I 


ah Ha Mt AI ae 0. 1 Ta s2... 3 PEN Anu ai 
Kat Ito AI JP JB NE Bi ayat ol ka Wil) Oh 
Na Had 5) 

1050. Imam Malik atau lainnya menyebutkan dari Ayub, dari 

Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas RA: Seorang lelaki datang kepada Nabi 
SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku berusia 
sangat lanjut, ia tidak mampu menunggang unta. jika aku 


mengikatnya, aku merasa khawatir ia akan meninggal dunia. Apakah 
aku boleh menghajikannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya. Ls 


3 eta PN P3 .. .. 2. 01 ... 
C3) la 2 Lah Ip Wb Wat -A.o1 
A : La utan SM gi Maa Ba ai of 3... 
II ALE 3 AP oi ye MANIS Lalai 
1051. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha' 
dan Thawus -salah seorang atau kedua-duanya- dari Ibnu Abbas RA: 
Bahwa Nabi SAW melakukan bekam ketika beliau sedang ihram.“ 


203 HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang sakit badannya 
tidak dapat duduk di atas tunggangannya (hadits jld. 4, h. 329). 

24 YR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang Hukuman berburu, 11 bab: 
Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 1835). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 11 bab: Diperbolehkannya 
Berbekam Saat Ihram (hadits no. 87/1202). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 36 bab: Orang yang Ihram 
Melakukan Bekam (hadits no. 1835). 

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hukum Bekam Bagi 
Orang yang Ihram (hadits no. 839). 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 92 bab: Berbekam Bagi 
Orang yang Ihram (hadits no. 2846) 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Bekam Bagi Orang yang 
Ihram (hadits jld. 2, h. 37). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 1923, jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 442). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 231 


HT PM Na ane Hee lor 
IS Ra BUY Ca II Fear AV CA abu Y sala 05 
BI Ja BAN op WIL 


1052. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa ia pernah mengatakan: Orang yang berihram tidak boleh 
berbekam kecuali bila terpaksa harus melakukannya karena penyakit 
yang penyembuhannya hanya melalui bekam. Imam Malik 
mengatakan semisal hal itu.” 


Dec A . . 003 . - a70. (3 . ... 
CA AI op AP Ol op al LP IU Kat -i.or 
He 2d AGAN Ga Int AG alang la Lo Sip Ol 


"vs . 


LI, Aa lagii, Ehindiy LAI LS 3 3 AI 
4 Ka 2 0. 
Hadad 


1053. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada 5 jenis hewan 
yang tidak ada dosa atas seorang muslim yang sedang ihram bila 
membunuhnya, yaitu: kalajengking, burung gagak, burung elang, 
fikus dan anjing gila." 


HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa yang 
Diperbolehkan Bagi Orang yang Ihram dan yang Tidak Diperbolehkan (hadits no. 
3951). 

208 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 23 bab: 
Bekam Bagi Orang yang Ihram (hadits no. 78). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 58, h. 76). 

206 FR. Al Bukhari dalam, 28 pembahasan tentang hukum berburu, 7 bab: Binatang 
yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang Ihram (hadits no. 1826). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 6236, jld. 2, dari musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 28 bab: 
Hewan yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang Sedang Ihram (hadits no. 91). 


232 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


2 ab Gp Ca PAS Ol op BL Up - Lot 

UH IE SA 3 AB ag Dane Ma 
SA 5 yA Po CP AS de EA Jo Je 
IL kat ol J3 Lala AT SA IL Cd Nana 
SAS aa SAN II JUS AT JR ba AV H3 


FN ESA NG Yen DA PENA FE OB ed ot ya 
TANI JW ANN Fs ea Ip aa ce 
1054. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Isa bin Thalhah bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW berhenti di Mina dalam haji wada'nya 
guna memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertanya 
kepadanya, maka datanglah seorang lelaki dan bertanya, "Wahai 
Rasulullah SAW, aku tidak mengerti, bagaimana seandainya aku 
bercukur sebelum aku menyembelih kurban?" Beliau menjawab, 
"Sembelihlah, tidak mengapa." Datang lagi lelaki lain, lalu bertanya, 
"Aku tidak mengerti, bagaimana seandainya aku menyembelih kurban 
sebelum melempar jumrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 
"Lemparlah jumrah, tidak mengapa." Perawi melanjutkan kisahnya: 
Tidak sekali-kali Rasulullah SAW ditanya mengenai sesuatu yang 
didahulukan atau yang diakhirkan melainkan beliau menjawab, 
"Kerjakanlah, tidak mengapa." 


HR. Al hafizh dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 59, h. 77). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan kurban, bab: Sesuatu yang 
Diharamkan Karena Orang Arab Tidak Pernah Memakan (hadits jld. 9, h. 315). 

37 HR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 23 bab: Seorang Pemuda, Ia 
Berada Di atas Tunggangannya dan yang Lainnya (hadits no. 83). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 57 bab: Diperbolehkan Untuk 
Mendahulukan Menyembelih atas Melempar Jumrah dan Memangkas Rambut atas 
Penyembelihan, Juga atas Melempar Jumrah, Serta Mendahulukan Thawaf atas 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 233 


koc A4 an 


sai si 7... 4 S3 5 £ 
EP ph Ae PE ai He Uu. oo 

"G ea Ka um an 2 . , o L .. are “5 
Aka 33 TAN RIAS alta ale At Ko AI Ipa) aa CAS :JB 


.. . 
. - 


na AN, 
1055. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 
dari Jabir RA, ia berkata, "Kami menyembelih (kurban) bersama 


Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk 7 orang 
dan seekor sapi untuk 7 orang." 


Semua Itu (hadits no. 327/1306). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 88 bab: Seseorang yang 
Mendahulukan Sesuatu atas Sesuatu Dalam Haji (hadits jld. 2, h. 65). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Orang yang 
Mendahulukan Sesuatu atas Sesuatu Dalam Hal Manasik (hadits jld. 2, h. 15). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 6814, jld. 2 dari musnad Abdullah 
bin Amr bin Al Ash. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 81 bab: 
Menjamak Haji (hadits no. 257). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Mendahulukan dan 
Membelakangkan Salah Satu Manasik Saat Hari Nahr (hadits jld. 5, h. 141). 

Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 13 pembahasan tentang haji, 13 bab: Memangkas 
rambut dan menyembelih hewan (hadits no. 3877). 

18 HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 62 bab: Diperbolehkannya 
Bergabung Dalam Hal Hadyu, Baik Berupa Unta Maupun Sapi, Setiap Masing- 
Masing Untuk 7 Orang (hadits no. 350/1318) 

HR. Abu Daud dalam 10 pembahasan tentang hewan kurban, 7 bab: Batasan 
Diperbolehkannya Bergabung Dalam Hal Hadyu (hadits no. 2800). 

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 66 bab: Bergabung Dalam Hal 
Unta dan Sapi Untuk Hadyu (hadits no. 904). 

HR. Ibnu Majah dalam 26 pembahasan tentang hewan kurban, 5 bab: Berapa Jumlah 
Orang yang Boleh Bergabung Dalam Hal Hadyu Unta dan Sapi (hadits no. 3132). 
HR. Imam malik dalam Al Muwaththa', 23 pembahasan tentang hewan kurban, 5 
bab: Gabungan Dalam Hal Hewan Kurban, dan Berapa Jumlah Orang Untuk Satu 
Sapi Atau Unta (hadits no. 9). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Jika Orang yang Telah 
Bergabung Untuk Menyembelih Hadyu Dengan Satu Sapi Atau Unta, Namun Tidak 
Menemukannya, Maka Diperbolehkan Untuk Menyembelih Tuju Ekor Kambing 
(hadits jld. 5, h. 269). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: Hadyu 
(hadits no. 4006). 


234 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


7... 
: 


Po NE HE pb ip DEL U Se 01 

1 Je ad ya, nun nah go be ka 

At S3 AE JB Lp Ja 5 GA Sl ah ala 
TAB Hj SEN 


1056. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Jabir bin Abdullah RA, ia mengatakan: Dahulu pada hari 
perjanjian Hudaibiyah, kami berjumlah 1400 orang. Nabi SAW 
bersabda kepada kami, "Kalian adalah penduduk bumi yang paling 
baik." Jabir berkata, "Seandainya aku dapat melihat (saat itu ia buta 
matanya), aku benar-benar akan memperlihatkan kepada kalian tempat 
pohon (ridhwan) itu." 


In KE Tea aa BATAN say 
Ih BEAN CoA Gl Gi Kata ata IP gi SI gi 
PA ITA HA GAS Ah ORI TIGA aa (U 
ea AIA JI cl AN Ja AL 5 Lap Y Be JS 
SA IE A33 3 jab Oh DEL JUS eat GG 
AA taka ale AN Jo a UNA 
1057. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Muhammad bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal: Bahwa ia pernah 
mendengar Sa'd bin Abu Waggah dan Adh-Dhahak bin Oais di tahun 


29 HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan 35 bab: Perang 
Hudaibiyah (hadits no. 4154). 

HR. Muslim dalam 33 pembahasan tentang kepemimpinan, 18 bab: Disunnahkan 
Untuk Membaiat Satu Komandan Pasukan Jika Akan Menghadapi Peperangan, Dan 
Keterangan Tentang Baiat Ridwan Di Bawah Pohon (hadits no. 71/1856). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 235 


ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menunaikan haji, sedangkan 
keduanya membicarakan masalah tamattu' dengan ibadah umrah 
sambil menunggu ibadah haji. Adh-Dhahak berkata, "Tidak ada yang 
melakukan hal tersebut selain orang yang tidak mengetahui hukum 
Allah SWT." Maka Sa'd menjawab, "Hai anak saudaraku, alangkah 
buruknya apa yang kamu katakan itu." Adh-Dhahak berkata, 
"Sesungguhnya Umar telah melarang hal itu." Sa'd menjawab, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan hal tersebut, dan 
kami pun melakukan hal yang sama mengikut beliau."10 


TI 9 GP alph Ol op BIG UB NA 

Pen aah be aldh S Oeh SN 

ata 1 Cah Mn aa JAN G3 PEP 
Hadi Ja SA SG SG 


1058. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah yang, ia berkata, "Kami berangkat 
bersama Nabi SAW pada tahun haji wada'. Di antara kami ada orang 
yang berihram untuk haji, di antara kami ada yang berihram untuk 
umrah, dan di antara kami ada pula yang berihram untuk haji dan 
umrah (sekaligus), sedangkan aku termasuk orang yang berihram 
untuk umrah." 


310 HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 12 bab: Tamattu' (hadits no. 
823). 

HR. An-Nasa'I dalam 24 pembahasan tentang manasik, 50 bab: Tamattu' (hadits no. 
2733). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 1503, jld. 1 dari Musnad Sa'd bin 
Abu Wagash. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 19 bab: 
Tamattu' (hadits no. 63). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Memilih Haji 
Tamattu' Umrah Hingga Haji (hadits jld. 5, h. 17). 

31 HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 31 bab: Bagaimana Orang 


236 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


PI AE NP Yah yi Bia Gp BULU No 
. at" . € . 2... Tenan an Gi aa ..... 
Pe EKO S AA gu, call J3 AE ON : JG AT Kris al 
mad S3 SI 
1059. Malik mengabarkan kepada kami dari Shadagah bin 
Yasar, dari Ibnu Umar RA. ia berkata, "Sesungguhnya bila aku 
melakukan umrah sebelum haji, lalu menyembelih hadyu (hewan 
kurban) itu lebih aku sukai daripada aku melakukan umrah sesudah 
haji dalam bulan Dzulhijjah."'? 


1. na 


AR Gi Kala Gl IP sena Ol op BG Upah. 

SI GI Ip MEA ph BS AS AR 

AAA Gel WP si AD esab Sae J5 UE idb elu ala 
SIN 3 5 alan Jas H9 


1060. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 





Haid dan Nifas Niat Ihram dan Bertalbiyah (hadits no. 1556). 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Berbagai Macam Bentuk 
Ihram, dan Diperbolehkannya Ifrad, Tamattu' Atau Oiran, dan Diperbolehkan Pula 
Memasukkan Haji Pada Umrah, dan Kapan Orang yang Melaksanakan Haji Oiran 
Selesai dari Manasiknya (hadits no. 111/1211). 

HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 23 bab: Haji ifrad (hadits no. 
1781). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 74 bab: Orang 
Haid Masuk Makkah (hadits no. 238). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 422). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memasukkan Haji pada 
Umrah (hadits jld. 4, h. 348). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 13 pembahasan tentang haji, 17 bab: Oiran 
(hadits no. 3912). 

'2 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 19 bab: 
Haji Tamaththu' (hadits no. 64). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Umrah Dalam Bulan-Bulan 
Haji (hadits jld. 4, h. 345). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 237 


Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang diberi secara 
'umra, maka pemberian itu adalah miliknya dan milik anak-anaknya 
(setelah ia tiada). Sesungguhnya hadiah itu adalah milik orang yang 
diberi dan tidak dapat kembali kepada orang yang memberinya, 
mengingat ia telah memberikan suatu pemberian yang jatuh padanya 
hukum waris. "3 


203 3 1. 


Tara IE op api Ip Ab Obi Gala. “A 


€ 3.3 “9 


In Bi pb oh Te La ae AN 
SA AE Gp CAK SN Hn Jus Sa Ja La 
“J3 la ale Kai | JW Aga Km Al Ia Hae JW 

Aga WS M5 


1061. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar dan Humaid Al A'raj, dari Habib bin Abu Tsabit, ia. 
mengatakan: Ketika aku berada di sisi Ibnu Umar RA, datanglah 
kepadanya seorang lelaki dari kalangan penduduk badiyah 


38 HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang hibah, 4 bab: Menghidupkan Tanah 
Mati (hadits no. 20/1625). 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 52 bab: Orang yang 
Berkata Dalam Hal ini dan yang Setelahnya (hadits no. 3553). 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 15 bab: 4! umra (hadits no. 
1350). 

HR. An-Nasa'i dalam 34 pembahasan tentang al umra, 3 bab: Menyebutkan 
Perbedaan pada Riwayat Az-Zuhri (hadits no. 3748). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwathtah', 36 pembahasan tentang perkara hukum, 37 
bab: perkara Hukum Dalam Hal 4! Umra (hadits no. 45). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Al Umra dan Ar-Rukba (hadits no. 987). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: 4/ Umra (hadits jld. 6, h. 
176). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya, 20 pembahasan tentang ar-rukba dan al umra 
(hadits no. 5137). 


238 || musnaD Imam Syar1'1 


(pedalaman), lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku telah menghibahkan 
kepada anakku seekor unta selama hidupnya, dan sesungguhnya unta 
itu telah beranak." Maka Ibnu Umar berkata, "Unta itu adalah 
miliknya selama hidup dan matinya." Lelaki badui itu berkata, 
"Sesungguhnya aku menyedekahkan unta itu kepadanya." Ibnu Umar 
berkata, "Jika demikian, berarti unta itu semakin jauh darimu." 


7. 2 
7 


NO pend Ai PER GA Up Lan 


1062. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu 
Nujaih, dari Habib bin Tsabit tentang atsar yang semisalnya, hanya 
saja ia berkata, "Unta itu beranak banyak dan berkembang biak 
dengan pesat." 


. 
23 Jo Pena 


POR PI oi ape PES AA AT 

MP Ae IP HP SA Ta S3 Ob ol UG 

. . Td .. . . 2 P3 x 8 4 
ang ale Ko 


1063. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari 
Sulaiman bin Yasar: Bahwa Tharig di Madinah telah memutuskan 
dengan 'umra berlandaskan pada perkataan Jabir bin Abdullah RA 
dari Nabi SAW." 


31 HR. Al Baihagi pembahasan tentang hibbah, bab: al Umra (hadits jld. 6, h. 174). 
“1 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: 4! umra (hadits jld. 6, h. 
174). 
16 HR. Muslim dalam 24 pembahasan tentang hibbah, 4 bab: Al umra (hadits no. 
29/1625). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 15081, h. 5 dari musnad Jabir bin 
Abdullah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: 4/ Umra (hadits jld. 6, h. 
173). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 239 


Oia AP trip UP Lab La Ga AN Hen Yi 

". re g 8 s N aa Naa - Lam nan MU tatkih 

Ang AE AN Ilo TNO AAN Cop) sae MS Ip desai 
SI SPA Jak 


1064. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari 
Thawus, dari Hujr Al Madri, dari Zaid bin Tsabit RA, bahwa Nabi 
SAW pernah menetapkan umra adalah untuk ahli waris (orang yang 
diberi 'umra)."?!7 


2... T. .. 0-3 . Pd (03 39 ..i 

Per OP telan YP tap il LP aa aU SAN. 1o 
Pagi P3 03 PD PN sr AN, A5 Y NT Ma 0.1 Pd . 
Ai Ja pe BN Ge 3s ai 
1065. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Atha', dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Janganlah kalian melakukan 'umra, jangan pula 
melakukan rugba. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara 





?7 dari jalur Amr bin Dinar: 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 53 bab: Ar-Rugba 
(hadits no. 3559) dari Zaid bin Tsabit dengan redaksi: Orang yang menghidupkan 
secuil tanah mati maka ia yang memiliki lahan tersebut mulai hidupnya hingga 
matinya dan janganlah melakukan rugba, maka barangsiapa melakukannya 
sedikitpun, maka hal itu adalah jalur yang ditempuhnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 33 pembahasan tentang ar-rugba, 2 bab: Menyebutkan 
perbedaan atas Abu Zubair (hadits no. 3720). 

HR. Ibnu Majah dalam 14 pembahasan tentang hibbah, 3 bab: Ar-rugba (hadits no. 
2381). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 21642, jld. 8 dari musnad Zaid bin 
Tsabit 

HR. Abdurazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang budak mudabbar, bab: 
Al Umra (hadits no. 16873). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hibah, bab: 4/ Umra (hadits jld. 6, h. 
174). 


240 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


'umra atau rugba, maka hal itu merupakan jalan untuk mewarisi. ii 


Bara Ay Oi of Apa ad ge IL ra 11 
Pagi AE PAN NA Mn 05 Bi EL LT Aa 5 
ES Aga pegal II ola 3 AYI op LIA 


Da NN MI, 


HIS LAJU TSI da Say dn AN AS ph Gala, 
: Aa pa Wala Olgito (al aa 065 


1066. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: 
Shafwan bin Umayah lari dari Islam, kemudian datang kepada Nabi 
SAW dan mengikuti perang Hunain serta perang Thaif, sedangkan ia 
masih musyrik, demikian pula istrinya, ia masih tetap dalam ikatan 
nikah. Ibnu Syihab berkata, "Antara Islamnya Shafwan dan istrinya 
terdapat jarak waktu kurang lebih sebulan."?!? 


PR Pb aah Una NN AY, 


A 


Lo. 


2 P . ,..- s s AN 
- TA 23 Y3 NI ASIL AI hi Y "Ibas Ni 


318 HR. Abu Dau dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 52 bab: Orang yang 
Bependapat Dalam Permasalahan Tersebut dan Pada Permasalahan Setelahnya 
(hadits no. 3556) dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kalian melakukan rugba, dan 
janganlah menghidupkan lahan mati, barang siapa yang melakukan keduanya 
sedikitpun maka hal itu untuk ahli warisnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 34 pembahasan tentang al umra, 2 bab: Menyebutkan 
Perbedaan Dalam Redaksi Para Penukil Khabar Jabir Dalam A4! Umra (hadits no. 
3734) dari jabir dengan redaksi serupa dengan yang sebelumnya. 

HR. Al baihagi dalam pembahasan tentang hibbah, bab: Ar-rugba (hadits jld. 6, h. 
175). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya, 20 pembahasan tentang ar-rugba dan al umra 
(hadits no. 5127) dari jabir dengan redaksi: Janganlah kalian melakukan rugba, dan 
janganlah menghidupkan lahan mati, barangsiapa yang melakukan keduanya 
sedikitpun maka hal itu adalah baginya. 

219 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 28 pembahasan tentang nikah, 20 bab: 
Nikah Seorang Musyrik Jika Istrinya pernah Islam Sebelumnya (hadits no. 46) 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 241 


3 Ketan o : » 8 Snia Pan dn na sh -, 
Uang | ga Yg Jaa Ha VI Bogel By yang V9 can ds 


1067. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa Umar RA pernah berkata, "Janganlah kalian menjual 
emas dengan emas kecuali sepadan dengan yang sepadan, dan 
janganlah kalian melebihkan salah satunya atas yang lain. Janganlah 
kalian menjual perak dengan perak kecuali sepadan dengan yang 
sepadan, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian 
yang lainnya."”2 


hua Ne 2... . . at... Dt ce. 

hrs PP PU ip IL VA - YA 
8. g 0... . “.AX s, NN MO 
Maia WA, JS ORA JG Ag ade Al ato M Tya ol 
MEI SU JL terlo Je Jadl 

8, ad . . 22 7. | Td . A . 7 . 2 £ 

Ck AI ip kia SAN TE TAG KAI ooh ai JG 
” - ba . 2 .3.. . .. ka SEA PRP NX 
Keno BA Lam Ol Ramai segi! PEN SI OS mag ale AI 
"CI “ X3 Ka 
1068. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Bahwa dua orang 
yang bertransaksi jual beli masing-masing pihak boleh memilih 


terhadap temannya selagi keduanya belum berpisah, kecuali transaksi 
secara khiyar. ne 


320 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 16 
bab: Jual Beli Emas Dengan Perak (hadits no. 35). 

HR. Al Hafizh Ibnu hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 60, h. 78). 

21 HR. AL Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 44 bab: Jual Beli Itu 
Dengan Khiyar Selagi Keduanya Belum Berpisah (hadits no. 2111). 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 10 bab: Tetapnya Khiyar 


242 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Asy-Syafi'i berkata, " Dan Ibnu Umar RA yang mendengar 
dari Nabi SAW bahwa apabila beliau membeli sesuatu yang 
disukainya untuk beliau jadikan, maka beliau berpisah dari si penjual, 
lalu berjalan sedikit, sesudah itu beliau kembali lagi." 


PN naa GP OR pp Obi Wi, pe ayna 


A . 
SS Po 


1069. Sufyan mengabarkan tentang hadits itu kepada kami dari 
Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. 


Majelis Untuk Dua Orang yang Sedang Mengadakan Transaksi Jual Beli (hadits no. 
43/1531). 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang perdagangan, 17 bab: Khiyar Dua 
Orang yang Sedang Mengadakan Transaksi Jual Beli (hadits no. 3454). 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 9 bab: Menyebutkan 
Perbedaan atas Nafi' Dalam Redaksi Haditsnya (hadits no. 4477). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 393, jld. 1 dari Musnad Umar bin 
Al Khaththab. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 38 bab: 
Jual Beli Dengan Khiyar (hadits no. 82). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Dua orang yang Sedang 
Bertransaksi Jual Beli Boleh Dengan Khiyar Selagi Belum Berpisah Kecuali Jual 
Beli yang Dipersyaratkan Dengan Khiyar (hadits jld. 5, h. 278). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 24 pembahasan tentang jual beli (hadits no. 
4916). 

322 HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 11 bab: Jujur Dalam 
Menjual dan Menjelaskan (hadits no. 45/1531). dari Ibnu Umar dengan redaksi: Jika 
dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap masing-masing dari keduanya 
memiliki hak khiyar dari transaksinya sebelum keduanya berpisah atau jual belinya 
tidak dengan cara khiyar, jika demikian maka transaksinya terlaksana. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Dua Orang yang 
Mengadakan Transaksi Jual Beli Hendaknya dengan Khiyar Selagi Keduanya 
Belum Berpisah (hadits jld. 5, h. 269). 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 243 


Iyan Ole yi SA oi daa PIL Ma V. 


- 


A 
AI Ie 5 Ol di apn SA SPA PA 
SIM KAN 3 aan ale 

1070. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 

Yahya bin Hibban, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu 


Hurairah RA: Rasulullah SAW telah melarang Ht mulamasah 
dan munabadzah. 


G 


Pa .. 


Ag Siap sep Gl GP BL Ul VA 

Jo. KE Ig Oa: Haa Tg - o - e .. 8 

Se, Aa Bip st JA af 
si 


pg SIA ISI Fa 3 pi sa 3 MIL JB 
Mana Aa al Te Ke SD 


1071. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu 
Mas'ud Al Anshari RA: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang harga 


33 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 63 bab: Jual beli d/ 
munabadzah (hadits no. 2146) 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 1 bab: Membatalkan Jual Beli 
sister Mulamasah dan Munabadzah (hadits no. 2146). 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 23 bab: Jual Beli Sistem 
Mulamasah (hadits no. 4521). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 35 bab: 4/ 
mulaamasah dan Munabadzah (hadits no. 79). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Jual Beli Sistem 
Mulamasah dan Munabadzah (hadits jld. 5, h. 341). 


244 I| musNAD IMAM SYAFI' 1 


anjing, maskawin pelacur, dan upah tukang ramal. 

Malik RA berkata, "Sesungguhnya dimakruhkan menjual 
anjing yang buas dan yang tidak buas hanya karena Nabi SAW telah 
melarang dari harga anjing." 


o. 0 


HB Pai Al aa Pp Su US v1 
TN Mp ore Aa 5, La . so 4 - - & . - Ooh 
SIB ala Ae BN ea CAN EA P3 AE OP 


Ma ba Lim Lb aa Mn ea 3 BE 
MAL IG Agam HOME SIN ARI La Kei GA 


. 


1072. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, 
sedangkan perawan dimintai persetujuan untuk dirinya, dan pertanda 
setujunya ialah diamnya. Lisa 


24 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 113 bab: Harga Anjing 
(hadits no. 2237). 

HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 113 bab: Hukum Haram Harga 
Anjing, Upah Dukun dan Mahar Pezina, dan Larangan Jual Beli Sanur (hadits no. 
39/1567). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 29 bab: 
Harga Anjing (hadits no. 71). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Memperoleh 
Harga Anjing (hadits jld. 6, h. 6). 

28 HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 9 bab: Janda Izin Nikahnya 
dengan Perkataan dan Perawan Izinnya Adalah Diamnya (hadits no. 66/1421). 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Janda (hadits no. 2098). 
HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Meminta Pendapat 
dari Perawan dan Janda (hadits no. 1108). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Pemberian Izin 
Perawan Adalah dengan Diamnya (hadits no. 3260). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Meminta Pendapat dari 
Perawan dan Janda (hadits no. 1870). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Meminta Pendapat dari 
Perawan dan Janda (hadits jld. 2, h. 138). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 1888, jld. 1 dari musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 28 pembahasan tentang nikah, 20 bab: 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 245 


o - o- 3 . - ( aa 3 0. s0 cc. £ 

SS al oi 0P Ceeemali AE ebama Ul —NVY 

s0. Le Ta at o- Teo1 0. Ti e - - 03 0 - 013 

tap) IIS OS Coy 3 Ga GS Kegagalan 
: 2 e DR Ni sate Mimi NA P: 

Wah Oh Ka AS AN add ang de Io 3 

SE PE GK 

1073. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami 

dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari 

Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW bahwa beliau telah bersabda, 

"Siapapun wanitanya, bila melakukan pernikahan tanpa izin walinya, 

maka nikahnya batal." (sebanyak 3 kali). 


. 0-3 ) 0 o- 0”. ., 0 R0 .. 

OP Kar oi Heri JP Ce JA UP tmbma Upi 5 VE 

Gap 2 ag PN AO Na MP DO RE - Go o 
JAS GAala Ibrp Ia NI NN 2JB AE ap ce 


- 


1074. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan: Tidak ada 
nikah kecuali dengan adanya seorang wali yang mursyid dan 2 orang 
saksi yang adil. 


Perawan Atau Janda Dimintai Pendapatnya (hadits no. 4). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, pembahasan tentang nikah (hadits no. 709). 
HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 68). 

HR. Abdurrazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang nikah, bab: Meminta 
Pendapat dari Perawan dan Janda (hadits no. 10283). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya janda (hadits jld. 
7, h. 118). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 14 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Wali 
(hadits no. 4084). 

“8 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkan. 

2! HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Wali (hadits jld. 7, h. 112). 


246 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


-.03 


3 GA TIA GA eta Gl GP NG UAN Ave 
af Ja ga Ta aa aa ak Pa D3) 


— 3.09 ...— .. ...o 

cet 23 lap ) 3 mg Uk we j 

1075. Malik Kesan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Urwah bin Zubair: Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sahlah 

binti Suhail agar menyusui Salim sebanyak 5 kali susuan, maka ia 
menjadi mahram mereka? 


Hg Kota dua. 


ep PAS KR AR BE ep ol ahh 


2 Pr aah yA YA 3 K3 0 HN Ga 
So TP 33 Gaga Gaatu ASP Kap ERA 
TAN aa PAR Un SA an ala Ai 


1076. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umrah binti 
Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin yang menceritakan: 
Pada mulanya di antara apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al 
Our'an ialah 10 kali menyusu yang telah dimaklumi dapat menjadikan 
mahram, kemudian di-nasakh (direvisi) dengan 5 kali menyusu yang 
dimaklumi. Lalu Rasulullah SAW wafat, sedangkan 5 kali menyusu 
itu masih tetap merupakan bagian yang dibaca dari Al Our'an.'? 


328 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 30 pembahasan tentang persusuan, 2 
bab: Penyusuan Setelah Masa Dewasa (hadits no. 13). 

HR. Ibnu Hibban dalam 15 pembahasan tentang persusuan (hadits no. 4215). 

HR. Abduurazag dalam mushannaf-nya, pembahasan tentang talak, bab: Penyusuan 
Orang Dewasa (hadits no. 13886). 

329 HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang sepersusuan, 6 bab: Hukum Haram 
dengan Lima Kali Penyusuan (hadits no. 24/1452). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 247 


Aa ge 


of get Atas yi JL obat ye Bu Kg vv 


. 


Lot "3. 0-3. ) - . Dana Mera 2 3, 3 0 ta 
Wi eh ag HR Ah IP Io ai an KL 
AE Ken bata Hota SA ta ga 
JIE EA ya aa Ja yA AN san 


2. 2.0. 
. » 


Dp) eat 


1077. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Salim 
bin Abdullah pernah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah -istri 
Nabi SAW- pernah mengirim utusan kepadanya, sedangkan ia telah 
menyusu kepada saudara perempuan Aisyah, yaitu Ummu Kaltsum, 
yang menyusukannya sebanyak 3 kali susuan. Lalu Ummu Kaltsum 
sakit, maka ia tidak dapat menyusukannya selain dari 3 kali itu. (Salim 
bin Abdullah berkata), "Maka aku tidak berani masuk menemui 
Aisyah karena Ummu Kaltsum tidak menyempurnakan susuannya 
kepadaku sebanyak 10 kali susuan."3 


HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 11 bab: Apakah termasuk haram 
orang yang menyusu dibawah lima kali penyusuan (hadits no. 2062). 

HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang sepersusuan, 3 bab: Satu Asupan 
dan Dua Asupan Tidak Mengharamkan Apa-Apa (hadits no. 1150). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, S1 bab: Kadar yang 
Menjadikan Penyusuan Dapat Mengharamkan Sesuatu (hadits no. 3307). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Berapa Kali Susuan yang 
Mengharamkan (hadits jdl. 2, h. 157). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 30 pembahasan tentang penyusuan, 3 bab: 
Penyusuan (hadits no. 18). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Penyusuan Tidak 
Mengharamkan Sesuatu Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, 454). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 15 pembahasan tentang penyusuan (hadits no. 
4221). 

330 YfR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 30 pembahasan tentang penyusuan, 1 
bab: Menyusunya Anak Kecil (hadits no. 7). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Penyusuan Tidak 
Mengharamkan Sesuatu Kecuali Lima Kali Susuan (hadits jld. 7, h. 457). 


248 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


Were al ba aa Su Ea N.A 
— aa AA Ara Si 3 ea) al ra of asi 
Kg Ha pn Ha be ab ul Jai 
Mb JAN DSA HA GAN Dato 3 Gile 
1078. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 
Shafiyah binti Abu Ubaid, ia pernah mengabarkan kepadanya: Bahwa 
Hafshah Ummul Mukminin menyodorkan Ashim bin Abdullah bin 
Sa'ad kepada saudara perempuannya yang bernama Fathimah binti 
Amr untuk menyusukannya sebanyak 10 kali susuan agar dapat bebas 
masuk ke dalam rumahnya, sedangkan dia masih kecil dan 


memerlukan penyusuan, maka Fatimah menyusukannya. Karena 
itulah Ashim bisa masuk bebas ke dalam rumahnya.?' 


Sa GP GP gi glba GP Loela Hi Ul Up Ava 


2G alah ala bi Je aa) Pap Man ya 
Dadi Yp Las EN 


1079. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW 
telah bersabda, "Sekali sedot dan 2 kali sedot tidak dapat menjadikan 
mahram. "2 


31 HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', 30 pembahasan tentang sepersusuan, 1 
bab: Menyusunya Anak Kecil (hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Orang yang 
Mengatakan Bahwa Penyusuan Tidak Mengharamkan Apa-Apa Kecuali Lima Kali 
Susuan (hadits jld. 7, h. 457). 

332 dari jalur Hisyam: 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16110, jld. 5, dari hadits Abdullah 
bin Az-Zubair. 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya juga, hadits no. 16121, jld. 5, cet. Darul Fikr. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 249 


Pb PENA Oi ella Ip BIL UAN AA, 


Anda Saka dina Jo Ipa IG an Kas 
L ato. 


1080. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Sesungguhnya al wala' (hak perwalian) itu bagi orang yang 
memerdekakan. "4 


Po EA PJB oi Aka LL KATA 
Jas 


8 25 2. SN AP RP 02 4 8, , “9 . 2 4 
5 IP Pb Haha Ie AW Ip daa 


. 
et 


1081. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW telah melarang 
memperjualbelikan wala' dan menghibahkannya. - 


. 
"0. ara. . 


AH 33 SAI NP op Tan GP BG UR ALAN 
IP DJ IE NA Me yi 3 Sp 





HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sepersusuan, bab: Orang yang 
Berpendapat Bahwa Penyusuan Tidak Mengharamkan Apa-Apa Kecuali Lima Kali 
Susuan (hadits jld. 7, h. 454). dari Anas bin Iyadh dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Abdullah bin Az-Zubair. 

333 Telah disebutkan takhrijnya pada hadits no. 993. 

338 YIR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Menjual 
Perwalian (hadits jld. 2, h. 256). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 38 pembahasan tentang pembebasan budak 
dan perwalian, 10 bab: Hak Perwalian Adalah Bagi Orang yang Memerdekakannya 
(hadits no. 20). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perwalian, bab: Orang yang 
Membebaskan Budak (hadits jld. 10, h. 292). 





250 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


PA ba ai nan YUL Bi 3 nine yana PAN Pa o-X AA Y 
Lely) Wolis D2 5 ai gp Ds ee dp 8 
Aa Ole V3 Gl 2 up Bp 


1082. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman, dari Yazid maula Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al 
Juhani, bahwa ia pernah mengatakan: Seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah SAW, lalu bertanya mengenai masalah barang temuan, 
maka beliau menjawab, "Perlihatkanlah kantong dan tali pengikat 
barang itu, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya 
datang —berikanlah kepadanya—, jika tidak ada yang datang, maka 
terserah kamu. "3? 


IYA IP aa oi Ol « Ga 1 AY 


..3 PP) 


WE HE ea PJ IPS data tong oi daa 
"TI Ab» HI S3 AE TA pa 
MAN Ip KA SAN SIT Kana oo le HA 1533 

| Vas Stats TN ta Gp ar 


1083. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, 
dari Muawiyah bin Abdullah bin Badr bahwa ayahnya mengabarkan : 
kepadanya atsar berikut: Bahwa ayahnya pernah turun beristirahat di 


'38 Al Bukhari dalam 42 pembahasan tentang al musagah, 12 bab: Minumnya 
Manusia dan Memberi Minum Hewan dari Air Sungai (hadits no. 2372). 

HR. Muslim dalam 31, pembahasan tentang lugathah (hadits no. 1/1722). 

HR. Abu Daud dalam 4 pembahasan tentang lugathah (hadits no. 1705). 

Hr. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 38 bab: 
Keputusan Hukum Dalam Hal Lugathah (hadits no. 48). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Lugathah dan Dhawal (hadits no. 666). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang lugathah, bab: Lugathah Boleh Dimakan 
Oleh Orang Kaya dan Miskin Jika Telah Diumumkan Selama Satu Tahun (hadits 
jld. 6, h. 185). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 251 


jalan yang menuju ke negeri Syam, lalu ia menemukan sebuah 
kantong yang berisikan uang sejumlah 80 dinar. Kemudian ia 
menceritakan hal itu kepada Umar bin Khaththab RA, maka Umar 
berkata kepadanya, "Perlihatkanlah kantong itu di depan pintu masjid- 
masjid, dan umumkanlah kepada setiap orang yang tiba dari negeri 
Syam selama setahun. Apabila telah berlalu masa setahun (tanpa ada 


yang mengakuinya), maka kamulah yang menguasai kantong itu."336 


. . 8.0.3 -.8 (J “ Ia 
Pai 20 385 Oh aa 3p BG CA - YAt 


P0 BU Lt Pn Be AN 0. CL eY o- 
Tas td JB blade Dog Sd As oi Al AP 
PI YAA | 


. 


y 33 IG 


. 


IE G3 1 Ci BIG P3 
Kata 3) 2 Dis 


1084. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi": Bahwa ada 
seorang lelaki menemukan suatu barang, lalu lelaki itu datang kepada 
Abdullah bin Umar RA dan bertanya, "Sesungguhnya aku telah 
menemukan sesuatu, bagaimanakah menurut pendapatmu?" Ibnu 
Umar berkata kepadanya, "Perlihatkanlah!" Lelaki itu menjawab, 
"Sudah kulakukan." Ibnu Umar berkata, "Teruskanlah!" Ia menjawab, 
"Sudah kulakukan." Ibnu Umar berkata, "Aku tidak menganjurkanmu 
untuk membelanjakannya. Tetapi jika kamu berkenan, sebaiknya 
janganlah kamu mengambilnya (memilikinya)."” | 


mma ai — 
386 JR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan Tentang Peradilan, 38 
Bab: Keputusan Hukum Dalam Hal Lugathah (hadits no. 49). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang lugathah, bab: Mengumumkan 
Lugathah dan Kesaksian Atasnya (hadits jld. 6, h. 193). 

37 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 38 
bab: Keputusan Hukum Lugathah (hadits no. 50). “ 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang lugathah, bab: Lugathah Dimakan Oleh 
Orang Kaya dan Miskin Jika Telah Diumumkan Selama Satu Tahun (hadits jld. 6, h. 
188). 


252 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Bi EP Aa ig MAA. Ao 
Tn Ya ga Kp Tab Ka ab ia 


n .. 


He Ha Papi aan ie ala 4 
1085. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Abbad bin Ziyad, salah seorang anak Al Mughirah bin Syu'bah, dari 

Al Mughirah RA: Bahwa Rasulullah SAW membuang hajatnya saat 


perang Tabuk, kemudian beliau berwudhu dan mengusap sepasang 
khuf —nya—, lalu shalat.” 


Bee AE ha, bp st -i.an 

ya Aan Ia hip ae el 
II Jua Mn ne Wat 
Sanata 2 Jas dtus Bui ya 


Aa Cia otr ar PAS JU Angle ama Op Uh sai 
JADI ip SAN AS DY, IG sda Gas 


1086. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan 
Abdullah bin Dinar bahwa keduanya menceritakan kepadanya hal 
berikut: Bahwa Abdullah bin Umar tiba di Kufah dan mampir ke 
tempat tinggal Sa'd bin Abu Waggash yang pada saat itu menjadi 
amirnya. Ibnu Umar melihatnya mengusap sepasang khuf, lalu 
Abdullah bin Umar mengingkari (memprotes) perbuatannya itu, maka 
Sa'd berkata kepadanya, "Tanyakanlah kepada ayahmu." Ibnu Umar 


38 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: 
Mengusap Dua Khuf (hadits no. 43). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 253 


menanyakan hal tersebut kepada ayahnya -sahabat Umar-, lalu sahabat 
Umar menjawab, "Apabila kamu memasukkan kedua kakimu ke 
dalam sepasang khuf dalam keadaan suci, kamu boleh mengusap 
keduanya." Ibnu Umar bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di 
antara kami setelah buang air besar?" Umar menjawab, "Sekalipun 
seseorang di antara kalian setelah melakukan buang air besar." 39 


“ 
" 


(Sp Ju ae eri ot SU Ran Hae — NGAV 
. 3 2, LAN Tni Gi 
dip Lain JP Tana key 


1087. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa Ibnu 
Umar pernah buang air kecil di pasar, kemudian berwudhu dan 
mengusap sepasang khuf-nya, lalu melaksanakan shalat. 


Ke ai GA AR Ih Kab IP SI Up 5 YAA 
: Hd 0 Le" 2. 4 pena Sa Sa . uc. Oto Lae 
— mi IE aah B3 Jk s3 daud "J8 


se 

1088. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin 

Abdurrahman bin Rugaisy, ia pernah berkata, "Aku pernah melihat 

Anas bin Malik tiba di Oubah, Jalu ia buang air kecil dan berwudhu 
serta mengusap sepasang khuf, lalu melaksanakan shalat. 





33 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: 
Mengusap Dua Khuf (hadits no. 44). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 62, h. 80). 

340 YR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: 
Mengusap Dua Khuf (hadits no. 45). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 63, h. 80). 

31 HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: 
Mengusap Dua Khuf (hadits no. 46). 


254 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


Je Sa Ga Se Urat Yaa 
"5nd P3 Dn ea sa — Ea ar or ta - y toa. 

HS AS B3 re 2 JB lag sae AI Calo Ml Sya) 
£ 4 MAN ep AU Oa ada “SAT Ba Gi Dab Ha 


3 
0 Lo. Ja 0. Pa - 


ra 0 6 33 AP an en Tenang 
bei OP IR AA P3 Aly ul EA 
aa 33 Oh 
1089. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Al Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada 
orang-orang Yahudi ketika beliau membuka tanah Khaibar, "Aku 
menetapkan atas kalian apa yang telah ditetapkan oleh Allah 
terhadap kalian, yaitu bahwa buah kurma dibagikan antara kami dan 
kalian." Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk 
menaksir hasil kurma antara dia dan mereka, kemudian Abdullah 
berkata, "Jika kalian suka, maka itu untuk kalian, dan jika kalian mau, 
maka hal itu untukku." 


PS Ep asa Sip Un ea. 

IS KENA 3 ai P3 ad aj KAS Spam 
SA UR Ae pg ale lo 3 
Be J5 Ie Era ang in EN SAE dal 
ga gen ayA Hg Ga LAS A5 Ha jae 25 
242 YIR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 33 pembahasan tentang musagah, 1 bab: 


Al Musagah (hadits no. 1). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tamar (hadits jld. 4, h. 122). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 255 





£ DS ah AON PN NP S2 20 Tg ENDURN Ls El DUA 
Se ea ena 
3 & LO nye o1- 5, Mi aa In GA 0£ 
J X3 J3 up Aek dlle AN Glo A Ipan JS Ta BA 
As ar 3m ore 


SU JT ola SN UN la en Ul an Tele 


dini .. 


BB A5 II IS li G1 Ag aa 
die Hata BS NC MU: Pena Ja MU JA 
Ia D3 AN tg PN Tegar LV Sao Aa Le Ta Lah 


Ma OA Sy IN KI db seb uga 


$$ 


.1 » 


dn JA II di wa ap Ja Ja 
PA LAS alleh 338 AT JG AU) ash Ge Ta basi ala 
IA Pey dl Ie Hal Bat LG 

JB A5 An La BG 


1090. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'd, 
dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad maula Abu 
O@atadah Al Anshari, ia mengatakan: Kami berangkat bersama 
Rasulullah SAW pada tahun perang Hunain. Ketika kami berhadapan 
dengan musuh, kaum muslim memperoleh kemenangan. Lalu aku 
melihat ada seorang lelaki dari pasukan kaum musyrik berada di atas 
tubuh seorang lelaki dari pasukan kaum muslim, maka aku berjalan 
memutar menuju kepadanya hingga sampai kepadanya dari arah 
belakang. Aku pukul dia pada urat lehernya dengan sekali pukul, lalu 
lelaki musyrik itu berbalik ke arahku dan memelukku dengan erat dan 
aku mencium bau kematian darinya: kemudian maut menjemputnya, 
maka barulah ia melepaskan diriku (dari pelukannya). Aku segera 
menyusul Umar bin Khaththab dan aku katakan kepadanya, 
"Bagaimanakah keadaan orang-orang (pasukan kita)?" Ia menjawab, 


256 || musNaD zam SYAFI'I 


"Menuruti perintah Allah." Ketika orang-orang (pasukan kaum 
muslim) kembali, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang 
telah membunuh musuh dengan tangannya sendiri dan mempunyai 
bukti, maka harta rampasannya untuk dia." Lalu aku berdiri dan 
berkata, "Siapakah yang mau menjadi saksiku?" Kemudian aku 
duduk. Untuk kedua kalinya aku berdiri, lalu berkata, "Siapakah yang 
mau menjadi saksiku?" Lalu aku duduk. Pada ketiga kalinya aku 
berdiri, lalu mengatakan hal itu, maka Rasulullah SAW bertanya, 
"Mengapa kamu, hai Abu Oatadah?" Lalu aku menceritakan kejadian 
itu kepadanya, dan seorang lelaki di antara orang yang hadir berkata, 
"Dia benar, wahai Rasulullah, harta rampasan orang yang dibunuhnya 
itu berada padaku, maka tolonglah agar dia merelakannya buatku." 
Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah. Andaikata demikian, niscaya 
dia tidak akan mau berperang menjadi seorang pemberani membela 
agama Allah, karena harta rampasannya nanti diberikan 
kepadamu."Rasulullah SAW bersabda, "Dia benar, berikanlah harta 
rampasan itu kepadanya." Abu Oatadah berkata, "Lalu lelaki itu 
memberikan harta rampasan tersebut kepadaku, kemudian aku 
menjual baju besinya, dan uangnya kubelikan sebuah kebun kurma di 
kalangan Bani Salimah. Sesungguhnya harta itu merupakan permulaan 
harta yang kuperoleh dalam masa Islam." Imam Malik mengatakan 
bahwa al mikhraf artinya kebun kurma.” 


43 HR. Al Bukhari dalam 57 pembahasan tentang kewajiban seperlima, 18 bab: 
Orang yang Tidak Mengeluarkan Sepelima dari Harta Rampasan (hadits no. 3142). 
HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang perjalanan perang dan jihad, 13 bab: 
Orang yang Membunuh Berhak Merampas Orang yang Dibunuh (hadits no. 
41/1751). 

HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 147 bab: Harta rampasan (hadits 
no. 2717). 

HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perjalanan perang, 13 bab: Orang yang 
Membunuh Ia Berhak atas Rampasannya (hadits no. 1562). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', 21 pembahasan tentang jihad, 10 bab: Harta 
Rampasan (hadits no. 18). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Orang yang Membunuh Mengambil Harta 
Rampasan dari Orang yang Dibunuh (hadits no. 1076). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pembagian fa'i' dan ghanimah, bab: 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 257 





BA gi Jep ab gl UM UAN 


4 
- 


di Ily Jk IA K0 Gpp ab ab oa 


. 


“ 
Pn 


Ya Hua barak LA 3 SEN OP 3 AN 
goa ng Ja dal il 


1091. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Umar bin Khaththab RA 
berkata, "Apa gerangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki? Mereka 
menyetubuhi budak-budak perempuannya, kemudian 
meninggalkannya (tanpa bertanggung jawab). Tidak sekali-kali ada 
seorang budak perempuan datang, lalu mengaku perihal tuannya 
bahwa tuannya telah menyetubuhinya, melainkan aku akan 
menisbatkan anak-anaknya kepada dia. Maka, sesudah ini ber-'adzal- 
lah kalian atau tinggalkanlah."4 


Pa maa IU PG VA at ay 
SA Aa Ja Bi ANGIN HE ph Ab 


. 0. 


Sop el 


1092. Malik mengabarkan kepada kami dari Shafiyah binti 
Abu Ubaid, dari Umar mengenai masalah budak-budak perempuan 
yang disetubuhi, semakna dengan hadits Ibnu Syihab dari Salim.” 


Perampasan Adalah Bagi Orang yang Membunuh (hadits jld. 6, h. 306). 

HR, Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 21 pembahasan tentang perjalanan perang, 14 
bab: Ghanimah dan Pembagiannya (hadits no. 4805). 

344 HR. Imam Malikd alam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 23 
bab: Keputusan Hukum Para Ibu Anak-Anak (hadits no. 26). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya, 
Karena Sebab Persetubuhan dengan Budak Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 
412). 

45 HR. Imam Malikd alam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 23 


258 || musNAD IMAM SYAFI'T 


1. 2 


SI Ke dani ane Mu uga 
5 Jb 3 3 Rage aa Nangg ar 


1093. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya, dan 
tidak ada hak bagi orang yang mengaku-ngaku memiliki tanpa hak 
dan orang yang aniaya."5 


Hei Al GP obi gp te PA 


Ska HB SA 53 Ab 


1094. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab (dari 
Salim, dari ayahnya bahwa Umar bin Al Khaththab pernah berkata, 
"Barangsiapa yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati, 
maka tanah itu untuknya.” 


bab: Keputusan Hukum Para Ibu Anak-anak (hadits no. 26). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Anak Itu Bagi Bapaknya, 
Karena Sebab Persetubuhan dengan Budak Atau Karena Pernikahan (hadits jld. 7, h. 
412). 

346 YIR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 24 
bab: Keputusan hukum pemakmuran tanah mati (hadits no. 28). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang 
yang Menghidupkan Tanah Mati Maka hal Itu adalah Baginya, Berdasarkan 
Keputusan Rasulullah SAW dan Bukan dengan Peraturan Penguasa (hadits jld. 6, h. 
143). 

347 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 24 
bab: Keputusan hukum pemakmuran tanah mati (hadits no. 29). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang 
yang Menghidupkan Tanah Mati, Maka Hal Itu Adalah Baginya, Berdasarkan 
Keputusan Rasulullah SAW dan Bukan dengan Peraturan Penguasa (hadits jld. 6, h. 
143). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 259 





7. 


ea AN BIL Of ega Ul 1 a0 
VI as ag aa To Ina ol al 53 ugai 
Jp 
1095. Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepadanya dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya 


bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak boleh membahayakan 
orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. sah 


Ai FA yg tenlga sil ob IL US yan 


at Le ep Nang Pesanan 2: b3 “ro 2. an # 
Hai V JB elang APA edao Ml Jiya) Ol AS II op) SAP 
sita g Cas GA Ol ee as 


sp Ap aing GP SO Ch Al Saka Ne 
pa 


1096. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Janganlah seseorang dari kalian mencegah tetangganya 
menyandarkan kayu pada temboknya."”” 


38 YR. Imam Malikd alam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 26 
bab: Keputusan Hukum Dalam Hal Segala Sesuatu yang Berguna (hadits no. 33). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Tidak Membahayakan 
dan Tidak Pula Dibuat Bahaya (hadits jld. 6, h. 70). 

4? HR. Al Bukhari dalam 46 pembahasan tentang Kedhaliman, 20 bab: Tetangga 
Tidak Boleh Melarang Tetangganya Untuk Menyandarkan Kayu Di Temboknya 
(hadits no. 2463). 

HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang musagah, 29 bab: Menyandarkan Kayu 
Di Tembok Tetangga (hadits no. 136/1609). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 26 bab: 
Keputusan Hukum Sesuatu yang Berguna (hadits no. 34). 


260 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Al A'raj melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu Abu Hurairah 
RA berkata, "Mengapa kulihat kalian berpaling darinya? Demi Allah, 
aku benar-benar akan melemparkan kayu itu di antara pundak-pundak 
kalian." 


" ofa. . . . 0. .. “ L .—m@ £ 
ot Ah RU PI APP ML UAN - Y. AV 
Al dn AN pa pH Kal GL ada BA 
25 an Ni $ as BE 6, Na J3 PA 3 Pt xl hap IS - 


3 a41 2 3 2 a8 aett oto. 30216. 3 PE J0 A4 2... 
MASA JS dn Say Ot ea ala Hj AAS EN HP AN gp) 
LAS Ga Wb 9 AA BN GLS As IN AS 3 
Pa . - PA ai, 2.9 o B- Ha Ae 3 KL ad man Cat 
Kop3 AS Il Nah ep Lahan JL GB Ang V9 V3 Yg 
. Ng P. or 8 AN o. NX 
Bls IE Ig OA Mp A5 DI 


1097. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al 
Mazini, dari ayahnya bahwa Adh-Dhahak bin Khalifah menggali parit 
dari Uraidh, lalu ia hendak melewati tanah milik Muhammad bin 
Maslamah. Kemudian Adh-Dhahak membicarakan masalah ini kepada 
Umar bin Al Khaththab RA, maka Umar memanggil Muhammad bin 
Maslamah dan memerintahkannya agar memberikan jalan air kepada 
Adh-Dhahak, tetapi Muhammad bin Maslamah berkata, "Tidak 
boleh." Maka Umar berkata, "Mengapa engkau melarang saudaramu 
melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya dan hal itu bermanfaat 
pula bagi dirimu? Baik posisi pertama atau terakhir kamu dapat pula 
mengambil air minum darinya dan tidak membahayakan kamu." 





HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Pertentangan yang 
Disebabkan Seorang Lelaki Meletakkan Kayu Di Tembok Orang Lain Baik dengan 
Upah Atau Tidak (hadits jld. 6, h. 68). 

HR. Ibnu Hiban dalam shahih-nya, 6 pembahasan tentang kebajikan dan kebaikan, 
10 bab: Tetangga (hadits no. 515). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 261 


Muhammad bin Maslamah menjawab, "Tidak boleh." Umar RA 
berkata, "Demi Allah, parit itu benar-benar harus dialirkan, sekalipun 
melewati perutmu. 1320 


Seda pai na daya al Nan 

Tp Ta JB ja BE Wa Ol ebeg Egi 

HS AA Con AS gi AP UB SP YAA 

UR SI enak BG PI SAE Ju 5 era Ai Of ella 

Ka BAR HB Sa Ga SAN IG 3 Ka ga LA 
An BL Ot ae LAS Jo 


1098. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib: 
Bahwa budak-budak milik Hathib mencuri seekor unta milik seorang 
lelaki dari kalangan Bani Muzainah, lalu mereka menyembelihnya. 
Hal tersebut dilaporkan kepada Umar bin Khaththab RA, lalu ia 
memerintahkan kepada Katsir bin Shilt untuk memotong tangan 
budak-budak itu. Selanjutnya Umar berkata, "Aku merasa yakin 
bahwa kamu telah membuat mereka lapar. Demi Allah, aku benar- 
benar akan mendendamu dengan benda yang memberatkanmu." 
Kemudian ia berkata kepada Al Muzanni, "Berapakah harga untamu?" 
Ia menjawab, "400 dirham." Umar berkata, "Bayarlah ia 800 


dirham."?”! 





350 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, bab: 
Keputusan Hukum Sesuatu yang Berguna (hadits no. 35). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mengidupkan tanah mati, bab: Orang 
yang Mengadakan Perdamaian Antara Manusia Untuk Menepis Kemadharatan 
dengan Cara Ijtihad (hadits jld. 6, h. 158). 

31 HR. Imam Malik dalam 36 pembahasan tentang peradilan, 28 bab: Keputusan 
Hukum dalam Hal Hewan yang Merusak Pertanian (hadits no. 40). 


262 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


alas sr Petaka IA La 


0. I 


Rn an JB Abd yi 3 In 


2... 
. TK. Le 


Geanjal luna Sm aah Tea Mag JB II 
SA AN IL IE HI UB KUA HUB emak J3 
Naa ig 63 og 


1099. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Sufyan bin Jamilah, seorang lelaki dari kalangan Bani Sulaim: Bahwa 
ja pernah menemukan seorang anak yang hilang di masa Umar bin 
Khaththab RA. Lalu ia datang membawa anak tersebut kepada Umar 
bin Khaththab, maka Umar berkata, "Apa yang mendorongmu 
mengambil anak ini?" Lelaki itu menjawab, "Aku menemukannya 
dalam keadaan tersesat, maka aku memungutnya." Lalu Uraifah 
berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia 
adalah lelaki yang shaleh." Umar bertanya, "Apakah memang 
demikian?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah, dan 
anak ini telah merdeka. Engkaulah yang memiliki hak wala'nya, dan 
hak kami untuk menafkahinya."” 


o 0 


RP SE A3 GP CL UGA 
mag Ad ap ana ae PRA 


2. 
2 323 ... .. Je 


32 HR. Imam Malik dalma Al Muwaththa', 36 pembahasan tentang peradilan, 20 
bab: Keputusan Hukum Anak Zina (hadits no. 71). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang lugathah, bab: Tentang Anak Zina, Ia 
Tidak Boleh Terbuang Sia-Sia (hadits jld. 6, h. 201). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 263 


JS ani Ops KS AN ip GL 1JL S1 BU Ha 

1100. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
As-Saib bin Zaid: Abdullah bin Amr Al Hadhrami datang membawa 
seorang budak lelaki kepada Umar bin Al Khaththab RA, lalu ia 
berkata, "Potonglah tangan budak ini, karena sesungguhnya dia telah 
mencuri." Umar berkata kepadanya, "Apakah yang telah dicurinya?" 
Abdullah bin Amr menjawab, "Dia telah mencuri sebuah cermin milik 
istriku yang harganya 60 dirham." Maka Umar berkata, "Lepaskanlah 
dia, sesungguhnya tidak ada hukum potong tangan atas budak kalian, 
yang mencuri barang kalian adalah budak kalian sendiri." 


HE Anh eka op MP IC UAN 
- ad Kana $ La 0-3 rr. 0. “0 
1) Ad C3 pe Abs dy ala 53 Iokaesi 
2... 2, .. ... -0 2, 0. 2. 06, - -, : Jo- to 
data al Oh Tama PA S9 Jab era KA 
1101. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari Muslim bin Jundab, dari Aslam maula Umar bin Al Khaththab 
RA: Bahwa Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan dalam 
kasus perontokan gigi, diyatnya seekor unta: dalam pelukaan terhadap 
tulang trachea, diyatnya seekor unta, dan dalam kasus pematahan 
tulang iga, diyatnya seekor unta.” 


353 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 41 pembahasan tentang Hukum had, 11 
bab: Yang Tidak Dihukum Potong (hadits no. 36). 

354 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 43 pembahasan tentang diyat, 12 bab: 
Diyat Gigi (hadits no. 26. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Leher dan Tulang Iga (hadits 
jld. 8, h. 99). 


264 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


£ 
| 2 ya 


03 0 - - e - 3 - # 

SP PA yi pp LIL AA AN 

MET ? 0 FA 3o- Xx, 1 - 8... o 58 "0 Te (na 0 
An OP NIS KS gp) ALA 1 PS aa ed 0g — 


AS, v 


BAR 3 LE US YG WEI aa HJ ae, 
1102. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah: Bahwa Haulah binti Hakim masuk menemui Umar bin Al 
Khaththab, lalu ia berkata, "Sesungguhnya Rabi'ah bin Umayah nikah 
mut'ah dengan seorang wanita asing hingga wanita itu hamil." Maka 
Umar keluar seraya menarik kain selendangnya karena terkejut, dan ia 
berkata, "Ini adalah mut'ah, seandainya aku paling dahulu 
memutuskannya, niscaya aku akan jatuhkan hukuman rajam pada 
permasalahan ini."??5 


ge 2 


ba oz. - . 0.03 . - LO. . - 
AI sik Bri Lp Ie Onilal Y Jb ap 
sendu Brahma 


. - 3 - -.33 . 
— HI Rian AAA Jan aa J3 Ia li pt 1 


1103. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA bahwa Umar pernah berkata, "Jangan sekali-kali seseorang 


Mori Het Ag sj 3 UI HA 3 MIL IU 





355 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 28 pembahasan tentang nikah, 18 bab: 
Nikah Mut'ah (hadits no. 44). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits jld. 7, 
h. 206). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 265 


dari jamaah haji pulang sebelum melakukan thawaf di Baitullah, 
karena sesungguhnya akhir dari manasik itu ialah thawaf di Baitullah." 

Malik RA mengatakan bahwa yang demikian itu 
menurut pendapat kami —-Allah lebih mengetahui— berdasarkan 
firman Allah SWT, "Onta yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru" yakni: Tempat ibadah yang terakhir dikunjungi ialah Baitul 
' Atig.?”8 


AN KE oi Pa 1 KA Adat du to - Ng: 


Old 


SI 33 AR ga PA Pa Abadi 13 ab Ol 
Fa HA Sa TN d3 


1104. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zubair 
telah menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Umar 
bin Al Khaththab RA telah memutuskan mengenai (masalah 
membunuh) dubuk dengan (denda) seekor domba, dalam kasus kijang 
dendanya adalah seekor kambing, dalam kasus kelinci dendanya 
seekor anak kambing, dan dalam kasus marmut dendanya seekor anak 
kambing yang baru disapih. 


. 1.” 


SA GP CA ali BA op Ka Ul - YA.09 

BALA ph oU OS ah JB  gi AU 
AAN AON BU MAU O ANN Pan (LoL wo, La. ..t” 0. 

Ah BP PA Biak Ary cab AI) pan yA) pile 


'8 HR. Imam Malik dalam Alm Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 39 bab: 
Thawaf Wada' (hadits no. 125). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada' (hadits jld. 5, h. 
162). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 64, h. 71). 


266 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


“ 
t 


AI PE IE IS MA JB Ap 
da u bae LS SES 2S 
1105. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia mengatakan: Aku 
pernah melihat Utsman bin Affan di Al 'Arj pada hari yang panas, 
sedangkan ia berada dalam ihramnya seraya menutupi wajahnya 
dengan gathifah merah tua. Kemudian disuguhkan kepadanya daging 
binatang buruan, maka ia berkata kepada teman-temannya, "Makanlah 
kalian!" Mereka menjawab, "Tidak, sebelum engkau sendiri 
memakannya." Utsman berkata, "Sesungguhnya keadaanku tidak 
seperti keadaan kalian, sesungguhnya buruan ini ditangkap 
untukku." 


7. 
K4 


ea 3 BIP or Aa 32 UU Uk YAN 
Toe 2 SG - ag ne PUT ig ian Mie aku: 
Kp MG VI IP 3 PEN ap) TG 


. 


an, 


1106. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Sumpah yang 
tidak dianggap ialah perkataan seseorang, "Tidak, demi Allah, dan 
memang benar, demi Allah. NA 


357 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 76 bab: 
Membayar Fidyan (hadits no. 245). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Apa yang Tidak Boleh 
Dimakan Oleh Orang yang Ihram (hadits no. 5, h. 191). 

358 HR. Imam Ahmad dalam Al Muwaththa', 22 pembahasan tentang iman dan 
nadzar, 5 bab: Bermain-main Dalam Hal Sumpah (hadits no. 11). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Bermain-main Dalam Hal 
Sumpah (hadits jld. 10, h. 48). | 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 267 


PA Ap gi dam IGD Pap BUG UNA “V 


WA Lb AN Lang Taste ol GUNA 
MA A3 BE ORA Co) Tg DG BAN Ona 


ey. 


ALI GS 5 gd ae 


1107. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, 
Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya, Amrah, bahwa Aisyah RA 
pernah memberi kesempatan kepada budaknya untuk mencicil 
kemerdekaannya, lalu ia menyihirnya, namun budaknya mengakui 
sihir yang diperbuat, kemudian Aisyah RA menyuruhnya untuk dijual 
kepada seorang a'rabi yang memiliki prilaku buruk dalam 
kepemilikannya lalu ia pun menjualnya.” 


JP AOA NANTI A 


ON 


PA BL oi eat JB gai Agu AA ab 
ag 


GAN Km “aa 2 R3 OA sp A3 UNS) 1 Jb 
EA UAS edi GL F3 KE AI Lp HL Aa Un Za 


359 HR. Imam Malik dalam 43 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Sihir (hadits no. 
44), dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa suatu hadits telah sampai kepadanya: 
Bahwa Hafshah istri Nabi SAW membunuh jariyah yang menyihirnya, padahal ia 
telah memberikah masa cicilan bebas, lalu ia membunuhnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang budak mudabbar, bab: Budak Mudabbar 
Boleh Dijual Kapanpun Pemiliknya Menghendaki (hadits jld. 10, h. 313). 


268 || musNAD IMAM SYAFI' 1 


1108. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Al Gasim bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Abbas dan 
seorang lelaki yang bertanya kepadanya mengenai masalah seseorang 
membeli lempengan perak secara salaf, kemudian si pembeli itu 
bermaksud menjualnya kembali sebelum menerima barangnya. Ibnu 
Abbas RA berkata, "Lempengan perak dengan lempengan perak 
lagi." Ia tidak suka hal tersebut. 

Malik berkata, "Demikian menurut pandangan kami, karena si 
pembeli bermaksud menjualnya kembali kepada pemilik yang dia 
telah membeli darinya dengan harga yang lebih mahal daripada harga 
sewaktu dia membeli darinya: seandainya dia menjualnya kembali 
dengan harga yang sama, maka jual-belinya itu tidak mengapa. si 


PIP JB af ape HE AA ANA 
A r ? , E . 1 a80. € £ . .c 4 . . . 
II MS 3 Hi El J3 LE ph 
ah, & PNP Na S0 Pa La na - TA 
Dai Sp ol Aa yap al se 

-. 8 s3 . 2... 

Aa IL Ja IS Yg la AE LAJU 


1109. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Adapun hal 
yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menjual makanan sebelum 
ada di tangan”! 





260 TR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: 
Transaksi Salaf (hadits no. 73). 

321 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 55 bab: Menjual 
Makanan Sebelum Ditimbang atau Ditakar dan Menjual Sesuatu yang Bukan 
Miliknya (hadits no. 2135). 

HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 8 bab: Batalnya Jual Beli 
sebelum dipatenkan (hadits no. 29/1525). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Dua Orang yang Bertransaksi Jual Beli 
yang Terlarang Adalah yang Ada Unsur Tipuan dan yang Lainnya (hadits no. 606). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 269 


Ibnu Abbas mengatakan hal ini dengan pendapatnya sendiri, 
tetapi aku tidak mempunyai dugaan lain kecuali segala sesuatu 
semisal dengannya". 


BEAN CENGA oa Gi UN AA - KEK 


- so. “ #... 


Aa RAR REAL 
“hama G3 Kama Kena el 3 yaa Da Kabau 


dl ah as Cat 
ye ? 

1110. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami 
dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air: Umar RA 
pernah shalat menjadi imam mereka di Al Jabiyah. Ia membaca surah 
Al Haj, maka ia melakukan sujud (tilawah) di dalamnya sebanyak 2 
kali.” 

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Ibnu Umar RA 
melakukan sujud dalam surah Al Haj sebanyak 2 kali sujud. 


BA SA 3 ld adl Jaka KEK 
asn bs uga una 
1111. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia apabila mengalami mimisan (dalam shalatnya), maka 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan Biang jual beli, bab: Larangan Jual Beli 
Sesuatu yang belum dipatenkan walau hanya berupa makanan (hadits jld. 5, h. 313). 
32 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 15 pembahasan tentang Al Our'an, 5 
bab: Sujud Al Our'an (hadits no. 13). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 53, h. 317). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dua Sujud Pada Surah Al 
Hajj (hadits jld. 2, h. 317). 


270 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


ia pergi dan berwudhu, kemudian kembali tanpa berkata sepatah 


pun 


0. 03 . Os . P4 . 20 Os ... 
PGA Pp Ap ea ap Ep NY 
f Ba Bi 0 Tan Ina, ..I3 (3 P3 Pd 
Ag SE Ke up di ST GL ol op al 
Bni ep uga en asa 


1112. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: 
Barangsiapa yang terkena mimisan atau mengalami mimisan atau 
mengeluarkan madzi atau muntah, hendaklah ia pergi, lalu berwudhu, 
kemudian kembali dan melanjutkan shalatnya.” 


c. 
KI 


. 0. SPO BAe GT 0 . . La 30 £ 
GP OP EU OP OS Cal OP Ka Oa Gel —YNNY 
- 0 5 (3 PP, 2 Ban H3 
PN AS F3 8 Ta Iiog FI ma EN 3 
9 2 PA NO “5 PI 
ANA Dah ab kada 
1113. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia pernah bertayamum di 
tempat penambatan ternak dan shalat Ashar, kemudian masuk ke 


Madinah: sedangkan matahari masih tinggi, tetapi ia tidak mengulangi 
shalatnya.” ji 





363 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 10 bab: 
Ri'af (hadits no. 49). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 65, h. 81). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Dua Sujud Pada Surah Al 
Hajj (hadits jld. 2, h. 256). 

364 Tmam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 

36 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 271 


PPP HS IU Ie jp SU CA - BAR: 
55 3 BK ak BKI On LENaN e ea PENGEN 
Sy FIB maa PAS Cl PA Kanit slaml, Kan laga AN 
1114. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', ia 
menceritakan: Aku pernah bersama Ibnu Umar di Makkah, ketika itu 
langit mendung. Maka Ibnu Umar merasa khawatir dengan datangnya 
subuh, karena itu ia shalat Witir 1 rakaat. Kemudian ternyata langit 
mendung menjadi terang kembali dan ia melihat waktu malam masih 
ada, lalu ia menggenapkan witirnya dengan 1 rakaat lagi. 


Hat MEN GE OA op Se BIC CAN NO 
033) Ao seni) ilae p dai Fa REI 3 

INA MI 2. ”, AN aa Iu Ka . - ? Ao 

BO ba d0 PRP NY Ii 
AJ SE Tap VI AA Yp USU EN 

Bean 3 HIS pa Katy Titi 

OP S3 3 JET 1 29 

018 “oz An ba 9. 3 soo 223 uni -“» ag, 

Pali J3 Ja (3 Aa SS ae Oa Ol sy ln 
Lau Y) 


1115. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia pernah shalat di belakang imam di Mina sebanyak 4 
rakaat. Tetapi bila ia shalat sendirian, maka ia melakukannya 2 





366 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 7 pembahasan tentang shalat malam, 3 
bab: Perintah Witir (hadits no. 19). 
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 66, h. 82). 


272 | MUSNAD IMAM SYAFI'1I 


rakaat. 

Dengan sanad yang sama dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak 
pernah melakukan shalat apapun bersama shalat fardhu dalam 
perjalanannya, tidak sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, kecuali di 
tengah malam. 

Dengan sanad ini juga bahwa Umar sama sekali tidak berdiri 
untuk shalat sedikit pun. Dan dengan sanad yang sama bahwa Ibnu 
Umar tidak pernah melakukan shalat (lain) di Hari Raya Fitri sebelum 
shalat atau pun sesudahnya. 


7. 


ML SE Sep MI Up aa 

WB Aa In 3 NG 3 GAS ga Sp 

CN Psi PA ag aa At Je Ir 
Sai Sp ea da hh Ji GE Pel 


1116. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar mengenai shalat Khauf dengan suatu keterangan yang kalian 
bertentangan dengan kami dalam hal tersebut. Malik berkata, "Aku 
-tidak pernah menyebutnya melainkan dari Rasulullah SAW, dan Ibnu 


57 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 9 pembahasan tentang Oashar shalat 
dalam bepergian, 6 bab: Shalat Safar Sebagai Imam Atau Sebagai Makmum (hadits 
no. 23). 
HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 67, h. 82) 

HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', 9 pembahasan tentang shalat gashar saat 
bepergian, 7 bab: Shalat Nafilah dalam Bepergian Baik Malam Atau Siang (hadits 
no. 25). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 69, h. 83). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 9 pembahasan tentang gashar shalat saat 
bepergian, 7 bab: Gunut Shalat Subuh (hadits no. 54). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 70, h. 84). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 10 pembahasan tentang shalat id, 5 bab: 
Meninggalkan Shalat Sebelum Shalat Id dan Setelahnya (hadits no. 10). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 71, h. 84). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 273 


Abu Dzib meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu 
Umar, dari Nabi SAW yang tidak diragukan lagi." 


Pa PAN - . 0.3 Pn Pat sat 2. 3 2... 
KE po PS ol al PU Ul -yaav 
Be . sela Pa Ne PIA 
3, bet 3 LE ag el OS 
1117. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia pernah tidur sambil duduk, kemudian shalat tanpa 


berwudhu lagi. 


1 03 0 3.» ... 
GA PSU Up CAP oi Al ale 3 GAN Up - NYA 
MUI FU 153 eepe AlE LS) Ceomlaan bin Ae La Je js 
ANE ep 


1118. Orang yang terpercaya menceritakan kepada kami dari 
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan: 
Barangsiapa yang tidur dengan berbaring, wajib baginya berwudhu 
lagi: dan barangsiapa yang tidur sambil duduk, maka tidak wajib 
mengulang wudhu baginya.” 


BIL PE op gal ip MIL VA - ME 
. at. AN aa : 0... Os Ieo Ce Le 003 
PB bemimial JS sat ah R9 A3 Ja C2 8 yaa! 


. - 


- s2 033 - La. an, .. 
. babon JP Temad Glen 


3687TR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 2 bab: 
Wudhunya Orang yang Tidur (hadits no. 12) dari Nafi': Bahwa Ibnu Umar pernah 
tidur dalam keadan duduk, kemudian ia melaksanakan shalat dan tidak berwudhu 
lagi. 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 4, h. 41). 

'8 Imam Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


274 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 


an Jae Sab G3 r KEY! aa AN ea Ao AYI Lg 
al 3 EAM 

Na “ 35 Soal Pagi 13 Is) OS as Ul af AYI ke 
at PS Sa S3 9 LK 


HE KAS Ky Ke | WS AS yi op AYI Kg 
KA Ek SAI aa Ca — ad) 2JB gor Ale kai Sa 
PA "3 $$ an Ke 

1119. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia pernah buang air kecil di pasar, lalu berwudhu. 
Untuk itu, ia membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap 
kepalanya. Kemudian ia memasuki masjid dan diserukan untuk shalat 
jenazah, maka terlebih dahulu ia mengusap sepasang khufnya, 
kemudian shalat.” 

Dengan isnad ini, dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar igamah 
pada saat ia sedang berada di Bagi', lalu ia segera menuju masjid 

Dan dengan sanad ini dari Ibnu Umar RA bahwa ia apabila 


39 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang bersuci, 8 bab: 
Mengusap Dua Khuf (hadits no. 45). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 63, h. 80). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 1 bab: 
Panggilan Untuk Shalat (hadits no. 10). 

HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang shalat, 118 bab: /ftitah Shalat, (hadits 
no. 742). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 3 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Ijtitah 
Shalat (hadits no. 22) 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke S1, h. 72). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 9 pembahasan tentang gashar shalat saat 
safar, 19 bab: Meletakkan Kedua Tangan Pada Posisi Di Mana Wajah Kita Letakkan 
Saat Sujud (hadits no. 65). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 75, h. 86). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 275 


memulai shalat, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua 
pundaknya, dan apabila bangkit dari ruku, mengangkat keduanya pula 
seperti itu. 

Dan dengan sanad ini dari Ibnu Umar RA bahwa: Apabila 
sujud, dia meletakkan kedua telapak tangannya (sejajar) dengan 
tempat dia meletakkan wajahnya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku 
pernah melihatnya (Nabi SAW) di hari yang sangat dingin 
mengeluarkan kedua telapak tangannya dari balik baju burnusnya." 


HB pa Pb NP 3 oa Usia. 
(Am ( Sa mann Ol dah alat aa ai BA STT Wr 
Ba 


1120. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, ia pernah berkata, "Nabi 
SAW diperintahkan melakukan sujud pada 7 anggota tubuh. Lalu ia 


menyebutkan kedua telapak tangan dan kedua lututnya dalam riwayat 


ini "371 


Ba 


7 HR. Muslim dalam 4 pembahasan tentang shalat, 44 bab: Anggota Sujud dan 
Larangan Terhalang Oleh Rambut, Kain dan penutup kepala Dalam Shalat (hadits 
no. 229/490) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Nabi SAW memerintahkan sujud di 
atas tujuh anggota dan larangan terhalang oleh rambut, kain: Di atas dua tangan, dua 
lutut dan ujung jemari. 

HR. Ibnu Majah 5, pembahasan tentang igamah shalat dan sunnah-sunnahnya, 19 
bab: Sujud (hadits no. 884) dair Ibnu Abbas dengan redaksi: Rasulullah SAW 
bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota badan, dan 
tidak terhalang oleh rambut dan kain." 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud di atas Hidung (hadits 
jld. 2, h. 103). 


276 || musnaD IMAM SYAFI' 1 


MA 53 Ja Ge AO ab Ray He YA YA 
. SNN TIP OTO (Ana AD Alis LA YA na 
EX pp IS OS palet JR 1J8 Wa) de LA 1) Jali 


MA AE GA SG OS AE YA ad EL Lia 


1121. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', Ibnu Umar 
pernah ditanya mengenai masalah seorang perempuan hamil bila 
merasa khawatir terhadap kondisi kandungannya, maka Ibnu Umar 
berkata, "Hendaknya ia berbuka dan memberi makan seorang miskin 
sebanyak 1 mud gandum sebagai ganti setiap harinya." '7? 

Dan dengan sanad ini bahwa Ibnu Umar memakruhkan ikat 
pinggang bagi orang yang berihram. 


. 


3. . 
Ap eka Lay AA OS BL AS HI Pa NAN 
5 ana of so o.1 
TA ai (SA 
1122. Dan dengan sanad ini dari Ibnu Umar bahwa ia pernah 
berkata, "Kurban yang mudah didapat ialah berupa unta atau sapi." 


372 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 18 pembahasan tentang puasa, 19 bab: 
Fidyah Bagi Orang yang Berbuka Puasa Karena Suatu Sebab (hadits no. 53). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 77, h. 87). 

HR. Imam Malikd alam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 5 bab: Orang 
yang Berihram Memakai Mantel (hadits no. 12). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 73, h. 85). 

73 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 51 bab: 
Memilih Hadyu yang Paling Mudah (hadits no. 173). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 77, h. 87). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Hadyu yang Paling 
Mudah Di Dapatkan (hadits jld. 5, h. 24). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 277 


Beta PS SEE OS GS II of M9 NY 
AA KP ya 
1123. Dan dengan sanad ini dari Ibnu Umar: Bahwa apabila ia 
mencukur rambutnya dalam ibadah haji atau umrah, ia mencukur pula 
sebagian janggut dan kumisnya.” 


Ie uga Ii dana dau patnyare 
AA BS US AA Jia ip WE Uh MA 
Ara Je os IG Kalah ale AI lo Ai Ip SB Iin 


1124. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 
Abu Bakar Ats-Tsagafi: Bahwa ia pernah bertanya kepada Anas bin 
Malik ketika keduanya berangkat dari Mina menuju Arafah, "Apakah 
yang kalian (para sahabat) perbuat pada hari ini bersama Rasulullah 
SAW?" Anas menjawab, "Di antara kami ada yang mengucapkan 
talbiyah tanpa ada seorang pun yang memprotesnya, dan di antara 
kami ada yang bertakbir tanpa ada seorang pun yang 


mengingkarinya. Lali 





39 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 61 bab: 
Memendekkan Rambut (hadits no. 200). 

35 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 61 bab: 
Bertakbir Saat Di Mina, dan Ketika Berangkat Ke Arafah (hadits no. 970) dari Anas 
dengan redaksi: Orang yang bertalbiyah mengumandangkan kalimat talbiyah dan 
orang yang bertakbir mengumandangkan takbir. 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 46 pembahasan tentang talbiyah 
dan takbir saat pergi dari Mina ke Arafah pada hari Arafah (hadits no. 274/1285). 
HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang Manasik, 192 bab: Bertakbir Saat 
Berangkat Ke Arafah (hadits no. 3000) dari Anas dengan redaksi serupa dengan 
riwayat Al Bukhari. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik, bab: Apa yang Dikerjakan 
Setalah Datang dari dan Menuju Ke Arafah (hadits jld. 2, h. 56). 


278 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


AS Tab op ae 3 NU Ul - ve 
SESI alb | B2 dl St 


1125. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia berangkat pagi hari dari Mina menuju Arafah di saat 
matahari terbit.” 


. .. . 3. ed . . 
vga Boabami gs ea dag 
SB AA Had Pe SA) Karat 
1126. Dan, dengan sanad ini bahwa Ibnu Umar melakukan 
ibadah haji di zaman fitnah, maka ja berniat ihram, kemudian 
memandang dan berkata, "Tiada lain urusan keduanya (haji dan 


umrah) adalah satu. Aku bersumpah di hadapan kalian bahwa aku 
telah mewajibkan haji bersama dengan umrah."?7 





HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 13521, jld. 4 dari Musnad Anas 
bin Malik. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 13 bab: 
Memutus Talbiyah (hadits no. 45). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Talbiyah Hari Arafah Setelah 
dan Sesudahnya Hingga Melempar Jumrah Agabah (hadits jid. 5, h. 112). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, 13 pembahasan tentang haji, 10 bab: Keluar 
dari Makah Ke Mina (hadits no. 3847). 

38 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 2 pembahasan tentang haji, 64 bab: 
Shalat di Mina Pada Hari Tarwiyah dan Shalat Jumat Di Mina dan Arafah (hadits 
no. 208). 

HR. Al hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 78, h. 88). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Menuju Ke Arah Mina Pada 
Hari Tarwiyah Kemudian Menuju Arafah (hadits jld. 5, h. 112). 

37 HR. Al Bukhari dalam 28 pembahasan tentang orang yang tertahan, 1 bab: Jika 
Orang yang Umrah Tertahan (hadits no. 1806) dari Nafi' dengan redaksi: Bahwa 
Abdullah bin Umar RA ketika keluar menuju Makkah untuk umrah pada zaman 
fitnah, ia berkata, "Jika tertahan dari ka'bah, maka kami melakukan seperti apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu niat dan ihram umrah, karena Rasulullah SAW 
niat dan ihram umrah pada tahun Hudaibiyah. 

HR. Muslim dalam 15 pembahasan tentang haji, 26 bab: Diperbolehkannya 
Tahallul Bagi yang Melakukan Haji dan Umrah dan Diperbolehkan Melakukan Haji 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 279 


Ss 
cs. 9 5 
Lol 


AN PN UR da 05 je 5 
ba WA 203 JAE NY Ha Lead 
ale BS Cp IL OK UI Se Wb cha 


ag 5 NNNV 


j 


@1 


1127. Dan, dengan sanad ini bahwa Ibnu Umar pernah 
mengatakan: Apabila seorang lelaki menyerahkan perkaranya kepada 
istrinya, maka keputusan yang ada berdasarkan apa yang diputuskan 
oleh istrinya: kecuali bila si lelaki mengingkarinya dan berkata, "Aku 
tidak bermaksud melainkan hanya sekali thalak." Maka si lelaki 
disumpah atas hal tersebut, dan dia lebih berhak untuk merujuk 
istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah.78 


z o o- 0. ora o ee. 0. . £ at 
AU yi A5 pi Olla G3 Jan YP HL U SP— NNYAN 


5 -d ud 2. 

3 Pn & (3 on, 9 P4 - a :« 3. f 36 o- (n . 0. 
AG aU yi M3 Kie UG OS AA 0 gi ae . 
Io. 0 EsoG.- 


KAS 126 53 3 JW DUA MREY GP gi 3 Ka 
US 3 aah Ga LSI SI J6 


3 
v 
1S 
€N 
Ta 
NX 
CX 
“ 
& 
en 
Cr 


Oiran, dan Meringkas Thawaf dan Sa'i Bagi Orang yang Melakukan Haji Oiran 
(hadits no. 180/123) dari nafi' dengan redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar RA keluar 
untuk umrah pada zaman fitnah dan berkata, "Jika tertahan dari ka'bah, maka kami 
melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu niat dan ihram 
umrah, kemudian berjalan hingga terlihat pada Al Baida' lalu menoleh kearah 
sahabatnya, kemudian bersabda, 'Tidak ada yang diperintahkan kecuali satu, aku 
bersaksi bahwa telah diwajibkan kepadaku haji dan umrah', lalu ia keluar hingga 
sampai di ka'bah, kemudian beliau thawaf tujuh kali dan sa'i antara shafa dan marwa 
tujuh kali dan tidak menambahkannya, .... 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 20 pembahasan tentang haji, 12 bab: Haji 
Oiran (hadits no. 44). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 77, h. 88). 

378 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 29 pembahasan tentang talak, 3 bab: 
Penjelasan Tentang Kepemilikan (hadits no. 11). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 80, h. 89). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan talak, bab: Kepemilikan 
(hadits jld. 7, h. 348). 


280 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


ash (ina Lp UP Kost S1 Wan AA Tw Ga 1 Jas 
. 3 Te £ 
Aga Mah 


1128. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin 
Sulaiman bin Zaid bin Tsabit bin Kharijah bin Zaid, bahwa ia pernah 
mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika ia sedang duduk di rumah 
Zaid bin Tsabit, maka datanglah kepada keduanya Muhammad bin 
Abu Utaig dengan air mata yang berlinang. Maka Zaid bertanya 
kepadanya, "Apakah yang telah menimpamu?" Muhammad 
menjawab, "Aku menyerahkan kepada istriku perihal dirinya, dan 
ternyata ja memisahkan aku (meminta cerai dariku)." Zaid berkata 
kepadanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian 
(menyerahkan — perkaramu kepada istrimu)?" Muhammad 
menjawabnya, "Takdir." Zaid berkata kepadanya, "Rujuklah 
kepadanya jika kamu suka, karena sesungguhnya dia hanya baru 
kejatuhan sekali thalak, dan engkau paling berhak terhadapnya." 


. ga 


IA... 
JR OSN G3 ul op 3 H2 Mu Up —yiya 
TARA Ii Alb BIAN Ud Ta 7 Gi AN TE kata Aka 
Ia au 
1129. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa ia pernah berkata, "Tiap-tiap wanita yang diceraikan 
berhak mendapat mut'ah, kecuali wanita yang diceraikan sedangkan 


telah ditentukan baginya sejumlah maskawin, tetapi ia masih belum 
dicampuri, maka sudah cukup baginya maskawin yang telah 


39 Imam Malik dalam Al Muwaththa', 29 pembahasan tentang talak, 4 bab: 
Kepemilikan Orang yang Ditalak Satu (hadits no. 12). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan talak, bab: Kepemilikan 
(hadits jld. 7, h. 348). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 281 


ditentukan baginya. 1389 


LS 2G Asi Gg ds Ae II yA 


AH rp) 


1130. Dan, dengan sanad tersebut dari Ibnu Umar, bahwa ia 
pernah berkata, "Dalam masalah khaliyah (tidak ada ikatakan nikah) 
dan bariyah (terbebas dari ikatan nikah) tiga-tiga. sn 


at ah dal, GAM AA NO nik KAA 
AA Ale pat 
1131. Dan, dengan sanad ini dari Ibnu Umar: Bahwa ia 


membeli seekor unta kendaraan dengan 4 ekor unta yang berada 
dalam jaminannya di Rabadzah.” 





380 YIR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 29 pembahasan tentang talak, 17 bab: 
Pemberian Karena Talak (hadits no. 51). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 35, h. 61). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang maskawin, bab: Pemberian (hadits jld. 7, 
h. 61). 

381 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 29 pembahasan tentang talak, 2 bab: Al 
Hulliyah dan Al Barriyyah serta yang Sepadannya (hadits no. 7) dari Nafi' dengan 
redaksi: Bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata dalam hal hulliyah dan barriyah 
"Sesungguhnya hal itu adalah tiga talak, masing-masing di antara keduanya." 

382 YR. Al Bukhari secara muallag, 34. pembahasan tentang jual beli, 108 bab: Jual 
Beli Budak, dan Hewan dengan Hewan Adalah Riba Nasi'ah (hadits no. 419). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 31 pembahasan tentang jual beli, 35 bab: 
Apa yang Diperbolehkan dari Menjual Sebagian Hewan dengan yang Lainnya dan 
Transaksi Salaf di Dalamnya (hadits no. 63). 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani, dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 28, h. 
57). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Sebagain Hewan 
dengan yang Lainnya yang Tidak Ada Unsur Riba di dalamnya Secara Nasi'ah 
(hadits jld. 5, h. 288). 


282 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


re 


— mp -JG Ten OP IU Nge Pe YAYY 

pada BN ata ME xi NP el ht 

FI SA GA TAB oi AN AP JUS Ab oi di ae ks 
MEN GIE) IG JG ja OI Ip 


1132. Malik mengabarkan kepada kami dari Urwah bin 
Udzainah, ia mengatakan: Aku pernah berangkat bersama nenekku, 
tetapi ia bersumpah untuk berjalan kaki sampai ke Baitullah yang suci. 
Hanya ketika sampai di tengah jalan, ia tidak mampu meneruskannya 
lagi. Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia 
menjawab, "Suruhlah ia berkendaraan, kemudian berjalan kaki sejauh 
perjalanan yang ditempuhnya ketika tidak mampu." Malik berkata, "Si 
nenek wajib berkurban. utas 


Se He tp JET CAS op 4) NT 
A5) Be AA GA 


1133. Dani, dengan sanad ini dari Umar bahwa ia pernah 
berkata, "Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia 
melanggarnya, maka ia harus memerdekakan seorang budak." 84 


33 YR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 22 pembahasan tentang nadzar 
dan sumpah, bab: Orang yang Bernazar Menunaikan Ibadah Haji ke Baitullah 
Kemudian Dia Tidak Mampu (hadits 4). 

34 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 22 pembahasan tentang nadzar 
dan sumpah, bab: Kafarat Sumpah (hadits 14) dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barang 
siapa bersumpah dan ia menguatkannya kemudian ia melanggarnya, maka wajib 
baginya membebaskan budak atau memberi pakaian sepuluh orang miskin dan 
barang siapa yang bersumpah dan ia tidak menguatkannya kemudian ia 
melanggarnya, maka wajib baginya memberi makan sepuluh orang miskin. Setiap 
satu orang miskin satu mud gandum. Barang siapa yang tidak dapat melakukan yang 
demikian maka wajib baginya puasa tiga hari." 

HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke 81, h. 89). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 283 


. . 9 . a 3 223 sa 5 P 
Ai 3 LAN OS ab oi OP NE: 
BE yg Jadi Yi tot pa eh 
1134. Dan, dengan sanad ini dari Ibnu Umar bahwa dia 


mengirimkan zakat fitrahnya kepada orang yang mengumpulkannya 2 
atau 3 hari sebelum Hari Raya Fitri. 22 


AI pp Ep Site ot ab ol gp Yo 
KA 2 aa dala AI Gp kata 


1135. Dan, dengan sanad ini dari Ibnu Umar bahwa seorang 
budak miliknya telah mencuri, lalu melarikan diri, sedangkan Said bin 
Musayyab menolak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap 
budak itu, maka Ibnu Umar memerintahkan (agar budak itu 
ditangkap), lalu tangannya dipotong." 


Oi KAP HA JA 25 Egi Yara 
. ... 3G 


TA Pa See MAA ag Na 


5 5 tas Ta 2 sa Ae Pi SAN EPA PEAY 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bersumpah 
Terhadap Sesuatu yang Tidak Selalu Dikerjakannya (hadits jld. 10, h. 56) dan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Imam Malik. 

385 HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke- 15, h. 49). 

HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 17 pembahasan tentang zakat, 29 
bab: Waktu Pembagian Zakat Fitrah (hadits no. 57). 

386 HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilati Adz-Dzahab (hadits ke- 82, h. 90). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 41 pembahasan tentang hudud, 8 bab: 
Keterangan Mengenai Potong Tangan Seorang yang Melarikan Diri dan Pencuri 
(hadits no. 28). 


284 || musNAD IMAM SYAFI'T 


PO Ia Oh int dal ul, “Te Ja SN KL Ta 
dl pu, vg Na aini Ia da “Iran PI 


TA A PA J3 PN NSP 
d5 HB SES AS SPP AS Ie £ ss 
ia BIS ASN JG ap Ta UN HO Jai Jas 
Ag ap AN SA, CG, Ig 3 uh Oa 
2 JA an Gepah WNA UN ta KAN aa ia DG 


Anu, 


Be serap A.A Si 03.» eh AP 

Men ad ae Aa KAA Aa 

VI J3 24 BEN OLES ny DER ara 
Ula ine pai dg EK Bara 


1136. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin 
Zam'ah: Bahwa ibunya -yaitu Zainab binti Abu Salamah- disusukan 
oleh Asma binti Abu Bakar, istri Zubair bin Awwam: lalu Zainab binti 
Abu Salamah berkata, "Dan Zubair masuk menemuiku ketika aku 
sedang menyisir rambutku, lalu ia memegang salah satu gulungan 
rambutku dan berkata, 'Menghadaplah ke arahku dan bicaralah 
kepadaku'. Aku menganggapnya sebagai ayahku dan semua anaknya 
adalah saudara-saudaraku. 

Kemudian Abdullah bin Zubair dari Al Harrah mengirim 
utusannya kepadaku untuk melamar Ummu Kultsum -anak 
perempuanku- untuk Hamzah bin Zubair, sedangkan Hamzah lahir : 
dari seorang wanita kalangan Bani Kalb." Lalu Zainab berkata kepada 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 285 


utusannya, "Apakah dia halal baginya? Sesungguhnya dia adalah anak 
perempuan saudara perempuannya." Abdullah bin Zubair mengirim 
utusannya kepadaku (dengan pesan), "Sesungguhnya aku bermaksud 
dengan hal ini hanya untuk melarang terhadap anak-anak yang seibu 
denganmu. Dia bukanlah saudaramu. Aku dan anak-anak yang 
dilahirkan dari Asma adalah saudara-saudaramu, sedangkan anak- 
anakku yang dilahirkan bukan dari Asma bukanlah saudara- 
saudaramu. Kamu boleh menanyakan hal ini kepada siapapun." 

Maka aku mengirim utusanku dan menanyakan kepada banyak 
sahabat Nabi SAW serta Ummahatul Mukminin, dan ternyata mereka 
berkata, "Sesungguhnya radha'ah dari pihak lelaki (suami) tidak 
mengharamkan sesuatupun." Maka aku menikahkannya (Ummu 
Kultsum) dengan Hamzah, dan Ummu Kultsum masih tetap menjadi 
istri Hamzah hingga ia meninggal dunia.” 


0 - c-03 0 08 - 1-3 202 Pa 1. 8 
Ep lAIN op Kb Ip JGA Cg MAY 
Mp Pata PER In Aa Pn ON pr Ca ? 
KR NK EY, all gak ala (EU las Ai 3 Ae 
Un adas ya Gila SE Aa Uda 35 GI Ju) 
RaLY 
1137. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia menceritakan: Pamanku, Aflah, 
telah tiba hingga akhir hadits." 
(Ar-Rabi? mengatakan:) Asy-Syafi'i menyangka bahwa tidak 


ada satu orang pun yang sangat keras pertentangannya kepada 
penduduk Madinah dari pada Malik. 





387 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
388 Ymam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


286 II muswaD IMAM SYarI'T 


Pn 0 e- » s3? o- PL Pa na E 
IP 0 IS 3 Kaban IP HAN AS UAN — NNYA 


ore Lee ” sai 0 0. 0 se 1 0 o- oo .v“- 


- 
2 0. 


y Je Ia uya Maa ot Clus ep eUas 3 Cl ep Sat 


STA 32. 3 


dea pu 

1138. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Muhammad 

bin Amr bin Algamah, dari Zaid bin Abdullah bin Ousaith, dari Sa'id 

bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, dari 

Atha' bin Yasar: Radha'ah dari pihak lelaki (suami) tidak 
mengharamkan sesuatu pun. 


3 ah JB oi IL al PHL pat -yara 
Mo Aa de PI Meng Of usae EN ML 
Ha bei IR ain deler daan LL SU 


1139. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin 
Dinar, Sahl bin Said As-Sa'idi mendengar: Ada seorang lelaki 
melamar seorang wanita yang sedang berdiri kepada Nabi SAW, maka 


beliau bersabda sehubungan dengan maskawinnya, "Carilah, 


sekalipun cincin dari besi. an 


389 Jmam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

20 YR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Sulthan Adalah 
Wali Berdasarkan Perkataan Rasulullah SAW. Kami Nikahkan Kamu Dengannya 
dengan Hafalan Al Our'an yang Kamu Miliki (hadits no. 5135). 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Menjadikan Pekerjaan 
yang Dikerjakan Sebagai Mahar Menikahkan (hadits no. 2111). 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Mahar untuk 
Perempuan (hadits no. 1114). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(22913) jld. 8 dari hadits Sahl bin 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 287 


Ae dj Dan ui 1. 
Li BU 3 Gb AA Cp OA ab ol al 


1140. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Harits jika aku tidak mendengarnya dari Abdullah, 
dari Malik bin Anas, Yazid bin Ousaith, dari Said bin Musayyab: 
Umar dan Utsman telah memutuskan dalam kasus pelukaan 
milthah setengah diyat pelukaan mudhihah (luka yang terlihat 
tulangnya). 1 


GI IP AI GP (Ri oi ob ea Va, ta 


ag ab IP Kemah oi GP elal up BAE 3 NN HP 
: ! : Jane 3 1. . Hae ag “ 
BA Jaa YP Aan AN ph 


je . 2... ap LA YA... .. 2 “15, ag 
Ai PN 3 SA SE at ba PL lil Ju 
Laka MY 


Sa'ad As-Sa'idi. 

HR. Imam Malik di dalam A4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 
bab: Keterangan Mengenai Mahar dan Mas Kawin (hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Ucapan yang Diucapkan 
dalam Pelaksanaan Nikah (hadits jld. 7, h. 144). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 2 bab: 
Mahar (hadits no. 4039). 

31 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Orang yang 
Melukai Hingga Terlihat Bbatok Putih Tulangnya (hadits jid. 8, h. 83). 


288 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


DE nas SMU Ja Uh Hgall Ju 
Ae AAN Dp Ab LS 9 YP 

1141. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Ats-Tsauri, dari Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith, dari Ibnu 
Al Musayyab, dari Umar dan Utsman RA tentang atsar yang semisal 
dengannya atau yang semisal semaknanya.”” 

Asy-Syafi'i RA mengatakan: Telah menceritakan kepadanya 
orang yang telah mendengar dari Ibnu Nafi' ketika menceritakan atsar 
ini dari Malik dengan sanad yang yang semisal dengannya. 

Asy-Syafi'i pernah berkata, "Kami telah belajar dari Imam 
Malik bahwa ia belum pernah mengetahui seorang imam pun, —baik 
yang terdahulu maupun yang kemudian— memutuskan sesuatu diyat 
dalam kasus pelukaan yang lebih ringan daripada luka mudhihah." 


2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Orang yang 
Melukai hingga terlihat batok putih tulang (hadits jld. 8, h. 83). 


MUSNAD IMAM SYAFI”TI | 289 


PESEM TIAS5 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG RISALAH 
KECUALI RIWAYAT DARI MUADZ 


3 Chal 6 ad do og dan PAS NY 
II Sat on WN aa ul any 3 
: d YA ox #6. Oo, fe 
And tata ot M3 

1142. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Nujaih, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya, "Dan kami 
tinggikan bagimu sebutan (nama)mu." (Os. Al Insyirah (941:4) 
Mujahid berkata, "Aku tidak ingat selain pernah diceritakan kepadaku 
bahwa yang dimaksud ialah dalam kalimat, 'Aku bersaksi bahwa tiada 
tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan 
Allah'."33 


et . 
070 03 3 0 


JA nata NE op NI LP Cap AU 


Pn A3 aa “Ten setan Yana Na ., 6 ane Note 20 
ISI AI IE pelag Al AI uda Ge Tae Hoa AN Ae 


, 


1. 
Kd 


aer 


1143. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin 
Ilagah: Aku pernah mendengar Jarir bin Abdullah berkata, "Aku telah 
berbaiat (berjanji setia) kepada Nabi SAW untuk berlaku ikhlas 
kepada setiap muslim." 





18 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang sembelihan, bab: Bershalawat atas 
Rasulullah SAW Ketika Menyembelih (hadits jld. 9, h. 286). 

34 YR. Al Bukhari dalam 54 pembahasan tentang syarat-syarat, 1 bab: Apa yang 
Boleh Menjadi Syarat dalam Islam, Hukum-Hukum, dan Bai'at-Bai'at (hadits no. 


290 || musnaD IMAM SYAFI'T 


Alap 53 pl aa dika 3 KS (atas 
—. 2 Ne La UN - 8 10 o? 9. o 
ae Siah SE SEA IN ph IM ai PI Lu 
2 TA 5 0 25 « 4 TA 5 3 6 Oa LA 
Ie AN HAN dika HAN Aenga SHU Hala ale AI 
| 0 22. 9 Nak Pir Kan 
AI embdi IYI Sarla MN 
1144. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Suhail bin 
Abu Shalih, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Tamim Ad-Dari RA 
ja mengatakan: Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Agama 
adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat bagi 
Allah, kitab-Nya, para imam (pemimpin) kaum muslim dan kalangan 


awamnya. sai 


ae dl oi Pep KA JA CAN to 
#2 . stan Ng 8, 6 ? To o Lag Nae ag Oia 
Aa Ae KD Kembar Ab Pb JA 





2714) dari Jarir dengan rerdaksi: Aku dibai'at oleh Rasulullah Saw dan disyaratkan 
atasku agar memberi nasehat semua muslim. 

HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 23 bab: Agama Adalah Nasehat 
(hadits no. 98/56). 

HR. An-Nasa'i dalam 39 pembahasan tentang bai'at, 6 pembahasan tentang 
mengambil sumpah untuk memberi nasehat setiap muslim (hadits no. 4167). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 19220) jld. 7 dari hadits Jarir bin 
Abdullah. 

295 FIR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang Iman, 23 bab: Penjelasan Mengenai 
Agama Adalah Nasehat (hadits no. 96/55) dari Tamim Ad-Dari dengan redaksi: 
Bahwa Nabi SAW bersabda, "Agama adalah nasehat" kami bertanya, "untuk siapa", 
beliau menjawab, "Untuk Allah SWT, untuk kitab-kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk 
para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin." 

HR, An-Nasa'i dalam 39 pembahasan tentang bai'at, 31 bab: Nasihat untuk 
Pemimpin (hadits no. 4209) dari Tamim Ad-dari dengan redaksi: Bahwa agama 
adalah nasihat. Mereka bertanya, "Terhadap siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah 
Saw menjawab, "Untuk Allah SWT, untuk kitab-kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk 
para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin." 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(16938) jld. 6 dari hadits Tamim 
Al-Dari dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 291 


LS Ng SA SA LS JB 
SU Or Hp SE 33 Y) ts SU 3 
Aa 3 lan eh Ne Bee 


1145. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Amr bin Abu Amr maula Al Muthalib, dari Al Muthalib bin 
Hanthab bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Tidaklah aku 
meninggalkan sesuatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada 
kalian melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian, dan 
tidaklah aku meninggalkan sesuatu dari apa yang dilarang oleh Allah 
kepada kalian melainkan aku telah melarangnya kepada kalian. Dan 
sesungguhnya malaikat Jibril telah menurunkan wahyu kepadaku 
bahwa seseorang tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi 
untuknya. Karena itu, berbaik-baiklah dalam meminta. 13 


1e 


He Sy ja IL 3 HE VA - KE 


Ne aa aa Aa aan 


Anti SI Ja sa Sea AS sat ala adi 
HS Ca: Iis B2 5 Ta SA su 


3, 0G 


cola A ai 


396 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Bahwasanya Tidak 
Wajib Mengikuti Sesuatu yang Hanya Dikhususkan Untuk Sesuatu Dan Boleh 
Mengikuti yang Selainnya (hadits jld. 7, h. 76). Dari al-Muththalib bin Hanthab 
dengan redaksi: Aku tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah SWT 
atas kalian melainkan aku telah memerintahkannya terhadap kalian dan tidak pula 
meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah SWT melainkan aku telah melarang 
kalian darinya. 


292 II musNaD IMAM SYAFI'T 


at N @:, 3 - PI Ii . Fi a. Se Aa 
Ie ate Sa gp MAKE Hj SAS teng LOLA JB 
Sa SA ana Sea 
Iya euy 
BAN AN ERA op) ea Jb 


1146. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Salim Abu 
An-Nadr —maula Umar bin Ubaidillah— bahwa ia pernah mendengar 


sebuah hadits dari Ubaidillah bin Abu Rafi' ia menceritakan hadits 
dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semoga aku 
tidak menemukan seseorang di antara kalian sedang dalam keadaan 
bersandar di atas dipannya, lalu datang suatu perkara dariku 
kepadanya menyangkut apa yang aku perintahkan atau apa yang aku 


larang, tetapi ia mengatakan, 'Aku tidak mengetahui. Apa yang kami 


jumpai di dalam Kitabullah, kami mau mengikutinya'. 1337 


Sufyan berkata, "Dan Muhammad bin Al Munkadir pernah 
menceritakannya dari Nabi SAW secara mursal." 

Asy-Syafi'i RA berkata, Al Arikah (dipan) adalah As-Sarir 
(Tempat tidur). 


7 HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang sunnah, 6 bab: Mengenai Lazim 
Mengamalkan Sunnah (hadits no. 4605) dari Abu Rafi'. 

HR. At-Tirmidzi dalam 42 pembahasan tentang ilmu, 10 bab: Ucapan yang Dilarang 
Ketika Menyebutkan Hadits Nabi SAW (hadits no. 2663) dari Abu Rafi'. 

HR. Ibnu Majah dalam kitab Al Mugahdimah, 2 bab: Mengagungkan hadits 
Rasulullah SAW Dan Dosa Besar Bagi yang Menentangnya (hadits no. 13) dari Abu 
Rafi' dengan redaksi: Akan ada pada salah seorang kalian yang bertelakan di atas 
dipan kemudian datang padanya perintah yang aku perintahkan atau larangan yang 
aku larang, lantas ia mengatakan: Aku tidak tahu, kami melakukan apa yang kami 
temukan dalam kitabullah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dalil Tidak Wajibnya 
Mengikuti Sesuatu yang Hanya Dikhususkan Untuk Sesuatu Hal dan Boleh 
Mengikuti yang Lainnya (hadits jld. 7, h. 76). Dari Abu Rafi'. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 293 





2 7... 


aa PL oi Jae Ana Up AM Uyg N 
AN PS Pap Ae Usai Sao ab ae 


EA Op EA JA UN jo Gp 
s2 anta Age Dmna An ale S1 Io IE PL 
Wp 3 P3) aka ay Y VE TN Ja Ja td aa, 


Io, 


S 36 GE Jo Ya HI ta AA Hp ag ala At Ko 
Laki Yg ia IYA AI 3 Je BG ab ot 
GX al Lai lag ada Ai Jo Di Hyang Iw (ata 


1147. Malik mengabarkan kepada kami dari pamannya —Abu 
Suhail bin Malik— dari ayahnya bahwa ia pernah mendengar Thalhah 
bin Ubaidillah mengatakan: Seorang Arab badui dari kalangan 
penduduk Najd datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan rambut 
yang awut-awutan, suaranya terdengar, tetapi apa yang dikatakannya 
kurang dimengerti. Ketika ia telah dekat, bertanyalah ia tentang Islam. 
Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Shalat 5 waktu dalam sehari 
semalam." Ia bertanya, "Apakah ada kewajiban lainnya atas diriku?" 
Nabi SAW menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau hendak shalat 
sunah." Dan Nabi SAW menyebutkan kepadanya puasa bulan 
Ramadhan, lalu ia bertanya, "Apakah ada kewajiban atas diriku?" 
Nabi SAW menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau hendak puasa 
sunah." Lalu lelaki badui itu berpaling (pergi) seraya berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan menambah atas hal ini dan tidak pula 
mengurangginya sedikit pun." Maka Rasulullah SAW bersabda, 


"Beruntunglah dia jika benar." 2: 





38 IR. Al Bukhari dalam 2 pembahasan tentang Iman, 34 bab: Syari'at Zakat 
Adalah Bagian dari Rukun Islam (hadits no. 46) dari Thalhah bin Ubaidillah. 
HR. Muslim dalam 1 pembahasan tentang iman, 34 bab: Penjelasan Mengenai 


294 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


.. .. 


AN 3 tail af AL AE Ip BIL UT YNA 

Te II SA SI AN Cop) IG 6 

Bi Yo bi aki G gai ol aah He Af al, 
Ai La Yg el 


1148. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Dan telah disebutkan tentang 
ihramnya bersama Nabi SAW: Bahwa ia mengalami haid, maka Nabi 
SAW memerintahkan kepadanya agar mengerjakan semua yang 
dikerjakan oleh orang yang berhaji selain thawaf di Baitullah, dan ia 
dilarang shalat sebelum bersuci.”” 


Shalat yang Merupakan Salah Satu Rukun Islam (hadits no. 11/8) dari Thalhah bin 
Ubaidullah. 

HR. Abu Daud dalam 1 pembahasan tentang shalat, 1 bab: Mengenai Jumlah Shalat 
(hadits no. 391) dari Thalhah bin Ubaidillah. 

HR. An-Nasa'i dalam 5 pembahasan tentang shalat, 4 bab: Berapa Jumlah Shalat 
yang Diwajibkan Dalam Sehari Semalam (hadits no. 457) dari Thalhah bin 
Ubaidullah. 

HR. An-Nasa'i dalam 46 pembahasan tentang iman, 23 bab: Zakat (hadits no. 5043) 
dari Thalhah bin Ubaidullah. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(1390) jld. 1 dari hadits Thalhah bin 
Ubaidullah. 

HR. Imam Malik di dalam A4! Muwaththa' dalam 9 pembahasan tentang menggashar 
shalat dalam perjalanan, 25 bab: Kumpulan Anjuran-Anjuran Dalam Shalat (hadits 
no. 101) dari Thalhah bin Ubaidullah dan di dalamnya terdapat tambahan redaksi: 
Beruntunglah lelaki itu, jika ia konsekwen. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Shalat-shalat Fardhu yang Lima dan 
Pembahasannya (hadits no. 144) dari Thalhah bin Ubaidullah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, shalat-shalat fardhu yang lima 
(hadits jld. 1, h. 361) dari Thalhah bin Ubaidullah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 9 bab: 
Keutamaan Shalat yang Lima (hadits no. 1724) dari Thalhah bin Ubaidullah. 

'9 HR. Al Bukhari dalam 25 pembahasan tentang haji, 81 bab: Perempuan Haid 
Dapat Menunaikan Semua Rangkaian Ibadah Haji Kecuali Thawaf di Ka'bah dan 
Jika Melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwa Tanpa Wudhu' (hadits no. 1650) dari 
Aisyah dengan redaksi: Aku sampai di kota Makkah dan aku dalam keadaan haid, 
maka aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah dan tidak pula melakukan sa'i antara 
Shafa dan Marwa, ia berkata, "Maka aku sampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 295 





te 


ea e - - 0 - 0. —. - # 
JB AS gl PU 3 Al AS os bei NIA 


A 2 rana TAK HA e Pan 5 Aa a 
A1 Ko Oh SJ pi hal SI meal HO elaia GAIN LL 


- o - “ 38... - - - - 
AI Jae got Ah 33 dota IN ale JG 8 dh ale 
" 2,9 - - . e Maa Se aa 5 A8 9 
RESI BINA GUE Udi AA DS Wa gkalAU 


1149. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar, ia mengatakan: Ketika orang-orang berada di 
(masjid) Ouba sedang mengerjakan shalat Subuh, tiba-tiba ada 
seseorang yang datang, lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah menerima wahyu tadi malam, wahyu itu memerintahkan agar 
beliau menghadap ke arah kiblat." Maka mereka menghadap ke arah 
kiblat, sebelum itu orang-orang menghadapkan diri mereka ke arah 
negeri Syam (Baitul Magdis), lalu mereka berputar menghadap ke 
arah Ka'bah.” 





lalu beliau bersabda, 'Kerjakan semua rangkaian ibadah haji sebagaimana orang- 
orang berhaji kerjakan, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah 
sampai kami kamu suci'." 

HR. Imam Malik di dalam Al Al Muwaththa' dalam 20 pembahasan tentang haji, 74 
bab: Mengenai Perempuan Haid yang Masuk Mekkah (hadits no. 239) dari Aisyah 
dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Harus Dalam Keadaan 
Suci (hadits jld. 5, h. 86) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits 
yang diriwayatkan Al Bukhari. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: 
Mengenai Ketentuan Masuk Makkah (hadits no. 3835) dari Aisyah dengan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari. 

400 HR. Al Bukhari dalam 8 pembahasan tentang shalat, 33 bab: Kiblat (hadits no. 
403) dari Ibnu Umar. 

HR. Muslim dalam 5 pembahasan tentang masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, 
2 bab: Perpindahan Kiblat dari Al Guds ke Ka'bah (hadits no. 526/13) dari Ibnu 
Umar. 

HR. An-Nasa'i dalam 9 pembahasan tentang kiblat, 3 bab: Menemukan Kekeliruan 
Setelah Melakukan Ijtihad (hadits no. 744) dari Ibnu Umar. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 14 pembahasan tentang Kiblat, 4 
bab: keterangan mengenai Kiblat (hadits no. 6) dari Ibnu Umar. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Perpindahan Kiblat dari 
Baitul Magdis ke Ka'bah (hadits jld. 2, h. 2) dari Ionu Umar. 


296 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


... 


Pi Hem ap Hi P3 MA Val No 

Sea Pe: or 4 “. , 3 02. na Pi LE TA 3 aa 

Fb Ta pala ale IN Ito M Spa jae Si OST teng 
... Ka na KE) s2 Bui Pel s0... 
ara UAN TI 3 toba aa ya La 


1150. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia mengatakan: Rasulullah SAW 
shalat menghadap ke arah Baitul Mugaddas selama 16 bulan, 
kemudian kiblat dipindahkan (ke arah Ka'bah) 2 bulan sebelum perang 
Badar. 


'..3 5. 


AP SI RA 5 AE LA Coal - Yo 
£ ng Pee AN NX ?, Me Tana 
SIP EN 108 pg ai Se Spa Ol 
1151. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman 


Al Ahwal, dari Mujahid bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Tidak ada wasiat untuk ahli waris." 


c..3 


5 ?, aa 
ii Oi AE AS il yP Olah gt - Nor 
Abate, KAA ag alan Ko an Ae 3 
AD Ab 3 il dad Di ta al dl 


Mn Pa ja AL Ea - ? .. 0.5 - GG... 0 0 -. 
AI Span JW pi KAA Jia 3 NG AP LI 


HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 9 pembahasan tentang shalat, 8 bab: 
Syarat-Syarat Shalat (hadits no. 1715) dari Ibnu Umar. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 14 pembahasan tentang Kiblat, 
bab: Keterangan Mengenai Kiblat (hadits no. 7) dari Sa'id bin Al Musayyab. 

“IIIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang wasiat-wasiat, bab: Dihapusnya 
Wasiat untuk Kedua Orang Tua dan Kerabat yang Mendapat Waris (hadits jld. 6, h. 
264) dari Mujahid. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 297 


2 & 2 Kanal : 0... o LSG or kah La 
IE SA Re, Ioi HA Ia ale SI le 
: BEM 5 agung Yen 3 


1152. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Urwah bin Az- 
Zubair, dari Aisyah, istri Nabi SAW: Bahwa istri Rifa'ah datang 
kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menjadi 
istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku hingga thalakku habis, 
sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan 
sesungguhnya apa yang dia miliki hanya seperti ujung baju." Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu hendak kembali kepada 
Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun 


merasakan madumu. babi 





22 HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian-kesaksian, 3 bab: 
Kesaksian Orang yang Bersembunyi (hadits no. 2639) dari Aisyah. 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Tidak Halal Bagi Seorang 
Perempuan yang Sudah Ditalak Tiga Dinikahi Hingga Ia Dinikahi Lelaki Lain dan 
Ia Menggaulinya Kemudian Bercerai dan Masa '"Iddahnya Telah Habis (hadits no. 
111/1433) dari Aisyah. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Keterangan Mengenai 
Orang yang Mentalak Tiga Istrinya, Kemudian Seorang Lelaki Lain Menikahinya, Ia 
Mentalaknya Sebelum Menggaulinya (hadits no. 1118) dari Aisyah. 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah yang Halal Bagi 
Seorang Perempuan yang Ditalak Tiga Terhadap Suami yang Mentalaknya (hadits 
no. 3283) dari Aisyah dengan redaksi: Tampaknya kamu ingin kembali kepada 
Rifa'ah, tidak, sampai ia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Laki-Laki Mentalak 
Istrinya Dengan Talak Tiga Kemudian Istrinya Menikah dan Ia Ditalak Sebelum 
Digauli, Apakah Ia Sudah Boleh Kembali Kepada Suaminya yang Pertama (hadits 
no. 1932) dari Aisyah. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang talak, bab: Bila Seorang Perempuan 
Halal Bagi Suaminya yang Mentalaknya Padahal Talak Masih Berlangsung (hadits 
jld. 2, h. 161) dari Aisyah. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 24153) jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Ibnu al-Jarud dalam Al Muntaga dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 
683) dari Aisyah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Ruju', bab: Nikah Perempuan yang 
Ditalak Tiga (hadits jld. 7, h. 373) dari Aisyah. 


298 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Geya—aa 25 u ana CA 3g ena ge ga Y1or 
Aa Ye ag Ta am abuan “Ce 0 0. 0. 
—t AN an MI da) Oon ai TA YA Obat 3 yS US 
1 e - - & .,. 3 3 Sa Ap s 
EA PSI Yp BSI medio Y 2B pe 
1153. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, 
dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang muslim tidak boleh 
mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang 
muslim. "3 


..n 
: 


AAN UP AP AE Upi - Not 
ar Ea 5 JA Kanan an epu eo sah ..A 9, “ Pi .5 
AS Haa pu aduan lean Io Mpg ol 
PL as ga 


1154. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu 





403 HIR. Muslim dalam 23 pembahasan tentang faraidh, 1 bab: Sempurnakan 
Pelaksanaan Faraidh atas Ahli Warisnya Dan Apa yang Tersisa Maka Lebih Utama 
Untuk Laki-Laki (hadits no. 1/1614) dari Usamah bin Zaid. 

HR. Abu Daud dalam 13 pembahasan tentang faraidh, 10 bab: Apakah Seorang 
Muslim Dapat Mewarisi Seorang Kafir (hadits no. 2909) dari Usamah bin Zaid. 

HR. At-Tirmidzi dalam 30 pembahasan tentang faraidh, 15 bab: Penjelasan 
Mengenai Pembatalan Pembagian Warisan Antara Seorang Muslim dan Seorang 
Kafir (hadits no. 2107) dari Usamah bin Zaid. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang faraidh, bab: Pencatatan (hadits jld. 2, h. 
271) dari Usamah bin Zaid. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 21806) jld. 8 dari Musnad 
Usamah bin Zaid. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Keterangan Mengenai Harta Warisan 
(hadits no. 954). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang faraidh, bab: Seorang Muslim Tidak 
Dapat Mewarisi Seorang Kafir dan Tidak Pula Seorang Kafir Mewarisi Seorang 
Muslim (hadits jld. 2, h. 218). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 52 pembahasan tentang faraidh (hadits 
no. 6033) dari Usamah bin Zaid. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 299 


Syihab, dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka 
hartanya itu bagi si penjual, kecuali jika orang yang membeli 
mensyaratkan. Laki 


,. 9 
KI 


- . o PJ 
HB EP AP LA gi - Neo 


3 Tre 2G 7 sn Bea . o 7 0. KP ey Oo. 
AN Ig LSN ep BIKE AP BU AS 





404 HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: Orang yang 
Menjual Pohon Kurma Sementara di Atasnya Ada Buah Kurmanya (hadits no. 
80/1543) dari Abdullah bin Umar, Barang siapa yang jual beli pohon kurma setelah 
diserbuki, maka buahnya untuk penjualnya kecuali pembeli mensyaratkan dan 
barang siapa berjual beli budak maka hartanya adalah milik si penjual kecuali si 
pembeli memberi syarat". 

HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang pemberian izin, 8 bab: Seorang Budak 
yang Dijual Sementara Ia Memiliki Harta (hadits no. 3433) dari Abdullah bin Umar 
dengan redaksi: Barang siapa yang menjual seorang budak dan ia memiliki harta 
maka hartanya untuk si penjual kecuali jika pembeli mengajukan persyaratan, dan 
barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki maka buahnya untuk 
si penjual kecuali jika si pembeli mengajukan syarat. 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 76 bab: Seorang Budak 
Dijual dan Pembeli Mengecualikan Hartanya (hadits no. 4650) dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 31 bab: Mengenai 
Orang yang Menjual Pohon Kurma yang Terpelihara atau Seorang Budak yang 
Memiliki Harta (hadits no. 2211) dari Abdullah bin Umar. Dan, redaksinya sama 
seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 4553) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar. Dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Keterangan Mengenai 
Harta Seorang Budak (hadits jld. 5, h. 324) dari Abdullah bin Umar dan redaksinya 
sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud. 

HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan nabi, 33 bab: Perang 
Anmar (hadits no. 4140) dari jabir bin Abdullah Al Anshari. Dengan redaksi: Aku 
melihat nabi Saw dalam perang Anmar menunaikan shalat sunnat di atas 
tunggangannya menghadap ke Timur. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 14204) jld. 5 dari Musnad Jabir 
bin Abdullah, dengan redaksi: Aku melihat Rasulullah Saw menunaikan shalat di 
atas tunggangannya menghadap ke Timur dalam perang Anmar. 


300 || muSNAD IMAM SYAFI'T 





23 arang T- 3 34 “ .? 0 2... F PPP ot A 0 
“Aa da Sp Ia OS JAN Pd Anh MA to 
Ga Jas 
1155. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suragah, dari Jabir bin 
Abdullah RA: Bahwa Rasulullah SAW berada dalam perang Bani 


Anmar, beliau shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah 
timur.“ 


Ne Tg & Pp OP OP tama a Ust Yon 
MEN RA LPS 


1156. Muslim Bean kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW tentang hal 
yang semakna, "Aku tidak mengetahui apakah ia menyebut Bani 
Anmar dari Ibnu Az-Zubair atau ia mengatakan shalat dalam 
perjalanan." 06 


Dai ea Hasan aa 
pup os JB Sp S0 3 ala da Ke 
Kb JET ga UE Yen lo 6 


405 IR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 33 bab: Perang 
Anmar (hadits no. 4140) dari Jabir bin Abdullah Al Anshari dengan redakasi: Aku 
melihat Nabi SAW dalam perang Anmar melaksanakan shalat sunnah di atas 
tunggangannya menghadap ke arah timur. 

HR. Imam Ahmad dalm musnad-nya (hadits no. 14204, jld. 5) dari musnad Jabir bin 
Abdullah dengan redaksi: Aku melihat Nabi SAW melaksanakan shalat sunnah di 
atas tunggangannya menghadap ke arah timur dalam perang Anmar. 

Imam Asy-Syaff'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


1157. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: menurut dugaanku dia menceritakannya dari Nabi SAW, maka 
ja menuturkan tentang shalat Khauf. Untuk itu ia berkata, "Apabila 
rasa takut lebih gawat daripada hal itu, maka mereka shalat dengan 
berjalan kaki dan berkendaraan dengan menghadap kiblat, juga tanpa 
menghadap ke kiblat." 


0 . 


Usai ay 33 cal ol op dn U 
4... ad ana 3 2, . o 0. . 

AA hay Ih daa Ja dh ale BI op al 3 al 
PNP er Aa 9, ,a 2 P3 3 2 Dg 

ag ae MN ato EA pp ul) aa 

1158. Seorang lelaki menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 

Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW tentang 
hal yang semakna, tidak diragukan lagi bahwa ia menerima hadits ini 


dari ayahnya, dan bahwa hadits ini marfu' sampai kepada Nabi 
Ss Aw. 


.. 9 
KI 


PANEN, 





“7kTR. Al Bukhari dalam 65 pembahasan tentang tafsir, 44 bab: Jika Kamu dalam 
Keadaan Takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. 
Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana 
Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (OS. Al 
Bagarah (2): 239). (hadits no. 4535) dari Ibnu Umar RA. dengan redaksi: Apabila 
rasa ketakutan sangat dirasakan saat itu, maka shalatlah sambil berjalan atau diatas 
kendaraan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. 

HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa' dalam 11 pembahasan tentang shalat Khauf, 
1 bab: Shalat Khauf (hadits no. 3) dari Ibnu Umar RA. dan redaksinya sama seperti 
redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Cara Melaksanakan 
Shalat dalam Situasi Ketakutan (hadits jld. 3, h. 256). 

“08 Yam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


302 || musNaD IMAM SYAFI'I 





2 
NX 358 can 


Kal ala Cok SA 3 AE sape Ya 1104 

A « g Ye tingi 0 H3 AT . Low o- .. o- . 

AN Io MI Inn ol AE pn TB aa Ne AI 
Lema EP 93 JB ah ale 


1159. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zulhri, 
dari Said dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah 
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Zakat harta rikaz adalan 
seperlimanya. Lai 





“9 YIR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 66 bab: Mengenai Zakat 
Barang Peninggalan yang Terpendam 1/5 (hadits no. 1149) dari Abu Hurairah 
dengan redaksi: Hewan yang mati tidak ada jaminan, seseorang yang jatuh kedalam 
sumur tidak ada jaminan, dan orang yang terjatuh kedalam lubang galian barang 
tambang tidak ada jaminan, dan harta karun yang terpendam zakatnya 1/5." 

HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hukum hudud, 1 bab: Terbunuhnya 
Hewan dan Jatuhnya Seseorang Pada Galian Barang Tambang Tidak Sumur Galian 
Tidak Ada Jaminan (hadits no. 45/ 1710) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Muslim dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 46/1710) dari Abu 
Hurairah dengan redaksi: Seseorang yang mati pada galian sumur tidak ada jaminan, 
dan orang yang terjatuh pada galian barang tambang tidak ada jaminan dan hewan 
yang terbunuh tidak ada jaminan dan zakat harta karun yang terpendam 1/5." 

HR. Abu Daud dalam 14 pembahasan tentang yang wajib dikeluarkan zakatnya, 40 
bab: Penjelasan Mengenai Harta yang Terpendam dan Apa Saja yang Berkenaan 
Dengannya (hadits no. 3058) dari Abu Hurairah. 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 37 bab: Penjelasan 
Mengenai Hewan yang Matinya Tidak Dikenakan Jaminan Apa-Apa (hadits no. 
1377) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari. 

HR. Ibnu Majah dalam 18 pembahasan tentang barang temuan, bab: Orang yang 
Barang Temuannya Termasuk Ke Dalam Hukum Harta Peninggalan yang 
Terpendam (hadits no. 2509) dari Abu Hurairah. 

HR. Abdurrazzak dalam mushannif-nya dalam pembahasan tentang pembunuhan, 
bab: Binatang-binatang (hadits 18373). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Zakat Harta yang Terpendam 
(hadits jld. 4, h. 155). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


HP Aib AP KAU AA, 
0 ana Je Hn 2. 3 : PN Rea ea UI o- Megi 
3 ag ale KD di YA 
“ 5 i "10 
Kp s3 II 
1160. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani: 
Bahwa Nabi SAW telah melarang memakan setiap hewan pemangsa 
yang bertaring."'? 


Pa Pte AG Jep du GEA 
IG aing Aa lo AT, Pa ga Oa 3 
Wi LI 3 
1161. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 


Hakim, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Memakan semua hewan 





40 HR. Al Bukhari dalam 76 pembahasan tentang pengobatan, 57 bab: Susu 
Keledai Betina, (hadits no. 5780). 

HR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, 3 
bab: Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Binatang Buas (hadits 
12/1932). 

HR. At-Tirmidzi dalam 18 pembahasan tentang makanan-makanan, 3 bab: 
Penjelasan Mengenai Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Berkuku 
Tajam (hadits no. 1477). 

HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang hewan buruan, 28 bab: Larangan 
Memakan Binatang Buas (hadits no. 4336). 

HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 13 bab: Memakan 
Setiap Binatang yang Bertaring dan Binatang Buas (hadits no. 3232). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Binatang yang 
Haram Dimakan Pada Satu Sisi Karena Binatang Tersebut Tidak Dimakan Oleh 
Orang-Orang Arab (hadits jld. 9, h. 315). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 17755) jld. 6 dari hadits Abu 
Tsa'labah Al Khasybi. 


304 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





pemangsa yang bertaring adalah haram. ski 


.. 


BI pa Il PER Ia AE yi Val - YANY 
Ba EN g bg " HB DN: :JG SAI 


SE Ep Ke YA 1 


1162. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zulhri, 
dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar, is mengatakan: Aku ikut 
menyaksikan (shalat) hari raya bersama Ali bin Abu Thalib, lalu aku 
mendengar ia berkata, "Jangan sekali-kali seseorang dari kalian makan 
daging hewan kurbannya sesudah 3 (hari).""'? 


3-3 
AE AP GA op uap ARI Ul MAY 
£ : GT “. Tn Ke anda yaa Mg - . .. 
Yee da AI So AI Ipa JB JG AT EPA Cap) UP LP 


1163. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, dari Ali RA yang 


“1 YR. Muslim dalam 34 pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan, 3 
bab: Larangan Memakan Hewan yang Bertaring Dan Binatang Buas (hadits no. 
15/1933) dengan redaksi: Setiap hewan yang bertaring dari binatang buas adalah 
haram untuk dimakan. 

HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang hewan buruan, 28 bab: Larangan 
Memakan Binatang Buas (hadits no. 4335) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits yang diriwayat Muslim. 

HR. Ibnu Majah dalam 28 pembahasan tentang hewan buruan, 13 bab: Memakan 
Setiap Hewan yang Bertaring dari Binatang Buas Haram (hadits no. 3233). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Binatang yang 
Haram Dimakan Pada Satu Sisi karena Binatang Tersebut tidak Dimakan oleh 
orang-orang arab (hadits jld. 9, h. 315). 

“2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan-hewan sembelihan, bab: 
Larangan Memakan Daging Hewan Sembelihan Setelah Dibiarkan Tiga Hari (hadits 
jld. 9, h. 290). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan 
sekali-kali seseorang di antara kalian memakan daging hewan 
kurbannya setelah 3 (hari). 2 


“2. 8. 7 8-8 


Abal IG Aka NP GAP IA GAN - MU 
ae ... 2 Paud Uu ea |) x ka . PA 4 Pns ” 2. 
WAR YES Ula La AN aU mi UP dah lb yi at 
TA 
1164. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim 
bin Maisarah, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar telah menyembelih hewan- 


hewan kurban kami seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, 
kemudian kami membuat bekal dari sisanya sampai ke Bashrah. ah 


ME yi MEP GAN Pp CL Upi No 

AA MN AA NE HN 3 IP di Tg 
VI MAA JW Tag II Ko IP NK dar 
ah Mei Mat A9 ENI J3 Al SM san As Il Spa) 
Sy dag go, SI ME As ca dya) 
— dea Opa Ah Sin IE Us o& Pn 1 -JG 
H3 JA IL JI ad Tah HO Tila To SBU (SI 


“3 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan, bab: Larangan 
Memakan Daging Hewan Sembelihan Setelah Tiga Hari (hadits jld. 9, h. 290) dari 
Ali RA. dengan redaksi: Hai manusia sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
melarang kalian memakan sembelihan kalian setelah dibiarkan tiga hari. 

“imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


306 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





2. 0 


SA Ie le AG Al Abi rat 
KS La SA gi pala An da SI JA 


Ay ga 2 ag Tg DN Sp ba ee “Al AK 


Vi ct 
PU Agar o IA € op AN KA aa 4 


1165. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin 
Khalid Al Juhani bahwa keduanya telah mengabarkan kepadanya: Ada 
2 orang lelaki bersengketa di hadapan Rasulullah SAW, salah seorang 
di antaranya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami 
dengan Kitabullah." Sedangkan yang lain -ia lebih mengerti- berkata, 
"Memang benar, wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan 
Kitabullah dan izinkanlah aku bicara." Nabi SAW bersabda, 
"Katakanlah!" Ia berkata, "Sesungguhnya anak lelakiku menjadi 
pelayan orang ini, lalu anakku berzina dengan istrinya. Kemudian 
diberitakan kepadaku bahwa anakku terkena hukuman rajam, maka 
aku menebus anakku darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang 
budak perempuan. Selanjutnya aku Bertanya kepada para ulama, 
ternyata mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku dihukum 
dera 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sesungguhnya hukuman 
rajam itu hanya atas istri (majikan)nya." Maka Nabi SAW bersabda, 
"Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, aku 
benarbenar akan memutuskan perkara kalian berdua dengan 
Kitabullah. Adapun mengenai kambingmu dan budak perempuanmu 
akan dikembalikan kepadamu." Nabi SAW mendera anak lelakinya 
100 kali dan mengasingkannya selama setahun, lalu beliau 
memerintahkan kepada Unais Al Aslami untuk mendatangi istri lelaki 
tersebut. Jika dia mengaku, maka rajamlah dia. Ternyata istri lelaki itu 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


mengaku, maka Unais merajamnya."' 
IA of PS PP SC Er YA 
AG ga 53 dan aa 
1166. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar RA: Nabi SAW pernah merajam 2 orang Yahudi yang 
berzina. 15 





“IS HR. Al Bukhari dalam 83 pembahasan tentang sumpah dan nadzar, 3 bab: 
Bagaimana Sumpah Nabi SAW (hadits no. 6633) dan (6634). 

HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 25 bab: Perempuan Dari 
Jahinah yang Diperintahkan Nabi Merajamnya (hadits no. 4445). 

HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hudud, 8 bab: Penjelasan Mengenai 
Rajam Orang Lanjut Usia (hadits no. 1433) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Demi 
jiwaku yang berada dalam genggaman tangan-Nya aku pasti akan mengadili kalian 
berdua berdasarkan kitabullah, 100 kambing dan seorang pembantu sebagai 
pengganti ditolak atas kamu, dan atas anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan 
selama 1 tahun, wahai Anas temui perempuan ini dan jika mengaku maka rajamlah 
dia, maka Anas pun pergi menemui dan perempuan itu mengaku maka ia 
merajamnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab-adab pengadilan, 26 bab: 
Perilindungan Wanita Dalam Pengadilan (hadits no. 5425). 

“4S HR. Al Bukhari dalam 66 pembahasan tentang perangai yang terpuji, 26 bab: 
Firman Allah SWT (OS. Al Bagarah (2): 146) (hadits no. 3635) dari Ibnu Umar 
dengan redaksi: "Bahwa seorang yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan 
melapor kepada beliau bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan 
mereka berzina, maka Rasulullah Saw bersabda kepada mereka, "Apa yang kalian 
dapati dalam kitab Taurat menyangkut masalah rajam?" Mereka menjawab, "Kami 
akan membeberkan kejelekan mereka dan mereka hanya dicambuk." Maka Abdullah 
bin Salam berkata, "Kalian berdusta, di dalam kitab tersebut ada dalil mengenai 
rajam, coba kalian ambil kitab Taurat dan mereka menyebarnya, maka salah seorang 
di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat yang membahas mengenai 
rajam, ia membaca sebelum dan sesudahnya (melewati ayat mengenai rajam), maka 
Abdullah bin Salam: angkat tanganmu, maka dia mengangkat tangannya, dan 
ditemui dibawah tangannya ayat mengenai rajam, mereka berkata: engkau benar 
wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rajam. Maka Rasulullah SAW menyuruh 
mereka berdua untuk dirajam, Abdullah berkata: Aku melihat seorang lelaki 
menelungkup melindungi perempuan tersebut dari batu. 

HR. Muslim dalam 29 pembahasan tentang hudud, 6 bab: Merajam Seorang Yahudi 
yang Termasuk Ahli Dzimmah Karena Berzina (hadits no. 27/ 1699) dari Ibnu Umar 
dengan redaksi : bahwa Rasulullah SAW menerapkan hukum rajam dalam perbuatan 
zina dua orang Yahudi perempuan dan laki-laki melakukan zina maka datang 


308 || musNAD IMAM SYAFI'I 





PAI Gi BA AB gi op LM Ul NNNV 

AM Pe Te ae Dab 
LAIN Ah MV IAI AJ sa YAI AI aa 3 
He Ela EN 5g SI et Ole EN eh Ian 


2 Me CN Si gn dn yah Yo Aan gadai An ate 


433 

1167. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Oari' bahwa ia pernah 
mendengar Umar bin Al Khaththab berkhutbah di atas mimbar seraya 
mengajarkan tasyahud kepada orang-orang. Ia mengatakan: 
Ucapkanlah, "Semua penghormatan bagi Allah, semua kesucian bagi 
Allah, semua kebaikan —yakni salawat— milik Allah. Semoga 
keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi, begitu pula rahmat dan 
berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami, juga 
kepada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 





seorang Yahudi menemui Rasulullah membawa kedua orang tersebut. 

HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 26 bab: Mengenai Hukum 
Rajam Terhadap Dua Orang Yahudi (hadits 4446) dari Ibnu Umar dan redaksinya 
sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. 

HR. At-Tirmidzi dalam 15 pembahasan tentang hudud, 10 bab: Penjelasan 
Mengenai Pemberlakuan Hukum Rajam Terhadap Ahlu Kitab (hadits no. 1436). 
Dari Ibnu Umar dengan redaksi: "Bahwa Rasulullah SAW merajam seorang laki- 
laki dan perempuan Yahudi". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(5300) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hudud, bab: Syarat-Syarat Perempuan 
yang Telah Bersuami (hadits jld. 8, h. 214) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Bukhari. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 20 pembahasan tentang 20, 1 bab: Zina 
dan Hadnya (hadits no. 4434) dari Ibnu Umar dengn redaksinya sama seperti redaksi 
hadits yang diriwayatkan Al Bukhari. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


hamba dan utusan-Nya. si 


PN AA ala ol MIL YAA 
A . 7 “0... 2p ane “3 .. . .. .. 
al LP) PURI 53 AS Taha SIB SI KS ALI Aa 
se ?, PP £ ” 2 P0 : tg 2 . 2, .. 
HA In Ki Ula ad HI ui Aa Lah sdh ts 
. 3 - - : Fa g - og. c (3 Pap 
LA ale Jas ad aga Gl 05 uu 
03. . Sa A, ., si 2 ” 2 . .... 
Welas Ig aa AN Ko GI de tm 215p A2 - (al 
. - . 2 30 - YA 5 . 2 a. N ap 2 
dub Je Oei Bo Gi ia aah SM JS 
7 . Ps . .. . . 3. Ka Aa e, y, Pad 3 ». .. 
aa SA G3 Tt teng de AL AI JA JS 
£ sa 2 . " @ KA TG PE . ot 4 «. y 5 2 . 0 . na 
“SIB Ka alah alan Io MIA JB Iii 
. g s0 . ed . gt 0... 2. . 
sedara ds ad ora aa 1 eIjh isa ny has bi 
. 7 . S3 
Aa pai CPU 
1168. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Oari ia 
mengatakan: Bahwa ia pernah mendengar Umar bin Khaththab RA 
menceritakan hadits berikut: Aku mendengar Hisyam bin Hakim 
membaca surah Al Furgan bukan dengan bacaan yang biasa aku 
lakukan dari Nabi SAW yang mengajarkannya kepadaku. Maka 
hampir saja aku bertindak terburu-buru terhadapnya, tetapi aku dapat 
menguasai diri dan kutangguhkan dia hingga selesai. Setelah itu aku 
pegang kain selendangnya, lalu kuhadapkan kepada Nabi SAW, dan 
aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang 


“THR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Shalat bab: Orang yang 
Mendahulukan Dua Kalimat Syahadat atas Dua Kalimat Taslim (hadits jld. 2, h. 
144). 


|| musnaD IMAM SYAFI' 1 





ini membaca surah Al Furgan dengan bacaan yang berbeda dengan 
apa yang telah engkau ajarkan kepadaku." Lalu Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya, "Bacalah!" Maka ia membaca dengan bacaan 
yang pernah aku dengar tadi. Sesudahnya Nabi SAW bersabda, 
"Demikianlah ia diturunkan." Kemudian beliau bersabda kepadaku, 
"Bacalah!" Maka aku membacanya. Setelah itu beliau bersabda, 
"Memang demikianlah ia diturunkan, sesungguhnya Al Our'an ini 
diturunkan dengan 7 dialek, maka bacalah menurut bacaan yang 
paling mudah darinya. 1013 


. can 


IE Pe oi Kb Ip LNG Upi NYA 
ha MSI FA AOA AAN OEM DEA 2JE AN CAS ul 
i 5 Pa !u. gp al or A 8 yan 
MSI 4S) ASI pelan ala Dl Ci X3 
1169. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Gais, 
dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan: Dinar dengan dinar, 
dirham dengan dirham, tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya, 
itulah ikrar Nabi kita SAW kepada kami, dan ikrar kami kepada 

kalian.”'? 





“8 HR. Al Bukhari dalam 44 pembahasan tentang berbantahan, 4 bab: Membatah 
Sebagian Mereka Terhadap Sebagian yang Lain (hadits no. 2419). 

HR. Muslim dalam 6 pembahasan tentang shalat orang-orang musafir, 48 bab: 
Bahwa Al Our'An Dibaca atas Tujuh Huruf dan Penjelasan Makna Tujuh Huruf 
(hadits 270/818). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 277) jld. 1 dari Musnad Umar bin 
Khattab. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa'dalam 15 pembahasan tentang kitab Al 
Gur'an, 4 bab: Penjelasan Mengenai Al Our'an (hadits no. 5). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 7 pembahasan tentang kitab lemah 
lembut, 7 bab: Membaca Al Our'an (hadits no. 741). 

“19 YR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 46 bab: Jual Beli Dirham 
dengan Dirham (hadits no. 4582) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Dinar dengan 
dinar, dirham dengan dirham, tidak ada kelebihan antara masing-masing keduanya 
ini perjanjian Nabi kita SAW terhadap kita. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


$ 03 . . La 30 Pn. .. 
DI ae 6 SAI 3 Ae ij Oka Ugt - YYV. 


3. 


L— . Mi Pat u — meal SA uks 2 Na Aa 2 S Jae 
La m3 ta s Na AN AE Ie Mn AE s 
2 2 II Aa JW Jet op Jl Ag ale Le Al 
ht ale A1 Sio AI Ip IE pa Ha Lp Uas 
KAT Ia APN gp J2 Di IP 3) "Aa 
1170. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan: Ash-Sha'b bin Jatsamah mengabarkan kepadaku bahwa 
ia pernah mendengar Nabi SAW ketika ditanya mengenai penduduk 
sebuah kampung dari kalangan kaum musyrik yang diserang di malam 
hari, lalu kaum wanita dan anak-anak mereka ada yang terbunuh. 
Maka beliau menjawab, "Kaum wanita dan anak-anak mereka adalah 
termasuk mereka juga." Amir bin Dinar menambahkan dari Az-Zuhri, 
"Mereka termasuk ayah-ayah mereka. "2 





HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa'dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 16 
bab: Jual Beli Emas Dengan Perak Murni dan Asli. 

20 HR. Al Bukhari dalam 15 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Para Penghuni 
Kawasan Menetap Dirumah. Kemudian Anak-Anak dan Para Wanita Terbunuh 
(hadits no. 3012). 

HR. Muslim dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perang, 9 bab: Penjelasan 
Boleh Membunuh Perempuan Atau Anak-Anak Tanpa Sengaja (hadits no. 26/1745). 
HR. Abu Daud dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Membunuh perempuan 
(hadits no. 2672). 

HR. At-Tirmidzi dalam 22 pembahasan tentang jihad dan perang, 19 bab: Penjelasan 
Mengenai Larangan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak (hadits no. 1570). 

HR. Ibnu Majah dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Penyergapan, 
Penyerbuan dan Membunuh Perempuan-Perempuan Dan Anak-Anak. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Larangan Membunuh Perempuan dan 
Anak-Anak (hadits no. 1044). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 16657) jld. 5 dari hadits Ash- 
Sha'b bin Jatsamah. 

HR. Ibnu Hibban dalam 21 pembahasan tentang peperangan, 13 bab: Pergi Berjihad 


312 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








7 9 
s 


2 Tag 20 
ani 
aan et “. : 3 @ bd 40 A - - 2. 0. - 
NS Tn ala Jie Ol BEAN Cop) Ab 6 wIU 
DO, MD 3 3 H sa Ai 


1171. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya RA: Bahwa Nabi 
SAW ketika mengirimkan pasukan untuk memerangi Ibnu Abu Al 
Hugaig melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.” 


HE yi Ie SAP ye LL Up — YAVY 

- ME JUN 2 2 Pi - 0 o en nd PA 
mein peng AAA Ho DI Amal up Jar J3 "JB as 
Bia Ai AE JUS dll Ab Ii 33 RSI F3 


- FE sd .. . rd ya P3j 3 . or.9 . 2. e 2 ra £ “ « Ta 
SE Uh IAIN end Sad 2 AA Crepe Gaal Uda 
£ : $. c£ 3, 3, " sa - » 


aa A Aka of Ar 35, (3 PI) RAPAT NA Jas Mp of 
2 BL Ab os aa ala Ai 


1172. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Salim bin Abdullah bin Umar, ia mengatakan: Seorang lelaki dari 
kalangan sahabat Nabi SAW memasuki masjid di hari Jum'at, ketika 
itu Umar bin Khaththab RA Sedang khutbah. Maka Umar berkata, 
"Jam berapakah sekarang?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul 


dan Cara Jihad (hadits no. 4786). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang dalam pembahasan tentang peperangan, 
bab: membunuh perempuan dan anak-anak tanpa disengaja dalam penyergapan dan 
penyerbuan serta penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan penyergapan 
(hadits jld. 9, h. 78). 

“1HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang peperangan, bab: membunuh 
perempuan dan anak-anak tanpa disengaja dalam penyergapan dan penyerbuan dan 
penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan penyergapan (hadits jld. 9, h. 
78). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Mukminin, aku baru kembali dari pasar dan aku mendengar adzan, 
maka aku tidak lebih hanya mempunyai waktu untuk wudhu." Umar 
berkata, "Hanya wudhu, padahal engkau telah mengetahui bahwa 
Rasulullah SAW dahulu memerintahkan untuk mandi." 2 


3-3 

— (lu aa SA Ka ya daa Tai —NNVT 
Pb KA SI JAN AL GL sea Ha Jr all 
A : S . A ” . se 0:3 . £ ” ', 
MESIN gp) OLS up Ulas 
1173. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya tentang hal yang 
semakna dengan hadits Malik. Tetapi ia menyebutkan bahwa nama 
lelaki yang memasuki masjid tanpa mandi terlebih dahulu itu adalah 

Utsman bin Affan RA.” 


7... 
. 


. P3 5 ., 

“IL AB oh sb Ip ae otak Up — YA Vt 

Si JS dk mina Ui Ob AE yi Kel gal Di Ann Ui Ah, 
? SN ali 


1174. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, ia menceritakan: Aku dan Atha' bin Abu Rabah pernah melihat 





“2 HR. Al Bukhari dalam 1 pembahasan tentang Jum'at, 2 bab: Keutamaan mandi 
Hari Jum'at (hadits 787). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 5 pembahasan tentang Jum'at, 1 
bab: Melakukan Mandi Pada Hari Jum'at (hadits no. 3). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang bersuci, bab: dalil yang menjelaskan 
bahwa mandi pada hari Jum'at adalah sunnah ikhtiyari (hadits jld. 1/ h. 294). 

“3 HR. At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 335, bab: Penjelasan Mengenai Mandi 
Pada Hari Jum'at (hadits no. 492). 

HR. Abdurrazzak dalam mushannif-nya, bab: Mandi Pada Hari Jum'at, Mengenakan 
Wewangian dan Siwak (hadits no. 5292). 


314 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Ibnu Umar melakukan thawaf sesudah subuh dan shalat sebelum 
matahari terbit.“ 


3. 30 - Pad 


Al IP Gea Il 5 Alat Ul — NAVo 
oi AA ATA AN ha ai Da oh Gp ci aa 
Had ia Il P3 PA oi IP UP ai ata 
SA US Aa HS UN Ie la Ai oala A J5 
da “ai IA SS Ia Kala Ui BI 
AAA pat Se ob ar Sby ala da Jo 


1175. Sa'id bin Salim Al Oatadah mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Shafwan bin Mauhab, 
bahwa ia mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Muhammad bin 
Shaifi, dari Hakim bin Hizam, ia mengatakan: Bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda, "Aku mendapat berita atau telah sampai suatu 
berita kepadaku -atau yang semakna dengannya- bahwa kamu 
menjual makanan. Benarkah itu?" Hakim menjawab, "Memang benar, 
wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali 
kamu menjual makanan sebelum kamu membeli dan sesuai dengan 


takaran atau timbangan." 


“4HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang shalat, bab: Penjelasan Bahwa 
Larangan Ini Khusus Pada Sebagian Tempat Tidak Pada Tempat yang Lain (hadits 
jld. 2, 462). 

25 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Larangan Terhadap 
Makanan Sebelum Sesuai dengan Ketentuannya (hadits jld. 5, h. 312). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


0 Z0 £ 


be PE aa G eba Gj Kania Ugal AVI 
Ana Tetap Kas Ina lu 
dab 
1176. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, Atha' mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ishmah, dari 


Hakim bin Hizam bahwa ia telah mendengar hadits ini dari Nabi 
SAW. 


AE 3 Ob oi MAMA 8 usn)AI Coat — NVV 
AN op II 3 Copa AP AP PNG ABI 
Sah Si Se su IG lan Io 
MEI Bo PU gi 


1177. #Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Abdul Wahab bin Bukht, dari Abdul 
Wahid An-Nashri, dari Watsilah bin Asga', dari Nabi SAW, 
"Sesungguhnya kedustaan yang paling buruk ialah orang yang 
membuat-buat perkataan dariku tentang apa yang tidak pernah 
kukatakan, dan orang yang menceritakan apa yang tidak ia lihat 
dalam mimpinya, serta orang yang menisbatkan nasab bukan kepada 
ayahnya." 





“26 Dari jalur Ibnu Jarij HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 55 
bab: Menjual Makanan Sebelum Sesuai Dengan Takaran dan Timbangan (hadits no. 
4616). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 15329) jld. 5 dari Musnad Hakim 
bin Hazm. 

HR. Imam Ahmad juga hadits no.(15329) jld. 5. 

21KR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 16980) jld. 6 dari hadits 
Wailah bin Al Asyga'. 


316 || musnaD Imam syaFI'I 





B.J 3 5 0. 7 2 


Ob op Kabah jp aib BA US VA 5 MANA 
Dang ia SN Bgn dp 
JB aa daa Ge jl Ju “Ie Je aa SIG ala ale Ai Ke 


1178. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari 
Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Barangsiapa yang mengucapkan dariku apa yang tidak pernah aku 
ucapkan, hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Li 


Ta 29 DN te 


SP EN Kp lh 3 AA 
OLI 5 ala da Jan NN AS AP ee 3 Si 
PUN kang angar BN Cena 


1179. Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Amr, dari Abu Bakar, dari Salim, dari Ibnu Umar RA 
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang 
berdusta terhadapku akan dibangunkan baginya sebuah rumah di 
neraka. "2 


. 30 


PEN EA Take SIAP UIN 
Ls Dan hei Ju IN Ao KA Ia GAS 


428 Dari jalur dari Muhammad bin 'Amru HR. Ibnu Majah dalam mugaddimah, 4 
bab: Penegasan Dosa Besar Terhadap Pemalsuan yang Disengaja Terhadap 
Rasulullah (hadits no. 34). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 1 mugaddimah, 2 bab: Berpegang Teguh 
Terhadap Sunnah (hadits 28). 

“2 Dari jalur dari Muhamad bin Ubaid HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (hadits 
no. 5802) jld. 2 dari Musnad Abdullah bin umar bin Al Khaththab. 


MUSNAD IMAM SYAFI”T | 


5 PIA Pa aa NX 8, , 8 ga 2 PN NA 
AE Win CS pig Ale AI Iko pa) Gp SIS DN 
re AA PN UG CI NP 000 Le et TA Ur AS 
Ay ala AI Jo Jia) hat 005 MB AG AI 
1 3 & Tim . #0... .. . Sa ... "5 .. aa 
AI Span Jaa LD Iya Windiah tin Unila de DAS ya Opi 
. Pe. 2 Le na BG s2 NX 2: 

“Oky pu mama 3 Joko plg Ale Al elo 

1180. Amr bin Abu Salamah At-Tanisi mengabarkan kepada 

kami dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Usaid bin Abu Usaid, dari 
ibunya, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Oatadah, 
"Mengapa engkau tidak mau menceritakan hadits ini dari Rasulullah 
SAW sebagaimana orang-orang menceritakannya?" Abu Oatadah 
menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Barangsiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaklah 
ia mempersiapkan bagi lambungnya tempat berbaring di neraka'. 


Rasulullah SAW mengatakan demikian seraya mengusapkan 
tangannya ke tanah." 


kaan .. .. . - ang Tin .» 

Kl Oi GP AB oi HA Up Oliila Up NYA 

£ - ore x . Y T 93 . s5. A . . See. .- 

SJ plg pele Wl lo Ml Iya) ol aa P3 BP Pipa 
8. sea 5 Mg 2 .. Uta? ... ta. 
MSN AS YG PAS EP YG IIA Hp 
1181. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 

Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda, "Ceritakanlah oleh kalian berita dari Bani 

Israil dan tidak ada dosa (bagi kalian), ceritakanlah oleh kalian 

hadits dariku dan janganlah kalian berdusta terhadapku. 1 


“20 mam Asy-Syaffi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

“1 Dari jalur Muhammad bin Amru HR. Abu Daud dalam 20 pembahasan tentang 
ilmu, 1 bab: Pembicaraan Tentang Bani Israil (hadits no. 3662) dengan redaksi: 
ceritakan kepadaku tentang Bani Israil dan tidak mengapa. dari Abu Hurairah. 

HR. Ibnu Majah dalam 1 pembahasan tentang Al Mugahdimah, 4 bab: Dosa Besar 


318 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





23 3 90 ce 8 


SP ojkb op SA ala Up aka Gi Oli CB 5 NNAY 
Ai ia ip alir RS gi Bab gi AE Aa 
tp te elit Bian pa MP AI Yi 1JG Ta all 


1 HA Ie 


Yi an st PU Ja Oh da GA jan 
335 SN ea Aa pa 3 Sele Jai 
MA Ia P3 H3 Ol 2 (ALI 


1182. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Abdul Mulk bin Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, 
dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semoga Allah 
mencerahkan wajah seorang hamba yang telah mendengar sabdaku 
lalu ia menghafal dan memeliharanya serta menyampaikannya seperti 
apa yang ia dengar, karena ada kalanya orang yang hafal suatu 
pengetahuan tidak mengerti (pengetahuan tersebut) dan adakalanya 
orang yang hafal suatu pengetahuan menyampaikannya kepada orang 
lain yang lebih mengerti darinya. Ada tiga hal yang hati seorang 
muslim tidak boleh berkhianat bersamanya, yaitu: ikhlas dalam 
beramal karena Allah, bersikap ikhlas terhadap kaum muslim, dan 
menetapi jamaah mereka, karena sesungguhnya doa mereka selalu 


meliputi dari belakangnya." 


dengan Sengaja Berbohong atas Rasulullah SAW (hadits no. 34) dengan redaksi: 
Barang siapa berkata sesuatu yang tidak aku katakan, maka ia sama dengan 
menyiapkan tempat duduknya dari api. Dari Abu Hurairah. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no( 10136) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 60 pembahasan tentang sejarah, 1 bab: 
Permulaan Penciptaan (hadits no. 6254). 

4322 HR. At-Tirmidzi dalam 42 pembahasan tentang ilmu, 7 bab: Penjelasan 
Mengenai Anjuran untuk Menyampaikan Apa yang Telah Didengar (hadits no. 
2658). 

HR. Hakim dalam pembahasan tentang pengetahuan ilmu hadits, h. 322. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 














. To 0. - To £ 0 o- 0 E£303 L mf 

AS tea AI IP toa 3 BIL UPI NNAY 
LN) - 5 2. T Te. 223. Io ae AG Pa Pd 
Saad lag SUS ya bor 3 iLe B3 TA Is Nee) ol vla 
.. 0 P Tar nan - : “ HPN - LM oe Titan 2 - 9 Haa 
Oya — AN AA si HE 3 sd FA ten 
Ag Na tap or. 4 P , To 23 toe 3? aa, La Er 
Ga Ia alah RAI Io MI Jah ol Ala im dg 
Pa £ Lea Pan Ata Sar 0. 2gb 9 at AS . . 
ES 2JE P3 UN 3G MRI Ceri dl MA SP ale 
0 et Ta - Se Ka ba APE aa 2, Yo Sola 
—p Celia Ca Sega AI Jp teken KE AI Uda AI Sya Ji 
Sa NN AN AA Oa PA er Ke at PE BN Ab 
JB dhate lg le Io MI Tah Hang LA IA 
Kara Jo- 8 « Pa .. Dag - On or 4 9, 1 DS LA 
dala “3G TA) pam IU Va alay dala AI le & ayang 
La gatau NB us gal PAI yu 
A #3 y 3 - kd PA NA Pa Taat Dota “0 ee 
IN Ko AI Ion Ii ES G3 P3 UI 3 FPI G5 
23 A . 8, , 3 3 An nd LP: 5 s 2 Aa, 2 5 .. P aa 
— 5 Iko Spa) AN sela La MI Ji Codan y AalE 
f 3 - Y PJ 2 y 2. P) 25 5 
Lani Set ob SEN LG 2JE 3 eh 
1183. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari Atha' bin Yasar: Bahwa seorang lelaki mencium istrinya padahal 
ia sedang puasa, lalu ia menyesali perbuatannya itu dengan penyesalan 
yang sangat. Maka ia menyuruh istrinya untuk menanyakan hal 
tersebut, kemudian istrinya masuk menemui Ummu Salamah Ummul 
Mukminin dan menceritakan hal tersebut. Maka Ummu Salamah 
menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW sering mencium 
(istrinya) ketika sedang puasa." Maka si istri kembali kepada 
suaminya dan menceritakan kepadanya (jawaban itu), tetapi hal 
tersebut makin menambah keburukan. Si suami berkata, "Kita ini 


tidak seperti Rasulullah SAW. Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya 
menurut apa yang dikehendaki-Nya." Si istri kembali kepada Ummu 


320 || muswaD Imam syaFI'I 





Salamah, dan ternyata ia menjumpai Rasulullah SAW ada 
bersamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apa gerangan yang 
terjadi pada wanita ini?” Ummu Salamah menceritakan kepada beliau 
masalah yang dialami oleh wanita itu, maka beliau bertanya, 
"Mengapa engkau tidak menceritakan kepadanya bahwa aku pernah 
melakukan hal tersebut." Ummu Salamah menjawab, "Aku telah 
menceritakannya." Lalu wanita itu kembali kepada suaminya dan 
menceritakan hal tersebut. Tetapi hal tersebut makin menambah 
keburukan, dan si suami berkata, "Kita ini tidak seperti Rasulullah 
SAW. Allah SWT menghalalkan bagi Rasul-Nya apa-apa yang 
disukai-Nya." Maka Rasulullah SAW marah dan bersabda, "Demi 
Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling bertakwa di 
antara kalian dan paling mengetahui batasan-batasan (hukum- 
hukum)-Nya." 


BA 3 Aa oi ag 5 asn Up — yha 
- 30 ca 0 28 0 8.3 013 0 0-0. Tere 

aa Calya JG “ADA CBN pala gg IS (dal Pi) 
Ye aa 3 0 Dua “30.01. - . e Pant 
A8 Ig OI JI BEA gp Ab A3 IAI 
dc 5... PAKAN ag ag .. 2 & f9... R3 4 8, 
IA Gas NG 33 (lab AU sala Ol JL Ag Le DI lo 
Talia 3 eri aa Se pg HID 
1184. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Yazid 
bin Al Had, dari Abdullah bin Abu Salamah dari Amr bin Sulaim Az- 
Zuragi dari ibunya, ia berkata, “Ketika kami berada di Mina, Ali bin 
Abu Thalib RA sedang berada di atas unta berkata, “Bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Ini adalah hari-hari makan dan minum, maka 
hendaklah salah seoran kalian tidak berpuasa.” Lalu orang-orang 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


mengikuti dan ia berada di atas untanya berteriak hal tersebut." 


- 4 9 4 Pa 

MAP PI oh AP DP GE Gp Oil Val A2 
Ong 2 Ap SJ AA OLI IE 3 Oka PL yi 
CE dian MAY HA Tp pa LEG Ta Oh 3 db 
AO: 5 ak “. y, . PU BP ae - goa o 
Ag Ale MI Ula Al Jp25 dp09 PO JB G3 SP ai 
- PJ - 5 Pd PJ 0 3 3. 6 P) 37 
BP Ie SI de II ada Spa Ip iii Ol STAL aSI 
BUSA 
1185. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Amr bin Abdullah bin Shafwan, dari pamannya yang 
insya Allah dikenal dengan nama Yazid bin Syaiban, ia mengatakan: 
Ketika kami berada di tempat wuguf kami di Arafah, yang letaknya 
digambarkan oleh Amr bin Dinar jauh sekali dari tempat wuguf imam, 
kami kedatangan Ibnu Marba' Al Anshari. Lalu ia berkata kepada 
kami, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada 
kalian. Sesungguhnya beliau memerintahkan kepada kalian agar 
wuguf di tempat-tempat masya'ir kalian ini, karena sesungguhnya 
kalian sedang melakukan ibadah warisan dari kakek moyang kalian, 

Ibrahim AS." 4 





433FJR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 824) jld. 1 dari Musnad Ali bin 
Thalib. 

44 HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 63 bab: Tempat Wukuf di 
Arafah (hadits no. 1919) dari Yazid bin Syaiban dengan redaksi: Berhentilah di 
Tempat-Tempat Ibadah Kalian Sesungguhnya Kalian Tengah Berdiri Di atas 
Peninggalan dari Berbagai Peninggalan Bapak Kalian Ibrahim. 

HR. At-Tirmidzi dalam 7 pembahasan tentang haji, 53 bab: penjelasan mengenai 
wukuf di Arafah dan berdo'a di sana (hadits no. 883) dari Yazid bin Syiban dengan 
redaksi: Hendaklah kalian berada di tempat kalian beribadah. 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang haji, 202 bab: mengangkat kedua 
tangan dalam berdo'a ketika berada di Arafah (hadits no. 3014) dari Yazid bin 
Syiban dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi. 


322 || musnaD IMAM SyAFI' 1 





BBB AN AI NE aa USA GA 
ad FB PE D3 KA sea AN 


1186. Sufyan dan Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab: Bahwa 
Umar bin Al Khaththab RA telah memutuskan dalam kasus 
pemotongan jari jempol, diyatnya 15 ekor unta, dan dalam kasus 
pemotongan jari telunjuk, diyatnya 10 ekor unta, sedangkan dalam 
kasus pemotongan jari tengah, diyatnya 10 ekor unta. Dalam kasus 
pemotongan jari yang bersebelahan dengan jari kelingking (jari 
manis), diyatnya 7 ekor unta: sedangkan dalam kasus pemotongan jari 
kelingking, diyatnya 6 ekor unta. 


o 2... 5 j 

Se IE SIPP UEA IP WA UB NAN | 
da NA ee Ie - 8 MO AI sa A3 yo - 
ae AM Il SEE ya dls Ph ala AI ato Wi Aa pag 
SE 
1187. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Urwah, ia mengatakan: Rasulullah SAW masih terus bertanya tentang 
hari Kiamat hingga Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Siapakah 
kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?" (Os. An-Naazi'aat 

(79): 43) lalu beliau berhenti —bertanya—." : | 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: dimana pun melakukan wukuf 
di Arafah Allah membalasnya (hadits jld. 5, h. 115) dari Yazid bin Syaiban dan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

“35 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: Jari-Jari Seluruhnya Sama 
(hadits jld. 8, h. 93). 

“36 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





P4 
. 7... $ 


Pb, og ES oi ajah Ip Obi Ul — NYAA 

en ea b Asas ai ob 

ega NAN 
AA pk en ah aa 2 


5 1 Daan yee JS GA An ala Ai Ie aan dad 
Aa Is ea ia 


1188. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar 
dan Ibnu Thawus, dari Thawus bahwa Umar RA pernah berkata: Aku 
menyerukan untuk mengingat kepada Allah terhadap seseorang yang 
pernah mendengar sesuatu mengenai masalah kandungan dari Nabi 
SAW, maka Hamil bin Malik bin Nabighah berdiri, lalu berkata, "Aku 
pernah memisahkan 2 orang budak perempuanku -yakni kedua 
istrinya- lalu salah seorang memukul yang lain dengan kayu tenda 
hingga janinnya keguguran. Maka Rasulullah SAW memutuskan 
hukuman denda." Umar RA berkata, "Seandainya kami tidak 
mendengar hadits ini, niscaya kami akan memutuskan perah ini 
dengan hukum yang selain ini." 7 


“3 HR. Hakim dalam Mustadrak dalam 31 pembahasan tentang mengenal sahabat, 
bab: Hamil bin Malik bin Nabighah Al Hudzaili (hadits no. 6460/2058) dari Ibnu al- 
Khattab dengan redaksi: Aku menyebut seseorang pernah mendengar Rasulullah 
SAW mengadili atas pembunuhan janin, maka berdirilah Haml bin Malik bin An- 
Nabighah Al Hudzaili ia berkata, "Wahai Amirul Mu'minin aku berada di antara dua 
orang budak dan salah seorang keluar dan memukul salah satunya dengan sebatang 
kayu dan ia telah membunuh janin yang ada di dalam perutnya, maka nabi SAW 
memutuskan atas pembunuhan janin membebaskan seorang budak laki-laki atau 
perempuan, lalu Umar berkata, "Allah Maha Besar kalau kami belum mendengar 
cerita ini maka kami akan mengadili dengan hukum selainnya'." 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang diyat, bab: diyat janin (hadits jld. 8, h. 
114). 

HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang pembunuhan, 
bab: Nadzar Janin (hadits no. 18343) dari Umar bin Al Kaththab dengan redaksi: 
Aku mengingatkan orang-orang terhadap Allah, siapa yang pernah mendengar 


324 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





AE ea PAP AP MIL UST YAA 

o- 23 o .. ta Ba Pa 00. 0D Soe A, - - 
ASP AI IE SAS IP AE Ga Ui Ap) 

- Lo... 2 ola PLAT 5, en 0 
ba pl pay ab PA IP og 
1189. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari 
Salim, bahwa Umar RA kembali bersama banyak orang berkenaan 
dengan kejadian Abdurrahman bi Auf, yakni ketika ia keluar dari 


Syam lalu terdengar kabar ada tha'un di dalamnya." 


... 
Ka 


Ho ai Bean ai Ike Pp CI Val - ya. 

De gi Ka SA AN Gi AS pb CA Aap Kah 
Hadid da Jon Isa dal 
AE PIA PPP Op Ob ia 
af al ale Io AIR SEE Aib AI Ia 





Rasulullah SAW memutuskan hukum dalam masalah pembunuhan janin, maka 
berdirilah Haml bin malik bin nabighah Al Hudzaili, maka ia berkata, "Wahai 
Amirul Mu'minin aku pernah berada di antara dua orang budak maksudnya dua 
orang budak yang tengah kelaparan, maka seeorang keluar dan memukul salah 
seorangnya dengan sebatang tiang kemah sehingga ia membunuhnya dan 
membunuh yang ada diperutnya, maka nabi SAW memutuskan hukumnya dengan 
memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan, lalu Umar berkata, "Allah 
Maha Besar, jika kami belum mendengar cerita seperti ini, maka kami akan 
memutuskan hukumnya dengan selainnya'." 

438 YTR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Jika Wabah Telah 
Menyebar Disuatu Daerah Maka Janganlah Lari darinya dan Menetaplah dengan 
Sabar (hadits jld. 3, h. 376) dari Abdullah bin Auf dengan redaksi: Jika kalian 
mendengar bahwa wabah di suatu wilayah tengah menyebar, maka janganlah kalian 
mendatanginya, dan jika wabah tersebut menyebar diwilayah yang kalian tinggali 
janganlah kalian lari darinya maka Umar kembali dari saragh". 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





AE Sa Aa abg da Fo Ia 
Beli GA UT 2 Ae GAS 
AA gn ob ISS At ae 53333 
as Ananta Diset 13 Al Ld ah & us 

adan KA ta dah ip es dya buk os uh 


1190. Malik menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ishak bin 
Ka'b bin Ujrah, dari bibinya (Zainab binti Ka'b) bahwa Al Ghurai'ah 
binti Malik bin Sinan, ia mengatakan kepadanya: Bahwa ia pernah 
datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan tentang bolehkah dia 
kembali ke rumah keluarganya di kalangan Bani Khudarah, karena 
suaminya keluar mencari budak-budak miliknya yang melarikan diri. 
Ketika dia berada di tengah jalan, Al Gadum dapat menyusul mereka, 
tetapi mereka membunuhnya. Aku meminta kepada Rasulullah SAW 
untuk kembali kepada keluargaku, karena suamiku tidak 
menempatkan diriku di tempat tinggal miliknya. Maka Rasulullah 
SAW bersabda, "Ya (boleh)." Lalu aku pergi, dan ketika aku berada di 
hujrah atau di masjid, beliau memanggilku atau menyuruh seseorang 
memanggilku. Nabi SAW bertanya, "Apa yang tadi kamu katakan?" 
Maka aku mengulangi kisah tersebut yang telah kuceritakan 
kepadanya menyangkut nasib suamiku, lalu beliau bersabda, 
"Tinggallah kamu di rumahmu hingga masa iddahmu habis." Al 
Ghurai'ah melanjutkan kisahnya: Maka aku melakukan iddah di dalam 
rumahku selama 4 bulan 10 hari." Ketika Utsman mengirimkan 
utusannya kepadaku untuk menanyakan masalah tersebut, lalu aku 
ceritakan hal itu kepadanya, maka ia mengikuti ketentuan tersebut dan 
memutuskan hukum dengan merujuk kepadanya. 


“HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 43 bab: Penjelasan 
Mengenai Istri yang Suaminya Meninggal Dunia Ingin Pindah Ke Rumah 
Keluarganya (hadits jld. 2300). 


326 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





0. 0. 9 e 0. 9 - Ca Sa cc. 

kta GP EP oi pb IP EA 5 Oia WA AN 

3 £ Lan .E.x.o. Na Eang ' 0 Nan 2 o 
lo ya ol (EH SI uy Of So AN AJB per 


7 
-.I . 9 


AA LAS AE GI Jas SIA Aa daya OA pb 
Fs Pe 0 4 2: y Sp rd 21 - AA ng 3 .. 
PS ebay So Mp3 Eee SG SA 


, ae 3 Ng 5 Pa 
PA Kanto gap da ig eat MA) Cena HS P3 

1191. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: Aku mengatakan 
kepada Ibnu Abbas bahwa Nauf Al Bakkali menduga bahwa Musa 
teman Khidhir itu bukanlah Musa Bani Israil. Maka Ibnu Abbas 
berkata, "Musuh Allah itu telah berdusta, Ubay bin Ka'b telah 
menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah 
kepada kami, kemudian beliau menceritakan kisah Musa dan Khidhir, 
yakni suatu kisah yang menunjukkan bahwa Musa (Nabi Bani Israil 
itu) adalah temannya Khidhir."“ 





HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 23 bab: Penjelasan Mengenai 
Seorang Istri yang Suaminya Meninggal Dunia, Dimana Dia Melangsungkan 
Iddahnya? (hadits no. 1204). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Keluarnya Seorang Istri dari 
Rumah Suaminya yang Meninggal Dunia (hadits jld. 2, h. 168). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 31 
bab: Tempat Seorang Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Dirumahnya Sampai Ia 
Halal (hadits no. 96). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jumlah, bab: Dua Tempat Tinggal Istri 
yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 343). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Iddah (hadits no. 4292). 

40 KIR. Al Bukhari dalam 3 pembahasan tentang ilmu, 44 bab: Apa yang Dianjurkan 
Terhadap Seorang yang Berilmu Atau Orang-Orang yang Lebih Mengetahui Jika Ia 
Ditanya (hadits no. 122). 

HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, 46 bab: 
Keutamaan Khidhr (hadits no. 170/ 2380). 

HR. At-Tirmidzi dalam 48 pembahasan tentang tafsir Al Our'an, 19 bab: Bagian 
dari Surah Al Kahfi (hadits no. 3149). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Ae CP Ba o ai X5 ekema 2 Uye ya YYAY 
SA SAN 33 lan DAN Jln cal GRAN as Oh ca 3 
5 Na “ag P SA an KL AA ae Hk nat 6 e 
Ly Soap Gl JUS ega Ga sll #elb Jb dlagis S3 Jail 
ba ba par ng Muna 2 3 aa NY, 2.3 NG 
ad OS ON TAN Uang dl ega II APV) sep O 
WA 


1192. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Amir bin Mush'ab yang telah menerima berita 
dari Thawus: Bahwa Thawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas 
tentang shalat 2 rakaat sesudah ashar, maka Ibnu Abbas melarangnya 
dari kedua rakaat itu. Thawus mengatakan: Aku menjawab, "Aku 
tidak akan meninggalkannya." Maka Ibnu Abbas berkata, "Dan 
tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
. lain) tentang urusan mereka." (Os. Al Ahzaab (33): 36)! 


ge 


4 - - 4 0 
US J3 PS GIS AS hp otn Oa - yyay 


A 2 . a ba 0 RO aa Td Tn ae Pap. . 3 
IN la Gg Ol ea Oi P3 Pe la AS 
- 2 0 £ 6» - » PA PN Ld LA or 

B3 Jet ya Lal 3 US ag ely dala 

1193. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ibnu 

Umar, ia mengatakan: Dahulu kami sering membuat khamer, dan 


kami tidak menganggap hal tersebut dilarang, hingga Rafi' 
beranggapan bahwa Nabi SAW melarangnya, maka barulah kami 


HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 21175) jld. 8 dari Musnad 
Abdullah bin Al Abbas. 
“1 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


328 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





meninggalkannya karena hal tersebut (dilarang Nabi SAW). 


2. L) Te 0. - Te . o- 0 - . » 
ai Op sap 58 tali yi 5 GP CL VAN NA 


a90 - NN 2, 0 ARA - 2 LX on AAN 
A3 aa SU dop NAS Ip Alis PU Oli al Gi Raja O 


ON NN - 0. AP or. Aa 3 B Dg, AA 0 — .. “ 
Ja Ai in ale AI da (AA hat 3 Td Jas 
La dadi Ya BN pt IS Mere Oak jt ala 
2 Ta "IOI ai or Aa .. y 03. s2 sea F “3 -. 
Yen 2 drag dag MP Al le Al Spa) 0P 0pA Sion 

() 2. 1 
MP PRO LAIN) 


1194. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
.dari Atha' bin Yasar: Muawiyah bin Abu Sufyan menjual wadah 
untuk minum terbuat dari emas atau dari perak dengan harga yang 
lebih besar daripada timbangannya. Maka Abu Darda berkata 
kepadanya. "Aku pernah mendengar Nabi SAW melarang hal seperti 
ini." Maka Muawiyah menjawab, "Menurutku hal ini tidak mengapa." 
Maka Abu Darda berkata, "Semua orang pasti memaafkan sikapku 
terhadap Muawiyah. Aku ceritakan kepadanya hadits Rasulullah 
SAW, tetapi sebaliknya dia mengemukakan pendapatnya sendiri. 





42 HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 17 bab: Sewa-menyewa 
Tanah (hadits no. 93/1536) dan (hadits no. 99/1536). 

HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: Mengenai Pertanian 
(hadits no. 3389) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Seseorang dari kalian menahan 
tanahnya lebih baik dari pada ia mengambil sesuatu yang diluar haknya. 

HR. An-Nasa'i dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 45 bab: Mengenai 
Bermacam-Macam Hadits Tentang Sewa-Menyewa dengan 1/3 Dan 1/4 Dan 
Perbedaan Redaksi Hadits Para Penukil Riwayat (hadits no. 3926). 

HR. Ibnu Majah dalam 16 pembahasan tentang pegadaian, 7 bab: Kerjasama Dalam 
Pertanian dengan 1/3 Dan 1/4 (hadits no. 2450). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 4586) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Al Kaththab. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang pertanian, bab: Penjelasan Mengenai 
Larangan Kerjasama Dalam Pertanian (hadits jld. 6, h. 128). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 








Sejak itu aku tidak mau lagi bergaul dengannya. sit 


to . .. Es . 2. E “ 0. .. 

Ab SA 33 SALAT JAN 
: 2 Dan ga Pn Pa .. La T 0 
— Hen HAB 5 KURELG USE LIA IU Iliz aa 
2. "3-9 2, Se 8. Pra PA .- 0 “3 AN 20. 
IA Ie ea BR SB PN AP 01 PP AP Tae 
Hse Sinta dh el aw et 236 2G uda 
Pa € Le hd A He or 4 8, h7 ET ane 2 ka, 
AAS Ot ia Ja SB lg AI ole Al Sya ol Sai 

Pd 3 5 3 sa S0 Pd ') Pra , Pa 

OI Ie PP JA PG AS II mi Hah 
x Sea Pd £ . Li. - . Pa . AAN .. pa ta 2, 
Ing SES eh Uap “TE al WAS JUS ea Ale AI cake 
A : Ban Ba .. Pa ga 2.0 o.. or To. 
DM Ipa PE GAS Aki 
Pi ... 2 X 2G s . bag Ag: .. £ Pa Len ore 
ag ala It Io A1 In EA Gb as S3 pa 
ar Za -., GA ema ' Pa SU KA 
Bja BA To ab AP 
1195. Orang yang tidak aku curigai —keshahihannya— 
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, ia mengatakan bahwa 
Makhlad bin Khufaf mengabarkan kepadanya: Aku membeli seorang 
budak, lalu kuperiksa keadaannya, ternyata (selang beberapa waktu 
kemudian) tampak cacatnya. Kemudian aku mempersengketakan 
masalah ini kepada Umar bin Abdul Aziz, dan ia memutuskan bahwa 
aku boleh mengembalikannya (kepada si penjual) tetapi dengan ganti 


rugi. Kemudian aku datang kepada Urwah dan kuceritakan kepadanya 
masalah tersebut, maka ia berkata, "Berangkatlah kepadanya di sore 





43 HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 47 bab: Jual Beli Emas 
dengan Emas (hadits no. 4586) dari Abu Ad-Darda' dengan redaksi: Aku mendengar 
Rasulullah SAW melarang yang seperti ini kecuali yang sejenis dengan sejenis. 
HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 31 pembahasan tentang jual beli, 
16 bab: Jual Beli Emas dengan Perak Menurut Bobot dan J' enis (hadits no. 34). 


330 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





hari, dan ceritakanlah kepadanya bahwa Aisyah RA telah 
menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW dalam kasus 
semacam ini telah memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil 
disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Maka aku segera 
menemui Umar, lalu aku beritahukan kepadanya apa yang telah 
diceritakan oleh Urwah dari Aisyah RA, dari Nabi SAW. Maka Umar 
bin Abdul Aziz berkata, "Tidak ada yang lebih mudah dari peradilan 
yang kuputuskan, dan Allah mengetahui bahwa tidak ada yang 
kumaksudkan padanya kecuali hanya perkara yang hak. Tetapi telah 
sampai kepadaku dalam masalah ini Sunnah dari Rasulullah SAW, 
maka aku mencabut kembali keputusan Umar dan menggantikannya 
dengan Sunnah Rasulullah SAW." Maka Urwah berangkat menuju 
Umar, kemudian ia memutuskan agar aku mengambil kembali ganti 
rugi dari si penjual budak itu.” 





44 HR. Abu Daud dalam 18 pembahasan tentang memberi upah, 37 bab: Mengenai 
seseorang yang membeli budak lantas ia mempekerjakannya kemudian ia mendapati 
aib padanya (hadits no. 3508). 

HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 53 bab: Penjelasan 
Mengenai Seseorang yang Membeli Seorang Budak Lantas Ia Mempekerjakannya 
Kemudian Ia Mendapati Aib Padanya (hadits 1285). 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 15 bab: Hak Mendapatkan 
Hasil Disebabkan Oleh Keharusan Menanggung Kerugian (hadits no. 4502). 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 43 bab: Hak 
Mendapatkan Hasil Disebabkan Oleh Keharusan Menanggung Kerugian (hadits no. 
2242) dari Aisyah dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa Hak 
mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 25803) jld. 10 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah ra. 

HR, Hakim didalam Mustadrak dalam 19 pembahasan tentang jual beli, (hadits no. 
2176/47). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, dalam bab-bab pelunasan dalam jual beli (hadits 
no. 627). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang jual beli, (hadits jld. 3, h. 53). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Seorang Pembeli 
Mendapati Aib Dari Apa yang Dibelinya Sementara Ja Telah Menggunakannya 
Dalam Waktu yang Lama (hadits jld. 5, h. 321). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





IA aa Fa gi Pat pk A gel 

Ie ai AA pi NA Pan 
ananda yA an 
Ai A1 Ji Aa nela Sg ea tag kta 


HA 


Se Jo nata aa IE Ya 
TA bia dis Ja pa al Tami NI Ka 


GA. 


AA ya ag da Ji mes sea pa Pa 
$) AS ol Jadi B3 at Ja OA C AANG KTNA 
£ e . .. 7. .. Lot. 
LE IE UB 2 ed FAN KA Lie 
Fe eng ba SG 


1196. Abu Hanifah bin Simak bin Fadhl Al Yamani 
mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Ibnu Abu Dzi'b menceritakan 
kepadaku dari Al Magburi, dari Abu Syuraih Al Ka'bi bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa di antara keluarganya 
ada yang terbunuh, maka ia di antara dua pilihan. Jika suka, ia boleh 
menerima diyat, dan jika suka, ia boleh melaksanakan hukum 
gishash." 

Abu Hanifah mengatakan: Aku berkata kepada Ibnu Abu 
Dzi'b, “Apakah kamu mengambil dengan hal ini wahai Abu Harits”, 
lalu menepuk dadaku dan berteriak dengan kencang dan mendapatkan 
dariku, dan ia berkata, “Aku akan menceritakan kepadamu dari 
Rasulullah SAW dan kamu mengatakan, “Kamu mengambil 
dengannya' ya aku mengambil dengannya dan itu adalah kewajiban 
atasku dan atas orang yang mendengarnya, bahwa Allah Azza wa Jalla 


332 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





telah memilih Muhammad SAW dari banyak manusia, dan mereka 
telah diberi petunjuk dengan adanya beliau, karena dengan keduanya 
tangannya mereka diberikan pilihan sebagai mana ja diberi pilihan 
dengan lisannya, maka atas semua makhluk hendaknya mengikutinya 
dan taat, karena tidak ada jalan keluar bagi seorang muslim dari hal 
tersebut, ia berkata, “Dan ia tidak berhenti dariku hingga aku berharap 


ia segera diam? 45 


. 


o 3-3 
IN KA II 2 Adab Ua - Nyay 
Aa Of IA 3 Ba SE) AN Ang le Jo IP 
DAN pp 





“45 Dari jalur periwayatan Ibnu Abu Dzib. 

HR. Abu Daud dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Wali yang Terbunuh 
dengan Sengaja Rela Dibayar Dengan Diyat (hadits no. 4504) dari Abu Syarih Al 
Ka'bi dengan redaksi: Bukankah kalian hai penduduk Khaza'ah yang membunuh 
orang ini, yang berasal dari Hudzail, dan sesungguhnya aku telah menebus diyatnya, 
maka barang siapa yang membunuh setelah ucapanku ini, maka baginya diyat dan 
keluarga yang terbunuh memiliki dua pilihan: Memaafkan si pembunuh dengan 
mengambil diyatnya atau mereka menegakkan gishash atasnya. 

HR. At-Tirmidzi dalam 14 pembahasan tentang diyat, 13 bab: Keterangan Mengenai 
Keputusan yang Diambil Seorang Wali Orang yang Terbunuh Antara Menegakkan 
Oishash Atau Memaafkan (hadits no. 1406) dari Abu Syarih. Dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 27230) jld. 10 dari hadits Abu 
Syarih Al Khaza'i Al Ka'bi dengan redaksi: Sesungguhnya Allah SWT telah 
mengharamkan kota Makkah dan manusia tidak mengharamkannya, maka barang 
siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir janganlah sekali-kali 
menumpahkan darah di atas tanahnya. Dan jangan pula menebang pohon yang 
tumbuh di dalamnya, walaupun diperbolehkan oleh yang berhak, dan ia berkata, 
"Dihalalkan bagi Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT menghalalkannya 
bagiku dan tidak menghalalkannya bagi segenap manusia, yaitu antara saat ini: Ia 
tetap menjadi tanah yang haram sampai hari kiamat, wahai kalian penduduk 
Khaza'ah kalian membunuh orang ini, dan sesungguhnya aku membayar diyatnya, 
maka barang siapa yang membunuh setelah ucapanku ini, maka baginya diyat dan 
keluarga yang terbunuh memiliki dua pilihan, apakah menegakkan gishash atau 
mengambil diyat." 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





1197. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab: Bahwa Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada lelaki yang tertawa di dalam shalat untuk 
mengulangi wudhu dan shalatnya. $ 

Kami tidak mau menerima hadits ini, karena hadits ini 
diriwayatkan secara mursal. 


£ ta... s . . 3 0 3-9 Aa 
3 Olahan PA al dai Gore NA 
(J 8 Kan je” AG AA P ” .. : . sa 
SI Kia Ag Te JD PL pa 


1198. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Argam, dari Al Hasan, 
dari Nabi SAW tentang hadits yang sama. “7 


Ha gor la 5 bit Ul — Naa 

AA pn Abas 3 Gb Ad an PU gi Oa 
SE BM la ab la Ipa NI Ga mi 
Yg ea db Y, II PI SL Hai 
SI AA pi di gpu Ka Aa Ips dg 





“S yIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang thaharah, bab: Tertawa Terbahak- 
Bahak Dalam Shalat Membatalkan Wudhu' (hadits jld. 1, h. 146). 

“1 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang fhaharah, bab: tertawa terbahak- 
bahak dalam shalat membatalkan wudhu' (hadits jld. 1, h. 146). 


334 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





8s - Ea “ F Aa je Lb 2 P AI eri Ba d 2 5 
olb je Ta " Aa ga ia P3 ci aa Olesi 
ig Bo. ay 

0. Pa Ne TAN ya Land - 28 - ag Ae #3 oU ne 1 


1199. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Abu Labid, dari Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari ayahnya bahwa Umar 
bin Khaththab RA berdiri di Jabiyah untuk berkhutbah, lalu ia 
mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di antara 
kami di tempat berdiriku sekarang di antara kalian, lalu beliau 
bersabda, "Hormatilah sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang 
yang mengiringi mereka, lalu orang-orang yang mengiringi para 
pengiring sahabatku. Setelah itu akan timbul dusta hingga seorang 
lelaki berani bersumpah, padahal dia tidak diminta untuk bersumpah, 
dan berani bersaksi, padahal tidak diminta bersaksi. Ingatlah, 
barangsiapa yang suka tinggal di taman surga, hendaklah ia menetapi 
jamaah, karena sesungguhnya syetan itu selalu menyertai orang yang 
sendirian, tetapi terhadap 2 orang syetan lebih jauh (daripada 
terhadap orang yang sendirian). Dan jangan sekali-kali seorang 
lelaki menyendiri bersama seorang wanita, karena sesungguhnya 
syetanlah orang ketiganya. Barangsiapa yang suka terhadap amal 
baiknya dan susah terhadap amal buruknya, maka dia adalah orang 


mukmin. "8 


03 0 1. 


BK BAR GAP PM UAN 

— dh trs 38 Ag deng PIA Ha Pa al Pai ap 

Para TA Pe nan SIR AS 3 HE YA Yg 

JB lg aah Job dp Tn Uh BEA one 
ep AE JA TI ES HE Las 


“48 Dari jalur Sulaiman bin Yasar HR. Al Hamidi dalam 32. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


1200. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari ayahnya: Subai'ah binti Harits 
melahirkan anak selang beberapa malam setelah kematian suaminya, 
kemudian ia bertemu dengan Abu As-Sanabil bin Ba'ka, lalu berkata, 
"Kamu telah bersiap-siap untuk kawin lagi, sesungguhnya iddah itu 
adalah 4 bulan 10 hari." Lalu hal tersebut diceritakan oleh Subai'ah 
kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Abu As-Sanabil 
berdusta -atau perihalnya bukan seperti apa yang dikatakan oleh Abu 
As-Sanabil- kamu telah halal, maka kawinlah."”” 





4? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang 'iddah, bab: Iddah Perempuan Hamil 
yang Ditinggal Mati (hadits jld. 7, h. 429). 

Dari jalur dari riwayat Az-Zuhri HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang 
thalak, 39 bab: Dan Perempuan-Perempuan yang Hamil, Waktu Iddah Mereka Itu 
Ialah Sampai Mereka Melahirkan Kandungannya. Dan Barangsiapa yang Bertakwa 
Kepada Allah Niscaya Allah Menjadikan Baginya Kemudahan Dalam Urusannya 
(OS. 65: 4). (hadits no. 5319). 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 8 bab: Selesainya Masa 'Tddah 
Seorang Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dan Selain Keduanya Adalah dengan 
Melahirkan (hadits no. 56/ 1484). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 46 bab: Mengenai 'Iddah 
Perempuan Hamil (hadits no. 2306). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: /ddah-Nya Perempuan 
Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya (hadits no. 3520) dari Abdullah bin Atbah 
dengan redaksi: Engkau menjadi suci setelah melahirkan. 

HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 7 bab: Perempuan Hamil 
yang Ditinggal Mati Suaminya Jika Ia Melahirkan Maka Halal Untuk Menikah 
(hadits no. 2028) dari Amr bin Atbah dengan redaksi: Jika engkau mendapatkan 
calon suami yang sholeh maka menikahlah. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (hadits no. 27505 jld. 10) dari hadits Sabi'ah 
Al Aslamiyah RA. dari Abdullah bin Atbah. Dan redaksinya sama seperti redaksi 
hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i. 

HR. Abdurrazzak dalam mushannif-nya dalam pembahasan tentang thalak, bab: 
Perempuan yang Dithalak Karena Suaminya Meninggal Maka Dia Dalam Masa 
Iddah (hadits no. 11722) dari Abdullah bin Atbah. Dan redaksinya sama seperti 
redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Mengenai 'Iddah (hadits no. 4294) dari Abdullah bin Atbah. Dan, redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 


336 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Pd ce 2 


KUP AA JI UAN 


8, 
PA ea dana Opi pa GP Ga AI 01 dab Pa 
Ke Tan 4 bi PES sai PS dp 
S3 EN kirana aer Maa Helm 


KV aa 


1201. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim At- 
Taimi, dari Busyr bin Sa'id, dari Abu Oais maula Amr bin Al Ash, 
dari Amr bin Al Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Apabila hakim memutuskan hukum dan berijtihad 
untuknya dan ternyata dia benar, maka baginya 2 pahala. Apabila 
hakim memutuskan hukum, lalu berijtihad untuknya, kemudian 
ternyata ia keliru, maka baginya 1 pahala. 30 


. - 


0... 3 o- 1. 2 


DEA RP Ai JA UAN Y 
lia 13 Ka apa Ki Kd ss bg His ara 
BEAN 2 IR NAN AP ji Tahta jl gia 

1202. Abdul Aziz bin Muhamad engabankat kepada kami 


dari Yazid bin Al Had, ia berkata, "Lalu aku menceritakan hadits ini 
kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia 





450 HR. Muslim dalam 30 pembahasan tentang pengadilan, 6 bab: Penjelasan 
Mengenai Pahala Seorang Hakim Jika Ia Berijtihad, Baik Benar Atau Salah (hadits 
no. 15/1716). 

HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang pengadilan, 1 bab: Mengenai Seorang 
yang Hakim yang Salah Berijtihad (hadits no. 3574). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Umar RA. sampai Abu Musa al-Asy'ary 
(hadits no. 22. h. 210). 

HR. Ibnu Hibban dalam 14 pembahasan tentang pengadilan, (hadits no. 5061). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


berkata, 'Seperti itulah yang diceritakan kepadaku oleh Abu Salamah, 
dari Abu Hurairah RA'." 


338 || musWAD IMAM SYAFI'T 





INOIEN AS 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MAHAR DAN ILA 


JAE NP aa 5 KA UAN Ir 


” 


NN 


4 4 


Ap ae NE ala NP aoi Hp ca 
Na Aa . rena LG or 4 2 aah AR ng . .. Aa 
SIX US KE Yaklag le SI Ggke AB Bae SS GS 
. (z, 2... - $ . o P3 
Ga NG sad 3 aan ah as BI IN 


soto o TL 


1203. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Yazid bin Abdullah Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari 
Abu Salamah yang ja mengatakan: Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah, "Berapakah maskawin Nabi SAW?" Ia menjawab, "Maskawin 
beliau untuk istri-istrinya ialah 12 ugiyah dan satu nasya." Ia bertanya, 
"Tahukah kamu apa arti nasya?" Aku menjawab, "Tidak." Ia berkata, 
"Setengah ugiyah."' 





451 HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 13 bab: Mahar yang Berupa 
Mengajarkan Al Our'An, Sebuah Cincin Besi dan Selain Itu Baik Sedikit Dan 
Banyak Adalah Boleh dan Dianjurkan Jumlahnya Sebesar 500 Dirham Bagi yang 
Mampu Melakukannya (hadits no. 78/1426) dari Abu Salamah bin Abdurrahman. 
HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 29 bab: Mahar (hadits no. 2105) 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman. 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Mahar Perempuan 
(hadits no. 1886) dari Abu Salamah bin Abdurrahman. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Berapa Jumlah Mahar Istri- 
Istri Nabi SAW dan Putri-Putrinya (hadits jld. 2, h. 141) dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Apa yang Dianjurkan 
Ketika Bermaksud Memberi Mahar (hadits jld. 7, h. 233) dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman. 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 








€ 3 .- 2 Pan Pena 

SIA oa 8 Uas A5 Up cokah Ug —AY et 
2 2 - Ts Sa - s Met egugn G jan An 5 
HN Ba as Sa nat Ke Span ot ean AI ph 
PA Ia PIP gi PSA KE aa ai JAN AI 
La Ya o Bana AA PIR 3 Bet NN IP an 
HA 5 Wih, Jb Lah JW lan D Jt 
Un GUN IG NE TJ Jaa UT, aus 
PA A3 Le AS PA Je 33 ah 
AN Aa Po AO aa AT 8, 1 ai . 0.2 2 oi 
URAT diah lb Ko AI Ipa) AJ Uap 
Sa 3 SI SES 33 IP SE J8 KA XS 


1204. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath- 
Thawil, dari Anas bin Malik RA: Bahwa ketika Rasulullah SAW tiba 
di Madinah, orang-orang membagi-bagi rumahnya, maka bagian 
Abdurrahman bin Auf jatuh kepada Sa'd bin Rabi'. Sa'd berkata 
kepadanya, "Kemarilah, aku akan berbagi harta denganmu, aku 
serahkan kepadamu salah seorang dari istriku yang kamu sukai, dan 
aku cukupkan kamu dari bekerja (tidak usah berusaha lagi)." Maka 
Abdurrahman berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkatimu 
dalam keluarga dan harta bendamu, tunjukkanlah pasar kepadaku." 
Lalu Abdurrahman berangkat ke pasar, dan ternyata ia memperoleh 
suatu keuntungan, maka ia melamar seorang wanita dan 
mengawininya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Berapakah 
maskawin yang engkau berikan kepadanya, hai Abdurrahman?" Ia 
menjawab, "Dengan emas seberat biji kurma." Nabi SAW bersabda, 
"Buatlah walimah (pesta), sekalipun dengan (menyembelih) seekor 
kambing!" 


“52 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Perkataan Seseorang 
Kepada Saudaranya, "Lihatlah Perempuanku yang Mana yang Engkau Sukai Sampai 
Aku Meminangkannya Untukmu" (hadits no. 5072) dari Anas bin Malik. 


340 || musNAD IMAM SYAFI'T 





P4 
E£o- & 2... 


IA ai NIP al 3 LP MIL UP 0 
AD HR EN Ip MN RN 
Te le M Ipa SS gia As dag de Ie 


NI ARA AT JI TA ca sat (la 


di Jpn D J3 Bp) AI NG) Ta 3 ea 
An Ja ab aa Ji 


1205. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath- 
Thawil dari Anas bin Malik RA: Bahwa Abdurrahman bin Auf datang 
kepada Nabi SAW, sedangkan pada pakaiannya terdapat bekas 
minyak za'faran. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, dan ia 
menjawab bahwa dirinya baru saja kawin dengan seorang wanita 
' Anshar. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Berapakah mahar 
yang engkau berikan kepadanya?" Abdurrahman bin Auf menjawab, 
"Emas seberat biji kurma." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Buatlah 
walimah, sekalipun dengan seekor kambing. sial 


» 





HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 54 bab: Minyak Wangi Untuk 
Orang yang Menikah (hadits no. 5153) dari Anas bin Malik. 
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 67 bab: Menikah dengan Mahar 
Satu Biji Emas (hadits no. 3351) dari Anas bin Malik. 
HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 21 
bab: Mengenai Walimah (hadits no. 49). Dari Anas bin Malik. 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, (hadits no. 
4060) dari Anas bin Malik. 

3 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 54 bab: Minyak Shufrah 
untuk Lelaki yang Menikah (hadits no. 5153) dari Anas bin Malik. 
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 67 bab: Menikah dengan 
Mahar Sebiji Emas (hadits no. 3351) dari Anas bin Malik. 
HR. Imam Malikd alam 4l Muwaththa" dalam 28 pembahasan tentang nikah, 21 
bab: Walimah (hadits no. 49) dari Anas bin Malik. 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, 14 pembahasan tentan nikah (hadits no. 4060) 
dari Anas bin Malik. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





. - o 0 0 - - #0. (3 - -—.» £ 

Ia ya dee BP MIL VI NYI 
Na MG On 2 an d ss SA Lg. Te 
HIS Aing HEM lo AA APN gp) SAS | 
Pan GA Laik Stan 0 Pa KEN 2.3 aa” 2 y 3 
dry Aa Op ala LS entah Bb ii La Del Jaan 
Y SN DN TEA Sp aa 7 Pi TAM oo 8- s “0. Pnuad 
II JB Ep WK JO leah al dag Gd 


Sa La Tr Teu) ag an La Dis Ja Tag Para Si Na 
Sa Ay EA Dn es Te dia 2) 
it Jp Lai 1JG A3 Int L IE A3 mie DI 
He Ja Ip IE A5 Ind pb ga De 
MA En UE Dina GA 1G Laga STA ap Sa Ja el 


Kn Ki Bang dian Ie IG JG ML Yaa 
TA aU 


1206. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari 
Sahl bin Sa'd As-Sa'idi RA: Bahwa Seorang wanita pernah datang 
kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku menyerahkan diriku kepadamu." Lalu wanita itu berdiri dalam 
waktu yang cukup lama. Kemudian ada seorang lelaki berkata, 
"Wahai Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya, jika engkau tidak 
berhajat kepadanya." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu 
mempunyai sesuatu sebagai maskawinnya?" Lelaki itu menjawab, 
"Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya kain sarungku ini." 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu memberikan kain sarung itu 
kepadanya, berarti kamu tidak mempunyai kain sarung. Maka, carilah 
sesuatu yang lain." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak menemukan 
sesuatu pun." Rasulullah SAW bersabda, "Carilah, sekalipun berupa 
cincin besi." Kemudian lelaki itu mencarinya, dan ternyata ia tidak 


ch 


sN 
x “ 


342 || muSNAD IMAM SYAFI' T 





menemukan sesuatu pun. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda 
kepadanya, "Apakah engkau hafal sesuatu dari Al Gur'an?" Lelaki itu 
menjawab, "Ya, surah anu dan surah lainnya." Ia menyebutkan nama 
beberapa surah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku 
mengawinkanmu dengannya dengan maskawin sebagian dari Al 
Our'an yang kamu hafal. Li 


ab op BI ip GI If ata du rat nu 

SA Ab ap MA oh Ii Ab op ah bh 

SAB AJ Ato GA ABU Sta ENI Ca JAN 

Aga Tp ASASI OS F3 Sie Ga 

Ld, Ag Tito YO SR ora Hj A5 HA asa UG YO 
Madi 


1207. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa anak 





454 HR. Al Bukhari dalam 40 pembahasan tentang perwakilan, 9 bab: Seorang 
Perempuan yang Mewakilkan Perwaliannya Kepada Imam Dalam Hal Pernikahan 
(hadits no. 2310) dari Sahl bin Sa'ad dengan redaksi: Seorang perempuan datang 
menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku 
telah menyerahkan diriku kepadamu." Maka seorang lelaki berkata, "Nikahkan aku 
dengannya." Rasulullah berkata, "Telah aku nikahkan engkau dengannya dengan 
mahar seberapa banyak Al Our 'an yang engkau hafal." 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Menikah dengan Mahar 
Suatu Pekerjaan yang Dikerjakan (hadits no. 2111) dari Sahl bin Sa'ad. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Bagian darinya (hadits 
no. 1114) dari sah! bin Sa'ad al-Sa'idy. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 22913) jld. 8 dari hadits Sahl bin 
Sa'ad al-Sa'idy. 

HR.Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 
bab: Penjelasan Mengenai Mahar Dan Mas Kawin (hadits no. 8) dari Sahl bin al- 
Sa'ad dengan redaksi: Telah aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar 
seberapa banyak Al Our'an yang engkau hafal. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 2 bab: 
Mahar (hadits no. 4093) dari Sahl bin Sa'ad. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 








perempuan Ubaidillah bin Umar dan ibunya —yaitu anak perempuan 
Zaid bin Khaththab— berada di bawah pemeliharaan salah seorang 
anak Abdullah bin Umar. Dan ternyata dia meninggal dunia, 
sedangkan dia belum mencampurinya dan belum (pula) menentukan 
mahar buatnya. Lalu ibunya menuntut maskawinnya, maka Ibnu Umar 
menjawab, "Dia tidak mempunyai maskawin. Seandainya dia berhak 
mendapat maskawin, niscaya kami tidak akan menahan kalian untuk 
memperolehnya, dan kami tidak akan berbuat aniaya terhadapnya." 
Tetapi ternyata si ibu tidak mau menerima keputusan tersebut, 
akhirnya mereka mengangkat Zaid bin Tsabit untuk memutuskan 
perselisihan mereka. Dan Zaid bin Tsabit memutuskan bahwa wanita 
tersebut tidak berhak mendapat maskawin, tetapi berhak mendapat 


warisan.” 


17 
z 


AN AE 6 Ula cp Kang SB aU - NYA 
0 0. 0 G- o- 0 - . . 0 -.0 3 0 Yo. e 
HP AP SJ Ag AR 
GI Jb Gb Sa Yg In ba AP cd Up gala 
dadu Ios g Sy Lb dita 


1208. Ibnu Abu Fudaik dan Sa'id bin Salim mengabarkan 
kepada kami dari Abdullah bin Ja'far bin Al Miswar, dari Washil bin 
Abu Sa'id, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya: 
Bahwa ia menikah dengan seorang wanita, tetapi ia belum 
mencampurinya karena keburu menceraikannya, kemudian ia 
mengirimkan kepada wanita tersebut maskawinnya secara lengkap. 
Maka dikatakan kepadanya sehubungan dengan maskawin yang 


www 


455 YrR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 3 
bab: Penjelasan Mengenai Mahar dan Mas Kawin (hadits no. 10) dari Abdullah bin 
Umar. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Orang yang Mengatakan 
Tidak Ada Mahar Baginya (hadits jld. 7, h. 246) dari Abdullah bin Umar. 


344 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





dibayarkannya itu, "Aku lebih berhak untuk mendapatkan 
kelebihannya." 8 


o . 3 e- Peda 


-JG am at 16 AG ke oat yua 
an ae) GIA OA SAN 


1209. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Ibnu Sirin, ia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah ialah 
suami." 27 


. Ae — 


AA ip Pe AN 
ai ae sah ob PA J6 AT Gn Oi bala ip Fani 


1210. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, 
"Orang yang memegang tali ikatan nikah ialah suami." 


BP tan Oi OP IL Lala KPA ANN 
AB Pd 


1211. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij bahwa telah sampai kepadanya sebuah atsar dari Ibnu Al 
Musayyab, ia berkata, "Dia (orang yang memegang ikatan nikah) 
adalah suami"? 


“5 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
“5! Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
“5 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
“5? Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


C0 D0 1. 0 


Pa 3 ea oh PP EP AA - YYYY 
Hn BJ MAS Ip JAR Ka LI sJB Jg 
SA AS dh 
1212. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 
Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: "Aku telah menjumpai 10 


orang lebih dari kalangan sahabat Nabi SAW, semuanya 
menghadapkan lelaki yang berila' —kepada gadhi—.0 


an , 5. ... 


Le Bb Al yP AR GA Ui - 4yar 

AE ALA 3 Ie Liga 3 Taka yi PS aa 
1213. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishag 

Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, ia berkata, 


"Aku menyaksikan Ali RA menghadapkan lelaki yang berila' (kepada 
gadhi). "81 


1. 


JAGA Gaab Gp pp HER GA Caa - YYi£ 
HSE ESA 3 Oo 


1214. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Al-Laits, 





460 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang Mengatakan 
Telah Cukup /la' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan, Jika 
Dianggap Cukup dan Jika Tidak, Maka Ia Harus Menthalak (hadits jld. 7, h. 376) 
dari Sulaiman bin Yasar. 

“S1 KR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang Mengatakan 
Telah Cukup /la' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika 
Ia Menganggap Cukup dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) dari 
Amru bin Salamah. 


346 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





dari Mujahid, dari Marwan bin Hakam: Bahwa Ali RA menghadapkan 
lelaki yang berila'.”? 


AO LP Ujian Ap bim Uye - A1No 
sda PA 3 OK Ot ui 


1215. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mas'ar, dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus: Bahwa Utsman RA pernah 
menghadapkan lelaki yang berila' (ke hadapan gadhi).“8? 


AA gi ABI gp SU gl ip otan Ugal agan 
JS aga yr UB SS ERA Log TAS LAS : 


AI Ip FE UB SAN rar TI 9233 
Oh Haji ping LB) IA JG A 


1216. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Az- 
Zinad, dari Al Oasim bin Muhammad, ia mengatakan: Dahulu Aisyah 
RA apabila disebutkan di hadapannya bahwa ada seorang lelaki 
bersumpah tidak akan mendatangi istrinya, lalu lelaki itu membiarkan 
istrinya selama 5 bulan, maka ia tidak memutuskan apapun terhadap 
masalah itu sebelum lelaki yang dimaksud dihadirkan dan ia berkata 
(kepadanya), "Apakah yang kamu maksud, sedangkan Allah SWT 
telah berfirman, 'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf 


“€2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila' bab: Pendapat yang Mengatakan 
Telah Cukup Ila' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika 
Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) 
dari Marwan bin Hakim. 

463 YIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila' bab: Pendapat yang Mengatakan 
Telah Cukup Ila' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika 
Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 377) 
dari Thawus. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


atau menceraikan dengan cara yang baik'" (Os. Al Bagarah (21: 
229) 


SEN 3 Pp Ust - 41an 


& 


e 503 Hg sofa 0. £: - "nd Fa or eror Ii 2 s 
BE al an Hah Op BAL Clai dA ge PI 
. o Y- o - 
adi ON call ol Gp 


1217. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, bahwa ia mengatakan: Apabila seorang lelaki mendapat ila' 
dari istrinya, maka thalak padanya tidak jatuh, dan bila telah berlalu 
masa 4 bulan, maka si lelaki dihadapkan (di hadapan gadhi), 
kemudian disuruh memilih antara thalak atau membayar tebusan. 


&- # 08. GB. . 


Ls ol AN MAA op Jia Up CU Uen YYYA 
s : an e Tag DA 7 7. 
AJ Hap OS ES AI gp) 


Pd 





484 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang Mengatakan 
Telah Cukup Jla' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 4 Bulan Jika 
Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 7, h. 378) 
dari Oasim bin Muhammad. 

465 YR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke- 83, h. 90) dari 
Ibnu Umar. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 6 
bab: Ila (hadits no. 19) dari Ibnu Umar. 

HR. HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ila', bab: Pendapat yang 
Mengatakan Telah Cukup /la' Seorang Suami Terhadap Istrinya Setelah Menunggu 
4 Bulan Jika Ia Menganggap Cukup Dan Jika Tidak Maka Ia Menthalak (hadits jld. 
7, h. 378) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Lelaki manapun yang meng-ila' istrinya 
apabila telah mencapai 4 bulan maka terhentilah masa Ila sehingga ia mentalaknya 
atau kembali menggaulinya dan tidak terjadi thalak meski sudah berlangsung 4 
bulan sampai ia masa ila'-nya terhenti". 


348 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





P9... - 0 Loco Er 0 PS tata .0 0 0 
Bk Gg Gpp Kah Ca #Iyip Olahan Op HN eat 


eng 2 0... 9 


PAN Tata TOYS RAB Tea Lap Kan jl EL IU 
SBU 30 0 Jaa ali bb 12 


1218. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Ali RA pernah menghadirkan 
lelaki yang berila'.“8 

Aku pernah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan: 
Aku mendengar Asad bin Musa menceritakan, ia berkata, "Hal ini 
dikomentari Abu Hanifah 2 kali." Aku juga mendengar Ar-Rabi' 
mengatakan: Aku pernah mendengar Imam Asy Syafi'i berkata, 
"Menuntut ilmu lebih afdhal daripada shalat sunah." 


“6 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 6 pembahasan tentang ila 
(hadits no. 18) dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Belum jatuh atasnya thalak 
meski sudah berlangsung 4 bulan. Sampai ia menghentikan ila'-nya, Apakah ia 
menthalaknya atau kembali menggauli istrinya". 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PENUKARAN 


9 £ o Ki - o- o - “0 3 cc. £ 
25 SPB PA ol eka VI NYA 

83 La 7 2 Li Na Te AR Di Ie Mn Aa 
Sar IS AA H3 DA Bp DAN Baal bas 2G 
ama Jt Sa F3 SO bk ga pel ol 355 cola 


Iu IG ee uu Fang aa Ion Ipa Ol 
Kap in SR JR WN 15 
1219. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Al @asim bin Abu Bazzah, ia berkata, "Ketika tiba di Madinah, aku 
menjumpai unta dewasa yang telah disembelih dan dipotong-potong 
dagingnya menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian dibarter 
dengan seekor anak unta. Lalu aku bermaksud membeli sebagian 
darinya, tetapi ada seorang lelaki dari ulama penduduk Madinah yang 
mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah melarang 
menjual (membarter) hewan hidup dengan hewan yang mati 
(dagingnya). Ketika aku menanyakan perihal lelaki tersebut, aku 
mendapat berita yang baik mengenai dirinya. "3 


Te 
: 


AI Sp Ao ra Kat - Arr. 
0 Hoo IG 300 No. 02 8 re. #0... 4 0, 0 
NS AAA Age) Gita Kl op ee A3 
| Oam 


467 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Daging 
dengan Hewan Hidup (hadits jld. 5,h. 297) dari Abu Bazzah. 


350 I| musNaD IMAM SYAFI'I 





1220. Ibnu Abu Nujaih menceritakan kepada kami dari Shalih 
maula Tau'amah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar Ash-Shiddig RA: 
Bahwa dia memakruhkan menjual (menukar) daging dengan hewan 
hidup.“ 


458 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Jual Beli Daging 
dengan Hewan Hidup (hadits jld. 5 h. 297) dari Abu Bakar. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 








MENU 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG RAHN 
DAN IJARAH 


5 : J & . .. 

Aoi ob BN ad oi Jala Hi AAd pl an 
Ni PAN Ian Oke aan SEM GE 3 3 
Win (ken Ta CASN AA Gi V2 pa la 
) 2. ... “. . () Pd o' ... £ ot 3? ore 
Ao 3 ali Jt J9 HP IYA WI AP ANE 
BEAN 3 IA APE AP bp 
. 7 . aah PN aNn PN T. & : 


1221. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan 
kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al 
Musayyab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Transaksi gadai 
tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, ialah 
yang menebusnya, dan dia pula yang menanggung dendanya. Laka 

Telah menceritakan kepada kami bukan hanya seorang dari 
kalangan ahlul 'ilmi, dari Yahya bin Abu Unaisah, dari Ibnu Syihab, 
dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW 
semisal dengan hadits Ibnu Abu Dzi'b. 


“89 HR. Abu Daud dalam Marasil-nya, pembahasan tentang gadai (hadits no. 164, h. 
143). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Gadai yang Bukan Jaminan 
(hadits jld. 6, h. 39). 

Dari jalur Yahya bin Abi Anisah Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


352 || musNAD IMAM SYAFI'I 





50 Jo 1. 2 


IA ap jiki UP ay JAN 3 MMA UAN ANN 
. Pi S - o PTN) ... Pe ana Lk, #5 sg 2 of 
PI He tlp 5 ih ae Al aa of d3 
KY 
1222. Ibrahim bin Muhammad dan lain-lain mengabarkan 
kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Nabi SAW 


pernah menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang 
Yahudi. 


7” 


3 tea KE ado aan Ip MG Ugal NY 

AB up S3 Has Ha te AT sm op at 
Ph £ “ o - Le aa or Aa - s Ke Na 

Hip JS PN AS Up play ale SI Io AI Syeh 


d8 dng Hu UT JB SI, 
1223. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Oais: Bahwa ia pernah bertanya 
kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewa lahan, maka Rafi' 
menjawab, "Rasulullah SAW melarang menyewakan lahan." 
Hanzhalah bertanya, "Apakah dengan emas dan perak?" Rafi' 
menjawab, "Adapun bila dengan emas dan perak, hukumnya tidak 
mengapa (tidak dilarang)."7! 


“0 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gadai, bab: Dibolehkannya 
Melakukan Gadai (hadits jld. 6, h. 37). 

“1 HR. Muslim dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 31 bab: Mengenai 
Kerjasama Pertanian (hadits no. 3393). 

HR. An-Nasa'i dalam 35 pembahasan tentang sumpah dan Nadzar, 45 bab: 
Mengenai Hadits yang Bermacam-Macam Dalam Hal Larangan Sewa Menyewa 
Tanah Dengan 1/3 Dan 1/4, Dan Perbedaan Redaksi Perawi yang Meriwayatkan 
(hadits no. 3909) dari Hanzhalah bin Oayis dengan redaksi: Aku bertanya kepada 
Rafi' bin Khadij tentang sewa-menyewa tanah? Maka ia menjawab, "Rasulullah 
SAW melarang sewa menyewa tanah", maka aku berkata, "Bagaimana dengan emas 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Peda 


KAI Ai Hii 1D CAS yi op MAU UP — NN 

: - PG d -7 PN L. ef 9 Lao sg 
4 2. Y id G3) ll PN SI Sal ye dlu al 
1224. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Said bin Al Musayyab: Bahwa ia pernah ditanya mengenai 


menyewakan lahan dengan emas dan perak (mata uang), maka ia 
menjawab, "Tidak ada larangan. ala 


1. 
KI 


s0. o 0 Geo. o - 0 “ - £ 
Aa At PNS op ea 3 WIL UAN YO 


1225. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya tentang atsar yang serupa dengannya.” 


.... 
: 


abang OI Ia Bob MG Cet -ayya 


1226. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 





dan uang kertas?" Maka ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya ia melarang tukar 
menukar sesuatu dengan sesuatu yang berasal darinya, adapun emas dengan perak 
tidak mengapa." 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan 
yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya 
Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli 
(hadits jld. 6, h. 131). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 34 pembahasan tentang sewa- 
menyewa tanah, 1 bab: Keterangan Mengenai Sewa-Menyewa Tanah (hadits no. 1). 
47 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 34 sewa menyewa tanah, 1 bab: 
penjelasan mengenai sewa menyewa tanah (hadits no. 2). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan 
yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya 
Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli 
(hadits jld. 6, h. 133). 

48 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 34 pembahasan tentang sewa 
menyewa tanah (hadits no. 5). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang kerjasama pertanian, bab: Larangan 
yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar Darinya 
Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual Beli 
(hadits jld. 6, h. 133). 


354 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Salim dengan redaksi yang semisalnya. 74 


2.3 3 1 2 


GAP aj ab IP HE Ip Ubi Ugal - YNYYYV 
HT af sarah Aap Pp DAN aah 
PB GAS Sau Kedata Ogan Vas aa 
Te Jp SEA Oa Ha 3, na Lara 


Sa Ui ea ID Su dna da 


ae 


- 23 390 


dop BP Hb 3 E Mela Ngap 35, “JG 
tea Tadi pi Jia Ha Ac BIMA anta 


1227. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Syabib bin Ghargadah bahwa ia pernah mendengar suatu kabilah 
menceritakan sebuah hadits dari Urwah bin Ja'd: Nabi SAW 
memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing atau hewan 
kurban, lalu Urwah bin Ja'd membelikan 2 ekor kambing untuknya 
dan menjual salah seekornya dengan harga 1 dinar. Kemudian ia 
datang membawa seekor kambing dan uang 1 dinar, lalu Rasulullah 
SAW mendoakan jual-belinya. Sesudahnya andaikata dia membeli 
pasir, niscaya dia mendapat keuntungan (berkat doa Nabi SAW 
kepadanya). 


“4 HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 34 pembahasan tentang sewa- 
menyewa tanah, 1 bab: Penjelasan Mengenai Sewa-Menyewa Tanah (hadits no. 3). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang kerjasama dalam pertanian, bab: 
Larangan yang Terbatas Pada Penyewaan Tanah Dengan Sebagian yang Keluar 
Darinya Tanpa yang Lainnya yang Diperbolehkan Sebagai Alat Tukar Dalam Jual 
Beli (hadits jld. 6, h. 133). 

“5 HR. Al Bukhari dalam 61 pembahasan tentang perangai yang terpuji, 28 bab: 
Bagian Hadits Tanda-tanda kenabian (hadits no. 3642). 

HR. Abu Daud dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 28 bab: Pelaku Mudharabah 
yang Mengingkari (hadits no. 3484) 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan 
melalui Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Ghargadah, lalu ia me- 
washal-kannya dan meriwayatkan kisah ini atau yang semakna 
dengannya secara langsung dari Urwah bin Ja'd. 


2 Ka Uas ai Pa 56 MC UE NYA 
IS UB Iii AS 5 gap as PN, 
' s- 


PI PJ, Sad Sial ga (Jatah Ca - FA Jala Pa 
AI JL La JL VA udi deli meri Ab 
— 2 PER USA ee Ada Oa Tatan 
223 Al 21 Jd “ 0633 ah dilas 5 2 
AI na Ia - Jas (6323 3g $ 2 S3 

dl 333 far eni RTA Cab AB dd Ghb ia of 5 
J5 SI Ig Saut us inna Iis yeh AA JB ab 

UB cina Jd sat Gang PN GI ih D3) 25 


ar 


papa pl Ulin DI aU GE SG Aa K3 Ka 


LI, 
y 4 ec. 2... TT 2 Sand aa 38 — Te “ 4 - 
Al os . sebal SJ cola " YB 3 JI Ik Gir AI) 


N 


HR. At-Tirmidzi dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 34 bab: Hukum Makruh 
Mencegat Rombongan Dagang (hadits no. 1258). 

HR. Ibnu Majah dalam 15 pembahasan tentang sedekah, 7 bab: Seseorang yang 
Diberi Amanat Memperdagangkan Barang yang Diamanatkan Kemudian Ia 
Mendapatkan Keuntungan (hadits no. 2402). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang giradh, bab: Pelaku Mudharabah yang 
Mengingkari Adanya Penambahan Terhadap Pemilik Modal dan Orang yang 
Mengelola Harta yang Lainnya Tanpa Perintahnya (hadits jld. 6, h. 112). 


356 || musNaD IMAM SYAFI'T 





dst camaiy Lidi Ja Ot 218 IA Ala Alan P Cha yah 
SIB ai Kai ME, SI XS 

1228. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 

dari ayahnya: Abdullah dan Ubaidillah -kedua putra Umar bin 
Khaththab RA- keluar (berangkat) bersama serombongan pasukan 
menuju Irak. Ketika kembali, keduanya mampir pada seorang amil- 
nya Umar RA, maka amil itu menyambutnya dengan sambutan yang 
gembira dan hangat. Amil tersebut adalah amir (gubernur) kota 
Bashrah. Amir Bashrah berkata, "Seandainya aku mampu melakukan 
sesuatu yang bermanfaat bagi kalian berdua, niscaya aku lakukan." 
Kemudian ia berkata lagi, "Aku ingat, sesungguhnya di sini terdapat 
harta milik Allah. Aku bermaksud mengirimkannya kepada Amirul 
Mukminin, tetapi terlebih dahulu aku pinjamkan harta itu kepada 
kalian berdua, kemudian kamu belikan darinya barang dagangan yang 
ada di Irak untuk kalian jual di Madinah. Nanti modalnya kamu 
serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya buat kamu 
berdua." Keduanya menjawab, "Dengan senang hati." Amir Bashrah 
melaksanakan hal itu, dan ia menulis surat kepada Umar RA agar ia 
mengambil sejumlah harta dari keduanya. Setelah keduanya tiba di 
Madinah, lalu menjual barang dagangan itu, keduanya mendapat laba. 
Ketika keduanya menyerahkan modal dari harta itu kepada Umar RA, 
maka ia berkata kepada keduanya, "Apakah semua pasukan diberi 
pinjaman juga sama seperti kamu berdua?" Keduanya menjawab, 
"Tidak." Umar RA berkata, "Karena kamu berdua adalah anak Amirul 
Mukminin, maka dia mau memberikan pinjaman kepadamu. Sekarang 
serahkanlah semua harta itu dan keuntungannya!" Abdullah diam, 
sedangkan Ubaidillah berkata, "Tidak layak bagimu, hai Amirul 
Mukminin, melakukan hal itu. Seandainya harta tersebut rusak dan 
berkurang, niscaya kamilah yang menanggung kerugiannya." Umar 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


berkata, "Serahkanlah." Abdullah diam, dan Ubaidillah kembali 
merujuk kepada Umar RA. Maka ada seorang lelaki dari kalangan 
pembantu Umar RA berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya 
engkau menjadikannya sebagai gardh (pinjaman), niscaya itu lebih 
baik." Akhirnya Umar RA mengambil modalnya dan separuh dari 
keuntungannya, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah memperoleh 
separuh yang lain dari keuntungan harta itu.”78 








476 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 32 pembahasan tentang giradh, 
1 bab: Penjelasan Mengenai Oiradh (hadits no. 1). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang giradh, (hadits jld. 6, h. 110). 


358 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN 
TENTANG SYIGHAR 


“So 


Ap 2... . - 012 0 - S e 
KAA 023 GAP Ol OP HL 5 LIL Ul — NYA 

.. 5 F . kata ra rata 3 0 Sip Dean 0 
TI Of AN JUAN yB AP lg Ale AN ato ahasol 
Of Te IR 


SK CL eh EN AO 


1229. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA: Bahwa Nabi SAW telah melarang nikah syighar. Nikah 
syighar ialah bila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya 
(dengan seseorang) dengan syarat hendaknya lelaki itu mengawinkan 


pula anak perempuannya dengan dia tanpa ada maskawin di antara 


keduanya."! 


“7 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Nikah Syighar 
(hadits no. 5112). 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Mengenai Diharamkannya 
Nikah Syighar Dan Batal Pernikahan Tersebut (hadits no. 57/1415). 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Mengenai Nikah Syighar 
(hadits no. 2074). 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 29 bab: Penjelasan Mengenai 
Larangan Nikah Syighar (hadits no. 1124). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 16 bab: Penafsiran Tentang 
Nikah Syighar (hadits no. 3337). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 16 bab: Larangan Tentang 
Nikah Syighar (hadits no. 1883). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Tentang Nikah 
Syighar (hadits jld. 2, h. 136). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 11 
bab: Kumpulan Hal-Hal yang Tidak Boleh Dalam Nikah (hadits no. 25). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: nikah syighar (hadits jld. 7, 
h. 199). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 6 bab: 
Nikah Syighar (hadits no. 4152). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 








17 “2 
HI 


0 1. e-3 . - e Pt o- £ 
H3 AA BP (kemal AS EA NY 
Pd - 3 


- La Na. Tea" 8, 8... bl Pet Yo co. ye $ 
PE ia la Se BO TA Ab Aa ea 8 
Kaca 


. 


1230. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
Abu Az-Zubair mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah 
mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Sesungguhnya Nabi SAW 
telah melarang melakukan nikah syighar.? 


ol epala GP SNI ui Kalam 
Bg : A3 7. Nana NP NA 05, sg 
ay ge Y "J8 ag ara ve P3) 
1231. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu 


Nujaih, dari Mujahid: Nabi SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah 


syighar dalam Islam. salt 


HE EP Sp Bp IU Ud - yrrr 
pik ea ot ai nu Ja AS 3 AA Ah 
au Pel WB pot N Jab ab 
N.. . Po” 3 3 0 - 2 yh MA AAA aka . .A 
Ipa PES GI WR Lah by Of la Up KU coL Aa 
.. 3 oa 3 oC Pa an, 32. Na , Te TPA NA an AGAN 
Yg do SES ie le Ke Jah db Oya es 
He SG S3 





498 Hadits Abdul Majid Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

Hadits Harun bin Abdullah HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: 
Diharamkan Nikah Syighar Dan Batalnya Pernikahan Tersebut (hadits no. 62/1417). 
49 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


360 || musnaD IMAM SYAFI'T 





1232. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' maula Ibnu 
Umar, dari Nabih bin Wahb, salah seorang dari kalangan Bani Abdud- 
Dar: Amr bin Ubaidillah bermaksud akan menikahkan Thalhah bin 
Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Kemudian 
Abdullah bin Umar mengundang Aban bin Utsman untuk menghadiri 
pernikahan tersebut, padahal keduanya (Aban dan Ibnu Umar) dalam 
keadaan ihram. Maka Aban memprotesnya dan berkata, "Aku pernah 
mendengar Utsman bin Affan mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
telah bersabda, 'Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak 
boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar'. 1100 


Pa 
or. 03 m2 Ao 1. 


Sa ea ia DP cara ujal Ut-yrr 
8 (3 A . 5 5, 0.” -. .. : Pt Gn aa .. 
SIP ARA gp) UUS yi late YP COLA uh Ul US Kh 
si . d Pan 0 .—. 25 A 4 se, 
EA Ja eelag L  tp 


1233. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub bin 
Musa, dari Nabih bin Wahb, dari Aban bin Utsman bin Affan, dari 


“80 YJR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Diharamkan Menikah 
dalam Keadaan Ihram dan Dibenci Melakukan Peminangan (hadits no. 41/ 1409). 
HR. Abu Daud dalam 5 pembahasan tentang haji, 39 bab: Hukum Orang Menikah 
Dalam Keadaan Berihram (hadits no. 1841) dari Utsman bin Affan dengan redaksi: 
Tidak sah nikah orang yang sedang berihram dan tidak pula dapat dinikahkan. 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik haji, 91 bab: Larangan dari 
Itu (hadits no. 2842). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 45 bab: Hukum Menikah 
Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 1966). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(401) jld. 1 dari Musnad Utsman 
bin Affan. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 
bab: Hukum Nikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 73). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Muhrim Tidak 
Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahi (hadits jld. 5, h. 65). 

HR. Ibnu al-Jarud dalam 41 Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 444). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: 
Nikah-Nikah yang Diharamkan (hadits no. 4123). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





Utsman, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna dengan hadits 
di atas." 


Af aa ai Ola 53 dan Do BG Urat — Ayi 
Gaga Pan .. “ .- Kya Ai Njape Oa s5 . Nae . 
AH ia SE) NP Sh Oi pl) Kla ala Na 
aa G3 Ba A9 SIS ERP 
1234. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari 
Sulaiman bin Yasar: Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abu 
Rafi' —maula-nya— dan seorang lelaki dari kalangan Anshar, lalu 
keduanya menikahkan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harits, 


sedangkan beliau masih di Madinah dan belum berangkat.” 


£ 3 


PN Un PT Ale II Ko M Ipa ol Ta PAN 
s6 "nd 
IS 


1235. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 





41 HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 5 bab: Diharamkan Menikah 
Dalam Keadaan Sedang Berihram Dan Dibenci Melakukan Peminangan (hadits no. 
41/ 1409). 

HR. An-Nasa'i dalam 24 pembahasan tentang manasik, 91 bab: Larangan Tentang 
Itu (hadits no. 2844). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Menikahnya 
Orang yang Sedang Berihram (hadits jld. 2, h. 141). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 496) jld. 1 dari Musnad Utsman 
bin Affan. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sedang Berihram, 
Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahkan (hadits jld. 5, h. 65). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: 
Nikah-Nikah yang Haram (hadits no. 4126). 

482 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 
bab: Hukum Nikahnya Orang yang Muhrim (hadits no. 72). 


362 || musyaD IMAM SyarI'I 





Yazid bin Al Asham, anak lelaki saudara perempuan Maimunah: 
Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah, sedangkan beliau 
dalam keadaan halal." 


Pn aa Kel YAA 5 me SANA 


s3. 2 Yo aa ... ae Lia ' 0 0. 
—a£ PN) cd al Apa Siregg SAI Yi JG Mn Cp Jana 
Pa ” & , 9.3. re Ga DA 0 3 3 Matan ba 
Te Ie Spa) YES LV tpaa GR) Tyas SI A3 
. nc 3 Ne s P 8 5 

JX— ay VI el 

1236. Sa'id bin Maslamah mengabarkan kepada kami dari 
Ismail bin Umayah, dari Sa'id bin Musayyab, ia mengatakan: Telah 
menduga (keliru) orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 


menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, padahal tidak sekali-kali 
beliau menikahinya melainkan dalam keadaan halal.84 


Pa 


AS A1 CA yi 335 12 MUG USA — At 
ir an ag mb doa ka ahh ui 
155 5 Kadi 23 pa 
1237. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin 
Hushain, dari Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri, ia mengabarkan 
kepadanya: Bahwa ayahnya (yaitu Tharif) pernah mengawini seorang 


wanita, sedangkan ia dalam keadaan ihram, lalu pernikahannya itu 
ditolak oleh Umar bin Khaththab."" 





483 YIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Menikah Orang 
yang Berihram (hadits jld. 7, h. 210). 

“4 mam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

485 YR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 
bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 74). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 








te 


PS IE TE yA op bl 3 Cg - YYrA 
2 LV, Cak dp Tai V3 AS V9 aa 


1238. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, ia berkata, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak 
boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar, baik untuk dirinya 
sendiri ataupun untuk orang lain."86 


Ka IN ab 3 LAI 5 ES AU NYA 
3 aga 58 MA HA SS 2 Ag gi KA 
ii 0 &0- Aa - .. Fe ) 
1239. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zutri, 
dari Abdullah dan Al Hasan putra Muhammad bin Ali, ia mengatakan: 
Al Hasan percaya kepada keduanya, dari ayah keduanya, dari Ali bin 
Abu Thalib RA." 





HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Sedang Berihram, 
Tidak Boleh Menikah Dan Tidak Dapat Dinikahkan (hadits jld. 5, h. 66). 

46 YR. Al Bukhari dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke-86, h. 92). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 20 pembahasan tentang haji, 22 
bab: Hukum Menikah Orang yang Sedang Berihram (hadits no. 75). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Menikah Orang 
yang Sedang Berihram (hadits jld. 7,h. 213). 

17 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 31 bab: Akhirnya 
Rasulullah SAW Melarang Nikah Mut'ah (hadits no. 5115) dari Ali bin Abi Thalib 
dengan redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan memakan 
daging keledai jinaksaat di Khaibar. 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah 
Dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian 
Dibolehkan Dan Selanjutnya Dihapus Dan Telah Ditetapkan Hukum 
Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 30/1407). 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 28 bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkannya Nikah Mut'ah (hadits no. 1121). 

HR. An-Nasa'i dalam 42 pembahasan tentang binatang buruan, 31 bab: Diharamkan 
Memakan Daging Keledai Jinak (hadits no. 4345). 


364 || musnaD IMAM SYAFI' 1 





JLN AN Ia AB Ji op CU, AN» 
SI Ip db SE Pia 


s 


o 31 '£ oo. can 20 EA Peer agan. ala Si 2 
OA IN 3 Sab pe NN Kendi Eednek nd 
KY PI 


1240. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari 
Abdullah dan Al Hasan -keduanya anak Muhammad bin Ali- dari Ali 
bin Abu Thalib RA: Bahwa Nabi SAW telah melarang menikahi 
wanita secara mut'ah pada saat perang Khaibar, juga (melarang 
makan) daging keledai jinak.” 


HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi Mut'ah 
Perempuan-Perempuan (hadits jld. 2, h. 140). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(592) jld. 1 dari Musnad Ali bin Abi 
Thalib. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits 
jld. 7, h. 202). 

48 HR. Al Bukhari dalam 72 pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan, 
28 bab: Hukum Daging Keledai Jinak (hadits no. 5523) dari Ali dengan redaksi: 
Rasulullah SAW nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak saat di Khaibar. 
HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah 
dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian 
Dibolehkan dan Selanjutnya Dihapus dan Telah Ditetapkan Hukum 
Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 29/1407). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 71 bab: Diharamkannya Nikah 
Mut'ah (hadits no. 3366). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 44 bab: Larangan Tentang 
Nikah Mut'ah (hadits no. 1961). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 18 
bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits no. 43). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits 
jld. 7, h. 201). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, $ bab: 
Hukum Nikah Mut'ah (hadits no. 4143). 





MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





Pe 
kd 


Fa ' PEN SAN PT Ur te VX 
Hi ba Da 


1241. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zukri, 
dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW 
melarang nikah mut'ah." “89 


Mm — — —— 
489 FIR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Mengenai Nikah Mut'ah 
dan Penjelasan Bahwa Awalnya Dibolehkan, Kemudian Dihapus, Kemudian 
Dibolehkan Dan Selanjutnya Dihapus dan Telah Ditetapkan Hukum 
Pengharamannya Berlaku Sampai Hari Kiamat (hadits no. 24/1406). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Tentang Menikahi 
Perempuan-Perempuan Nikah Mut'ah. 

HR. Ibnu al-Jarud dalam 4! Muntaga, dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 
698). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum Nikah Mut'ah (hadits 
jld. 7, h. 204). 


3661| || musNaD IMAM SYAFI'I 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
ZHIHAR DAN LI'AN 


Ta esai ska A5 3 Uu Ul yen 

SI 3 pe Ie SA Cas Ot naa sae 
Ie aa a20 3 OI bae 6 abi AU ata 
Te Le IP eU Ja Ojak BSH dry Ab 
Aa pg le lo BI Ip3 mp JL ah pp 


He SL Ee, WA ig ale 1 do A1 Ip K3 

Ne (S3 Ab ag ala Jo AI JP ia at Lp 

die 1 Jo DI Ip WI IG RU AE UI hip SG Ab 

II Io IP ia BE AA Pb Ja Kl 
at DA aa ale 

Sip II ar SENSASI 

Al Ip HJ GA da Tag ale Jo Mp) 

. 39 si 


2 Pa . ... st 3. dan 5 sni # 3. arogan. £ 3... if 
». Ta rak p) .. si — 
Gada HS pi ci jaan alan «Yor al aa dong Der) S ) 


Bbato jp Us MI A5 eng alat Io Jus 
Jepan Ae AI aa Up MEN tk 2 Je JUS La 3 SU 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


II mp ey Euis 4 yA IA 


1242. Malik mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ibnu 
Syihab menceritakan kepadaku bahwa Sahl bin Sa'd As-Sa'idi 
mengabarkan kepadanya: Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim 
bin Adi Al Anshari, lalu ia berkata kepadanya, "Bagaimana 
pendapatmu, hai Ashim, jika seorang lelaki menjumpai istrinya 
bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya, apakah mereka akan 
membunuhnya pula, atau apa yang harus dilakukan? Tanyakanlah 
untukku, hai Ashim, kepada Rasulullah SAW mengenai masalah 
tersebut." Lalu Ashim bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal 
itu, tetapi beliau benci dengan pertanyaan tersebut dan mencelanya, 
hingga terasa berat oleh Ashim apa yang ia dengar dari Rasulullah 
SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, datanglah Uwaimir 
dan berkata, "Hai Ashim, apakah yang telah dikatakan oleh Rasulullah 
SAW?" Ashim menjawab, "Kamu datang kepadaku bukan dengan 
membawa kebaikan. Rasulullah SAW benci terhadap pertanyaan yang 
aku ajukan itu." 

Maka Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti 
sebelum menanyakannya." Lalu Uwaimir berangkat hingga sampai 
kepada Rasulullah SAW di tengah orang-orang banyak, lalu ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang 
seorang lelaki yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, kemudian 
ia membunuhnya: apakah kalian akan balas membunuhnya pula, 
ataukah bagaimana?" 

Nabi SAW menjawab, "Allah telah menurunkan wahyu 
mengenai masalahmu dan teman wanitamu itu. Maka, sekarang 
berangkatlah dan datangkanlah dia kepadaku." Sahl bin Sad 
melanjutkan kisahnya: Maka keduanya saling melaknat, sedangkan 


368 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





aku dan orang-orang bersama Rasulullah SAW Ketika keduanya telah 
selesai dari saling melaknat. Umair berkata, "Aku dusta terhadapnya, 
wahai Rasulullah, jika aku merujuknya." Maka Uwaimir 
menceraikannya dengan 3 kali thalak sebelum Rasulullah SAW 
memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Demikianlah ketentuan 
hukum menyangkut kedua orang yang saling melaknat."? 


ASP AG OP an HA Uat-rer 


8 .J 


LI ae IP 21 al Pala elo 3 AE tan 
3 Jaa ag ala AI Io Tp II UE Yi 
Je pa dis Yan asa H5 da JAN AE S5 da 
Pi Aas oya ah ala Mb D3 alah aa Ai 
In Ip il Ba ai JUN JB Kaito 2g 


JI In ala A8 le 





“2 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Mengenai Li'an 
dan Siapa yang Menceraikan Setelah Li'an (hadits no. 5308). 

HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang Li'an, (hadits no. 1/ 1492). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits 
no. 2245). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 7 bab: Rukhshah dalam 
Masalah Tersebut (hadits no. 3402). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Li'an (hadits jld. 
2, h. 150). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 22914) jld. 8 dari hadits Sahl bin 
Sa'd. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 13 
bab: Penjelasan Mengenai Li'an (hadits no. 39). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan 
Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, 
h. 399). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 5 bab: 
Li'an (hadits no. 4284). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 








AI ala ale MI Ko MI Spa PN IG eige JS 
ea 4 AN ANA - 2 na ola 2 
SI AI PS UE lai Ae IN 3 cap seb 
Ie Opa Kab Oi 3 Wa ala LAS YA py 
ob Way teka ala Ai Hi A1 Ip05 JG eh le 3 
2g Sae YA SIM CaaS eat abal ala 
HB Sea maa BS V3 6 1 AS ai ae 
- 0 3, - ... 0, 0 
MR EL Das 3 Cl JB 3 KI 

1243. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan: Uwaimir Al Ajlani datang 
kepada Ashim bin Adi, lalu ia berkata, "Hashim bin Adi, tanyakanlah 
kepada Rasulullah SAW demi aku mengenai hukum seorang lelaki 
yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuhnya, 
apakah ia dihukum mati karenanya, atau bagaimana?" Maka Ashim 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, tetapi ternyata beliau 
mencela pertanyaan tersebut. Kemudian Uwaimir menemuinya dan 
berkata, "Apakah yang telah kamu lakukan?" Ashim menjawab, "Aku 
telah melakukannya, ternyata engkau datang kepadaku bukan dengan 
membawa kebaikan. Aku telah menanyakan masalah itu kepada 
Rasulullah SAW, tetapi beliau membenci pertanyaanku." 

Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan datang 
kepada Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu kepada beliau." Lalu 
ia datang dan menjumpai beliau dalam keadaan telah menerima 
wahyu mengenai keduanya. Maka Nabi SAW memanggil kedua orang 
yang bersangkutan, lalu dilaksanakan li'an (saling melaknat) di antara 
keduanya. Uwaimir berkata, "Seandainya aku pulang dengan 
membawa wanita ini, berarti aku dusta terhadapnya." Lalu ia 
menceraikannya sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. 
Kemudian beliau bersabda, "Perhatikanlah oleh kalian, bila si wanita 


370 || musyaD Imam SYaFI' 1 





itu melahirkan bayi dengan kulit hitam dan mata yang jernih serta 
kedua pantatnya besar, maka aku berpendapat bahwa si lelaki itu 
benar. Jika ternyata si wanita itu melahirkan bayi dengan kulit merah 
seakan-akan waharah, maka aku berpendapat bahwa si lelaki itu 
dusta." Ternyata bayi yang lahir persis seperti gambaran yang tidak 
disukai. Ibnu Syihab mengatakan bahwa hal tersebut menjadi 
ketentuan hukum bagi suami-istri yang saling meli'an. 91 


3 0 1. 2 


CAP D3 oh BU BA Cal Ant 
AO Hg IS pe JA Dop Ol agita gi Jen ip aa 


20... 


Ips me Udi MEA WA Se ala 3 Sa 
J0 30 ea ala Para Ii ob aing la Job 
2G alp S EP MAS AI Ea Ko 

WE JD Ia ea Koo 


AA. pg ale Io A Pena. 3, Palak Ja 
Th AE Io Md 2 JAS ppt Uk OT JP 


“91 HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an 
(hadits no. 2248) dari Sahl bin Sa'd dengan redaksi: Lihatlah ia jika datang dengan 
membawa anak yang sangat hitam matanya dan besar pinggulnya. Aku tidak melihat 
melainkan ia benar, dan jika ia datang dengan anak yang kemerah-merahan seperti 
binatang yang tersungkur di tanah, maka aku tidak melihatnya melainkan dusta. 

HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Li'an (hadits no. 
2066). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 22893) jid. 8 dari hadits Sahl bin 
Sa'd. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan 
Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, 
h. 399). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


-a3 - 


le IS II pi SI UAS TAN LSI IP 5 
Me EA (ag ala An AA C9 WB GK 
Ba 25 AAN ag ala Lo In dn SE 
2S Kadas An Gn PA Ne Tan Au 


33 


Hoa Ada Gate 8 YEN ul 3 Re ealat 
SPS SI Je 


.- 08 


amal G3 Jan da Al 3 SANG MN Gi SA aa 


0 


And Dae Oo AI pg AP it AO Kg Si ae 
alm JM Kera Sai 3 mail telor an gan 13 Us 


Ha al 


1244. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd: 
Bahwa Uwaimir datang kepada Ashim, lalu berkata, "Bagaimanakah 
pendapatmu bila ada seorang lelaki menjumpai istrinya bersama lelaki 
lain, lalu ia membunuhnya? Apakah mereka akan balas 
membunuhnya? Tanyakanlah, hai Ashim, kepada Rasulullah SAW 
demi aku." Maka Ashim menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, 
dan ternyata beliau tidak menyukai pertanyaan itu, bahkan 
mencelanya. Maka Ashim kembali kepada Uwaimir, lalu 
menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW benci terhadap pertanyaan 
itu dan mencelanya. 

Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan datang 
sendiri kepada Rasulullah SAW." Maka ia datang, sedangkan Al 
Our'an telah diturunkan sepeninggal Ashim, lalu Uwaimir bertanya 
kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, "Allah telah 


372 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





menurunkan Al Our'an mengenai masalah kamu berdua." Kemudian 2 
orang yang bersangkutan dihadapkan, dan keduanya saling berlian. 
Kemudian Uwaimir berkata, "Aku dusta terhadapnya bila aku 
merujuknya." Lalu Uwaimir menceraikannya, padahal Nabi SAW 
tidak memerintahkannya, maka seperti itulah ketentuan bagi 2 orang 
yang berli'an. Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikanlah oleh kalian, 
jika dia melahirkan anak yang berkulit merah lagi pendek seperti 
waharah, maka aku menduga tiada lain dia telah berdusta terhadap 
istrinya. Jika si istri melahirkan bayinya dengan berkulit hitam, 
bermata lebar dan pantat yang besar, maka aku menduga tiada lain 
dia benar terhadapnya." Dan, ternyata wanita itu melahirkan bayi 
dalam bentuk yang tidak disukai. 

Aku pernah mendengar Ibrahim bin Sa'd menceritakan sebuah 
hadits dari ayahnya, dari Sa'id bin Musayyab dan Ubaidillah bin 
Abdullah bin Utbah bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Jika dia 
melahirkan anak dengan rambut yang pirang lagi lurus, maka anak 
itu dari suaminya: dan jika ternyata anaknya hitam lagi berambut 
keriting, maka anak itu dari orang yang dituduhnya." Ternyata dia 
melahirkan anak yang berkulit hitam.” 


Jojo Aa 


BA AP al ui Ia Upi - rto 

An AA Ga A5 Oi Fa ai sa ak yi JP 
209 3 ah da On pai di lean KA 
st 3 Ing Pa JGG SeSai US Aejas Abd Se OA 
de Ke TE IS Aa TA Gu 


“2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Lian dan 
Penolakan Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain 
(hadits jld. 7, h. 399). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





Pap 


556 data Up GIS IU BPA 3 V3 5 ie 
TR ol bh Ka Wi EK ah ala N le Ie 
AI ENI KE IS LA IE 


1245. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, saudara lelaki Bani 
Sa'idah: Bahwa seorang lelaki dari Anshar datang kepada Nabi SAW, 
lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang 
seorang lelaki yang menjumpai istrinya bersama lelaki lain, lalu ia 
membunuhnya, apakah kalian akan balas membunuhnya, atau 
bagaimana yang harus ia perbuat?" Maka, Allah SWT menurunkan 
sehubungan dengan masalah keduanya hal-hal yang disebut di dalam 
Al Ouran menyangkut perkara 2 orang yang saling berli'an. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Telah diputuskan 
masalah kamu dengan istrimu itu." Sahl berkata, "Maka keduanya 
saling berli'an, sedangkan aku menyaksikan hal itu, kemudian lelaki 
itu menceraikan istrinya di hadapan Nabi SAW. Maka, ketentuan 
Sunnah sesudah keduanya ialah menceraikan suami-istri yang saling 
berli'an. Wanita itu sedang hamil dan si suami mengingkarinya, maka 
anaknya dinisbatkan kepada ibunya." 


Naa sae Maa Ap Oi Ust - yen 


an 3. 


2 ahhuh ad TJ SA Sau Ta Ta Ki wig - 


aa: Meet ab la Je DE dip 
Ka KAA NON Y yi Retak 


8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan 
Penolakan Terhadap Anak Serta menyertakan Anak Kepada Ibunya dan Lain-Lain 
(hadits jld. 7, h. 399). 


|| musnaD zmam SYAFI”I 





1246. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al Oasim bin Muhammad, ia mengatakan: Bahwa ia pernah 
menyaksikan Ibnu Abbas menceritakan hadits tentang 2 orang yang 
berli'an. Maka Ibnu Syadad berkata kepadanya, "Apakah wanita 
tersebut adalah orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Seandainya 
aku merajam seseorang tanpa saksi, niscaya aku akan merajamnya?"" 
Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, wanita itu yang telah mengakui 
dirinya. "4 


3 0 20” 


AMP AA ga ab JAN STAN ATV 

Pa Haa AAA IE AN en ag 
an ri Ob ka akan aa Ia in HA ate Ta 
Ae ag bg Aa an lean Ie AN Ju 


-& 3 Lie 


sy Kana Jar (EA At Sa KP Na 


AA dB ipa Je ea, An AN SI 5 39 
BAN 

Ka Ja Gi AR AA tdi CG Oil ag 

GEN IA Ta da PN PA 


. . 


App V JB Aela FLY bas ea Ii Ja Kiba 





“4 YIR. Al Bukhari dalam 95 pembahasan tentang berandai-andai, 9 bab: Apa yang 
Dibolehkan dari Perkataan Law (Seandainya) dan Firman Allah SWT "Luth 
Berkata: "Seandainya Aku Mempunyai Kekuatan (Untuk Menolakmu)..." (OS. 11: 
80) (hadits no. 7238). 

HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an (hadits no. 31/1498). 

HR. Ibnu Majah dalam 20 pembahasan tentang hudud, 11 bab: Orang yang 
Menampakkan Kejahatannya (2560). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || | 


AE Ca 3 Ko LS Ul WI JUY JB adha SI 
Re Aa UNA DAS ale SS Op dar 


1247. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 
dari Yazid bin Al Had, dari Abdullah bin Yunus bahwa ia pernah 
mendengar Al Magburi bercerita kepada Al Ourazhi. Al Magburi 
mengatakan: Abu Hurairah pernah menceritakan kepadaku: Ia pernah 
mendengar Nabi SAW bersabda ketika diturunkan ayat tentang li'an, 
"Siapapun wanitanya yang memasukkan ke dalam suatu kaum 
seseorang yang bukan dari kalangan mereka, maka Allah berlepas 
diri darinya dan Allah tidak memasukkannya ke dalam surga-Nya. 
Dan siapapun lelakinya yang mengingkari anaknya, sedangkan dia 
melihatnya (bahwa anak itu adalah anaknya sendiri), maka Allah 
menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan 
semua makhluk dari yang permulaan hingga yang terakhir (hari 
Kiamat)." 

Aku pernah mendengar Sufyan bin Uyainah menceritakan hal 
yang sama. 

Arr bin Dinar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada 2 orang 
yang berli'an, "Perhitungan kamu berdua diserahkan kepada Allah, 
salah seorang dari kamu berdua ada yang berdusta, kamu tidak boleh 
lagi bersatu dengannya." Si lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan hartaku?" Nabi SAW menjawab, "Tidak ada harta 
bagimu. Jika kamu jujur, maka hal itu merupakan imbalan karena 
kamu telah menghalalkan farjinya. Jika kamu dusta padanya, maka 


hal itu lebih menjauhkanmu darinya atau dari hartamu. 13 





“95 Dari jalur Abdullah bin Yunus: 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Dosa Besar dalam 
Penyangkalan (hadits no. 3663). 

HR. An-Nisa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 47 bab: Dosa Besar dalam 
Penyangkalan Terhadap Anak (hadits no. 1481). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 3 


376 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





IPP Ka PN catat Up NYA 
SAN ai plug la An Jo AI Opa BUAT PEG aa 
LA dag Tai Kidah JASA 2JE) Hm 3 
Con esa Of Ag da IU dna Si PIN Sar! 
Lab SI Jp 


1248. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari Sa'id 
bin Jubair, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu Umar 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah memisahkan di antara 2 saudara 
dari Bani Ajlan. Ibnu Umar mengatakan: Demikianlah beliau SAW 
memakai isyarat dengan kedua jari tangannya, yaitu jari tengah dan 
jari telunjuk: lalu beliau memisahkan jari tengah itu dari jari yang 
bersebelahan dengannya, yakni jari telunjuk. Beliau bersabda, "Allah 
Maha Mengetahui bahwa salah seorang dari kamu berdua ada yang 
berdusta, maukah salah seorang dari kamu bertobat? si 





penetapan hubungan nasab dan penjelasan tentang gadzaf. (hadits no. 4108) 

Bagian kedua dari hadits. 

HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 33 bab: Perkataan Imam 
Terhadap Dua Orang yang Saling Melakukan Li'an Jika Salah Seorang di antara 
Kalian Berdusta, "Apakah Ada Salah Satu dari Kalian yang Bertaubat" (hadits 
5312). 

HR, Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an (hadits no. 5/ 1493). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits 
no. 2257). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 44 bab: berkumpulnya dua 
orang yang melakukan li'an (hadits no. 3476). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(4587) jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Ibnu Al Jarud dalam AI Muntaga, bab: li'an (hadits no. 754). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan 
Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, 
h. 401). 

“96 IR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 33 bab: Perkataan Imam 
Kepada Dua Orang yang Saling Melakukan Li'an, Jika Salah Seorang Diantara 
Kalian Berdusta Apakah Ada Salah Satu dari Kalian yang Bertaubat (hadits 5312). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





Aina AN - 2 ..d 0 - .iZ 9 . - ... £ 
Cng2 PSA PB up LL SI NYA 
P3 Le Pa Ne ore x Se 8: 9 KP. ». Acte0 2... Pa TE 
— SN img BL lo Olah SA GEY Yr) Ol 
4 ea . PE Pa LP P3 A, "3 y Rp PEN TA 2 te 
DIII —-J Uang eng ale ce Di dy BU an 
| SA 
1249. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA: Bahwa seorang lelaki berli'an terhadap istrinya di zaman 
Nabi SAW, dan lelaki itu tidak mengakui anak istrinya. Maka 
Rasulullah SAW menceraikan keduanya dan menisbatkan nasab si 
anak kepada ibunya.” 





HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an, (hadits no. 6/ 1493). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (4945) jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan 
Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Pada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 7, 
h. 401). 

“7 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 35 bab: Seorang Anak 
Mengikut Perempuan yang Melakukan Li'an (hadits no. 5315). 

HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang li'an, (hadits 8/ 1494). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits 
no. 2259). 

HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 22 bab: Penjelasan Mengenai 
Li'an (hadits no. 1203). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 45 bab: Penyangkalan 
Terhadap Anak dan Menyertakan Anak Pada Ibunya (hadits no. 3477). 

HR. Ibnu Majah dalam 10 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an 
(hadits no. 2069). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Li'an (hadits jld. 2, h. 151). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(4527) jld. 2, dari Musnad ibnu 
Umar. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 13 
bab: Penjelasan Mengenai Li'an (hadits no. 40). 

HR. Ibnu al-Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Li'an (hadits no. 754). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Praktik Li'an dan Penolakan 
Terhadap Anak Serta Menyertakan Anak Kepada Ibunya dan Lain-Lain (hadits jld. 
7, h. 402). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 5 bab: 
Iran (hadits no. 4288). 


373 1 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





: 2 2 " Pa 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
KHULU' DAN NUSYUZ 


Oia TAN SEA yaaa aa Non 


o B2 3. 0 
-. 
: 


LA aa Kai IA oi Bh MS Kaka 2 ai Maa 
. 1 3 Ng s of ya se (3 AA Pdt Dean 0, 0 £ daa 
La EN un (Sama (gal Y "Jas Frp32 s6 Ob 3 PL 
SN Ol SARAN sae 9 - Ma Mn ek era Kab 
ASI Oo ak Ia AS KAN Ol 13 PAN JPU aa 
1250. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zulri, 
dari Ibnu Al Musayyab: Bahwa anak perempuan Muhammad bin 
Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, dan Rafi' tidak menyukai 
suatu hal yang ada pada diri istrinya itu, barangkali karena sudah tua 
atau faktor lainnya. Lalu Rafi' bermaksud menceraikannya, maka 
istrinya berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, peganglah aku 
menjadi istrimu, dan gilirlah aku menurut kehendakmu." Maka Allah 
SWT menurunkan firman-Nya, "Dan jika seorang wanita khawatir 
akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...." Al aayah (Os. 
An-Nisaa' (4): 128)" 


POP ara oo NE da CA - AYO 

ep Bae Ah £ 83 La NN 0. & o 

C3 di ding Ala do Do ea KN ma 
Pi OT) Go 


4 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Penjelasan 
Firman Allah SWT (hadits jld. 7, h. 296). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


1251. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW wafat 
meninggalkan 9 orang istri, dan beliau membagi hari giliran di antara 
mereka hanya kepada 8 orang (istri). 


DA KI Kep ML Up - NYor 


"as. 8 .. 8 Tg 0 . "38 . .. .. . .. 
dye MEI AK JI Aa PD ay 


db date aa ab HA ap sn ala ala Ii 


ba . 1 7 . 0.6 2. 2. 0. £ " La . . Te ” 
Ol, (yap mama Las ahaaa ah ol cOl yg Ulat Je ah 
si : oo. () g 


ad KL. 0... P 5 
ME NG ia Sis Kab as 


1252. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu 
Bakar, dari Abdurrahman: Rasulullah SAW ketika kawin dengan 
Ummu Salamah dan berpagi hari dengannya, beliau bersabda 
kepadanya, "Tidaklah mudah bagimu meninggalkan keluargamu. Jika 
kamu suka, maka aku tinggal 7 hari bersamamu dan tinggal 7 hari 


“? HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Jumlah Istri Nabi 
(hadits no. 5067) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Ini adalah istri nabi, jika kalian 
mengangkat kasurnya maka janganlah miring-miring dan jangan pula terguncang- 
guncang tetapi angkat dengan tenang dan seimbang, nabi memiliki 9 istri dan 
membagi giliran hanya untuk delapan orang dan satu orang tidak mendapat giliran. 
HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 14 bab: Dibolehkan 
Memberikan Gilirannya Kepada Istri yang Lain Karena Udzur yang Dimilikinya 
(hadits no. 51/ 1465) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 1 bab: Mengenai Pernikahan ' 
Rasulullah SAW dan Istri-Istrinya dan Apa yang Dibolehkan Allah SWT Khusus 
Untuk Nabi-Nya dan Membatasi Akhlaknya Sebagai Tambahan Terhadap 
Karamahnya dan Penegasan Terhadap Keutamaannya (hadits no. 3196) dari Ibnu 
Abbas dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Al Bukhari. 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (3259) jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Bukhari. 

Dan dengan sanad yang sama HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan 
nusyuz penjelasan mengenai firman Allah SWT (hadits jld. 7, h. 296). 





380 || musnaD IMAM SyArI'I 





pula bersama mereka. Jika kamu suka, aku tinggal 3 hari bersamamu, 
lalu aku menggilir (yang lainnya)" Ummu Salamah berkata, 
"Tinggallah 3 hari." 0 


( 0. 0. o- 0, 0 ar 3 0- ... £ 
SO EA UP Ri Ol IP Oma KP VA - YYor 


BA 


HA Ha OA Alai Map Di K0 Kp Ol azab 
KA bah Kel Aa yi SI EP X5 
Teu pe Eu 
- 30. MA ap Pri oa EX -E ola 0 
Ur gS3 Gp AA oi Ta al BI Ul 
AA aan mh Hole al Gb KAA ee MAU 

: Tunai : sr 2 


A4 


SIS Haii —b SG AA INA ARA LG all II 
As Ig ala MN to Oo je EL TS ee 
UIs de Di bh ga, Kel uda 


PJ . 


So Hp IS JG Ef An gai Ah CE, yan 2 


NN 


Png 2 nd - - o .1 o 90 


Se 
| 


3 X0 Sina NN 
8 rta au bad anda 


50 HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 12 bab: Ukuran Hari 
yang Menjadi Hak Antara Menikahi Perawan dan Janda Dalam Mengisi Malam- 
Malam Pengantin Seusai Melaksanakan Pernikahan (hadits no. 42/ 1460) dari Abdul 
Malik bin Abu Bakr bin 'Abdurrahman dengan redaksi: Tidak ada keberatan atasku 
jika engkau menginginkan tujuh hari maka aku akan tinggal bersamamu tujuh hari, 
dan jika engkau menginginkan tiga hari maka aku akan tinggal tiga hari bersamamu 
kemudian ia memilih menjawab tiga hari. 

HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 5 
bab: Ketentuan Hari Tinggal Di Tempat Perawan dan Janda (hadits no. 15). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 143) dari Abdul Malik 
bin Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits dengan redaksi: Tidak ada keberatan 
atasku, jika engkau menginginkan aku akan tinggal bersamamu tiga hari penuh 
karenamu, dan jika engkau menginginkan maka aku akan tinggal 7 hari bersamamu, 
kemudian aku menjadikan giliran istri-istriku tujuh-tujuh hari. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Keadaan yang 
Berbeda Dihadapi Masing-Masing Istri-Istri (hadits jld. 7 h. 300). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


7 Le 
23 Dn, 


Pd (3 2 2 Aa ct 2. oi Po . ot ? 25 2 2 Ih. id 
yA Ii GL Ja An KP MI Ko ah Imo rA 
HI Ipa) KA oh 1JU) Ga PE ai Ai JA la MUI 


“ 9 - Pd y, & BA 3 03 0 . PA s2. Le 
HE lo MI pa ea UP IS lh Ke MI le 
Maap ian Ta G3 Bb Ka Gi da pl 
23 £ g PN atau 4 8 Tg Le nan Ti “23 3 6. Paru 
KA Aa ae Je WI WB pe La JS GAM 

. P4 . 3. 2 .. “1 
SS ap bina, Jus Tea was AG AN 


35... . 00 1in2. 


M Ko MI SGB Hak) land Lebah rela pr 
PN IN TO Kereto ed on Ta Da 

1253. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
dari Habib bin Abu Tsabit bahwa Abdul Majid bin Abdullah bin Amr 
dan Al Gasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits bin 
Hisyam mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua mendengar 
dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, ia 
menceritakan hadits berikut dari Ummu Salamah yang menceritakan 
kepadanya: Ketika Ummu Salamah tiba di Madinah sebagai seorang 
Muhajirah, ia memberitahukan kepada mereka (penduduk Madinah) 
bahwa dirinya adalah anak perempuan Abu Umayah bin Mughirah. 
Mereka tidak percaya kepadanya dan berkata, "Alangkah dustanya 
hal-hal yang aneh itu (kami tidak percaya dengan pengakuanmu)." 
Kemudian ada seseorang di antara mereka yang hendak melakukan 
haji (ziarah), lalu mereka berkata, "Maukah engkau menulis surat 
untuk keluargamu?" Maka aku menulis surat dan menitipkannya 
kepada mereka, dan mereka kembali ke Madinah. Akhirnya, mereka 
percaya kepadaku dan diriku semakin dihormati oleh mereka. Ketika 
aku telah lepas dari iddahku, Rasulullah SAW datang dan melamarku, 


382 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





maka aku berkata kepada beliau, "Tidaklah pantas orang seperti diriku 
kawin denganmu, aku adalah orang yang tidak bisa beranak lagi, 
pencemburu dan banyak anak." Beliau bersabda, "Aku lebih tua 
daripada kamu. Mengenai cemburu, Allah niscaya akan 
melenyapkannya: dan mengenai anak-anakmu, maka serahkan 
kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka, Rasulullah SAW menikah 
dengan Ummu Salamah. Sejak itu beliau mulai datang kepadanya dan 
menanyakan, "Di manakah Zunab?" Hingga datanglah Ammar bin 
Yasir, lalu ia memasukkan Zunab dan berkata, "Ini dapat membuat 
Rasulullah SAW tidak mau masuk." Sedangkan Zunab menyusu 
kepada Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW datang dan bertanya, 
"Di manakah Zunab?" Ouraibah binti Abu Umayah yang dijumpai 
Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah menjawab, "Dia dibawa 
oleh Ammar bin Yasir." Maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya aku akan datang kepada kalian malam ini." Ummu 
Salamah melanjutkan kisahnya: Maka aku bangkit dan meletakkan 
tepungku, lalu aku mengeluarkan biji-biji gandum yang kusimpan 
dalam sebuah gentong juga lemak, lalu aku memasaknya. Ummu 
Salamah melanjutkan kisahnya: Maka Rasulullah SAW menginap, 
dan pada pagi harinya beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau 
dihormati oleh keluargamu. Jika kamu suka, aku tinggal 7 malam di 
sisimu: dan jika aku tinggal 7 malam, berarti aku harus menggilir 


istri-istri yang lain selama 7 hari pula. n30i 





501 Dari jalur Ibnu Jarij: 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 26681) jld. 10 dari hadits Ummu 
Salamah. 

HR. Abdurrazzak dalam mushannifinya dalam pembahasan tentang nikah, bab: 
Mengenai Menikahi Perawan (hadits no. 10644) dari Ummu Salamah dengan 
redaksi: Sesungguhnya engkau layak mendapat penghormatan dari suamimu, jika 
engkau menginginkan maka aku akan tinggal tujuh hari bersamamu dan jika aku 
tinggal tujuh hari bersamamu maka aku akan tinggal tujuh hari bersama istriku yang 
lain. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I ||”. 


PJ Jo A, . - 0 J3 0 . ec. 
1s Si 2 aa Ia «UL Mae Ya YYot 
: ka z » .. pan Fe £ 
Rp. & BL) (Rama Sa Ju 
1254. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari 
Anas RA, ia berkata, "Bagi perawan (bagian) 7 hari dan bagi janda 
(bagian) 3 hari."?02 


. 30.36. 3 Y. 17. 


DA yi PE uh CA - Yoo 
TEA Ko 5 Ne 3 X5 3 DK 3 na 
Ki SGP Gp nh ala AI Io MI DE cal 


PA Haa AA 
1255. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— 
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Aisyah —istri Nabi SAW— bahwa ia mengatakan: 
Apabila Rasulullah SAW bermaksud melakukan suatu perjalanan, 
terlebih dahulu beliau melakukan undian di antara istri-istri beliau. 
Maka siapapun di antara mereka yang keluar undiannya, beliau akan 
berangkat bersamanya.” 





502 HR. Imam Malik di dalam A4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 5 
bab: Ketentuan Hari Tinggal Di Tempat Istri yang Perawan dan Janda (hadits no. 
16). : 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Keadaan yang 
Berbeda Dihadapi Masing-Masing Istri-Istri (hadits jd. 7 h. 302). 

23 Pari jalur az-Zuhri: 

HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 34 bab: Peristiwa Al Ifki 
(hadits no. 4141). 

HR. Muslim dalam 49 pembahasan tentang taubah, 10 bab: Mengenai Peristiwa Al 
Ifki dan Diterimanya Taubat Orang yang Melakukan Gadzaf (hadits no. 56/ 2770). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 25681) jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Membagi 
Giliran Untuk Para Istri Apabila Ada yang Ikut Dalam Perjalanan Jauh (hadits jld. 7/ 
h. 302). 


384 || musxaD Imam SyaFI'I 





OA 0. 23 3 8 ge 2 


BI AP op AE 1 USA Gp GE GI UAN - 1Yon 
Ie A1 Spa) JG J8 AB oi Ie yi AN IP pb gi 
an Ab 3 Ab 1: -JG As) (pa Y ga 


01 Gada TP » 


Uap 3 ob ani dea B3 Sip G LI 3 Ai 
ke Pe 2 el Ns en 5 Jl Uh 
aa 5 3 IA Di AA AS la la 

AI OS Ops Yo LARI 


1256. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zulri, 
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin 
Abu Dzubab, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah!" Maka 
datang kepadanya Umar bin Khaththab, lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, para istri telah berani terhadap suami mereka." Maka, 
diizinkanlah untuk memukul mereka. Lalu banyak kaum wanita 
berkeliling menemui para istri Nabi Muhammad, semuanya 
mengadukan tentang sikap (keras) suami-suami mereka. Maka Nabi 
SAW bersabda, "Sesungguhnya telah berkeliling kepada istri-istri 
Muhammad sebanyak 70 orang wanita, semuanya mengadukan 
perihal suami-suami mereka, dan kalian tidak akan menjumpai 
mereka (suami-suami itu) sebagai orang-orang pilihan kalian.” 


58 HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 51 bab: Memukul Istri 
(hadits no. 1985). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Memilih Untuk 
Memukul (hadits jld. 7, h. 305). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


GAP 3 ipa NP OA Aa Ugt - 1rov 

PE Pan Kan Lgi BUAS pig ap EN ea 1. Li 1 
EA po AI AN Ja Ae 15 (dat La 
CS ES nh LP mah Panen 
KIE Ku aah gas ye Mia Tana ska ia 


... 


A6 :JG GE GL suap Ne ena wu 
Ya Uf JA JP ada SA 5 si 
ja en 3 Ta AN 53 de Ja 


1257. Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Ibnu Sirin, dari Ubaidillah sehubungan dengan firman-Nya, "Dan jika 
kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan." (Os. An-Nisaa' (4J: 35) ia 
mengatakan: Seorang lelaki dan seorang perempuan datang kepada 
Ali RA, setiap masing-masing membawa serombongan orang, lalu Ali 
memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang juru damai 
keluarga lelaki dan keluarga perempuan, lalu ia mengatakan kepada 
kedua juru damai tersebut, "Jika kalian memandang keduanya harus 
berkumpul kembali, maka lakukanlah dan jika kalian berdua 
memandang keduanya harus berpisah, maka pisahkanlah" ia 
mengatakan: Perempuan tersebut berkata, "Aku ridha dengan kitab 
Allah —yang menjadi pemutus hukum— dimana Ali berketetapan 
padanya dan juga aku" Si lelaki berkata, "Adapun perpisahan adalah 
tidak" maka Ali RA berkata, "Kamu telah berdusta hingga ditentukan 
dengan yang semisal terhadap apa yang diputuskan olehnya."505 





505 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Dua Hukum 
yang Berlaku Dalam Perselisihan Antara Suami Istri (hadits jld. 7, h. 305). 


386 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





ala gp ang gp eh UAN GA 

ie ih MIS EA Ab PUJA P A 
ses taray aa Gi Ode ee Jas Ge cal Ga, 
LIS SA ENG an si IBU Up Ja Ugis 


Nb oa Ga Gia 5 An an 


BA JUS Ra gate Gl Jan al PAGE TN ARTI 

dngn aah au Hy yi Ai 3 2. 

ee an aa Ugale Ia 6 Katak CAGE :JB 
2 


1258. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Ibnu Abu Mulaikah, ia mendengar mengatakan: Agil bin Abu Thalib 
mengawini Fatimah binti Utbah, lalu Fatimah berkata kepadanya, 
"Bersabarlah terhadap sikapku, akulah yang akan memberikan 
belanjaan kepadamu." Tersebutlah bahwa apabila Agil menggilirnya, 
ja selalu bertanya kepada Agil, "Di manakah Utbah dan Syaibah?" 
Agil mendiamkannya. Pada suatu hari, Agil masuk menemuinya 
dalam keadaan emosi, lalu seperti biasa Fatimah bertanya kepadanya, 
"Di manakah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah?" Maka Agil 
menjawabnya (dengan penuh kesal), "Ada di sebelah kirimu di neraka 
bila kamu memasukinya." Maka Fatimah membereskan semua 
bajunya, lalu datang menghadap Utsman bin Affan RA dan 
menceritakan hal tersebut. Kemudian Utsman mengirimkan Ibnu 
Abbas dan Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku benar-benar akan 
memisahkan (menceraikan) keduanya." Sedangkan Muawiyah 
berkata, "Aku tidak berani memisahkan di antara 2 syaikh dari 
kalangan Bani Abdu Manaf." Ia berkata, "Lalu keduanya mendatangi 
keduanya, dan mendapati keduanya telah membenahi kainnya dan 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


telah mengadakan ishlah.”8 


ah Ao ek PP LG Ugal — yyoA 

Nat Tan tedudanuk ah ekakeg 
mil KA Gil A1 Ion JG yaah jae Te Jo 
H3 tata UI MI Jk 2 US faah 
Je TE Sp ab nang Hp di 


5 


SISA ME CN Ia HS ala ala ala 


. IN . .. . 8. “ - : Nb 0. 

tmn di. dan data ARA Gi dn Neaee ENG 
dye) CA 2 0 : 

. . Pa ar Pn) 0 5 San or- ta 

Adat Gila, Aa 25 Hola AE Ah 


1259. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah bahwa Habibah binti Sahl mengabarkan kepadanya: 
Bahwa ia pernah berada disisi Tsabit bin Oais bin Syammas, dan 
ketika Rasulullah SAW berangkat untuk shalat Subuh, beliau 
menjumpainya berada di depan pintu rumah di pagi buta. Maka 
Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah wanita ini?" Ia menjawab, 
"Habibah binti Sahl, wahai Rasulullah Saw!" Rasulullah SAW 
bertanya, "Apa kabarmu?" Habibah menjawab, "Bukan aku, bukan 
pula Tsabit." Maksudnya, suaminya. Ketika Tsabit bin Oais datang, 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ini Habibah binti Sahl, dia 
telah menceritakan semuanya seperti apa yang dikehendaki oleh 
Allah." Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang dia berikan 
ada padaku." Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah darinya." dan 





26 HR.AI Baihagi dalam pembahasan tentang gasam dan nusyuz, bab: Dua Hukum 
yang Berlaku Dalam Perselisihan Antara Suami Istri (hadits jld. 7, h. 306). 


388 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





istrinya tetap tinggal di rumah keluarganya.” 


70 8 


eh oi PAP KEB Olla Uat-—aya. 
Aa Jo AN ja dunia ka 
va 3 Lae MN lgi Gan Ken Aoa KI 3 


. 


“6 Aga Ia AG pg be Lo 35, JB #3 


1260. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 
Sa'id, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl: Bahwa ia pernah datang 
kepada Nabi SAW di pagi buta mengadukan sesuatu (luka) di 
tangannya seraya berkata, "Bukan aku, bukan pula Tsabit bin Oais." 
Habibah melanjutkan kisahnya: Rasulullah SAW bersabda, "Hai 
Tsabit, ambillah sebagian dari yang ada padanya!" Maka Tsabit 
mengambil kembali sebagian dari apa yang ada pada istrinya, lalu 
istrinya tinggal di rumahnya sendiri (bercerai). 


50 HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Mengenai Khulu' 
(hadits no. 2227). 
HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 34 bab: Keterangan Mengenai 
Khulu' (hadits no. 3462). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 27514) jld. 10 dari hadits Habibah 
binti Sahl. 
HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 11 
bab: Keterangan Mengenai Khulu' (hadits no. 35). 
HR. Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga, bab: Mengenai Khulu' (hadits no. 749). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Sisi-Sisi yang 
Boleh Dibayar dengan Fidyah (hadits jld. 7, h. 313). 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 4 bab: 
Mengenai Khulu' (hadits no. 4280). 

08 YTR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Sisi-Sisi yang 
Boleh Dibayar dengan Fidyah (hadits jld. 7, 313). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Op. 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTAN G 
MEMBATALKAN KEBAIKAN 


1... 


KN dapa A3 BA Gi Ha 3 UM KS Yr 
LD ati la Pe 3 Man alba di dn Jia 
bs Man ee ea Uno PN AI Sip 
Gp da ya IA yi IS ai Pad he aa as 
Ke Ss C3 5 dag le Fo M5 Ab as 
PA IA an Ge IN EN mama (53 
an aga abal Op Una 5 
lu Lutim SBY Ai YG 2, 03 se eta Lyla 3g 
HAN Aj ai tag ada Je Ip IS aa as 
Ya Su Ka BUY 

Pa pa 3 . . - : . s - F) 

JA PP Uap JAN dedi Ie SN JR NI AA Je Si 
pedia dr pb Ia sAt 
He ya katy let JGA SA Yg MLS Ya d3 
Peda Ne GEN 


1261. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah: Dan datanglah Al Ajlani kepada Rasulullah SAW, dia 
berambut merah lurus dan bertubuh kurus. Ia berkata, "Wahai 


390 || musnaD 1zMam SyaFI'I 





Rasulullah, aku telah melihat Syarik bin Samha, yakni anak pamannya 
sendiri: lelaki yang kedua sisi pantatnya besar, bermata lebar dan 
bertubuh tegap telah menggauli si Fulanah (maksudnya istri Al Ajlani 
sendiri) hingga hamil, sedangkan aku tidak pernah menggaulinya 
sejak sekian lama." Maka Rasulullah SAW memanggil Syarik, 
ternyata Syarik mengingkarinya. Lalu beliau memanggil si wanita, 
dan ternyata dia pun mengingkarinya. Maka Rasulullah SAW 
memutuskan li'an antara si wanita dengan suaminya, sedangkan si 
wanita itu dalam keadaan hamil. Kemudian beliau bersabda, "Kalian 
perhatikan, jika si wanita ini melahirkan bayi berkulit hitam lagi 
berpantat besar, maka tidak ada dugaan lain bagiku kecuali si lelaki 
benar terhadapnya. Jika dia melahirkan bayi berkulit merah seakan- 
akan waharah (pendek dan kecil), tidak ada dugaan lain bagiku 
melainkan si lelaki telah berdusta." Ternyata wanita itu melahirkan 
bayi yang berkulit hitam dan berpantat besar. Maka Rasulullah SAW 
(menurut apa yang sampai kepada kami) bersabda, "Sesungguhnya 
perkara lelaki ini benar-benar jelas seandainya tidak ada apa yang 
telah diputuskan oleh Allah." 

Makna yang dimaksud ialah bahwa anak tersebut adalah hasil 
hubungan zina. Seandainya Allah tidak memutuskan bahwa seseorang 
itu tidak dijatuhi hukuman melainkan dengan pengakuannya sendiri, 
hukum tidak dapat dijatuhkan kecuali dengan adanya saksi yang 
bukan dari salah seorang dari keduanya atau cukup dengan adanya 
bukti (yaitu hamil). Untuk itu Nabi SAW bersabda, "Seandainya tidak 
ada keputusan dari Allah, niscaya aku akan memutuskan hal yang 
lain dari itu (li'an)." Hukuman tidak ditimpakan kepada Syarik, tidak 
pula kepada istrinya. Allah Maha Mengetahui dan Dia telah 
melaksanakan keputusan-Nya. Dia mengetahui bahwa salah seorang 
dari keduanya ada yang berdusta, setelah itu diketahui bahwa pihak 
suami adalah benar (setelah adanya kelahiran). 





509 Saya tidak menemukannya pada Malik. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 





So 3,0 Ao... 


DE AP Bea ta YYYIY 
Aan Pn Da Sa Kes ok at aa 3 ob 
SB IE dan ee ba Ni je Mi Ia 


8. 


3 GE Mnr BAN J3 
ag He Ie Ip NI Oh BP 


aa, 
1262. Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: Bahwa ia mempunyai suatu 
kitab tentang masalah diyat yang diturunkan melalui wahyu. Semua 
yang difardhukan oleh Rasulullah SAW mengenai masalah sedekah 
(zakat) dan diyat hanya diturunkan melalui wahyu. Dikatakan bahwa 
tidak sekali-kali Rasulullah SAW menetapkan sesuatu melainkan. 
berdasarkan wahyu dari Allah. Sebagian dari wahyu itu ada yang 
dibacakan, sebagian lainnya ada yang berupa wahyu kepada 
Rasulullah SAW, lalu beliau menjadikannya sunah.”" 


. 1. 


SA Ba Lela 2 LIL Kat - yyar 

An ad MIN ah na Hp 

D1 Ot Kang Ja jl Ona AS uu “JG 

aa ae AAU R Pai 
1263. Malik mengabarkan kepada kami dari Hina dari 

ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah -istri 


510 mam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


|| musNaD IMAM SYAFI'I 





Nabi SAW- bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya 
aku hanya seorang manusia, dan sesungguhnya kalian benar-benar 
mengadukan perkara kalian kepadaku, dan barangkali sebagian di 
antara kalian lebih pandai bersilat lidah dalam mengemukakan 
alasannya dari sebagian yang lain, lalu aku memutuskan perkara 
untuk kemenangannya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. 
Maka, barangsiapa yang telah aku putuskan sesuatu untuknya dari 
hak saudaranya, jangan sekali-kali ia menerimanya, karena 
sesungguhnya aku hanya memutuskan untuknya sepotong api 
neraka. "91! 


511 HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang dua kalimat syahadat, 27 bab: 
Orang yang Menyampaikan Bukti Setelah Bersumpah (hadits no. 2680) dari Ummu 
Salamah dengan redaksi: Kalian bertikai dihadapanku, dan sebagian kalian lebih 
pandai dalam berhujjah dari sebagian yang lain, maka barang siapa yang aku 
putuskan atasnya dengan sesuatu yang seharusnya menjadi hak saudaranya sebab 
perkataannya, maka sesungguhnya aku tengah memotongkan sepotong api dari api 
nereka untuknya, maka janganlah ada yang mengambilnya. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 36 pembahasan tentang pengadilan, 
I bab: Anjuran Dalam Pengadilan (hadits no. 1. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang adab-adab pengadilan, bab: Pendapat 
yang Mengatakan Tidak Berhak Seorang Oadhi Memutuskan berdasarkan 
Pengetahuannya (hadits jld. 10, h. 143). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang pengadilan 
(hadits no. 5070). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I ||” 





na. LL. . | P 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
HUKUM-HUKUM DALAM AL OUR AN 


£ 3 e - .. Ca. an ce 
da GP BIP oi laa Pe u Oka Ul - Ayat 


(3 4 ., CX . 0. ,. 5 7 Or Aa . . 09 » 0. 
MEN So Lan au GP ph EP 
Ya It ema Ja Ola og al pan EA AL 

: ye 8) Pen ot A, TN f ig PA Ta an Pd 
AN ai ia Se Ko JB ega PU 

SKI SU 

1264. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Hindun binti Utbah 
datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir dan tidak 
ada yang diberikan olehnya selain dari apa yang cukup untuk diriku." 


Maka Nabi SAW bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan 
anakmu dengan cara yang makruf. TA 


ud 
@ . 3 9 ud 


2. . 5 Lj 
Ia ONE Hi AL jp AL Obi Gi - NYAO 
Haa AN » Lo 0 0. LJ ... 
ja et LB REA Cop) SIA al OP ea Doi Aa 





512 HR. Al Bukhari dalam 94 pembahasan tentang hukum-hukum, 28 bab: 
Menjatuhkan Hukuman atas Orang yang Tidak Hadir (hadits no. 7180). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 24172) jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah. Cet. Darul Kutub. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nafkah, kewajiban memberi nafkah 
terhadap istri (hadits jld. 7, h. 466). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, 1 
bab: Mengenai Memberi Nafkah (hadits no. 4255). 


394 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





3 2 9 kg e Yyto3 Be NA Mn ay SN . g 
Aa 1JB 3 ats AI Ipa UI Anh Ale AM elo 
CET gate IG Bal, de Kal 1JG CAT ale UU Dadi Ie 
J6 anne Je kasi JG CT sate 1JU Ulat Ie Hasil : Ju 


“4 an Ci “JG age Suit 


PSA 


N 


Jo sei Up DAR) Kah AN Jia PA Je 
o3- - 3.2 - Ai ag - 
“gal Pe EU SEN Sail Ba, 
Pd 3 3 

1265. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah 
RA, ia mengatakan: Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dinar (uang)." Nabi 
SAW bersabda, "Belanjakanlah untuk dirimu!" Ia berkata, "Aku 
masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, 
"Belanjakanlah untuk anakmu." Ia berkata, "Aku masih mempunyai 
yang lainnya." Nabi SAW bersabda, "Belanjakanlah untuk keluarga 
(istri)mu." Ia menjawab, "Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi 
SAW bersabda, "Belanjakanlah untuk pelayanmu." Ia berkata, "Aku 
masih mempunyai yang lainnya." Nabi SAW bersabda, "Engkau lebih 
mengetahuinya." 

Said melanjutkan perkataannya: Kemudian Abu Hurairah 
berkata bila menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku 
nafkah, kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku?' Istrimu 
berkata, "Berilah aku nafkah, atau ceraikanlah aku'. Pelayanmu 
berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah saya'."13 





53 HR. Abu Daud dalam 3 pembahasan tentang zakat, 46 bab: Mengenai 
Silaturrahim (hadits no. 1691) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Nabi SAW 
memerintahkan untuk bersedekah, lantas seseorang berkata, "Wahai Rasulullah aku 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





ad 0 an 


3 Kita IL IG SU al Ip otak Up Yan 
ATA er PE NAN 5 JP AA Ta YA ar HA EA TN TPA | 


“ NM on 2 au 
al 1 Atatn Jlas Gala 1S 29UJII pl 


af ae inn IP IN Gal EP AI 53 SNI JB 
Aing ala Aa IA Ipa Ta 0G 

1266. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, ia 
mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang 
seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk menafkahi 
istrinya. Maka dia menjawab, "Keduanya diceraikan." Abu Az-Zinad 
bertanya, "Apakah hal itu Sunnah (tuntunan Nabi SAW)?" Sa'id 
menjawab, "(Ya), Sunnah."314 

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa makna yang dimaksud dari 
ucapan Sa'id bin Musayyab "Sunnah" lebih mirip menunjukkan 
tuntunan Rasulullah SAW. 


hanya memiliki satu dinar", maka beliau menjawab, "Bersedekahlah dengannya 
untuk dirimu", ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lain", belian menjawab, 
"Bersedekahlah untuk anakmu." Ia berkata, "Aku masih mempunyai yang lain", 
beliau menjawab, "Bersedekahlah untuk istrimu." atau beliau menjawab, 
"Pasanganmu", ia berkata,: Aku masih mempunyai yang lain", beliau menjawab, 
"Bersedekahlah untuk pembantumu." Ya berkata, "Aku memiliki yang lain", beliau 
menjawab, "Engkau lebih mengetahui untuk siapa." 

HR. Hakim dalam Mustadrak dalam 14 pembahasan tentang zakat, (hadits no. 
1514/88) dari Abu Hurairah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Kewajiban Memberi 
Nafkah Terhadap Istri (hadits jld. 7, h. 466). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, 1 
bab: nafkah (hadits no. 4233). 

514 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Suami yang Tidak Dapat 
Memberi Nafkah Istrinya (hadits jld. 7, h. 469). 


396 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





PE PE Yi la Ust - vyav 
AA NS MA PR GR op ae 
EA La Hn Up adat usa" Aa | 15 Je 
Op daily Ijika OL Ayla Ol panah pile ye IE dl) 
| Ap Gb yn Vilb 


1267. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Umar bin Al 
Khaththab RA menulis surat kepada para amir pasukan, ditujukan 
kepada kaum lelaki yang meninggalkan istri-istri mereka. Mereka 
diperintahkan agar memberi nafkah (kepada para istri yang 
ditinggalkan) atau menceraikannya. Jika mereka menceraikan istri- 
istrinya, hendaklah mereka mengirimkan nafkah selama mereka tidak 
memberikannya. 1 


AA Ya ea JASA ai ja AS Upi — VYA 
A . 0. Ge . . & Sg per .. . 5.3 0. . 
PM) so Ae ut JA Gg aa hu CIyaS Ui 
5 () . . . . 5. . “ Pa BA Na 
pi Ot IS Lama Iri ol VER 3 3 3 
MA IS B Di SP Jah de 
1268. Abdul Aziz bin Muhammad  Ad-Darawardi 
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Harits, dari Ibnu Abbas RA sehubungan 
dengan firman-Nya, "Kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata." (Os. An-Nisaa' (41: 1978 


51$ HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nafkah, bab: Suami yang Tidak Dapat 
Memberi Nafkah Istrinya (hadits jld. 7, h. 469). 
515 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT, ... Terkecuali Bila Mereka Melakukan Pekerjaan Keji 
yang Nyata... (OS. 4: 19) (hadits jld. 7, h. 431). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Ibnu Abbas RA dalam tafsirnya mengatakan: Bila si istri 
bermulut kotor terhadap keluarga suaminya, apabila si istri berbuat 
demikian, berarti suami diperbolehkan mengusirnya 
(mengeluarkannya dari rumah). 


CJ . Ng 0. 0 e : . ... 5 
3 laa IP Ka LN G3 Kala U AI NYA 
An osn Naa Jap or 4 2 3 ME ab 7.380 Aa £... Ge 
C3 HAB Hg Ale Jo AN Sya MUA 3) oat 
DI Aa ki OS) Gp 


1269. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
dari Atha', dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW wafat meninggalkan 9 
orang istri, dan beliau hanya menggilir 8 orang dari merela”' 


o te G-o.- 8 £ 0#o. 7 0. NA cc... 
C9 5 yan OI Kal IP eelia 32 Olah LI INYV: 


... 


ES Ap 


1270. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya: Saudah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. 


e ve. #0. o-3 o - PT E 2 ea 
TN NP EP ap ah au Un I- ATV 
ot tah La 1 “ro PG 2. NX - Pa, Nari 0 o- 
ale IN rae AN Segan Ol ERA gag Talia AP IA 
a bi . -1 an 2 bagi . P aa LA AP 
atau Haha ol "Ud S9 Up ola YG PO (lgnbas- Hg 
B3. 0 35 05 


51! Takhrij-nya telah dijelaskan pada hadits sebelumnya (no. 1251). 

518 Dari jalur Hisyam bin Urwah. 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 48 bab: Seorang Istri 
Menghadiahkan Gilirannya Untuk Istri yang Lain (hadits no. 1972). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 24531) jld. 9 dari Musnad Aisyah. 


398 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





1271. Ibnu Abu Rawad mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah RA: 
Bahwa Rasulullah SAW melamarnya, lalu melangsungkan 
perkawinannya dan menggaulinya. Nabi SAW bersabda kepadanya, 
"Jika kamu suka, aku tinggal 7 hari bersamamu dan 7 hari bersama 
mereka (istri-istri yang lain)."31? 


o . e 0 - TN, o - 0 “ - ... $ 

IE IP SIP oi Fita YP LAI UAN — NYVY 
ne Ha WN dl FE ip rah Sep una 
- Se EU ...... - 2 ta sai ii 0 80... 9. 
BP dB DS BE po Olete Ud dal Up AM AS Len 3) 


- P3 o-, . 0G AG pe Ta Ha ek 
Mma Va 943 Mah Enam O 5 Ol YI anda 


1272. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Jamhan maula orang-orang Aslam, dari 
Ummu Bakrah Al Aslamiyah: Bahwa ia pernah meminta khulu' dari 
suaminya, Abdullah bin Usaid, lalu keduanya menghadap kepada 
Utsman RA guna mengadukan hal tersebut. Maka Utsman berkata, 
"Hal itu merupakan sekali thalak, kecuali jika engkau menyebutkan 
sesuatu (bilangannya), maka barulah menurut apa yang kamu 
sebutkan."”2 


Pp gih yA Ne SA AA ANT 
d an To. 9... Pe ap 2 a Ng 1 3 os 0 Ge o 
VW al ME BEAT II AG una 
BAYU B5 2Y Gb Wi 
1273. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
519 Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


20 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Apakah 
Khulu' Itu Termasuk Fasakh Atau Thalak (hadits jld. 7, h. 316). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair bahwa 
keduanya telah mengatakan mengenai wanita yang sedang khulu', Jalu 
diceraikan oleh suaminya: Si istri tidak terkena thalak, mengingat si 
suami menjatuhkan thalak terhadap apa yang tidak ia miliki.” 


. Sa 3 1. 8 


DN dana Gp Gp gi AG Ka ajah Ugal « NY 

KR GAS Ol Ag ap gl Ab gi SO AA Gi Pa yi 
He NI AG Kap opan ara ea TA ab aj 
Sa Pe Man Ad Ipa wa 


In en nan DN NE San Un 
Kan Teo alu Blata BAG NI S3 


EN ag y LG An, AS) JW 10, y Segi 
A Es . .. : Pa Tee LI o . 
& ena Ba Na 


Aa Ai BA TA Os ola & SU, Ae 

1274. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— 
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari 
Nafi' bin Ujair bin Abdu Yazid: Rukanah bin Abdu Yazid telah 
menceraikan istrinya —Suhaimah Al Muzainah— secara habis- 
habisan, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menceraikan istriku 
—Suhaimah— dengan thalak habis-habisan. Tetapi demi Allah, tidak 
ada yang kumaksudkan kecuali hanya sekali thalak." Maka Rasulullah 
SAW bersabda kepada Rukanah, "Demi Allah, engkau hanya 
menghendaki sekali thalak?" Rukanah menjawab, "Demi Allah, tidak 
ada yang kuhendaki melainkan hanya sekali thalak. Lalu Rasulullah 
SAW menyuruhnya kembali untuk kepadanya, kemudian ia 


21 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Perempuan 
yang Mengajukan Khulu' Tidak Mesti Menyertainya Thalak (hadits jld. 7, h. 317). 


|| musnaD Imam SYAFI'1 





mentalaknya untuk kedua kalinya pada zaman Umar RA dan yang 
ketiga pada zaman Utsman RA" 


AG HL gong tape ip SER AURA NO 
APadas ii Ip KA ga Den jika yi 
Hb uu ATA Ga HA gn al GA 
3 of mela USU Yi His :db Saba 3 5 2JE KU 
Li AT An JP SS UN Ie AU Ar) 
IL SI Ie Ul C SE EA Ga Ny Una 
EN Sam op kaan Ula maa (IG dada 38 M3 


1275. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, ia 
pernah mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengatakan 
bahwa Al Muththalib bin Hanthab mengabarkan kepadaku: Bahwa ia 
telah menceraikan istrinya habis-habisan, kemudian datang kepada 
Umar bin Khaththab guna menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka 
Umar bertanya, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian?" Al 
Muththalib bin Hanthab melanjutkan kisahnya: Aku menjawab, "Aku 
telah melakukannya." Al Muththalib melanjutkan kisahnya: Lalu 
Umar membacakan firman-Nya, "Sesungguhnya kalau kari 
perintahkan kepada mereka, "bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu 





2 HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 14 bab: Mengucapkan 
Thalak Langsung Tiga (hadits no. 2206). 

HR. Abu Daud dalam pembahasan dan bab yang sama (hadits no. 2207). 

HR. Hakim dalam Mustadrak dalam 24 pembahasan tentang thalak, (hadits no. 
2808/ 17) 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, khulu' dan ila' (hadits no. 88, h. 
33). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Keterangan 
Mengenai Ungkapan Kiasan Dalam Thalak. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 401 


dari kampungmu" niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali 
sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka 
melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal 
yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman 
mereka)." (Os. An-Nisaa' (4): 66) Kemudian bertanya, "Apakah yang 
mendorongmu berbuat demikian?" Aku menjawab, "Aku telah 
melakukannya." Umar berkata, "Peganglah istrimu, karena 
sesungguhnya sekali thalak dapat memutuskan." 


BE JB Ur pb 3 tan CA - yya 

An ee KR - na 8g 9 2. 0G 013 0 Ta 

JH ES AI oh MEI 3 AE ad OS 3 OK 13 ak 
1276. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 

dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar 

bin Khaththab mengatakan hal yang sama kepada Tauamah seperti 

yang ia katakan kepada Al Muthalib.” 


- . 


oa AI jp Han) 3 IU Ul ayvv 
SEA SS ala ala Io Dan ane 
CE 3 LA ANN GAN 3 SS, bet 
1277. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Al 
Oasim bin Muhammad, dari Aisyah —istri Nabi SAW— bahwa ia 


pernah berkata, "Barirah di masa lalu tinggal bersamaku selama 3 
tahun, dan pada salah satu tahun ia dimerdekakan, maka ia disuruh 
memilih terhadap suaminya." 


"2 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
“4 imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
25 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 14 bab: Jual Beli Budak 


402 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





5 3... -: 8 
Ts aer PE W - NYA 
“.. Ss... (aa ae Pi - GA sat PER # 
Ka en Jua dag og 
GEN 


1278. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa ia pernah mengatakan sehubungan dengan masalah 
seorang budak wanita yang menjadi istri seorang hamba lelaki, lalu ia 
merdeka: Diperbolehkan baginya memilih, selagi si suami belum 
menggaulinya. Tetapi jika si suami telah menggaulinya, maka tidak 
ada pilihan baginya.” 





Bukan Berarti Thalak (hadits no. 5279). 

HR. Muslim dalam 20 pembahasan tentang pembebasan seorang budak, 2 bab: Hak 
Perwalian Adalah Bagi yang Memerdekakan (hadits no. 14/1504) dari Aisyah 
dengan redaksi: Pada diri Barirah ada tiga kali suci ia diberikan pilihan terhadap 
suaminya ketika ia dibebaskan dan ia dihadiahi daging, kemudian Rasulullah SAW 
menemuiku dan sebuah periuk batu tengah berada di atas tungku api, kemudian aku 
mengundang Rasulullah untuk makan dan beliau datang membawa sebuah roti dan 
lauk dari rumah dan beliau berkata aku belum melihat kalau-kalau ada periuk di atas 
tungku api dan di dalamnya ada daging, dan mereka menjawab, "Ya Rasulullah 
SAW itu daging yang disedekahkan untuk Barirah, dan kami tidak suka memberimu 
makanan dari daging itu", maka Rasulullah SAW berkata, "Ya itu adalah daging 
sedekah untuk Barirah namun itu adalah hadiah untuk kita darinya", dan Rasulullah 
SAW berkata, "Dan wali seorang budak itu adalah yang membebaskannya." 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 29 bab: Hak Memilih Seorang 
Budak Perempuan (hadits 3447). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 25507) jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 
bab: Penjelasan Mengenai Hak Memilih (hadits no. 29). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Firman 
Allah SWT, "Dan (Diharamkan Juga Kamu Mengawini) Wanita yang Bersuami, 
Kecuali Budak-Budak yang Kamu Miliki (Allah Telah Menetapkan Hukum Itu) 
Sebagai Ketetapan-Nya atas Kamu." (OS. 4: 24) (hadits jld. 7, h. 168). 

826 HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits no. 88, h. 93). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 10 
bab: Penjelasan Mengenai Pilihan (hadits no. 30). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai Waktu 
Memilih (hadits jld. 7, h, 225). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 403 


- 
0.03 0 - 


OI YA AB NP BIL US — NYA 
oo - 0. n NN Sea Lana 0 o 2 - AI oa 
IP TS Na ala Ud IU AS oa SAS ad BY 
ka Be bg ..- ..- ?. ai ac Te ot io :. o Pan rt - 
Dl de ui anakan JI Sala BTOB teh Iisa Rel OR 
“5 2g ag Pi 5 ya 5 0 2 TN at Sa an or 
Cesar Ul AYY IS Urai MJ ESA pel Als 
ME AE AG an ML SC dag SA 0 
1279. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Zubair: Ada seorang budak perempuan Bani Adi, yang 
dikenal dengan nama Zabra, menceritakan kepadanya bahwa dahulu ia 
menjadi istri seorang hamba lelaki, sedangkan dia sendiri ketika itu 
berstatus sebagai budak wanita, lalu dimerdekakan. Zabra 
melanjutkan kisahnya: Maka Hafshah mengirimkan utusannya untuk 
mengundangku, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku akan 
menyampaikan suatu berita kepadamu, tetapi aku tidak bermaksud 
untuk memaksamu melakukan sesuatu. Sesungguhnya nasib dirimu 
berada di tanganmu sendiri selagi suamimu belum menggaulimu." 
Zabra melanjutkan kisahnya: Maka dia menceraikannya sebanyak 3 

kali thalak.” 


Ke Ai doi op ot gaya, 
GP US SE IBL ai IA Mena gi he 
SBB pE3 Na JS gs 
1280. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu 
Tamimah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa disebutkan di 


s5! HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
10 bab: Penjelasan Mengenai Pilihan (hadits no. 31). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah bab: Penjelasan Mengenai Waktu 
Memilih (hadits jld. 7, h, 225). 


404 || MUSNAD IMAM SYAFI'T 





hadapannya mengenai suami Barirah. Maka Ibnu Abbas berkata, "Dia 
adalah Ma'ib, budak Bani Fulan. Kalau tidak salah, aku melihatnya 
mengikuti Barirah di tengah jalan seraya menangis." 2 


APP tyai Gi ab gi MKP eU UAN 
2 ya co .... ha . 3 ec ta . 2. .. o y os 0 - “. LJ y 
MS Ai an UEA 3 aa AS Pu 


2 0c 


daag 


1281. Al Oasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh 
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin 
Umar RA: Bahwa suami Barirah adalah seorang budak.”2 


0. o .. reg o . .. ) (3 ... £ 
PAN Gi PA Lp ALE GA UAN - NYAY 


Pa Pr SAR Na GUA Lg sa 8g Ls. 1 - - Fa 0 
Tenar ale 1 Ona Al 5 ee 
Oa SY er ag MS MI lo nan PI Au 
- 6G C Pp Pt .N 9 e. D ANN Sant 2... Pra ut 
— J5, Kama KA HEM Li NG AN ye EN 
aa 04 


kr ya 


1282. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin 
Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW 


228 Dari jalur Ayyub: 

HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 15 bab: Pilihan Seorang 
Budak Perempuan Menikah dengan Seorang Budak (hadits no. 5281) dari Ibnu 
Abbas dengan redaksi: pada suatu hari Mughits, budak dari bani Fulan — 
maksudnya suami Barirah—, sepertinya aku melihatnya mengikuti istrinya disebuah 
jalanan dan menangisinya. 

HR. Al Bukhari dalam pembahasan dan bab yang sama, (hadits no. 5282) dari Ibnu 
Abbas dengan redaksi: Adalah suami Barirah seorang budak hitam dipanggil 
Mughits, budak milik Bani Fulan, seakan aku melihatnya berputar-putar 
dibelakangnya di jalan-jalan kota Madinah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Budak Perempuan 
Memerdekakan Suaminya yang Juga Seorang Budak (hadits jld. 7, h. 222). 

529 imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 405 


melakukan li'an di antara 2 orang yang berli'an, beliau memerintahkan 
kepada pihak lelaki agar meletakkan tangan pada mulutnya di saat 


sumpah yang kelima, dan beliau bersabda bahwa hal itu memastikan 


perpisahan.” 


Ja Ja PA ga op Lah GAS - NYAY 
PPM Pi Pa 8, 3. 9 oo TAN 3 0, Tadi aa 
AS Ol UG ml le SI oa Ga ip EN ih sd 


- OP PA . 


SNP OR) BI lb SIA BU 3 Ea KjaS 

1283. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Sahl bin Sa'd, ia mengatakan: Aku pernah menyaksikan 2 orang 

(suami-istri) saling berli'an di hadapan Nabi SAW, ketika itu aku 

berusia 15 tahun. Kemudian Sahl bin Sa'd melanjutkan hadits hingga 
akhir kisah, tetapi ia tidak semahir apa yang diungkapkan mereka. 


Kaban bak Sala cad bsa Aan Ae LE Mp 


- sa 


sa S3 Of PA AP MAA oi ap Ui Alat 
Mug HP HUS, AI Ip G IR lg ee Ke JP 


80 IR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an 
(hadist no. 2255). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 40 bab: Perintah Untuk 
Meletakkan Tangan Pada Nabi atas Dua Orang yang Melakukan Li'an Saat Sumpah 
yang Kelima (hadits no. 3472). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Kaifiah Melakukan Li'an 
(hadits jld. 7 ha. 405). 

8!HR. Al Bukhari dalam 86 pembahasan tentang hudud, 43 bab: Siapa yang 
Membeberkan Kejahatan, Noda dan Tuduhan Tanpa Bukti (hadits no. 6854). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 27 bab: Mengenai Li'an (hadits 
no. 2251). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(22867) jld. 7 dari hadits Sahl bin 
Sa'ad. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Suami Istri Melakukan Li'an 
dengan Dihadiri Sekelompok Kaum Mukmin (hadits jld. 7, h. 404). 


406 I| MUSNAD IMAM SYAFI'I 





MN ag Sc | GT WS :JU J3 Ae TA dat 
MG IE SE ga Sin HAB « MY Ebi Nu 
IS an S9 AAN AL GUA GAS kah CA) 
Il AM Jo S SA IR MA Bab AI NA 


3 03 Pa IP PP RA s1 BAN 


HA in SAN Ae Jari Mela Lagi SPN dua 

1284. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, bahwa Yahya bin Sa'id menceritakan kepadanya dari Al Gasim 
bin Muhammad, dari Ibnu Abbas: Bahwa Seorang lelaki datang 
kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya 
kesempatan untuk mengunjungi istriku sejak memberi pupuk kurma." 
Nabi SAW bersabda, "Cara pemupukannya tentu saja bila baru 
dicangkok, maka diberi pupuk selama 40 hari tanpa disirami sesudah 
pemupukannya." Lelaki itu berkata, "Aku jumpai istriku sedang 
bersama lelaki lain —lelaki itu berkulit kuning dengan kedua betis 
yang kecil dan rambut lurus— sedangkan lelaki yang kami tuduh itu 
agak kehitam-hitaman dengan rambut lebat dan sangat keriting." 
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jelaskanlah." Kemudian 
beliau melaksanakan li'an di antara keduanya, dan ternyata si wanita 
melahirkan bayi laki-laki yang mirip dengan lelaki tertuduh.”” 


PAP PP akh BOLA NYA 
0.3 -— 0 PN aa KO La Bia .. NX S3 an 080. o- 
CA Didi Bri JG Ag Ale oo 3 ol eta LG ehh 
to - 0 £ 2. s2. 3 o- Se bea an HA 0 
1285. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu 


532 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Melakukan Li'an Terhadap 
Istri yang Tengah Hamil (hadits jld. 7, h. 407). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 407 


Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Orang muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum 
muslim ialah orang yang bertanya tentang sesuatu, yakni hal yang 


tidak diharamkan, kemudian hal itu diharamkan karena pertanyaan 
itu "33 


Pena 


o - (3 . 8. - 0,9 - “03 4 0 £ 
Aa op PP AS gl YP Haag Ol JALAN 
d | dat : at AN 8 3 G0. ofo. 
AA Ii din ala Ke ip aa 3 
1286. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 


Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi SAW tentang 
hadits lain yang semakna dengan hadits di atas.” 


AS PP AB YA 36 HULU, - NYAV 


Ge o.3 # 
| 


de Ko Andi Jah Ia IE BR 33 PP 
de Ke SB op LE Dal, jha Di atas 


- 





533 HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan, 37 bab: Ketenangan dan 
Kewibawaan Rasulullah SAW, Tidak Banyak Pertanyaan yang Tidak Dibutuhkan 
yang Diajukan Kepadanya Atau Pertanyaan Yang Berkaitan dengan Taklif Atau 
yang Berkaitan Pewristiwa yang Tidak Terjadi Atau Semacamnya (hadits no. 132/ 
2358) dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya dengan redaksi: Sesungguhnya kaum 
muslimin yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin adalah seseorang 
yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan atas kaum muslimin namun menjadi 
haram karena pertanyaan yang diajukannya. 

534 HR. Muslim dalam 43 pembahasan tentang keutamaan, 37 bab: Ketenangan dan 
Kewibawaan Rasulullah SAW, Tidak Banyak Pertanyaan yang Tidak Dibutuhkan 
yang Diajukan Kepadanya Atau Pertanyaan Yang Berkaitan dengan Taklif Atau 
yang Berkaitan Pewristiwa yang Tidak Terjadi Atau Semacamnya (hadits no. 133/ 
2358). 

HR. Abu Daud dalam 35 pembahasan tentang sunnah, 7 bab: Kelaziman Mengikuti 
Sunnah (hadits 4610). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(1545) jld. 1 dari Musnad Sa'ad bin 
Abi Waggash. 


408 || musNAD IMAM SYAFI'I 





MI Mo Ie 2du ne LE Sa ae DI JA lh 
AE Sip 16 KS SF dB abi du 833 La 3 Ja 
Be 55 Aa Ja la ale PA Ke IM 
1287. Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang lelaki 
badui datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya istriku 
telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang berkulit hitam." Nabi 
SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau memiliki unta?" Lelaki 
badui itu menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya lagi, "Apakah warna 
bulunya?" Lelaki badui menjawab, "Merah." Nabi SAW bertanya lagi, 
"Apakah di antaranya ada yang berwarna coklat?" Lelaki badui 
menjawab, "Ya, ada." Nabi SAW bersabda, "Bagaimanakkah bisa 
demikian menurut pandanganmu?" Lelaki badui menjawab, "Berasal 
dari salah satu kakek moyangnya." Nabi SAW bersabda, "Barangkali 
dia berasal dari salah seorang kakek moyangnya. Li 


— LI GI pp AB il op bin CA - YYAA 
SLS AI dp MAN gn Ad 
—e 3 2m A Ta Sya We Da, SA Ol - Jas Ang 
Ka Ge IE MA UI ea sda Gjal a DJ el 
IS 9G tan aa Se ge sj U-06 Ga Ia A3 Ja 


Kera ANK Aing le Ke JB 3 





535 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 26 bab: Jika Mengajukan 
Penolakan Terhadap Anak (hadits no. 5305). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(9309) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 409 


1288. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang lelaki badui dari 
kalangan Bani Fazarah datang kepada Nabi SAW dan berkata, 
"Sesungguhnya istriku telah melahirkan bayi laki-laki yang berkulit 
hitam." Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau mempunyai unta?" 
Lelaki badui menjawab, "Ya." Nabi SAW bertanya, "Apakah 
warnanya?" Lelaki badui menjawab, "Merah." Nabi SAW bertanya 
lagi, "Apakah di antaranya ada yang berwarna coklat?" Lelaki badui 
menjawab, "Ya, di antaranya memang ada yang coklat." Nabi SAW 
bertanya, "Maka dari manakah bisa demikian?" Lelaki badui 
menjawab, "Barangkali dari salah satu kakek moyangnya." Maka Nabi 


SAW bersabda, "Yang ini pun barangkali berasal dari salah satu 


kakek moyangnya. "5 


CA AN IA NI oi Ae 3 au at YAA 
visi EH TAP Kyai Ip ai Ta gal DP li 
SG SA aU LE Ya BI Gb syah Hi ajah 


536 HR. Muslim dalam 19 pembahasan tentang /i'an (hadits no. 18/ 1500). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 28 bab: Jika Ragu Terhadap 
Anak (hadits no. 2260). 

HR. At-Tirmidzi dalam 32 pembahasan tentang wali dan hibah, 4 bab: Penjelasan 
Mengenai Seorang Laki-Laki yang Menyangkal Anaknya (hadits no. 2128). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 58 bab: Seorang Lelaki Ragu 
Terhadap Anaknya (hadits no. 2002). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (hadits no.7268) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 3 bab: 
Penetapan Nasab Dan Penjelasan Mengenai Seorang yang Melakukan Oadzaf 
(hadits no. 4107). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang li'an, bab: Tidak Terjadi Li'an dan Tidak 
Pula Dikenakan Hukum Had Dalam Penggunaan Kata-Kata Sindiran (hadits jld. 7, 
h.411). 


410 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Na up aa og Ae DN 2 Ar (basis jalin 
5 alta Di La IA ta AS ah ala da 


1289. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Yazid maula Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Fatimah binti Oais: Bahwa Abu Amr bin Hafsh 
telah menceraikannya habis-habisan, sedangkan Abu Amr sendiri 
berada di negeri Syam. Dia mengirim utusan kepadanya dengan 
membawa gandum, maka Fatimah binti Oais membencinya dan 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai kewajiban apapun 
terhadapmu." Lalu Fatimah binti Gais datang kepada Nabi SAW dan 
menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, "Kamu tidak berhak 
mendapatkan nafkah lagi darinya. 37 


Aa KA Ip AA IP CL UNA, 
Sal Jer3 ab Ie KA 5 PA oi KAP MY Ii yan 
An ps Na Ya KA In an jan Oi j3 


57 HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang 
Ditalak Ba'in Tidak Berhak Dinafkahi (hadits no. 36/ 1480). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi 
Nafkah Istri yang Sudah Ditalak Tiga (hadits no. 2284). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang 
Perempuan Meminta Pandangan Terhadap Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki 
yang Ingin Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Apa 
yang Diketahuinya (hadits no. 3245). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(27396) jld. 10 dari hadits Fathimah 
binti Oais. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 
bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Sudah Dithalak (no. 
73). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 
4049). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memakai Kalimat Sindiran 
Dalam Melamar (hadits jld. 7, h. 177). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 411 


. - - 


de: NB B6 30 yak GS BAU ds dd JL 
2 al ARUN Hb os kj) SIB Be AI IS SI 


dia na en LAS GA JW 


# 


—m 


& 3 k - - - Pa 


AA AG AN DE Ui S1 P3 AN Ju 


Sega de 


1290. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari 
Muhammad bin Iyas bin Al Bukair, ia mengatakan: Seorang lelaki 
menceraikan istrinya 3 kali sebelum ia bercampur dengannya, 
kemudian lelaki itu bermaksud mengawininya kembali. Lalu ia datang 
meminta fatwa dan bertanya kepada Abu Hurairah dan Abdullah bin 
Abbas RA, maka keduanya menjawab, "Kami berpendapat kamu tidak 
boleh menikah dengannya sebelum dia kawin dengan suami selain 
engkau." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya thalakku kepadanya 
hanya sekali." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya engkau telah 
menghambur-hamburkan kelebihan yang ada di tanganmu." 

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa baik Ibnu Abbas maupun Abu 
Hurairah sama sekali tidak mencela lelaki tersebut karena 
menjatuhkan thalak sebanyak 3 kali. 


oh yi Ip ente FS BA ran 
ea LI Ala pi pa 5 te AS al gi OI 


538 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 42). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga-Tiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus 
(hadits jld. 7, h. 335). 


412 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Pn td 


Han Ann sin MAKA at Sat Ft » 0. 0 co Y, - 0 0 0 - 
5 0. U) y Os £ TS 2 . : 2 n3 sa - 3 22 Le 
yA MAS JW GA) SI IL US) Cas sela 


-', 8.0. Ld . 2 29 Lena 3 25 AA sg 
SEN IE EPA SIN 433 SAI «24 
0. Pu y o- PUN gi kp . ta 2... 18, ka EA 
eabp Kelasa 01 MSN Jah Sp  ph AI JU 


DG Ugal a2 
1291. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Bukair, dari An-Nu'man bin Abu Ayasy Al Anshari, dari Atha bin 
Yasar, ia mengatakan: Seorang lelaki datang meminta fatwa kepada 
Abdullah bin Amr mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya 
dengan 3 kali thalak sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya). Atha 
berkata, "Maka aku katakan, 'Sesungguhnya thalak bagi perawan itu 
hanya sekali." Abdullah bin Amr berkata, "Sesungguhnya engkau 
bermaksud bahwa thalak sekali memutuskannya, dan thalak 3 kali 
mengharamkannya sebelum kawin dengan lelaki lain." 
Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Abdullah tidak 
mengatakan kepada Jelaki tersebut, "Alangkah buruknya apa yang 
kamu lakukan itu", yang telah menjatuhkan thalak 3 kali. 


Sd ena H3 Pep Mr Ep — aya 

HE FI oi BAE On ST tab AG 
Ja DIA yag AA Ka IA pl 
HA AN JW Mt BS ag ek of j3 BE da gb nd 





539 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 43). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga-Tiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus 
(hadits jld. 7, h. 335). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 413 


P4 sa CT Oc £ 3 . 4 . 22 Lan 2, Pd . o£ Pa “3 
SH AA GA IA dp BULAN lia Oj 


0,“ PN TEA Ta ae KS —-. Es Pa "1g - AE - 0 Pa Ny - 2 
Oa JB cLagikad LH UU UBI A3 (Laga LEE Ale WS 


- 
2.023 Ge 


Pan AB ET OtAra Ken OA ui Lu Pe 3 A AN "ag 
PTE tere S3 SA SG G3 AI SA 
D3 Jaa eks 
SARAN mh NE Y) SI AE Cai A3 ai JG 
1292. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Bukair, ia mengabarkan atsar berikut dari Ibnu Abu Ayasy bahwa 
ia pernah duduk bersama Abdullah bin Zubair dan Ashim bin Umar. 
Kemudian keduanya kedatangan Muhammad bin Iyas bin Bukair yang 
langsung berkata, "Sesungguhnya ada seorang lelaki dari penduduk 
badui menceraikan istrinya sebanyak 3 kali thalak sebelum 
mencampurinya, bagaimanakah pendapat kamu berdua mengenai 
masalah ini?" Ibnu Az-Zubair menjawab, "Sesungguhnya kami tidak 
mempunyai pendapat terhadap masalah ini, pergilah kepada Ibnu 
Abbas dan Abu Hurairah. Aku baru saja dari rumah Aisyah dan 
keduanya ada di sana, maka tanyakanlah segera kepada keduanya, 
kemudian kembalilah kepada kami dan ceritakan kepada kami (apa 
yang dikatakan keduanya)." Lalu Muhammad bin Iyas berangkat dan 
bertanya kepada keduanya, maka Ibnu Abbas berkata kepada Abu 
Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, berilah dia fatwa, sesungguhnya 
telah datang kepadamu masalah yang sulit." Abu Hurairah berkata, 
"Thalak sekali berarti memutuskannya, dan thalak 3 kali berarti 
mengharamkannya sebelum dia kawin dengan orang lain." Ibnu Abbas 
mengatakan hal yang sama.” 


540 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
15 bab: Menthalak Perawan (hadits no. 44). 


414 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





Asy-Syafi'i mengatakan bahwa keduanya tidak mencelanya 
karena menjatuhkan 3 kali thalak, begitu pula Aisyah. 


2g Li, 
1. 2 


2 — Ol age Aa Kang na Hye BAYAT 

Hap Ne Utara aras JGI Kas & 
arsa “ls FU Kai SH AI es 
KIE an Bai SU Bag BA Of aa fla Oi SY 


Ke reg 
YEN mi Kok SE, H2 2) ME JB 
6 Ab os 
1293. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Zubair: Ada seorang budak perempuan Bani Adi yang 
dikenal dengan nama Zabra mengabarkan kepadanya bahwa dahulu ia 
menjadi istri seorang budak lelaki, sedangkan dia sendiri ketika itu 
berstatus sebagai budak wanita, lalu dimerdekakan. Zabra 
melanjutkan kisahnya: Maka Hafshah mengirim utusannya untuk 
mengundangku, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku akan 
menyampaikan suatu berita kepadamu, tetapi aku tidak bermaksud 
untuk memaksamu melakukan sesuatu. Sesungguhnya nasib dirimu 
berada di tanganmu sendiri selagi suamimu belum menggaulimu." 
Zabra melanjutkan kisahnya: Maka dia menceraikannya sebanyak 3 
kali thalak.”"! 
Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Hafshah tidak mengatakan 
kepada Zabra, "Kamu tidak boleh menceraikan 3 kali thalak." 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Jatuhnya Thalak Tiga Jika Ketiga Kata Thalak Diutarakan Sekaligus 
(hadits jld. 7, h. 335). 

“1 Takhrij-nya sudah dijelaskan pada hadits sebelumnya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 415 


dat P Bo oi alba YP AA LA UP - VYA£ 
3 In Loan Da dk ea Ao dat te on 3 


060. 


JB KOLL Eg ASAP Ae HB aga 13 


OA. 


MIL ASI TG NU Job Al la Aa Jo S3 
UT Ae AE KA Se JB ati Ai aa 


“JG JI -JG aa pap aah 


Ae 3 dala yeh Hau 5 elu AG sela 
HC 3 8 ai HS Saha 
Pine WAP au rod BAL 3 et EN G) 6 
SKA 

1294. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu 
Habibah binti Abu Sufyan RA dan dari bapaknya, ia menceritakan: 
Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau berminat 
terhadap saudara perempuanku, anak Abu Sufyan?" Rasulullah SAW 
bersabda, "Apakah yang harus aku lakukan padanya?" Ummu 
Habibah menjawab, "Engkau kawini dia." Nabi SAW bertanya, 
"Saudara perempuanmu?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Nabi 
SAW bertanya, "Apakah engkau suka dengan hal tersebut?" Ummu 
Habibah menjawab, "Ya, aku bukanlah orang yang mau menguasaimu 
sendiri, tetapi aku suka bila wanita yang bersekutu denganku dalam 
kebaikan adalah saudara perempuanku." Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya dia tidak halal bagiku." Ummu Habibah berkata, 
"Demi Allah, aku mendapat berita bahwa engkau melamar anak 


perempuan Abu Salamah." Nabi SAW bersabda, "Anak perempuan 
Ummu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Nabi SAW 


416 || musNAD IMAM SYAFI'I 





bersabda, "Demi Allah, seandainya anak tiriku bukan berada dalam 
pemeliharaanku, niscaya dia tidak halal bagiku. Sesungguhnya dia 
benar-benar anak perempuan saudara lelaki sepersusuanku, aku dan 
dia telah dipersusukan oleh Tsuwaibah, maka jangan sekali-kali 


kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian, jangan 


pula saudara-saudara perempuan kalian. Yaa 


P3 
GB. 3 0. 23 3 0 1. 0 $ 


jp Gal Uh OP gi da Gp TER GUA - 1Y4o 


Geo. 


3 Sa ln ea To dpan oi HP YA gi 
Mekar aa 


Hop (adala Co dada ba akur 


1295. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Biarkanlah aku, aku tidak akan 


42 dari jalur Hisyam bin Urwah 

HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 25 bab: "Ibu-ibu isterimu 
(mertua): anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah 
kamu campuri" (OS. 4: 23) (hadits no. 5106). 

HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 4 bab: Haram Menikahi 
Anak Tiri dan Saudara Kandung Istri (hadits no. 15/ 1449). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 46 bab: Diharamkan 
Menyatukan Dua Orang yang Bersaudara Menjadi Istri (hadits no. 3287). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 34 bab: Diharamkan 
Perempuan yang Sesusuan Sebagaimana Diharamkan Menikahi dari Satu Nasab 
(hadits no. 1939). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(26555) jld. 10 dari hadits Ummu 
Salamah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: 
Hal-Hal yang Haram Dalam Pernikahan (hadits no. 4110). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Diharamkan Bagi 
Saudara Sesusuan Seperti yang Diharamkan Pada Saudara Sekandung dan 
Sesungguhnya Susu Hewan yang Dibiarkan Tanpa Diperas Adalah Haram (hadits 
jld. 7, h. 453). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 417 


meninggalkan kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang 
sebelum kalian tidak lain karena mereka banyak bertanya dan sering 
bolak-balik (merujuk) kepada nabi-nabi mereka. Maka perkara apa 
saja yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, lakukanlah hal itu 
sebatas kemampuan kalian: dan apa saja yang aku larang kalian 
melakukannya, maka hentikanlah oleh kalian. sk 


2. 9 


Ss pa CN o SE s pa ae al Hp) —NYAY 
AGS Jia ala le Ko 3 GA 
1296. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az- 


Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang 
hal yang semakna dengan hadits di atas.” 


£ 
£ 23. 1. 2 


Sa EGA Ot Oa ah ph Ip Oil Cg - yyav 
Bang ap PBM, Up op IG ai Si SY ol 
Kors 


1297. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar: 
Bahwa Ibnu Umar bermaksud untuk tidak menikah, maka Hafshah 


43 YR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(7371) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Firman Allah SWT "Dan 
Kawinkanlah Orang-Orang yang Sendirian Di Antara Kamu, dan Orang-Orang 
yang Layak (Berkawin) dari Hamba-Hamba Sahayamu yang Lelaki dan Hamba- 
Hamba Sahayamu yang Perempuan.." (OS. 24: 32) (hadits jld. 7, h. 103). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 1 pembahasan tentang mugaddimah, 2 
bab: Berpegang Teguh Kepada Sunnah (hadits no. 18). 

44 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: : Firman Allah SWT 
"Dan Kawinkanlah Orang-Orang yang Sendirian Di Antara Kamu, dan Orang- 
Orang yang Layak (Berkawin) dari Hamba-Hamba Sahayamu yang Lelaki dan 
Hamba-Hamba Sahayamu yang Perempuan.." (OS. 24: 32) (hadits jld. 7, h. 103). 
HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 1 pembahasan tentang mugaddimah, 2 
bab: Berpegang Teguh Kepada Sunnah (hadits no. 18). 


418 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





(saudara perempuannya) berkata kepadanya, "Kawinlah kamu, karena 
apabila kamu mempunyai anak dan anak itu masih hidup sesudah 


: & : 45 
kamu tiada, niscaya dia mendoakanmu." 


ragi “9 


AT sa Op ken PI IP Olla Ve! — NYAA 
YA ASEAN AKA AN AS Mi AL yani gp 1JU 
5 o ai 8 at 2... Para ci 0 Pa ST Pa Kena - 
KEY BB) TP ai ol AU 20 (SL SE 
BNN VI 
1298. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya, ari Sa'id 
bin Al Musayyab, bahwa sehubungan dengan firman-Nya, "Laki-laki 
yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. jk 
(Os. An-Nuur (24): 3) ada di-nasakh oleh firman-Nya, "Dan 
kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian." (Os. An- 


Nuur (24): 32) Sedangkan dia termasuk orang-orang yang sendirian 
dari kalangan kaum muslim.” 


“ “5 Pa 43 PL) Aa 
AP BI do Ba 3 obih UI — NYaA 
ME RAM oh H JET ea Ja 
1299. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 


Abu Yazid, dari sebagian ulama yang mengatakan sehubungan dengan 
ayat di atas: Hal tersebut merupakan keputusan hukum di antara 





“45 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

“6 YIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menikahi Orang-Orang 
yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Firman Allah SWT "Laki-Laki yang 
Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan Yang Berzina, Atau Perempuan 
yang Musyrik: Dan Perempuan yang Berzina Tidak Dikawini Melainkan Oleh Laki- 
Laki Yang Berzina Atau Laki-Laki Musyrik, dan yang Demikian Itu Diharamkan 
atas Orang-Orang yang Mu'min". (OS. 24: 3) (hadits jld. 7, h. 154). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 419 


keduanya.” 


ya 9 


MAP Ao ob de ola US - 1 
Pb ie LAS Anti UK Ih UK 3 HF TI ala o 


1300. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Mujahid bahwa ayat ini (di atas) diturunkan berkenaan 
dengan para wanita tuna susila di masa Jahiliyah, dahulu rumah- 
rumah mereka diberi tanda dengan bendera-bendera. 219 


3 Ola 6 IE up AN ae 3 LM Ui hr 
“. Tn 2 SEE TA Pa . 0. 03 0 1-03 0 - 2. 
Ip Span OLS pn TES YP Ca 1 BIA LP Ca 
SE dana Tee RA Ba aa NN U en Naa aa AA 
BY ya PE VAN Lp 2JB eng Kala AI 
1301. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah 
bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Zubair, dari 
Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Diharamkan 
karena saudara sepersusuan hal-hal yang diharamkan karena 


saudara seketurunan. 





57 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menikahi Orang-Orang 
yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Firman Allah SWT "Laki-Laki yang 
Berzina Tidak Mengawini Melainkan Perempuan Yang Berzina, Atau Perempuan 
yang Musyrik: Dan Perempuan yang Berzina Tidak Dikawini Melainkan Oleh Laki- 
Laki Yang Berzina Atau Laki-Laki Musyrik, dan yang Demikian Itu Diharamkan 
atas Orang-Orang yang Mu'min". (OS. 24: 3) (hadits jld. 7, h. 154). 

548 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

549 HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Diharamkan Saudara 
Menikahi Saudara Sesusuan Seperti Diharamkannya Menikahi Saudara Senasab 
(hadits no. 2055). 

HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Penjelasan 
Mengenai Diharamkan Saudara Menikahi Saudara Sesusuan Seperti Diharamkannya 
Menikahi Saudara Senasab (hadits no. 1147) dari Aisyah "Sesungguhnya Allah 


420 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





& 
1.2 $ 


Pe SN Ep MEA AKN 
P3 2. Pa L 9. NON n Ng La Ma TE 10 1 - 2 GL oo3 
— MY HIU peng ale Dl to Sya) Ol LS NI Pp Op 
Pan NP MN TAPE DAN Gua 2... Hn Kemen 6 
AG AI Ga V3 Cle2a3 Aa JP 
1302. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Seorang lelaki tidak boleh menghimpun dalam perkawinan 


antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya, tidak boleh 
pula antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. 120 





SWT mengharamkan saudara sesusuan sebagaimana mengharamkan saudara 
senasab". 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 49 bab: Apa yang Diharamkan 
dari Penyusuan (hadits no. 3300) dari Aisyah dengan redaksi: Apa yang haram 
karena hubungan sekandungan haram pula karena hubungan sepersusuan. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari 
Penyusuan (hadits jld. 2, h. 156). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 23225) jld. 1 dari Musnad Aisyah. 
HR. Imam Malik di dalam A1 Muwaththa' dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 
3 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Penyusuan (hadits no. 16). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Keterangan Mengenai 
Diharamkannya Menikahi Kerabat Dan Saudara Sesusuan Atau Selain Keduanya 
(hadits jld. 7, 159). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 15 pembahasan tentang penyusuan, 
(hadits no. 4223). 

50 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 27 bab: Tidak Boleh 
Menikahi Perempuan atas Bibinya (hadits no. 5109). 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 4 bab: Diharamkan Menyatukan 
Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Atau Tantenya Dalam Pernikahan 
(hadits jld. 33/ 1408). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 47 bab: Menyatukan Antara 
Seorang Perempuan dengan Bibinya Menjadi istri (hadits no. 3288). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (9959) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 27 pembahasan tentang nikah, 8 
bab: Siapa Perempuan yang Tidak Dapat Disatukannya Menjadi Istri (hadits no. 21). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkan Menyatukan Antara Seorang Perempuan dengan Bibinya Atau 
Tantenya Dalam Pernikahan (hadits jld. 7, h. 165). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: 
Hal-Hal yang Haram Dalam Pernikahan (hadits no. 4113). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 421 


AN IP mi oi PL AE Ip DIC Up - Ara 


o 0 X0 5. Bib, 0 ea “3 


AN PIA NN NP 

Oa EP Va SAE el YSS di $ dya OS al 
2 Near, 0 - 0... ben Ta 2 - 3 TA 5 
A55 38) on ee 3 S3 JAN Jah OI (elu Kala 
Ai P3 ay A5 UN USAI og aa Ca ai 
KS pra) 

1303. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 

Al Oasim, dari ayahnya yang mengatakan sebagai berikut sehubungan 
dengan firman Allah SWT, "Dan tidak ada dosa bagi kalian 
meminang wanita-wanita itu dengan sindiran." (Os. Al Bagarah (2): 
235) Hendaknya seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita 
yang masih dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, 
"Sesungguhnya kamu menurutku sangat mulia, dan aku benar-benar 


senang kepadamu, serta niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan 
kepada dirimu." Atau, ungkapan lainnya yang serupa.” 


7. 8. uga 


aa @ Ae 25 23 5 5. 
SA A18 Ol Ud IP Kal 1 LA day. 


Inn Se ag 
1304. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid, dari 


Anas: Abdurrahman bin Auf menikah dengan maskawin seberat satu 
nawah (emas seberat biji kurma). 


251 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 1 
bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 3). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: memakai kalimat sindiran 
dalam melamar (hadits jld. 7, h. 178). 

552 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Perkataan Seseorang 
Kepada Saudaranya, "Lihatlah Perempuanku yang Mana yang Engkau Sukai Hingga 
Aku Meminangkannya Untukmu." (hadits no. 5072) dari Anas bin Malik. 


422 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





. 3. Pada.) 


KEBAL PE AP lp SL Ugal — Aro 
ida Tete ng at ng alan Io MIA ol 


1305. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah seseorang di 
antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh 


saudaranya." 


Hi SI AU UP ra 

Yee ng LD Aap AP AI oa 
1306. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad 

dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu 


Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Janganlah seseorang 
di antara kalian melamar atas lamaran saudaranya." 


TN 





558 HR. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits ke- 44, h. 67). 

HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 1 
bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 2). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Boleh Seseorang 
Meminang Seorang Perempuan yang Sudah Dipinang Oleh Orang Lain Meski 
Perempuan Tersebut Atau Bapaknya Si Perawan Meridhoi Sehingga Orang Tersebut 
Mengizinkan Atau Sudah Membatalkan Pinangannya (hadits jld. 7, h. 179). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah (hadits no. 
4047). 

554 HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Terhadap 
Lelaki Melakukan Pinangan atas Pinangan Saudaranya (hadits no. 3204). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(9958) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 
| bab: Penjelasan Mengenai Melakukan Pinangan (hadits no. 1). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 423 


BAN Sp Bg RAS jp BUG UAN ATV 

an Dl tan el Tb Ya ASN oi Talia Gal 2 Maa 

Se Ku au al Bh AG JG Ang ale Ko S 

JA Y Bejad Tya UB es aa UG Ea EK 

den an Ai KIE jp lab Ki Neta Tian 
ag AN, ia AN Jab ES 


1307. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Yazid, maula Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Fatimah binti Gais: Rasulullah SAW pernah 
bersabda kepadanya, "Apabila engkau telah menghabiskan masa 
iddahmu, beri tahukanlah kepadaku." Fatimah binti Oais melanjutkan 
kisahnya: Ketika aku telah lepas dari iddahku, maka kuberitahukan 
kepada beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm telah melamarku. 
Maka beliau bersabda, "Muawiyah orangnya miskin, tidak berharta, 
sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari 
pundaknya. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Maka, Fatimah bin 
Gais dikawinkan dengannya. Allah menjadikan kebaikan pada diri 
Usamah, dan ia hidup dengan penuh kebahagiaan.” 





555 HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang 
Dithalak Bain Tidak Berhak Mendapat Nafkah (hadits no. 36/ 1480). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi 
Nafkah Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus (hadits no. 284). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang 
Perempuan Meminta Pandangan Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki yang Ingin 
Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Dengan yang 
Diketahuinya (hadits no. 3245). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(27396) jld. 10 dari hadits Fathimah 
binti Oais. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 
bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus 
(hadits no. 73). 


424 || musNAD IMAM SYAFI'I 





z 
ya 0 $ 


0. 0 — 7. -. gi Pa - 9 o £ 221 
Kaka GP MM Oi dalam dmc CAR Urai — NYA 


Peta pa 2 nan “TE ab HER Ni - 0£o. L 0. 8 08 - 
dala Gepamn OMLE OI Lagis AI PAS al ur usa 3 
21 bata or. 4, Ye 8g ar - 0, Hana Ao To £ NE 
dng —S DI Ito IA JW Hoa Ad ONE peka sia 
BAL cun #59 o£ 

1308. Orang yang dipercaya —aku menduga dia adalah Ismail 

bin Ma'mar— mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, 
dari ayahnya: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsagafi ketika masuk 


Islam mempunyai 10 orang istri. Maka Nabi SAW bersabda 


kepadanya, "Peganglah 4 orang istri, dan ceraikanlah yang 


lainnya. "228 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Yang Paling Ringan dari 
Pembayaran Kafarat (hadits jld. 7, h. 135). 

55€ Hadits Isma'il bin Ibrahim Diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam pembahasan 
tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 
Orang (hadits jld. 7, h. 181) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ghailan bin Salamah 
memeluk Islam sementara ia memiliki 10 istri, maka nabi memerintahkannya untuk 
memilih empat diantaranya dan meninggalkan sisanya. 

Dari jalur Mu'ammar: 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: penjelasan Mengenai 
Seseorang yang Memeluk Islam Sementara Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat 
(hadits no. 1128) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa Ghailan bin Salamah Ats- 
Tsagafi masuk Islam dan ia memiliki 10 istri di masa jahiliyah, kemudian istri- 
istrinya masuk Islam dan nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang di 
antara mereka". 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 40 bab: Seorang Lelaki 
Memeluk Islam dan Ja Memiliki Istri Lebih dari Empat (hadits no. 1953) dari Ibnu 
Umar dengan redaksi: Ambillah empat orang dari meraka. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 5027) jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Hakim di dalam Mustadrak dalam 23 pembahasan tentang nikah (hadits no. 
2782/ 111) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Ghailan bin Salamah Ats-Tsagafi 
memeluk Islam dan ia memiliki 8 istri lalu Rasulullah SAW memerintahkannya 
untuk memilih 4 dari mereka." 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 7 bab: 
Nikahnya Orang-Orang Kafir (hadits no. 4157). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 425 


ONE ejas SAN ye Ra Ui -NYA 
1309. Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri tentang 
hadits Ghailan.?”7 


5 ee... 


ep MN AN ok WA Yak US Ah 

SP te 2 AP PSI gi paSA Ih ot Jaten ga Rem 
5 s 9 EL. 90.3 0. 2 8 are uu e yaa Pa o Te3 
IS Fpi ya PI) Cas! SIB Gee dala ca ja 


As sand usah dam, Bj US ah al ko 

ME Ea ip 35 YO sa seal 

1310. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 

Abu Az-Zinad, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin 

Auf, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin Muawiyah Ar-Ramli yang 

mengatakan: Ketika masuk Islam, aku mempunyai 5 orang istri. Lalu 

aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau menjawab, "Ceraikanlah 

salah seorang (dari mereka), dan peganglah yang 4 orang." Maka, 

aku bulatkan tekadku untuk menceraikan istri tertuaku yang mandul 
selama 60 tahun, lalu aku pun menceraikannya.” 


| . na 


Ts e - o$ Tea - 2 2 #0. aa ? 0. £ 
aa o ig 3 sabli “g ag CA Pa ali! Sena s3! 





557 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
29 bab: Kumpulan Mengenai Thalak (hadits no. 84). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam 
Dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 182). 

58 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Memeluk 
Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang (hadits jld. 7, h. 184). 


426 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





..x 
0.7 34 0 s 
z 


Se Sen Re MEME Ma ap Oa TEA aan 
S 43 ala ale ko al las coli H3) Taka! "JB 
ot oa “ba ea or 
CAN Gel Ubah Laga Hal Ol 
1311. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ishag 
bin Abdullah, dari Abu Wahab Al Jainsyani, dari Abu Kharasy, dari 
Ad-Dailami, atau dari Ibnu Ad-Dailami, ia berkata, "Ketika masuk 
Islam, aku mempunyai 2 orang istri yang bersaudara, maka aku 
bertanya kepada Nabi SAW. Beliau memerintahkan kepadaku agar 
memegang salah seorang di antara keduanya yang aku sukai dan 


menceraikan yang lainnya." "2 


“1 Lo 0 0-3 0 - . 389 Jo - ai 

oi Ola GP aa Ui OP Cell ca Aas YAI TANYA 

5 - So A - LL . .. te. o- 2... o - 2.3 
BP A3 AI ph BE AP PA Ul GP gan 
21 - £ . . ? 9. () # “ rd .. P1 £ £ 1 ud 9, 2 PS A 2 
WAS GI OS aa IA Ul Is ang ale Ko 
08 d - or Piya . ot aa 2 nga pen La 2 . 
Data Ob Cp og JP Ca al el Ulol Ob CLS Jb 


Tan NP rd aa NA £ 
SN op Pa Olel de 





559 Hadits ibnu Abu Yahya diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam pembahasan tentang 
nikah, bab: Orang yang Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari 4 Orang 
(hadits jld. 7, h. 184). 

Dan, dari jalur riwayat dari Abu Wahab Al Jitsani: 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 25 bab: Mengenai Orang yang 
Masuk Islam dan Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat Atau Memiliki Istri Dua Orang 
yang Bersaudara (hadits no, 2243) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: Thalaklah 
siapa yang engkau kehendaki. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 33 bab: Penjelasan Mengenai 
Seorang Lelaki yang Memeluk Islam dan Ja Memiliki Istri Dua Orang Bersaudara 
(hadits no. 1129) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: Pilihlah siapa yang engkau 
kehendaki. 

HR. At-Tirmidzi juga dalam bab dan pembahasan yang sama (hadits no. 1130). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 39 bab: Seorang Lelaki 
Memeluk Islam dan Ia Memiliki Istri Dua Orang Bersaudara Kandung (hadits no. 
1950) dari Ibnu Ad-Dailami dengan redaksi: jika engkau pulang maka thalaklah 
salah satunya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 427 


1312. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari 
Aisyah RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau telah bersabda, "Wanita 
manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya itu batal 
—sebanyak 3 kali—. Dan jika si lelaki telah menggaulinya, maka ia 


harus membayar maskawin karena telah menghalalkan farjinya. Jika 
mereka (si wanita dan pihak walinya) bertengkar, maka sultan adalah 
wali dari orang yang tidak mempunyai wali. se 


560 dari jalur riwayat dari Ibnu Jarij: 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Mengenai Anak (hadits 
no. 2083) dari Aisyah dengan redaksi: Siapa di antara istrimu yang engkau nikahi 
tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah. Tiga kali. Jika ia sudah digauli 
maka baginya mahar karena ia sudah menggaulinya, jika mereka terjadi pertikaian 
maka pejabat pemerintah yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai 
wali. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 14 bab: Penjelasan Mengenai 
Tidak Sah Nikah Kecuali Seizin Wali (hadits no. 1102). 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 15 bab: Mengenai Tidak Sah 
Suatu Pernikahan Kecuali Seizin Wali (hadits no. 1879) dari Aisyah dengan: 
Perempuan mana saja yang belum dinikahkan walinya, maka nikahnya batal, maka 
nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika ia menggaulinya maka ia harus 
memberikan maharnya karena ia sudah menggaulinya, jika mereka bertikai, maka 
pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 24260) jld. 9 dari Musnad Aisyah 
dengan redaksi: Jika engkau menikahi perempuan tanpa izin walinya maka nikahnya 
batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika ia sudah menggaulinya, maka 
baginya maharnya karena menggaulinya, jika mereka bertikai maka pejabat 
pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali". 

HR. Hakim didalam Mustadrak dalam 23 pembahasan tentang nikah (hadits no. 
2709/ 38) dari Aisyah dengan redaksinya: Perempuan mana pun yang engkau nikahi 
tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, dan maka baginya 
maharnya karena menggaulinya, jika mereka bertikai maka pejabat pemerintah 
menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. 

HR. Ibnu al-Jarud dalam Al Muntaga, dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 
700). 

HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 10, h. 221) dari 
Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
Seizin Wali (hadits jld. 7, h. 105) dari Aisyah dan redaksinya sama seperti redaksi 
hadits yang diriwayatkan Al Hakim. 


428 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Ta 3 0 


. 35 . 
can Ss Na » Aa s Ia Oka L 


re 


Tenar 


7 0. 


SA 2 , Le Dp LG.1 0 HI -E Aa Dg an pt 0 
ale Ml eko Ml Ja) SPIP "JB Upi es Tr die u£ 
. 8 0.4 0 ate pera 29. o- 2. Pa Gn 

Aam CA pg 2 na ena wa Lag 

1313. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa ia berkata, 


"Rasulullah SAW mengawiniku ketika aku baru berumur 7 tahun, dan 
mulai menggauliku ketika aku berusia 9 tahun."”6! 


Y Te . hg 9 0 - . 5. 0 A4 ... I 
Bl Siang Ol ea oi op IE Hi la AYI 
g ' ' F4 PN Tai po 5 Mijen ore A 2, 
Aa ag SA An ale Ko 
1314. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij: Bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Nu'aim agar 


bermusyawarah dengan ibu anak perempuannya tentang perkawinan 
anak perempuannya.” 


HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 1 bab: 
Wali (hadits no. 4074) dari Aisyah dengan redaksinya sama seperti redaksi: 
Perempuan manapun yang engkau nikahi tanpa seizin walinya maka nikahnya batal 
—dua kali— dan baginya apa-apa yang diberikan kepadanya karena menggaulinya, 
jika diantara keduanya terjadi pertikaian, maka urusannya dibawa ke pejabat 
pemerintah, dan pejabat pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki 
wali. 

s1 HR. Al Bukhari dalam 67 pembahasan tentang nikah, 38 bab: Hukum Seorang 
Wali Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil (hadits no. 5133) dari Aisyah bahwa 
Nabi SAW menikahinya dan saat itu ia masih anak-anak berusia 6 tahun, dan ia 
mulai digauli Rasulullah pada usia sembilan, dan mulai tinggal bersamanya pada 
usia 9 tahun. 

562 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 





MUSNAD IMAM SYAFI'I | 429 





£ 06 03 0) Bias 2 aro.“ Lc. 

AA CAS AN X5 Ol aU 3 MI gl - Ario 

MI SIB KAA Lag STA JEDA Ja BE Ke 

AE DANG Ai Wali de GI 

1315. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi': Bahwa 

Ubaidillah bin Umar pernah mengirimkan seorang utusan kepada 

Aisyah untuk menanyakan kepadanya, apakah seorang lelaki boleh 

menggauli istrinya yang sedang haid? Aisyah menjawab, "Hendaklah 

si istri mengencangkan kain bagian bawahnya, kemudian si suami 

boleh menggaulinya jika menginginkannya."96 


Bo 30395. 3 8. 1. 2 


IP ALA gap UR YAA 
0. 0. c£ ai 0... oo. 0 3? ot ey 
PEP CE AA or ya PA 
. () Pd . Ad 
Ea Se 


(ar SA (aa #3 


& 0 L- 0 0 (PP ai . - Ra) KA 
KE HA IIA ES P3 MI JU 
o£ re) PP # Pa 0. PAP AN, 2 & aka : 210 
Yaa HI OI 12 ah ale ae LA JL Se ol 
ng : Hat 2 ot A ". 83 KE Ps & 7 3 ..2 
JA lag le elo Ai Ja 23 SA Ja 0G 


CP, . 2... - 3 P . s 
SB 3S HB egada PNY Ce3 JADI Ih ls 
ASAP AE Aa aj oa 


— 


NG 





563 YR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 2 pembahasan tentang thaharah, 
26 bab: Apa yang Halal Bagi Seorang Suami Terhadap Istrinya Ketika Ia Haidh 
(hadits no. 98) dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dari Aisyah dengan redaksi: 
Hendaklah ia tarik kainnya kebawah, kemudian ia menggaulinya jika ia 
menghendaki. 

HR. Al Baihagi secara mauguf dalam pembahasan tentang nikah, bab: Hukum 
Menyetubuhi Istri yang Sedang Haidh (hadits jld. 7, h. 191). 


430 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





- s . 


0 Ara Sa aa. 38 90 AG SN Sa PAN 2 1 
Y dad La Oa A1 ob « 6 AP SR al ah des 
Sai get Ya 

A3 an 25 SIS WI JB AS AI 2) SI Ju 


. 38. 3 3 0 


Ha LA Ga gp MAA GA Ah ii Je gi S3 


ar AE ag 


gas Te eka 3 Je UAN Ipa ph Ga al AU 
Pra Si ig H3 

1316. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— 
mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah bin Ali bin As-Saib 
mengabarkan kepadanya dari Amr bin Uhaihah bin Al Hallaj atau dari 
Anr bin Fulan bin Uhaihah bin Al Hallaj 

Asy-Syafi'i berkata, "Aku masih ragu." dari Khuzaimah bin 
Tsabit: Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW mengenai masalah 
mendatangi wanita dari arah belakang mereka atau seorang suami : 
mendatangi istrinya dari belakang. Maka Nabi SAW menjawab, 
"Halal." Tetapi ketika lelaki itu pergi, beliau memanggilnya atau 
menyuruh seseorang untuk memanggilnya, kemudian beliau bertanya, 
"Ke lubang manakah yang kamu maksudkan, atau ke liang manakah, 
atau ke sasaran manakah? Bila yang kaumaksudkan dari belakang ke 
arah gubul (kemaluan/nya, maka boleh, tetapi bila dari arah 
belakang ke liang anusnya, tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak 
segan untuk menerangkan perkara yang hak, janganlah kalian 
mendatangi istri pada liang anusnya. ati 

Asy-Syafi'i mengatakan: ia berkata, “Apa yang kamu 
katakan?” Aku kataka, “Pamanku tsigah dan Abdullah bin Ali juga 
tsigah dan Muhammad telah mengabarkan kepadaku dari Al Anshari, 
ia yang telah menceritakannya bahwa yang memujinya dengan 


54 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Menyetubuhi Istri-Istri 
dari Dubur Mereka (hadits jld. 7, h. 196). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 431 





kebaikan dan Khuzaimah adalah orang yang tidak diragukan lagi: ia 
alim dan isigah, aku tidak memberi dispensasi padanya namun aku 
melarang hal itu. | 

3. 3 4. th 


oi ap AP EA JEM UA Arav 


IS oi 2 13 da Iu yag AKP 1 205 Bl 


l 8. 

| SA 

1317. Ismail —yakni Ibnu Ulayah— mengabarkan kepada 

kami dari Ibnu Abu Arubah, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari seorang 

lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Apabila ada 2 

orang wali menikahkan, maka orang yang paling berhak menikahkan 

adalah orang yang pertama. Dan apabila ada 2 orang pedagang 

menjajakan dagangannya, maka orang pertamalah yang paling berhak 
melakukannya." 





565 Hadits Isma'il bin 'Alaihi diriwayatkan Baihagi dalam pembahasan tentang nikah 
bab: Perempuan yang Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits jld. 3, h, 140) dari 
Ugbah bin Amir. 

Dan dari jalur raiwayat dari Gatadah. 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Dinikahkan Oleh 
Dua Orang Wali (hadits no. 2008) dari Samrah bin Jundub dengan redaksi: 
Perempuan mana pun yang dinikahkan oleh dua orang wali maka yang sah adalah 
nikah dari wali yang pertama, dan barang siapa yang menjual barang dari dua orang 
maka yang sah adalah yang pertama dari keduanya. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 19 bab: Penjelasan Mengenai 
Dua Orang Wali yang Kedua-Duanya Menikahkan (hadits no. 1110) dari Samrah 
bin Jundab dengan redaksi: Perempuan mana pun yang dinikahkan oleh dua orang 
wali maka yang sah adalah nikah dari wali yang pertama, dan barang siapa yang 
menjual barang dari dua orang maka yang sah adalah yang pertama dari keduanya. 
HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 96 bab: Seorang Lelaki 
Menjual Barang Maka Orang yang Membeli Berhak Memilikinya (hadits no. 4696) 
dari Samrah bin Jundub dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Perempuan 
Dinikahkan Oleh Dua Orang Wali (hadits jld. 2, h. 139) dan redaksinya sama seperti 


| 
432 | MUSNAD IMAM SYAFI' TI 





Be mat e - o - 2 S3 .- £ 
ae ot MA YA LP USA Gp Olah UPT YAA 
"ag PARE La CL NA - FA £.. 
—A HA HA JR Gb 5I JB ADI 3 IL A3 
MEN dh BAR dB AA Ga Je Ae 
1318. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ibnu Al Musayyab bahwa Ali bin Abu Thalib RA telah berkata, 
"Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka suami lebih 
berhak untuk rujuknya sebelum bersuci dari masa haidnya yang ketiga 
pada thalak yang pertama dan pada thalak yang kedua." 


Ke LA jl YP catat PP lh Wat -iyya 

“yg. - 0 Daan ja sae SE - Fs Log. 2 

WE NAN AG Jaa GP Jie ERA ph Ab AG ae oi 
# ? 7 aa 


ON Lenpugi .. EA Sana Pas 3 -. 
aan Jne Sg KU DU Ol JS la Yaa 


- 


1319. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Ibnu Al Musayyab: Ali bin Abu Thalib RA pernah ditanya 
mengenai seorang lelaki yang menemukan istrinya bersama lelaki 
lain, lalu ia membunuhnya atau membunuh istrinya. Maka ia berkata, 
"Jika dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dia digishash 
dalam keadaan terikat." 


redaksi hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 20106) jld. 7 dari hadits Samrah 
bin Jundab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan At- 
Tirmidzi. 

56 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitungan, bab: Penjelasan Mengenai 
Firman Allah SWT, "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan Diri 
(Menunggu) Tiga Kali Ouru'" (OS. 2: 228) (hadits jld. 7, h. 415). 

7 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 36 pembahasan tentang 
pengadilan, 19 bab: Keputusan Hukum Terhadap Seseorang yang Mendapati 
Seorang Lelaki Bersama Istrinya (hadits no. 20). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hudud, bab: Saksi dalam Perzinahan 
(hadits jld. 8, h. 231). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 433 





Aa bilas 22 9 


Au PGA UU Op aa VA AT, 
Perih Ip 05 Ang SI AN ON ne op AKA 
1320. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 

Juraij, dari Ibnu Mulaikah, dari Ibnu Abbas: Dikatakan demikian 


karena Allah SWT pernah berfirman, "Dari saksi-saksi yang kalian 
ridhai." (Os. Al Bagarah (2): 282)” 


. 0. 0-3 D9 1. 2 


Se LA PE NATA 
Sa Jaga Un ban klip aka dg 
Ag SD ba ata Ayang 


Das 

1321. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul 

Malik bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah hakim 
memutuskan perkara, atau janganlah gadhi memutuskan perkara di 
antara 2 orang (yang bersengketa) ketika ia dalam keadaan emosi." 


58 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang persaksian-persaksian, bab: Pendapat 


yang Menolak Kesaksian Seorang Ahli Dzimi (hadits jld. 10, h. 163). 

'89 Dari jalur riwayat dari Sufyan bin Uyainah. 

HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 4 bab: Seorang 
Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Hukuman Saat Dalam Keadaan Marah (hadits no. 
2316). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 20401) jld. 7 dari hadits Abu 
Bakrah dengan redaksi: Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman antara 
dua orang sementara ia dalam kondisi marah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang adab-adab seorang gadhi, bab: Ia Tidak 
Boleh Memutuskan Hukuman Dalam Keadaan Marah (hadits jld. 10, h. 105). 

Dan dari jalur riwayat dari Abdul Mulk bin Umair: 

HR. Al Bukhari dalam 94 pembahasan tentang hukum-hukum, 13 bab: Apakah 
Seorang Oadhi Boleh Memutuskan Hukum Atau Mengeluarkan Fatwa Dalam 
Kondisi Marah (hadits no. 7158) dari Abu Bakrah dengan redaksi: Sekali-kali tidak 
boleh seorang hakim memutuskan hukum antara dua orang sementara ia dalam 


434 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





. 0-43 3, 1. 2 


one db JB GAN op HE AA - R03 


s. 3 


Pn pi Aa dutuhu 3 
bangga 
an AE Gi SA) Jus A1 363 PENA) Je 


(2 85 


1322. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zulri, 
ia mengatakan: Abu Hurairah RA pernah berkata, "Aku belum pernah 
melihat seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah 
dengan para sahabatnya selain dari Rasulullah SAW."37 

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Allah telah berfirman, 
"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." 
(Os. Asy-Syuuraa (427: 38) 





keadaan marah. 

HR. Muslim dalam 30 pembahasan tentang peradilan, 7 bab: Sangat Tidak Disukai 
Keputusan Seorang Oadhi Ketika Ia Dalam Keadaan Marah (hadits no. 16/ 1717) 
dari Abu Bakrah dengan redaksi: Ia tidak boleh memutuskan hukum antara dua 
orang saat dalam keadaan marah. 

HR. Abu Daud dalam 19 pembahasan tentang peradilan, 9 bab: Hukum Seorang 
@adhi Menjatuhkan Hukuman Saat Dalam Keadaan Marah (hadits no. 3589) dari 
Abu Bakrah dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh 
Al Bukhari. 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 7 bab: Penjelasan 
Mengenai Apa yang Menyebabkan Seorang Gadhi Tidak Boleh Memutuskan 
Hukum (hadits no. 1334). 

HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang adab-adab peradilan, 17 bab: 
Mengenai Hal-Hal yang Harus Dijauhi Seorang Oadhi (hadits no. 5421) dari Abu 
Bakrah dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. 
52 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diperintahkan 
Allah Untuk Musyawarah, Allah SWT Berfirman, "Dan Bermusyarahlah dengan 
Mereka Dalam Memutuskan Urusan" (hadits jld. 7, h. 46) 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 435 











0 £ o e0- 0 - -. e 0 0. pa ea 
MPa ae na anta ma NA 
or A Naa 0 20.“ Ge o' ?. 2 o 2 PI & « ig 2 
Se Ia NA ea Pgab His IE JAN OS :JB 
Pr Pn Pa 1 UE SP OT pa oh Bg sa Naat Pan: 
SA 953 039 FN S9 SI BA) da3 PMI JUS teka 
ng - - Oi Ba Pata TA ca 05 an - ia 
Ca 13 Ag R3 Kila Uji aa JI Ua Jl 
BN 
1323. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Amr bin Aus, ia mengatakan: Dahulu kala seseorang dihukum 
karena dosa (kesalahan) orang lain hingga datang kepada mereka Nabi 
Ibrahim AS. Maka Allah berfirman, "Dan lembaran-lembaran 
Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya 
seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Os. 
An-Najm (531: 37-38)” 
Sampai disini perkataan Ar-Rabi', Asy-Syafi'i mengabarkan 
kepada kami, dan ia berkata setelah itu, Asy-Syafi'i menceritakan 
kepada kami. 





51 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukumannya, 
bab: Hukuman dengan Seorang Pemiliki Budak Juga (hadits jld. 8, h. 345). 


436 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





a "1 » # ae Pati 2 2 — 
Pe ar 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 


MINUMAN DAN KEUTAMAAN OURAISY DAN 
YANG LAINNYA 


AA alas BA Gas — yryt 
Pena SE YAA Una TN ea 


1324. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, ia 
menerima hadits bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Dahulukanlah orang-orang Ouraisy, dan janganlah kalian 
mendahului mereka. Belajarlah kalian dari mereka, dan janganlah 
kalian mengajari mereka —atau janganlah kalian mengaku alim 
terhadap mereka— keraguan dari pihak Ibnu Abu Fudaik." 7? 


EL S3 oto IU AN Ul — Aro 
an sean g - san na La o- Ia PA 1-3 Op £ 9 
Bang Mae Io an 20 Pi aa on. 3 Ni ta 
S3 PN Bal Can Olat GA 1AlNG ale Ko AI ipa 
1325. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 

Abu Dzi'b, dari Hakim bin Abu Hakim, ia pernah mendengar Umar 
bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab ketika keduanya mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang menghina 


572 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 437 























orang Ouraisy, niscaya Allah SWT akan balas menghinanya. bata 


Ng - 501 o - 022 £ e ot 
Bli 8 33 Ae AKU & ga Pl NYI, 
Pn an Rn Ae Run 1) Aya BELU .. G o- 0 
VP JB Ea ae AM elo Siah OJEK IS 
ana , - 9 a :0 2 Bapu cana 
Jr PM KS US SL MAY Ha les 
1326. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman, ia mengatakan: Bahwa 
telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 
"Seandainya tidak dikhawatirkan nanti orang Ouraisy akan sombong, 
niscaya aku akan menceritakan kepada mereka apa yang ada di sisi 
Allah SWT buat mereka." 


j 


J 


e . 0. 2, #£ - Aa EYo 
Mi 3 Blu al KIS — AYYV 


Pan 2, Yo Aa Lo ". 0. Pa £ 0 o- o 
IE Gabe AN Sya Ol Uli op elen Le al AS 
gs Pe ana 2 - .£ 25 an SS £ RP na 0 
Of VI aa ES PN Aa AI dh SAI JB eta 
| 20 SPK MR 0. 3 Pre ON Ta . 2 sang 

OA AI II AI BU AI ola SB US USS AP | asi 
1327. Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami dari Ibnu 

Abu Dzi'b, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Atha' bin 
Yasar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang-orang 
Ouraisy, "Kalian adalah orang yang paling berhak terhadap perkara 
ini selagi kalian berada dalam kebenaran, kecuali jika kalian 
menyimpang darinya, maka kalian akan menjadi keropos 
sebagaimana pelepah kurma keropos." Beliau seraya mengisyaratkan 


?7 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
54 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


438 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





kepada pelepah daun kurma yang ada di tangannya.” 

Hai PE er o- 0 0, 2» —. ii 
IIS II KEP Cpali Op PE UPI 5 NYYA 
0 3 Aa IP 3 UA NN El) up AE yi Jiplaal 5 Ceri 
An: 3 Pn Ga ai Aa TN bai TEA 
JR Or Kah EA ale eko ol 6, 

na Kal Poker o-- 0 ta 3. PPAT - LA Lg 
AA at dp BET PURI BU 1 HUI 


1328. Yahya bin Sulim mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah 
Al Anshari, dari ayahnya, dari kakeknya (yaitu Rifa'ah) bahwa Nabi 
SAW pernah berseru, "Hai manusia, sesungguhnya orang-orang 
Ouraisy adalah ahli amanah: barangsiapa yang bertindak murka 
terhadap mereka, niscaya Allah akan menjungkalkannya di bawah 
hidungnya." Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. 


0 3 e- 1.2 


2 Pai o os 0 - £ . Tai # 
IL MB MP SAM op HI AE Uya — YYYA 
: - . 29. Tg : 0-0 0 0 - 
Ma Ah ORI 3 38 of uga ME Hi SA oi SA 
pa na Lot PA or- Aa Na p3 aa - 2 Ten? Pan PA 
SY Hp ialah Ae elo MN Sya) JW cela JL 2 
- PAS Ia Al Ta o 50 | PA Manar - 9 anak & PSA 
OLS HP le) ea JL II be) Un SP Dll bh el 
PN wrna Cor 03xf a a31 0 Jo o Pia Maa To. 0... 
Hat NY cerah BI ehh oa Aa UN ee ga 
Ae PN 3 
1329. Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Yazid bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At- 


5 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang membunuh para pembangkang, bab: 
Pemimpin-Pemimpin Ouraisy (hadits jld. 8, h. 144). 
576 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 439 




















Taimi bahwa Oatadah bin Nu'man mencaci orang-orang Ouraisy dan 
ia merasakan seakan-akan hatinya puas. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Sabarlah, hai Oatadah, janganlah engkau mencaci orang- 
orang Ouraisy, karena sesungguhnya kamu nanti di masa mendatang 
akan -melihat beberapa orang lelaki atau kelak akan datang dari 
kalangan mereka beberapa orang lelaki- yang membuat amalmu 
terasa kecil dibandingkan dengan amal mereka, dan perbuatanmu 
terasa tidak ada artinya bila dibandingkan dengan perbuatan (karya) 
mereka, dan niscaya kamu akan iri bila melihat mereka. Seandainya 
tidak dikhawatirkan orang-orang Ouraisy nanti akan bersikap 
sombong, niscaya aku akan menceritakan tentang apa yang ada bagi 
mereka di sisi Allah.” 


Y Pipe ae aa Upi rr. 
se eh ag K - Pe up or x 23 dn Tire - “4 ato £ 
PA Ia Eh MB SB ing ae le Ml Jiya) Ol Aini 


- 


Man anna no ne DU 
JB 3 f3 API JB, aa Y 


1330. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b dengan sanad yang aku tidak hafal lagi bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda sehubungan dengan orang-orang Ouraisy 
mengenai suatu hal yang aku tidak ingat lagi, dan beliau SAW 


bersabda pula, "Sejahat-jahat orang Ouraisy adalah sebaik-baik 


orang jahat. "3 


57 Dari jalur Zaid bin Hadi diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad -nya hadits 
no.( 27228) jld. 10 dari hadits Gatadah bin Nu'man dengan redaksi: Wahai Oatadah 
janganlah engkau mencela orang-orang Ouraisy di antara mereka ada orang-orang 
yang amalnya lebih dari amalanmu, dan perbuatan mereka lebih baik dari 
perbuatanmu, dan engkau pasti menginginkan seperti mereka jika engkau melihat 
mereka kalau seandainya mereka tidak melebihi batas aku pasti akan memberi tahu 
mereka dengan apa yang menjadi hak mereka disisi Allah SWT. 

578 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


440 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Teo. 3 10 16 


Ph SERA PP aan Ketan 
HP Da GA Oi 1 pi MN 
La (SI II s Ie 2 lalai 


nan 


1331. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA yang menceritakan bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kalian akan menjumpai manusia 
itu bagaikan barang tambang: orang-orang terbaik dari mereka di 
zaman Jahiliyah adalah orang-orang terbaik dari mereka dalam 


Islam apabila mereka mengerti. 173 


AB oi PAI gp yA 2 AA CAP Ul NYI 
Da3 ai dn ea Jo An Ia UR US NN 


Is ha Tar Uya tr Lg cptad ar 5 ok Bh cela Ka Le 
aa 


1332. Pamanku menceritakan kepadaku, ia mengatakan bahwa 
Ali bin Abbas menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Gasim Al 
Azragi yang mengatakan: Rasulullah SAW berdiri di celah Tabuk, 
lalu bersabda, "Dari sinilah sumber kesialan," seraya mengisyaratkan 
tangannya ke arah negeri Syam, "Dan dari sinilah sumber 
keberkahan," seraya mengisyaratkan tangannya ke arah negeri 


599 HR. Abu Daud dalam 36 pembahasan tentang adab, 3Y bab: Mengenai Bermuka 
Dua (hadits no. 4872) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Sejahat-jahatnya manusia 
adalah orang bermuka dua yang datang ke sini dengan muka begini dan datang 
kesana dengan muka yang berbeda. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (7345) dari Musnad Abu Hurairah 
dengan redaksi: kamu akan mendapati sejahat-jahat manusia, orang bermuka dua, 
yang datang kesini dengan muka begini dan datang kesana dengan muka yang 
berbeda". 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 441 





Yaman.” 


0 - 0 - e- 2 La ai 
HA ai PI Pune Oki Ugal — yyyy 
2 05. P3 e .. 200 Tn LA NOS - 2G oo3 
Al Ipa Ii get AS S3 Jill slr 2JU AS AI Uap) SA 
30.” - 0 ae ON Ma KA TN eni 3 Aan 25 
PSB AG alat IG 03 Ol Al Ip) Gd Ah LE ie 
os. SA AE 2 2, 3 bang TEMA 0 £ or 1 
aa AI Va aah AI IS 23 LS LAN JS 
1333. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Thufail bin Amr 
Ad-Dausi datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan 
membangkang, maka doakanlah kepada Allah untuk kebinasaan 
mereka." Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat dan 
mengangkat kedua tangannya, sedangkan orang-orang mengatakan 
bahwa Daus pasti binasa. Lalu beliau SAW berdoa, "Ya Allah, berilah 
petunjuk kepada kabilah Daus, dan datangkanlah mereka. ""! 


ITE oi Kaban IP Uhaba yi HAN AS Ul — Art 
A - - , SN MN RUE 30 1 - 2 Go. E 0. Kal E 0. 
Da MI Sgm OI KE POR AP Mika & 


083 


580 'mam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

581 HR. Al Bukhari dalam 64 pembahasan tentang peperangan, 75 bab: Kisah Dawas 
Dan Tufail Bin 'Amru Al-Dawusi (hadits no. 4392). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(7319) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 7 pembahasan tentang ragaig, 9 bab: 
Do'a-Do'a (hadits no. 979). 


442 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





- 85, 53 . 8 . £. jalan bia 0 aa at LA ore 

AI oh ON PAN LS 2d YP 2JB pal ale 

AE KN IU 

1334. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 

dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA 

bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seandainya tidak ada 

hijrah, niscaya aku adalah salah seorang dari kaum Anshar, dan 

seandainya kaum Anshar menempuh suatu lembah atau lereng, 
niscaya aku akan menempuh lembah atau lereng kaum Anshar. 1058 


4 o- ce 0 


5 Pr BEA AA yi LI Ke U Sl - ryo 
Ig Oh EA Cp) SIG oi oi IP AA Jp Ja 
Ale AA si USS dop bea dh 
AS KAS sa H3 male SAI ia 1G Oo -JG 
Amma YEN IS Cina 

SI ala ala Ko AD 5 Haus SAI J8, 
MEA SET AN OA SEN AU AA 4 

AA oo dig ba KB On as 3 Iu 


1335. Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani mengabarkan 
kepada kami, Ibnu Al Ghasil menceritakan kepadaku dari seorang 
lelaki yang senama dengannya dari Anas bin Malik RA: Rasulullah 
SAW dalam sakitnya keluar, lalu berkhutbah. Beliau memulainya 


582 dari jalur riwayat dari Muhammad bin Amru diriwayatkan Imam Ahmad dalam 
Musnad-nya hadits no.(10514) jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah. Cet. Darul Fikr. 
HR. Imam Baghawi dalam (3970). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 443 








dengan memuji dan menyanjung Allah SWT, kemudian bersabda, 
"Sesungguhnya kaum Anshar telah menunaikan kewajiban yang ada 
di pundak mereka. Karena itu, terimalah dari orang yang berbuat 
baik dari kalangan mereka (Anshar) dan maafkanlah orang yang 
berbuat buruk dari kalangan mereka." 

Al Jurjani dalam haditsnya mengatakan bahwa Nabi SAW 
pernah berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak-anak mereka 
dan cucu-cucu mereka." 

Di dalam haditsnya ini Al Jurjani mengatakan: Nabi SAW 
ketika keluar diserbu oleh kaum wanita dan anak-anak dari kalangan 
Anshar. Nabi SAW merasa terharu dengan sikap mereka, kemudian 
beliau berkhutbah dan mengucapkan doa ini. 1. 33 


P4 
£ 0 


— s CA Ka SE £ Ss COLA ape — NYYI 
are Oi dasi Ng TE Sat aa “2 Ta Yat si “JG TA 
1336. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Kelak akan datang kepada kalian penduduk Yaman, 


mereka memiliki kalbu yang lemah lembut, iman adalah Yaman, dan 
hikmah adalah Yaman pula." 


583 mam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 
584 Dari jalur riwayat dari Abi Zanid diriwayatkan Bukhari dalam 64 pembahasan 
tentang peperangan, 74 bab: Datangnya Pengikut Al As'ariyyiin Dan Penduduk 
Yaman (hadits no. 4390) dari Abu Hurairah dengan redaksi: Telah datang kepada 
kalian penduduk Yaman yang paling lemah dan paling lembut hatinya, ahli fikih 
adalah orang Yaman dan hikmah adalah dari Yaman. 


444 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





Ab pb op AA 3D un Ugal — NY 
EN or. 4 "5 Yo 3 "3 30. ta - » Leo £ 0. Gene 
Ig AE ek AI Sipah ORA op) BRA gl GP aka 


KELEI p JE PA UI Lag IU 
“0 - ef s3. o 3 e- ab Mn “18, Aan 
MU IP REA P3 SI Ju 
e 5 Ea TAS aa Ba 1 8 y & Ingin al Ae 
PG BEI al Oi el el AAS AI ale dl Jiya) JL 


0353 ra or yi Oo. oo $ 


s Ld as? 4 d9 . Ld 
AAN 5 ab slr 3 Aki Ny Laman AI) op 3 


. 


V3 


i 


e 


Ton aka Na Bi 2 mnt Pena - ... ne 0 NN M2 
ai) A3 ajang AI ea bo oh 3 be LI 


PE 


Rp S3 

1337. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketika aku sedang menarik 
timba dari sebuah sumur untuk minum." Imam Asy-Syafi'i RA 
mengatakan bahwa hal itu terjadi dalam mimpi, tetapi mimpi para 
nabi adalah wahyu. 

Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Maka datanglah Abu 
Ouhafah, lalu ia menarik setimba atau 2 timba air, tetapi kedua 
tarikannya itu lemah. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian 
datang pula Umar bin Khaththab, lalu ia menarik timba hingga di 
tangannya timba itu berubah menjadi drum besar, maka orang-orang 
pun memberi minum unta mereka. Aku belum pernah melihat seorang 


jenius pun yang berpikiran brilian seperti dia. 1223 


588 Dari jalur riwayat dari Muhammad bin Amru diriwayatkan Imam Ahmad dalam 
Musnad -nya hadits no. (9827) jld. 3 dari Musnad Abu Hurairah dengan redaksi: 
Ketika aku tengah mandi di sumur kemudian datang Abu Bakar lalu ia mencabut 
satu atau dua sengatan kalajengking dan keduanya melemah dan semoga Allah 
mengampuninya, kemudian datang Umar RA dan ia juga mencabut sengatan kala itu 
sampai kala itu tidak mampu menghindar dari tangannya dan orang-orang 
memburunya, aku belum pernah melihat kala yang lari ketakutan. 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 445 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MINUMAN 


Pt . 


Ji aka PPA gp HER Oh HAL NYYA 
353 JB Ta la Ah KIE PL AP 


042 


Aa Kelana sala aa ale Ai Io Ir) 


1338. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah RA, istri Nabi 


SAW mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semua 


minuman yang memabukkan hukumnya haram. La 


386 HR. Al Bukhari dalam 4 pembahasan tentang wudhu', 71 bab: Tidak Boleh 
Berwudhu' dengan Air Arak Dan Tidak Pula dengan Minuman yang Memabukkan 
(hadits no. 242). 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 7 bab: Penjelasan Bahwa 
Setiap yang Memabukkan Adalah Khamar dan Setiap Khamar Adalah Haram 
(hadits no. 69/ 2001). 

HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 23 bab: Diharamkannya 
Setiap Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5607). 

HR. Ibnu Majah dalam 30 pembahasan tentang minuman, 9 bab: Setiap yang 
Memabukkan Adalah Haram (hadits no. 3386). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(24137) jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah RA. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang thaharah, bab: Larangan Berwudhu' 
dengan Minuman Keras (hadits jld. I, h. 8). 

HR. Ibnu al-Jarud dalam A4! Muntaga, bab: Penjelasan MMiensenai Minuman- 
Minuman (hadits no. 855). 


446 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





2... 


eta A3 GP UU Wat -rra 
MB SA NA Ka BS 
1339. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Abu Salamah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Pernah ditanyakan 


kepada Rasulullah SAW tentang al bat', beliau bersabda, "Semua 
minuman yang memabukkan hukumnya haram. san 


2 "9 
: 


. (1 ka .. -.. E . or 0. 3 P4 £ 
Ola or slas GS telat or Ia LP MIL U 2 NY 

Lo, 200 £ AI 03 2 2 Manan eta Aa 1 Y. Cro3- “3g 
3 EN II IYA 32 Jab ig AE AI lo Ml Jiya) Ol 


8THR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman-minuman, 4 bab: 
Khamer yang Terbuat dari Madu (hadits no. 5585). 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman-minuman, 7 bab: Penjelasan 
Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Khamer dan Setiap Khamer Adalah 
Haram (hadits no. 67/ 2001). 

HR. Abu Daud dalam 21 pembahasan tentang minuman-minuman, 5 bab: Larangan 
dari Setiap yang Memabukkan (hadits no. 3682). 

HR. At-Tirmidzi dalam 27 pembahasan tentang minum-minuman, 2 bab: Penjelasan 
Mengenai Setiap yang Memabukkan Adalah Haram (hadits no. 1863). 

HR An-Nasa'i dalam S1 pembahasan tentang minum-minuman, 23 bab: 
Diharamkannya Setiap Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5608). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Apa yang 
Dikatakan Mengenai Minuman yang Memabukkan (hadits jld. 2, h. 113). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(25629) jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah RA. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 1 bab: Hukuman Dalam Meminum Khamer (hadits no. 9). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan selainnya, (hadits 
no. 27, h. 251). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan hukuman dalam 
meminuman, bab: Penjelasan Mengenai Tafsir Khamer Dalam Ayat yang Turun 
Mengharamkannya (hadits jld. 8, h. 291). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 447 





SK et 3 5 J8 UU JG 
1340. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang 
Al Ghubaira' (minuman dari jagung), maka beliau bersabda, "Tidak 
ada kebaikan padanya." Dan, beliau pun melarangnya. 
Malik mengatakan: Zaid bin Aslam berkata, "Ia adalah As- 
Sakrakah." 


K3 - ca, 


ag Ta pa La Be Jen a 


.0 32! S unpa Kg 3 

1341. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 

Umar RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 

yang meminum khamer di dunia, kemudian tidak bertobat darinya, 
niscaya dia tidak dapat meminumnya di akhirat nanti." 


" . 


88 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang 
minuman, 4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 10). 

8? HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 1 bab: Firman Allah 
SWT "Sesungguhnya (Meminum) Khamar, Berjudi, (Berkorban Untuk) Berhala, 
Mengundi Nasib Dengan Panah, Adalah Perbuatan Keji". (OS. 5: 90). 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 7 bab: Penjelasan Bahwa 
Setiap yang Memabukkan Adalah Kamar Dan Setiap Khamer Adalah Haram 
(hadits no. 77/ 2003). 

HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 45 bab: Taubatnya Orang 
yang Meminum Khamer (hadits no. 5687). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minuman, bab: Hukuman Berat atas 
Peminum Khamer (hadits jld. 2, h. 111). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (4690)jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Khattab. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minuman, 
4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 11). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukuman 
didalamnaya, bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8, h. 
287). 


448 | MUSNAD IMAM SYAFI'1I 





70 “9 
Fa 


Inlb adoj Bat op bl MM UAN - Ar 


P3 
0 


o « Si Ba an Sia - - . £ 
Ui abal LS AB TA Gpp MIL YA 
K4 ge AG 0.9 o £ ie Sr ag 201 ka . o£ aa kd Ec 
Kel Lp galah Da UT SS lg GAN Hb Uh, 


d3 Di ee Gb PW AAS AS Ol 2d Di 


Saint ad O aa Ni HB NG Aa SU ASI 


1342. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishag bin 
Abdullah bin Thalhah, dari Anas bin Malik RA, ia mengatakan: Aku 
pernah menyuguhkan minuman yang terbuat dari perasan buah kurma 
kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Thalhah Al Anshari dan Ubay 
bin Ka'b. Kemudian datanglah seseorang kepada mereka, lalu berkata, 
"Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Abu Thalhah berkata, 
"Hai Anas, bangkitlah dan ambillah guci itu, lalu pecahkan!" Anas 
berkata, "Lalu aku bangkit mengambil sebuah kapak milik kami, lalu 
aku pukul bagian bawah guci itu hingga pecah berantakan (dan isinya 
tertumpah)."390 


59 HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 3 bab: Diharamkannya 
Khamer yang Berasal dari Kurma Mentah dan Kurma Matang (hadits no. 5582). 
Dengan redaksi: Aku menghidangkan minuman untuk Abu Ubaidah dan Ubai bin 
Ka'ab dari air perasan anggur kering, maka datang seseorang kepada mereka dan 
berkata: Sesungguhnya khamer telah diharamkan, maka Abu Thalhah berkata, 
"wahai Anas berdirilah dan tuangkanlah", maka aku pun menuangnya. 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minuman, 1 bab: Diharamkannya 
Khamer dan Penjelasan Bahwa Ia Terbuat dari perasan Anggur Dan dari Kurma 
Matang Dan Mentah Dan Anggur yang Dikeringkan (hadits no. 9/ 1980). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minuman, 
5 bab: Kumpulan Keterangan Diharamkannya Khamer (hadits no. 13). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman keras dan had di dalamnya, 
bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8/ h. 286). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 41 pembahasan tentang minuman, 2 bab: 
Pasal Mengenai Minuman (hadits no. 5364). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 449 








s. 0 - To TAN APA cc... £ 
IL (Baal yi Kaban HP CA j3 Ollia Up NY LY 
ng #0. 


s3 Pa Apa of SAI Se LS, Cant GP AS :5 0 Kana 
A1 5 0... Kia ee sea Naam naa 
HE Hain AG JS Nya 2JB) ededPI 2 Cap elang Kla dl 


Ka 
# ” 


1343. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ishag, dari Ma'bad bin Ka'b, dari ibunya yang pernah 
melakukan shalat menghadap ke arah 2 kiblat: Rasulullah SAW telah 
melarang membuat 2 minuman yang dicampur, dan beliau bersabda, 
"Buatlah minuman perasan masing-masing dengan terpisah. rai 


HP BE ip al uga 
AANG PA SAN AL Sp lg db dia AS Hi HIU 
LNG 
1344. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishag, dari 


Ibnu Abu Aufa. ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang membuat 


minuman perasan dalam wadah jar, baik minuman yang hijau, putih 


ataupun merah." 2 


s Can ima Ka di ot Na Okita Tiger SN 


or. XX Ha - y ea .. # Uu Pa o 0 ey o- 


391 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

"2 HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minuman, 29 bab: AlJar (wadah 
yang terbuat dari bahan mahal) Hijau (hadits no. 5638) dengan redaksi: Rasulullah 
SAW melarang membuat minuman keras dari Al Jar hijau dan putih". 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan had di dalamnya, bab: 
Wadah-Wadah (hadits jid. 8, h. 309). 


450 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





2 Pang ang P3 - ANA 37 yo. Le of Ba 5 
AI dab OS Celia Bam PATI IS ad 10 J3 KI Se A3 
SA 

1345. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al 
Ahwal, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia 
mengatakan: Ketika Rasulullah SAW melarang memakai beberapa 
wadah, maka dikatakan kepadanya bahwa tidak semua orang 


mempunyai wadah untuk minum. Maka, mereka diperbolehkan 
memakai al jar dan bukan al muzaffat.” 


- P3 
“Or F4 


SA Ka 3 aka ah BEA 5 Ola Urat ape 
SAI 9 eUAN S Igi YO alta AE ADI dto MSi) O 
SIN BEI ISA Aa IYA d 1de 
1346. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Janganlah kalian membuat perasan anggur di dalam duba 
dan wadah yang dicat dengan zhift (ter). Abu Salamah mengatakan 
bahwa setelah itu Abu Hurairah RA berkata, "Hindarilah oleh kalian 


i 


- 
. 


'8 HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minuman, 8 bab: Rukhshah yang 
Diberikan Nabi Pada Wadah-Wadah yang Sebelumnya Dilarang (hadits no. 5593). 
HR. Muslim 36 pembahasan tentang minuman, bab: Larangan Membuat Minuman 
Perasan Dalam Al! Muzaffat, Ad-Duba', Al Hantam dan An-Nagir, Dan Penjelasan 
Bahwa Larangan Itu Dinasakh, Dan Hari Ini Ia Adalah Halal Selama Bukan 
Minuman yang Memabukkan (hadits no. 66/ 2000). 

HR. An-Nasa'i dalam S1 pembahasan tentang minuman, 39 bab: Dibolehkannya 
Menggunakan Wadah Tertentu (hadits no. 5666) dengan redaksi: Bahwa nabi SAW 
memberikan rukhshah dalam hal al jar dan al muzaffat. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(6507) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Amru bin Ash. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minuman dan had didalamnya, bab: 
Rukhshah yang Diberikan Terhadap Wadah-Wadah yang Sebelumnya Dilarang 
(hadits jld. 8, h. 310). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | | 451 


hantam dan nagir." P3 


5 3. - ar ap o 0 — Da ..- 

CI Senin "IIA SA Tahan (Olikan Ugel — NY LV 

As “ £ 3 YA 8 ja Pa ore Aa 8 y, d 03 -. Pa 

KEL Ol AGAN SAN 5 lag daa AI elo Mi Say ee lh 
1347. Sufyan mengabarkan kepada kami, aku pernah 

mendengar Az-Zuhri mengatakan: aku pernah mendengar Anas RA 

mengatakan: Rasulullah SAW telah melarang minuman yang diperas 

di dalam duba dan muzaffat.” 


0 P Sue | 05... ar () - 2 2g cc. £ 
: 3 2 pa “5 PK 6 y oa “be Pa ari 
Pd 0 4 
MA 


1348. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, 





4 HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Larangan 
Membuat Minuman Perasan Dalam Al Muzaffat, Ad-Duba', Al Hantam dan An- 
Nagir, Dan Penjelasan Bahwa Larangan Itu Dinasakh (hadits no. 31/ 1992). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(7292) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang dari ad-duba', dan al muzaffat 
untuk tempat membuat minuman perasan didalamnya, dan jauhilah al hantam. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had di dalamnya, 
bab: Mengenai Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 309). 

595 HR. Muslim dalam pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Larangan 
Membuat Minuman Perasan Dalam Al! Muzaffat, Ad-Duba', Al Hantam dan An- 
Nagir, Dan Penjelasan Bahwa Larangan Itu Di-nasakh, Dan Hari Ini Ia Adalah Halal 
Selama Bukan Minuman yang Memabukkan (hadits no. 66/ 1992). 

HR. An-Nasa'i dalam S1 pembahasan tentang minum-minuman, 32 bab: Larangan 
Membuat Minuman Perasan Ad-Duba' dan Al Muzaffat (hadits no. 5645) dengan 
redaksi: Bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah ad-duba' dan al 
muzaffat untuk membuat minuman perasan di dalamnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Mengenai 
Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 309). 


452 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





dari ayahnya bahwa Abu Wahb Al Jaisyani pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang minuman al bat'. Maka Nabi SAW bersabda, 
"Setiap yang memabukkan hukumnya haram. sa 


A . (3 Oo 3 Pn 20 0 
MEP Um at SP Olah Ugal — yaa 

- 9 "5 - g AA Ga . 3 GT A 8, s8 s Sis 
SOP setia 3 LAH OS Ing de Koo aa 


20m oya 

1349. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 

dari Jabir: Nabi SAW bila dibuatkan minuman perasan anggur dalam 

sebuah wadah, jika tidak ada wadah, dibuatkan dalam wadah yang 
terbuat dari batu.”” 


z 
. Joe ya 0 £ 


A Pd . 0.3 () - at 9 “ - 
bags Al pn AS gal GP BU OP AL Ul - YYo. 
& 2 o 1. oo. yg Ber . aa He or A ag y 0 “ 3 
J5 ARA Yani HP Cab pelk KE Udho Al Jiya) Ol 


" 4 o- 


Ga mesen PN reni Gee o Er 4 ey 
SIB BL us AI 0 Is Shah op ULIB Ie op MI 
SANG AI 3 15 of gi Jb 
1350. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar RA: Rasulullah SAW berkhutbah kepada orang-orang dalam 
salah satu peperangan. Abdullah bin Umar melanjutkan kisahnya: 


“HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had 
didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Tafsir Khamer yang Terdapat Dalam Ayat 
yang Mengharamkannya (hadits jld. 8, h. 292). 

'7 HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(14293) jld. 5 dari Musnad Jabir 
bin Abdullah. Cet. Darul Fikr. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya dalam 41 pembahasan tentang minum- 
minuman, 2 bab: Pasal Mengenai Minum-Minuman (hadits no. 5413) dengan 
redaksi: Bahwa nabi SAW membuat minuman perasan menggunakan kantung kulit, 
jika tidak mendapati kantung kulit, maka beliau membuatnya di dalam wadah yang 
buat dari batu. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 453 


Lalu aku menuju kepadanya, tetapi beliau telah turun sebelum aku 
sampai kepadanya. Maka aku bertanya (kepada mereka), "Apa yang 
telah dikatakannya, apa yang telah dikatakannya?" Mereka menjawab, 
"Beliau telah melarang membuat minuman perasan di dalam wadah 
ad-duba dan al muzafjat.""? 


oto. .0 8 o- or... - “ 2 .-» i 
NP CAS AS NIA 53 La Yon 
' - Pa 3 ore 4 8 $ Ha : 30- A . - Seo. #0. 
OA ig ala Ko Spon ka on IA dl 53 
SANG AN 3 KG 
1351. Malik mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin 
Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW 
telah melarang membuat minuman perasan di dalam wadah ad-duba' 
dan al muzaffat.” 


1. 2 
: 


Ag dip all Aap MU Up — aren 
Bio ai bg ala di Jo Si Ian DI din NI Up 
Kab NG AI daa TN, 

1352. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 

dari Atha' bin Yasar: Rasulullah SAW melarang membuat minuman 





'8 HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahabiyah, hadits ke 93, h. 95). 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 6 bab: Mengenai 
Membuat Minuman Perasan Dalam 4! Muzaffat dan Ad-Duba (hadits 48/ 1997). 
HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 2 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan 
Didalamnya (hadits no. 5). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, 
bab: Mengenai Wadah-Wadah (hadits jld. 8, h. 308). 

'? HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 43 pembahasan tentang minum- 
minuman, 2 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan di 
dalamnya (hadits no. 6). 


454 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





perasan buah kurma dan busr menjadi satu, begitu pula buah kurma 
dan zahwu (kurma yang masih berwarna kekuningan dan kemerahan) 


menjadi satu. 


7.2 


Leg oo Kel Dg 3P HL Ust - Aror 
LA JB LN Lp hp Ob obb Gil Nu SPA 


de DI Peng eta na Pa 


AS IE rs md ae ui alah aa 
A . JL 


Si Hei Jp IE aga EA JS ME HJ cah 


3S EGA is Kranggan Pp aa TAI Ol: sal ale as 


Saga 


. 


1353. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 
dari Ibnu Wa'lah Al Mashri bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu 
Abbas RA mengenai minuman yang terbuat dari perasan anggur. 
Maka Ibnu Abbas menjawab: Seorang lelaki menghadiahkan guci 
berisi khamer kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 
"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?" 
Lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu lelaki itu berbisik kepada 
seseorang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah SAW bertanya, 
"Apakah yang engkau bisikkan kepadanya?" Ia menjawab, "Aku 
menyuruhnya agar menjual khamer ini." Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum diharamkan pula 
menjualbelikannya." Lalu Rasulullah SAW membuka kedua guci itu 


500 YIR, Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 43 bab: Wadah-Wadah yang Dilarang Dibuat Wadah Minumam Perasan 
Didalamnya (hadits no. 7) dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang membuat 
minuman perasan dari campuran kurma mentah dan kurma matang, dan campuran 
kurma matang dengan anggur kering. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 455 


hingga semua isinya kering.” 


IS Kn 6 up » ae Oka pen 1Yot 
s 2 Na Na Bean Dea NN II Ps 3 o 
Ol AE AN Gong ASI 3 AP Ai 1JE UEA 33 ee il 
ga Beban Bala LA AN Ran An an Pa 2 Ra 
AI Iipo3 ot de Ul CAS PU USG AI JAS JW MAS PL NA) 
Ka o o "0 223 LOKAL, AA LAN PA or sa 2 
KN ae HA SAI AI YE JG lah ala Ko 
Ba uas 
1354. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Telah sampai suatu 
berita kepada Umar bin Al Khaththab RA bahwa ada seorang lelaki 
menjual khamer, maka ia berkata, "Semoga Allah melaknat si Fulan 
yang menjual khamer. Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda, 'Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi: 
diharamkan atas mereka lemak (gajih), tetapi mereka 


mengangkutnya, lalu menjualnya',"” 





“HR. Muslim dalam 22 pembahasan tentang masagah, 12 bab: Larangan Jual Beli 
Khamer (hadits no. 68/ 1579). 

HR. An-Nasa'i dalam 44 pembahasan tentang jual-beli, 90 bab: Jual Beli Khamer 
(hadits no. 4678). 

HR.Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Pengharaman Khamer (hadits no. 
12). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang jual beli, bab: diharamkan 
memperdagangkan khamar (hadits jld. 6, h. 11). 

HR. Ibnu Hibban dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Jual Beli yang 
Dilarang (hadits no. 4942). 

52 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 103 bab: Lemak Bangkai 
Tidak Mencair (hadits no. 2223). 

HR, Muslim dalam 22 pembahasan tentang pengairan, 13 bab: Larangan Jual Beli 
Khamer, Bangkai, Babi dan Patung (hadits no. 72/ 1582). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Penjelasan 
Mengenai Diharamkannya Khamar (hadits jld. 8, h. 286). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Perdagangan (hadits no. 577). 


456 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Te 8 


sa . . : 2 e - Aa In £ 
HA UI Lha JG OLAL ES — Neo 
» rr. o . . Ba NE Aa s£ 2 Naba 
AAS 2 Dita R9 ee Ya dk SJ di 


ME KA BI LA Ga JB HN ye IL 

1355. Sufyan mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Aku 
pernah mendengar Abu Al Juwairiyah Al Jarmi berkata, 
"Sesungguhnya aku benar-benar orang badui pertama yang bertanya 
kepada Ibnu Abbas RA yang sedang menyandarkan punggungnya ke 
Ka'bah. Aku bertanya kepadanya mengenai al badzig (sejenis 
minuman keras), maka dia menjawab, "Muhammad (Nabi SAW) telah 


menjelaskan lebih dahulu mengenai al badzig, yaitu semua yang 


memabukkan hukumnya haram'." "8 


2 2 aa FA “2. o - at 0. . - .. 
IS BAN as ls Wb og DU Ul — OT 
g L 8. 
Se e 4 - Yo - o 4 
L- Ka J3 ye Ka 
1356. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar, ia mengatakan: Semua yang memabukkan adalah khamer, dan 
semua yang memabukkan hukumnya haram.“ 


603 HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minum-minuman. 10 bab: perasan 
anggur yang dimasak, dan orang yang melarang setiap yang memabukkan dari 
minum-minuman (hadits no. 5598) dengan redaksi: Minuman yang halal adalah 
baik, ia berkata: Tidak ada setelah halal lagi baik melainkan yang haram lagi jorok". 
HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 48 bab: mengenai 
khabar yang menjadikannya 'illat bagi orang yang membolehkan minuman yang 
memabukkan (hadits no. 5703). 

504 HR. Al Bukhari dalam 74 pembahasan tentang minum-minuman, 1 bab: firman 
Allah SWT "sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan." 
(OS. 5: 90). (hadits no. 5575) dengan redaksi: Barang siapa yang meminum khamar 
di dunia kemudian belum bertaubat maka Allah mengharamkan surga darinya. 

HR. Muslim dalam 36 pembahasan tentang minum-minuman, 8 bab: Hukuman 
Orang yang Meminum Khamar Jika Belum Bertaubat di antaranya Allah 
Mengharamkannya dari Surga di Akhirat (hadits no. 76/ 2003) dari Ibnu Umar 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 457 


A . 2. e - 10. “ - 2. 9 
Ke 035 SAP ON OP HP LI Ust - Arov 
Ny IN 5 ia PU A1JG Al Ja oa VE, of 
Lag EA SEE AN Agt TIA AS JW ALE NAS Ong 
ha 203 02 Te Ba aa NUR 3 Pan La A00 
Y, — yes Y, Ca yani ol Si Y S ye “al Ya 
ro AN Ang 8 0 sae sad Sa - 0. 
DURI JAS Ca Gery el $ Uji Ya pan 
1357. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA: Sejumlah lelaki dari kalangan penduduk Irak berkata 
kepadanya, "Sesungguhnya kami biasa membeli buah kurma dan buah 
anggur, lalu kami memerasnya menjadi khamer, selanjutnya kami 
jual." Maka Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada 
Allah terhadap kalian, para malaikat-Nya dan jin serta manusia yang 
mendengar bahwa aku tidak memerintahkan kalian untuk menjualnya 
dan tidak pula membelinya. Janganlah kalian memerasnya, jangan 
pula menjadikannya sebagai minuman. Sesungguhnya khamer itu 
najis dan termasuk perbuatan syetan." 


dengan redaksi: Barang siapa yang meminum khamar di dunia Allah 
mengharamkan surga baginya di akhirat. 

HR. An-Nasa'i dalam 51 pembahasan tentang minum-minuman, 45 bab: Taubatnya 
peminum khamer (hadits no. 5687) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits 
sebelumnya. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Hukuman Berat 
atas Peminum Khamar (hadits jld. 2, h. 111) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Barang 
siapa yang meminum khamar di dunia kemudian belum bertaubat darinya Allah 
akan mengharamkan surga baginya di akhirat dan ia tidak akan menikmatinya. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(4690) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 4 bab: Diharamkannya Khamer (hadits no. 11) dari Ibnu Umar, dan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

60 HR. Al Bukhari dalam Silsilah Adz-Dzahab, (hadits ke- 93, h. 95). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Diharamkannya Khamar (hadits no. 15). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, 
bab: Penjelasan Mengenai Diharamkannya Khamer (hadits jld. 8, h. 286). 


458 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





e . . oc . .. . 0. 3 2. .. # 
CS Il Ka D 5319 ML Ul —NYOA 
PGA HAL gi Hp ai Ae 5) Ga gl Ak Ol ajah 
PE 02 Mts 33 Ng Ng 8g 7. 8 or 0 030 - 
2 . 03 Ar, Para o Ce CAN 3 or. Ca, 
VI End ap Y 1J69 Welas) ps3 pUbd Jat II Kas Ala 
" Ta £ Ora Sen -8 “ 
J3 “Jual Callap Y NI Jill Ip yel 2yas Jd CASE Ida 
and - Sa o Hit eno ae eh Te o £ 0 £ 0 ” 
Ye AI Tia Lp WI Jas Ol JA Ge Ja La Jasa 
Pa, Dn na Sei ra LT SR Aa tap Sang 
IA el ih OI Ala A3 yaa aa LI Yg 
OI ee MM INN Ang Dek DID RD Dhiia Maa ina ana 
li— (bli ia SIM Jab OI H3) 3 MAL Aa AS JA jas 
AE sena 1 LE SJ tanya Ol AG HYI Ldb Jis 
3 gr 22 #- sa? Ng Sep Nan - 23 Ha bl 031 
ba ed JI Si Klg MS TS aa ph 3 JW 
f 2 aro £ Fo. 90 ot Pa AO o . ah 
MEA 5 ale PA YG ade 
1358. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin 
Hushain, dari Wagid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz dan Salamah bin 
Auf bin Salamah, keduanya menceritakan kepadanya (Daud) dari 
Mahmud bin Labid Al Anshari: Ketika Umar bin Khaththab RA tiba 
di negeri Syam, maka penduduk Syam mengadu kepadanya tentang 
penyakit negeri itu dan cuacanya yang terasa berat. Mereka berkata, 
"Tidak ada yang dapat menjaga kondisi kami kecuali minuman ini 
(khamer)." Umar berkata, "Minumlah madu!" Mereka menjawab, 
"Madu tidak dapat membuat kami baik." Seorang lelaki dari kalangan 
penduduk setempat berkata, "Maukah engkau bila kami jadikan 
minuman ini tidak memabukkan lagi?" Umar menjawab, "Ya." Lalu 
mereka memasaknya hingga dua pertiganya menguap, dan yang 
tersisa hanya sepertiganya. Kemudian mereka menyuguhkan kepada 
Umar, dan Umar memasukkan jarinya ke dalam minuman itu, lalu 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 459 


mengangkat tangannya dan mengibaskannya seraya berkata, "Ini 
adalah thila." Yakni, sama kentalnya dengan cairan untuk membalur 
unta. Lalu Umar memerintahkan mereka untuk meminumnya, dan 
Ubadah bin Shamit berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau telah 
menghalalkannya bagi mereka." Umar RA berkata, "Tidak, demi 
Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan menghalalkan sesuatu 
pun bagi mereka apa yang telah Engkau haramkan terhadap mereka, 
dan aku tidak akan mengharamkan terhadap mereka sesuatu pun yang 
telah Engkau halalkan bagi mereka." 


P3 o 0 - P . P . 1 
IA oi Ha IP PS lp MIL U Sl - NO 


. 


. CT 0 ore... an Mn - Pa MU OP fm» Es 
DI ae CA gp) Alas Gi ap Ol 2 ae dl 
ana rd aa 2 2... . 7 "apa 7, 0 LL 0. 
LS Jala Ul, UI op AA PN Dag 
page see AN an Te 1 T- AN Ai An Sm 
ME ISI ES BI Cp) aa oala dila Kag US Ob cb 
1359. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
As-Saib bin Yazid bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin 
Al Khaththab RA keluar menemui mereka, lalu berkata, 
"Sesungguhnya aku menemukan pada si Fulan bau minuman, tetapi 
dia mengaku telah meminum thila (sejenis minuman keras), 
sedangkan aku menanyakan apa yang diminumnya, jika yang 
diminumnya itu memabukkan, niscaya aku akan menderanya." 
Kemudian Umar mendengarnya sebagai hukuman had secara lengkap 
(80 kali dera).”” 


606 YR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 5 bab: Kumpulan Penjelasan Diharamkannya Khamer (hadits no. 14). 

HR. An-Nasa'i dalam Si pembahasan tentang minum-minuman, 48 bab: 
Mengenai Berita yang Menjadikannya 'Illat Bagi Orang yang Membolehkan 
Minuman yang Memabukkan (hadits no. 5724). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 1 bab: Had Dalam Meminum Khamer (hadits no. 1). 


460 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





2 


" 2 o- 4 ., . 25 - songo 3 :£ 
IE ep Il PEP MP or alas Ls AYI, 

Aa La aU an LAN ita aa -5 o 2 Nan ea AN NS 
Cc Pa an) Ol isUas Jas SN, DS Neil 10 Unand CS 
BA buas TI 


EA 


AA ASI Maja ar BAA Kas 


“» 


5 
" 
k 
& 


0 . KJ LA Ag Pain: 2 AN Daan dan ci 15, Tana 
HD  I ja elee Jpy ARA ap) BI Ju 
z 4 - -.. LN - 4, Ping 0 
AAN Y 3 DI gp) Mes 


1360. Muslim bin Khalid Az-Zanji mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Atha', 
"Apakah engkau menjatuhkan hukuman dera karena bau minuman?" 
Atha menjawab, "Sesungguhnya bau itu benar-benar ada dari 
minuman yang tidak mengandung apapun. Tetapi bila mereka semua 
berkumpul menjadi satu untuk minum-minum, lalu ada seseorang dari 
mereka yang mabuk, maka mereka semua dihukum dera."08 


Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ucapan Atha ini sama halnya 
dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab RA tanpa ada 
perbedaan. 


ya 


8 9. e sa - 2 (-: - Pa £ 
Ol hua HI 0s SPI yS Oli Ll AYU 


3 ke Pa e angen he a no. 30. at - 0. Nari 9.3 
Hd Anya Gl AE Ubah GRASI op) Heal Un jas 


P4 
Pata 


K3 Ji Up AI ah Aa MX La Lia Gl da 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, 
bab: Dalil Bahwa Memasak Tidak Mengeluarkan Minuman Ini (hadits jld. 8, h. 
295). 

8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Siapa yang 
Didadapati Bau Mulut Darinya Atau Didapati Dalam Keadaan Mabuk (hadits jld. 8, 
h. 315). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 461 


aa pan TU AN PGA 
1361. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
As-Saib bin Yazid: Umar bin Al Khaththab RA keluar untuk shalat 
jenazah, lalu As-Saib mendengarnya berkata, "Sesungguhnya aku 
menemukan dari Ubaidillah dan teman-temannya bau minuman keras, 
dan aku menanyakan tentang apa yang telah mereka minum. Jika 
minuman itu memabukkan, niscaya aku menghukum had mereka." 
Sufyan mengatakan: Ma'mar menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, 
dari As-Saib bin Yazid bahwa dia menyaksikan Umar RA 
menghukum had mereka.” 


"$ se o Aa R-: 0 Le. cc... £ 

Ol 3 3 Iran US AI 53 (Obaka UI NIY 

. an Ki Pp 2 (4 - . : Le PE or- Aa 22 5 
LN tag bee UP Ol IG el ala AI ae CA 


8 «3 ta 2 Tana HAN - ». P5 o aa” - »| s1 at 
SAH SY 238 D3 Ol 5 ale 3 Ol 3 cagar 
Ti - .: Ssi Tn Sana 3 - An ag au 0. 
Da IA - Ta co han Dm Je & dal, JW Sau 


PA tel IA 


JB Las) oh JA Koh Salad La Sx AT alas 
SA TS HS PR ai Jalal GA JG 20 JG 
Sea Ker IA 

1362. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 

Zuhri, dari Gabaishah bin Dzu'aib bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 


"Jika ia minum, maka deralah ia: kemudian jika ia minum lagi, maka 
deralah ia, lalu jika ia minum lagi, maka deralah dia, kemudian jika 





@ HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Siapa yang 
Didadapati Bau Mulut Darinya Atau Didapati Dalam Keadaan Mabuk (hadits jld. 8, 
h. 315). 


462 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





ia minum lagi, maka bunuhlah ia." 


Az-Zuhri tidak mengetahui sesudah ketiga kali atau keempat 
kalinya. Kemudian datanglah seorang lelaki yang telah minum, lalu 
beliau SAW menderanya: kemudian ia ditangkap lagi karena habis 
minum, lalu beliau menderanya, kemudian ia ditangkap lagi karena 
habis minum, lalu beliau menderanya, sedangkan hukuman mati 
digugurkan hingga menjadi rukhshah. 

Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Sufyan pernah 
berkata, "Az-Zuhri berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamir dan 
Mukhallad, 'Jadilah kamu berdua delegasi Irak yang mengamalkan 
hadits ini'." 


..o. 


o “0 or 0 PR . 
BN PEN AS PAI jp aah 6 
o - 0... “iE 0-3 nanang 2 2 Bg oo 
SE J5 ip dlu ab ps aan ale dl Ko al cal, 2 


- 


J9. 2 


rar 


SEPAN SI ME 5 se Jb as ai as 
SANA Sah AAA SIB Kota ag ale Ko 
43 


A Ld ag 9 - - ore 83 28 aa 2 Pata Yudd 
II IN JET AA ip ale Ip, ABI ABE Jua, 
A San Segala Pa nan PU Ira Jaga 0 . ore 
AI Con SA sd OS GB JB AL 3 AI AG 1g ala 


Pat vi 
Lo HE ..G 


. re. E. 2, -.. 0 lo, Conny NN “2d Jo. 
BA Dir Coal Magi TO Hal SS an Ga dlu aa 


S10 HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 37 bab: Meminum Khamar 
(hadits no. 4485) dari Gabidhah bin Dzu'ub. Dengan redaksi: Barang siapa yang 
meminum khamer maka cambuklah ia, jika ia mengulangi lagi cambuklah ia, jika ia 
mengulangi lagi cambuklah ia, jika ia mengulanginya untuk yang ketiga atau 
keempat kalinya bunuhlah dia. 

HR. Al Bukhari dalam minum-minuman dan had didalamnya, bab: Orang yang 
Sudah Ditegakkan Had yang Ke Empat Atasnya Kemudian Masih Mengulanginya 
(hadits jld. 8, h. 314). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 463 


PJ P3 
G .. »-$£ 0. 


o BJ 8 a nan 3e- 4 Lg 0 33 GL Ine ai 
La SI BPN ah (dila asuh 


1363. Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Abdurrahman bin Azhar, ia mengatakan: Aku pernah melihat Nabi 
SAW pada tahun perang Khaibar bertanya tentang unta kendaraan 
Khalid bin Walid, maka aku berlari di hadapan beliau menanyakan 
tentang unta kendaraan Khalid bin Walid hingga Khalid datang 
menghadap beliau dalam keadaan terluka. Pada saat itu juga 
dihadapkan kepada Nabi SAW seorang peminum khamer, maka 
beliau bersabda, "Pukullah ia oleh kalian!" Maka mereka 
memukulinya dengan tangan, terompah dan ujung kain baju, serta 
menaburkan pasir kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, 
"Cemoohlah ia!" Maka mereka mencemoohnya, kemudian 
melepaskannya. Abdurrahman bin Azhar melanjutkan kisahnya: 
Bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia bertanya kepada 
orang-orang yang memukuli si peminum khamer tersebut, lalu ditaksir 
banyaknya pukulan menjadi 40 kali pukulan. Maka Abu Bakar RA 
dalam masa pemerintahannya menjatuhkan hukuman pukulan 
sebanyak 40 kali terhadap peminum khamer. Kemudian Umar RA 
(melakukan keputusan yang sama), dan ketika orang-orang semakin 
banyak yang meminum khamer, maka ia bermusyawarah (dengan 
sahabat lainnya). Akhirnya, diputuskan hukuman 80 kali pukulan.'' 


- (ng - aa o2 o- 0 oreo “ £ mf 

Aa pat Ol (ba 2 YP ML U ae) AYU 

08 oo LI .g P1 aku Nae 0. 0 ane Tag € KAA 
Ode dls Je ba ASI 3 SE A3 P0 Aan 





S1 HR. Abu Daud dalam 33 pembahasan tentang hudud, 37 bab: Meminum Khamar 
(hadits no. 4489) dari Abdurrahman bin Azhar dengan redaksi yang mirip. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had didalamnya, 
bab: Penjelasan Mengenai Jumlah Had Meminum Khamer (hadits jld. 8, h. 319). 


464 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





- KA Us T 


Ani Dean SA Sin lal sea Kay 


PAI 


- 


1364. Malik mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid 
Ad-Dili: Bahwa Umar bin Al Khaththab meminta saran tentang 
seorang lelaki yang meminum khamer, maka Ali bin Abu Thalib RA 
berkata, "Menurut hemat kami, hendaklah didera 80 kali. Karena 
sesungguhnya bila dia minum, maka dia akan mabuk, dan bila dia 
mabuk, maka dia akan ngawur, dan bila dia ngawur, maka dia akan 
berkata dusta." Atau seperti yang dikatakan, Lalu Umar mendera 80 
kali dalam hal meminum khamer.”” 


P3 
£ 30 30 ce 9 


AA jaka PU Sa Un jua AN na 
oya JIN IE EA 3 Ab gl gi geo aa 5 
SB PN KAS YG 


1365. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Ali bin Abu Thalib RA 
pernah berkata, "Tidak sekali-kali dihadapkan kepadaku seseorang 
yang meminum khamer, tidak pula perasan anggur yang 
memabukkan, melainkan aku akan menderanya sebagai hukuman 
had." 1? 


$12 YR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 42 pembahasan tentang minum- 
minuman, 1 bab: Had Dalam Meminum Khamer (hadits no. 1588). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman, bab: Penjelasan 
Mengenai Had Meminum Khamer (hadits jld. 8, h. 321) sangat panjang. 

53 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had 
didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Wajibnya Dikenakan Had atas Orang yang 
Meminum Khamar Atau Arak yang Memabukkan (hadits jld. 7, h. 313). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 465 


As JG oi ajak ap AI) Wa Cab — ArAN 
AI ala EM Pb Na dga  L in 
POP Pa 
1366. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Abu Ja'far bin Ali: Ali bin Abu Thalib RA mendera Al 


Wahid dengan cambuk yang bermata dua (dalam kasus meminum 
khamer).4 


La to. #0... “2 (3 0 ac PAR ...i 
ol jan Gal OP US gi AP GP lbih USA 5 NYA 
() Ia NA Ni aa YA Lg na or Aa . . AN Pn 

KR B5 UB KAI AAS ling Ol JB LA 9 MSI TE 
- 2 " 8 3 . - 2 Nana 2. - 8 0 EN sp 3-0. 
IR BAN Tangan Sa Tanya Loyo KAS OS) “delay 
. . oke £ eka ne, ha . LP pat #G ea 0 2 PPN s8. 
Ol GA SI BAY GA 3 USS SY KAI S3 3 ai 


Sob ep ol HB J3 YSS UB Op CK Ia is LA 
- g . - Pa “ . 0... - - 2 
dl koh Gs 3 id 3 dara ju op CK SA 


4 


MA MI Eio SYS a 

den So 1T Iso ee ob. 20. NX . - s ana 

MA dalih or SU RA ap) Sl JG 
1367. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Arnr bin Dinar, 
dari Abu Ja'far bahwa Umar bin Al Khaththab pernah mengatakan: 
Jika Oudamah dihukum dera pada hari ini, maka kami tidak akan 
membiarkan seorang pun sesudahnya. Sedangkan Oudamah adalah 

seorang ahli Badar (orang yang ikut perang Badar). 


S8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang minum-minuman dan had 
didalamnya, bab: Penjelasan Mengenai Jumlah Had Meminum Khamar (hadits jld. 
8, h. 321). 

SIS Jmam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


466 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





Aku mendengar Ar-Rabi' mengatakan: Aku pernah mendengar 
Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan dalam uji kelayakan dalil mengenai 
minuman yang memabukkan, pembicaraannya cukup panjang hingga 
aku tidak menghafal semuanya. Ia berkata, "Bagaimanakah 
pendapatmu jika seseorang minum sebanyak 10 kali, sedangkan ia 
tidak mabuk? Jika dikatakan halal, niscaya timbul pertanyaan, 
"Bagaimanakah pendapatmu jika orang itu keluar, lalu terkena angin 
dan ia menjadi mabuk?' Jika dikatakan bahwa minuman itu haram, 
maka timbul pertanyaan lain, 'Bagaimanakah pendapatmu tentang 
suatu minuman yang telah diminum dan masuk ke dalam perut dalam 
keadaan halal, kemudian minuman itu menjadi haram karena 
pengaruh angin?" 

Asy-Syafi'i berkata, "Sesuatu yang memabukkan bila banyak, 
maka sedikitnya juga haram." 


£ . B uLo Oo at 0. ec. t 
DEA NA BP IL Ui - YYTA 
0 Pp Or $ KJ naa Pad o A3 2 ec 9 0 .Tra - o.. 


Pj 


2 LX. A, Ea, Ke .3 
1368. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari maula 
perempuan milik Shafiyah binti Abu Ubaid: Bahwa ia meminta khulu' 
dari suaminya dengan imbalan segala sesuatu yang ia miliki, dan. 
ternyata Abdullah bin Umar tidak mengingkari hal tersebut.” 


II Ka oi Pe all pan ye LG Gis — Ara 


- 30. f« ar 0. 


P! oa Pa Nee 8 0 ' e- - - 6 9 


SI HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
10 bab: Penjelasan Mengenai Khiyar (hadits no. 36). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 467 


— ep ai up Le uan up Tw ab u Leo hi 3S 

z 3 - o La, “3 . 9 ud o 0. 

Was Tar Jai La di .yast op oo 2 3) 

1369. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, 

dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh bahwa ia pernah 

mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: Dahulu kami 

mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sha' makanan atau 1 sha' 

jewawut, atau 1 sha' kurma, atau 1 sha' zabib, atau 1 sha' agith 

(karamel). Hingga disini Ar-Rabi' mengatakan: Ia telah 
menceritakan kepada kami. 


S7HR. Al Bukhari dalam 24 pembahasan tentang zakat, 73 bab: Zakat Fitrah 
Sebanyak 1 Sha' Makanan (hadits no. 1506). 

HR. Muslim dalam 12 pembahasan tentang zakat, 4 bab: Zakat Fitrah atas Kaum 
Muslimin Berupa Kurma dan Gandum (hadits no. 17/ 985). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang zakat, bab: mengenai zakat fitrah (hadits 
jld. 1, h. 393). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 17 pembahasan tentang zakat, 28 
bab: Takaran Zakat Fitrah (hadits no. 55). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang zakat, bab: Jenis yang Boleh 
Dikeluarkan Dalam Zakat Fitrah (hadits jld. 4, h. 164). 


468 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MENGGAULI WANITA 


- () .. 2 3 af 0 -- i 

Ae KE aa VA GNU AV: 

8, oa - - . 0. ta - 2. 0. o£o- ce 9 o -, 0 - 
de ka ne Ae Pi up 
To PAN Na aa Ba tek 3 3 2 nu en 3 2 20 
IE GW Ig ale II NI Sele Hijaa ( Na 
2 ar 0 tp. op 02. B- Aa bana Pai 1 
CI cah LC BER aa Ja otan Wol 
3 G La o o ? 5 2 Ban Mn to. . . s (3 AN 3 
PN JS Ser ia US dp Jp Ga YA Tan K2 SA 
" oo. Pata Oo, - “3 Paman or A 0 
SAI IN SIA Na (Edot Il dala Al Udko 


1370. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i 
mengabarkan kepada kami, Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA. ia 
menceritakan kepadanya, bahwa Hindun binti Utbah datang kepada 
Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu 
Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah 
yang cukup untuk diriku dan anakku kecuali dengan apa yang kuambil 
secara sembunyi-sembunyi darinya, sedangkan dia tidak mengetahui. 
Apakah aku berdosa karena itu?" Nabi SAW menjawab, "Ambillah 
apa yang menjadi kecukupanmu dan anakmu dengan cara yang 
makruf. wet 





518 HR. Al Bukhari dalam 69 pembahasan tentang memberi nafkah, 9 bab: Jika 
Seorang Suami Tidak Memberi Nafkah Istrinya, Maka Bagi Si Istri Boleh 
Mengambil Tanpa Sepengetahuan Suaminya Apa-Apa yang Cukup Untuk 
Kebutuhannya dan Anaknya dengan Cara yang Baik (hadits no. 5364). 

Dari jalur Hisyam bin Urwah diriwayatkan Muslim dalam 30 pembahasan tentang 
peradilan, 4 bab: Kasus Peradilan Ini (hadits no. 7/1714) dari Aisyah RA dengan 
redaksi: Hindun binti Atabah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan ia 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 469 


# 


03 3) 0 1. 2 


chat 3G Aa IL P-yrva 
23 5 u Pa AN ce 


2 


0 ag 


A Co0-3 
“5 ra og Ae ena Aoi Ita 52 HI 
da ae ai CE Fa ng la An Jo 
1371. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin 
Sa'd, Abu Muhammad mengatakan: Aku menduganya dari Hilal bin 


Abu Maimun dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyuruh 
seorang anak memilih antara ayah dan ibunya.'? 


OA -— o- 


aa 


berkata, “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang 
kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali apa 
yang aku ambil dari uangnya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa?” Maka 
Rasulullah SAW menjawab, “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik 
sejumlah yang cukup untukmu dan anakmu." 

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang upah, 45 bab: Mengenai Seseorang yang 
Mengambil Haknya dari Bawah Tangannya (hadits no. 3532) dari Aisyah dengan 
redaksi: Ambillah sejumlah yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang 
baik". 

HR. An-Nasa'i dalam 49 pembahasan tentang peradilan, 31 bab: Keputusan Hukum 
dan Seorang Hakim yang Tidak Berada Ditempat Jika Ia Mengetahuinya (hadits no. 
2293). 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Mengenai Kewajiban 
Seorang Suami Memberi Nafkah Keluarganya (hadits jld. 2, h. 159). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (24286) jld. 9 dari Musnad 
Sayyidah Aisyah RA. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang adab seorang gadhi, bab: Orang yang 
Membolehkan Mengadili Orang yang Tidak Hadir (hadits jld. 10, h. 141) dan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Daud. 

SI HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 21 bab: 
Penjelasan Mengenai Pilihan Anak Antara Dua Orang Tuanya, Jika Keduanya 
Berpisah (hadits no. 1357). 

HR. Ibnu Majah dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 2 bab: Pilihan 
Seorang Anak Antara Kedua Orang Tuanya (hadits no. 235) dari Abu Hurairah 
dengan redaksi: Bahwa nabi SAW memilihkan seorang anak antara bapaknya dan 
ibunya, ia berkata: wahai anak! Ini ibumu ini bapakmu. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(7356) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi: Nabi memberi hak pilih terhadap seorang laki-laki dan 
perempuan dan seorang anak mereka, lalu anak tersebut memilih, maka Rasulullah 
SAW berkata, “Wahai anak, ini bapakmu dan ini ibumu, pilihlah." 


470 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





0 . XI 8 - Ta. 3 & ... 


PA AAS yi Gp GP ES OA Tara YYVY 
Ie SA Bung ea SIB Ad Kk 


8 A0 


SA Ga ae ana ge bah LEAN 
As Ode 3 Ggs 5 Oa ai Na Ju 
ET LAS, salad 3 Jb) 


1372. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yunus bin 
Abdullah Al Jarami, dari Umarah Al Jarmi, ia mengatakan: Ali RA 
pernah menyuruhku memilih antara ikut dengan ibuku atau pamanku. 
Ia pun mengatakan hal yang sama kepada saudaraku yang lebih kecil 
daripada aku. Hal yang sama dikatakan pula kepada anak yang telah 
mencapai usia untuk dapat memilih. 

Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Ibrahim menceritakan hal 
yang semisal dari Yunus, dari Imarah Al Jarmi. Di dalam atsar-nya itu 
ia berkata, "Di saat itu aku berusia 7 atau 8 tahun." 


. 1. 


pg Tahi Pra jl 3 CG VA - VYvr 
AI gp BA yh ie Gi Aa 


281 3. 0 ge 


Dalan Ae IN 3 WE JB MA Kabuto an 


z3 
z3 230. 


Aa ip aa -JG Na esa “dl Lagi 3 
OP TA Kh Jet teh 2 dn 
SY Ju gay Ju VE Bb Uh Jas Ka 2 A . pa A 





HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Kedua Orang Tua 
Jika Berpisah dan Mereka Tinggal Di Satu Kampung yang Sama, Maka Ibunya 
Lebih Berhak Terhadap Anaknya Selama Ia Belum Menikah (hadits jld. 8, h. 3). 

20 Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 471 


MA AN ee AA LL JB lb So : 
ar Ja 

1373. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Oubaisyah bin Dzu'aib: Ada seorang lelaki bertanya kepada Utsman 
bin Affan mengenai 2 orang perempuan bersaudara dari kalangan 
budak belian, apakah keduanya boleh digabungkan? Utsman 
menjawab, "Keduanya dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh 
ayat yang lain, sedangkan aku sendiri tidak suka melakukan perbuatan 
tersebut." Oabishah melanjutkan kisahnya: Bahwa lelaki itu keluar 
dari sisi Utsman dan bertemu dengan seorang sahabat Nabi SAW, 
maka sahabat tersebut menjawab, "Seandainya dikuasakan kepadaku 
untuk menangani masalah itu, kemudian aku menemukan seseorang 
melakukan hal itu, niscaya aku menimpakan hukuman terhadap 
pelakunya." Imam Malik mengatakan bahwa Ibnu Syihab telah 
berkata, "Aku menduga bahwa sahabat yang dimaksud adalah Ali bin 
Abu Thalib RA." Imam Malik berkata, "Telah sampai kepadaku 
sebuah atsar yang semisal itu bersumber dari Az-Zubair bin 
Awwam." 2! 


1. 0 


Lp BIS Pb AG LIL Ul - are 


se eno 2 ea 


21 HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 
14 bab: Penjelasan Mengenai Tidak Disukai Menikahi Dua Orang Perempuan 
Bersaudara dengan Dasar Ikatan Sumpah, dan Seorang Perempuan Beserta Anaknya 
(hadits no. 35). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang 
Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, 
h. 163). 


472 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





JB tea ag Hata Ba Ja sapa al 55 GA, EA 


Men ea 
1374. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya: Umar bin Al 
Khaththab pernah ditanya mengenai seorang wanita dan anak 
perempuannya yang kedua-duanya adalah budak belian, apakah salah 
seorang boleh dicampuri sesudah yang lainnya? Maka Umar bin Al 
Khaththab menjawab, "Aku tidak suka memperbolehkan keduanya 
dihimpun dalam perkawinan. La 


y o @ 03 0 - 23 an La 23 
BLS Bl KE SRI GP Okta bl —NYVO 
—. o Mana Ia - DA Ka L CL 05. pena o 
Sea Tap WE AI 53 PA op PB Jae IG aah IP AP 
ig £ , 8 ii £ s0 - IA. 0 Aa 3 Pi F3 2 " Fan e 2 
al Jt :anl ALS JU A Pee Un jrl OA UI gia 
Ta) SA 


1375. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, ia mengatakan: 
Umar bin Al Khaththab pernah ditanya mengenai seorang wanita dan 
anak perempuannya yang kedua-duanya budak belian, apakah salah 
seorang boleh dicampuri sesudah yang lainnya? Maka Umar bin Al 
Khaththab menjawab, "Aku tidak suka memperbolehkan keduanya 
dihimpun dalam perkawinan." Ubaidillah berkata, "Ayahku 
mengatakan, 'Aku berharap Umar akan menjatuhkan sanksi lebih berat 


£22 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 
14 bab: Penjelasan Mengenai Tidak Disukai Menikahi Dua Orang Perempuan 
Bersaudara dengan Dasar Ikatan Sumpah, dan Seorang Perempuan Beserta Anaknya 
(hadits no. 34). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang 
Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, 
h. 164). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 473 

















daripada yang ada sekarang dalam memutuskan masalah ini'." 2 


Ga AA aa AE aka Ugal — KVA 
SI GP) TEA AE aka oh BAE 3 BRO Ga KL Gi 
se ut pd ad IA Yi 
5 SI An AS HIS SY ata 

ANA Yg ega ia jean ye Ga 2 


1376. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij: Aku pernah mendengar Ibnu Abu Mulaikah 
mengabarkan atsar dari Mu'adz bin Abdullah bin Ubaidillah bin 
Ma'mar bahwa Mu'adz bin Abdullah: Pernah datang kepada Aisyah 
RA, lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang 
wanita dari hasil ghanimah yang telah kugauli, sedangkan ia 
mempunyai seorang anak perempuan yang juga milikku, bolehkah aku 
menggauli anak perempuannya?" Aisyah menjawab, "Jangan." Mu'adz 
berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkannya kecuali bila 
engkau katakan kepadaku bahwa hal itu diharamkan oleh Allah 
SWT."Aisyah menjawab, "Tidak ada seorang pun dari kalangan 
keluargaku yang melakukan hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang 


menaatiku." 4 


28 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang 
Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (Hadits jld. 7, 
h. 164). 

4 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Penjelasan Mengenai 
Diharamkan Mengumpulkan Dua Orang Perempuan Bersaudara dan Antara Seorang 
Perempuan dan Anaknya Untuk Digauli dengan Dasar Ikatan Sumpah (hadits jld. 7, 
h. 164). 


474 | MUSNAD IMAM SYAFI 'I 





1. 8 


EN Ag ia yh Sp OA ant ha YYVY 
Mein aa yah Pi J8 AS SG Y Te y 33) d3 Ss 
Pn 4 9 eh 
Gali Ai Ie S3 AM ASI 


1377. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Ibnu Al Musayyab sehubungan dengan firman-Nya, "Laki-laki 
yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina." 
(Os. An-Nuur (24): 3) Ibnu Al Musayyab mengatakan bahwa ayat ini 
di-mansukh oleh firman-Nya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang 
sendirian di antara kalian" (Os. An-Nuur(24J: 32) Sedangkan dia 
termasuk orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum muslim. 


re 0 


ANE PA) oi DIA Ip Oi Ha YYYVA 
MP nana JB PAS yi 
HM Ke Ja PA 3 aga Si panu 


KE K6 "IU cg GA -JG gili salon 

1378. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Harun, dari 
Riyab, dari Abdullah bin Ubaidullah bin Umair, ia mengatakan: 
Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 
"Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri yang tidak pernah 


Kara 


menolak tangan orang yang memegangnya." Nabi SAW bersabda, 
"Maka ceraikanlah ia" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku 
mencintainya." Nabi SAW bersabda, "Jika demikian, pertahankanlah 


S2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Orang-Orang 
yang Baru Memeluk Islam dan Penjelasan Mengenai Firman Allah SWT, “Laki-laki 
yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan 
yang musyrik: dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 
yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang- 
orang yang mu'min.” (OS. 24: 3) (hadits ld. 7, h. 154). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 475 


dia "626 


dat 5 SN AN ANE AS cokah Ul - Arya 
Pa -. 2 je o Pa 3 o ap - . 9 £ Gu P5 jaan LE 
dl mia daa oa oi J3 Cop Kya Kal “g dal gap Her, Ol 
Pi Ba o- ha - . 23. £. sa ap - PAN aa SP et 
3 Wp SU ESA Gp) AS pai Lala (JS La Gelas Bone 
Sa aa Ot Aa EN AE bli pu Us ul) 
Oa 
1379. Sufyan mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Abu 
Yazid menceritakan kepadaku dari ayahnya: Bahwa seorang lelaki 
kawin dengan seorang wanita yang mempunyai anak perempuan dari 
orang lain, dan lelaki itu pun mempunyai anak lelaki dari istri yang 
lain. Ternyata, anak lelaki itu berzina dengan anak perempuan tersebut 
hingga mengandung. Ketika Umar bin Al Khaththab tiba di Makkah, 
lalu kasus tersebut dilaporkan kepadanya, maka ia menanyai 
keduanya, dan keduanya mengakui perbuatan mereka. Kemudian 
Umar menghukum dera keduanya sebagai hukuman had, dan ia 
menganjurkan agar keduanya kawin, tetapi pihak anak lelaki 
menolak.” 


... 0-3 9 - Oo “39 4 ..» £ 
HA JG BA tu Kala (ea bl — NYA: 
“ Pane Pn 


Ie) Ip UAN ab Ao Gb JG NS 3 5S 





526 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memendekkan Ayat yang 
Diturunkan Atau Penasakhannya (hadits jld. 7, h. 154). 
22! HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Memendekkan Ayat yang 
Diturunkan Atau Penasakhannya (hadits jld. 7, h. 155). 


476 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





2. 9. Lot a30 


2 KA! 23 ASI 2 jak alas 2g (3 baal an 
Kh ara 

1380. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, ia mengatakan: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, ia 
berkata, "Suatu perjalanan telah menghimpun segolongan teman- 
teman yang di dalamnya terdapat seorang janda, kemudian seorang 
lelaki dari mereka menjadi wali dirinya dan menikahkannya dengan 
seorang lelaki lain. Maka, Umar bin Al Khaththab menjatuhkan 


hukuman dera terhadap orang yang menikahkan dan orang yang 
dinikahkannya serta membatalkan perkawinan tersebut."2 


PE A5 5 Up ui pap PES Mae) —AYM 
Ad RS 5 SA RAN on pe ol AAA 
1381. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Abdurrahman bin Ma'bad: Umar RA pernah membatalkan 


perkawinan seorang wanita yang menikah tanpa wali. 


JB :JU EP Bina dm 259 team Us - Ara 
Hi KI 2 3 Keatita aan 23 pak 


Aa malin 3 Ka LB aja ai An kp Ae 


- 


SK dd BI IG PN JA A2 4 ae 


. 


£ 


s2 Dari jalur 'Abdul Hamid bin Jabir diriwayatkan Baihagi dalam pembahasan 
tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 
111). 

52? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 111). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 477 

















MEI) OI ta SS PAN SB JUGA 3 AS PA 
Da JI IE ag ale Io DI 
S1 KB UB Hn aa ia oo Ca Upin Dito Ae lol 
(og sale 

1382. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami 

dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Amr bin Dinar pernah mengatakan: 
Seorang wanita yang dikenal dengan nama Aminah binti Abu 
Tsumamah dari kalangan Bani Bakr bin Kinanah menikah dengan 
Umar bin Abdullah bin Mudharris. Maka Algamah bin Algamah Al 
Itwari mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat 
itu menjadi penguasa kota Madinah, "Sesungguhnya aku adalah 
walinya, sedangkan wanita itu menikah tanpa seizinku." Maka Umar 
membatalkan pernikahannya, sedangkan lelaki itu telah 
menggaulinya, lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Siapapun 
wanitanya yang menikah tanpa seizin walinya, maka tidak ada nikah 
baginya, karena Nabi SAW telah bersabda, 'Nikahnya batal, dan jika 
si lelaki telah mencampurinya, maka si wanita berhak memperoleh 
mahar mitsil-nya karena si lelaki telah menyetubuhinya' Ini persis 
seperti yang telah diputuskan oleh Nabi SAW dalam kasus yang 


sama 1630 


3 AE ja AAA NI I3 Jasa UR NYAY 
door Mk - Sabang bd Je Pa C0. # 0 
Le UN JA en Aas gel yg 033 3 ag & A 
Pn CE ae ai Paok Dep Bai BN Te Yo Cena TE 
GA IG OLI ASI ISI 1JB pel AE DI Ceko Ml Ja OI 
1383. Ismail bin Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibnu 
Ulayah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Arubah, dari 


530 Tam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


478 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





Oatadah, dari Al Hasan, dari Ugbah bin Amir RA. bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda, "Apabila ada 2 orang wali menikahkan, maka 


yang pertamalah yang berhak menjadi wali. sei 


8s o- 0. .- . - 222 .. 2 
HP KEP HA oi ob Ust - “rat 
3, . PN Ne ANN Ba En TT o5Eco. se 
MAN Gl Hey WES Cp) ENG IS 1JB al 13 il 
OB te Meat Uang IE BaAS Th SB CNG lah Aa 
Ca ea 
1384. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Oasim, dari ayahnya, ia 
menceritakan: Aisyah pernah menerima lamaran yang ditujukan 
kepada salah seorang wanita dari kalangan kerabatnya, lalu ia 
menerimanya. Tetapi ketika perihalnya sampai kepada akad nikah, ia 
berkata kepada salah seorang dari kerabat wanita tersebut, 
"Nikahkanlah dia, karena sesungguhnya wanita tidak boleh menjadi 
wali dalam akad nikah." 


£ - ... 0, .- . oo. “a33 309 1.2 
 — (ena to itagl “3 Kg jl Lean YYAo 
Le CS po) 6 AU aa Aa DPN NRP LA Abd 
MS SEN AN Ob GOA AN SEN 2JS ES AN 33 TA 
1385. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, 
dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan: Wanita tidak 
boleh menikahkan wanita, karena sesungguhnya yang dinamakan 


wanita tuna susila itu ialah wanita yang menikahkan dirinya sendiri. 


S1 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah, bab: Dinikahkan Oleh Dua 
Orang Wali (hadits jld. 7, h. 140). 

632 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 112). 

633 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 479 


Kei Oi ob dilan GIE Hi plah Uogel — NYAN 
3 ot . 3 2. .- - - 4 PP « ig - 2 o- ta - ud 
Mma SABA da JNE Salt YA Y 1JU LS AI Lp) 
| ea Kai ee ana "3 Lala 3 
1386. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id 
bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada 
nikah kecuali dengan adanya 2 orang saksi yang adil dan seorang wali 
yang mursyid." Aku (perawi) menduganya mengatakan yang muslim. 
Perawi berkata, "Aku telah mendengarnya dari Ibnu Khats'am." 


A, - . 30) P Ska £ od 0 “ ma 

al SPI FS s "JB jl aa Pa La UL L ra — NYAV 

- - - 2 2. Png “ 8 - - - Jis 

Yg 2 CSI Nah SI TAN Ja VI le Ngas Sa 2 

KEEI Mi NN IS Yan an 

1387. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, ia 

mengatakan: Pernah diajukan kepada Umar bin Al Khaththab suatu 

pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang lelaki dan seorang 

wanita, maka ia berkata, "Ini adalah nikah yang sembunyi-sembunyi. 

Aku tidak mengizinkannya. Seandainya diajukan kepadaku kasus 

seperti itu, niscaya aku menjatuhkan hukuman rajam." 


S4 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Izin Wali (hadits jld. 7, h. 112). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan yang sama, bab: Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Disaksikan Dua Orang Saksi yang Adil (hadits jld. 7, h. 126). 

535 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 
11 bab: Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan dalam Pernikah (hadits no. 271. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan yang sama, bab, Tidak Sah Nikah Kecuali 
dengan Disaksikan Dua Orang Saksi yang Adil (hadits jld. 7, h. 126). 


480 | MUSNAD IMAM SYAFI'T. 





ab ANUS 


LO 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MENGUNGKAPKAN REDAKSI PELAMARAN 


PL JP UEA op ka Et - YYaA 


V3 ad maan DT Gan PA 


1388. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Ibnu 
Al Musayyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Nabi 
SAW pernah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian 


melamar di atas lamaran saudaranya. ai 





536 HR. Al Bukhari dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 58 bab: Seseorang Tidak 
Boleh Menjual Sesuatu yang Sudah Ditawar Saudaranya, dan Tidak Boleh 
Menaikkan Harga atas Harga yang Ditawar Saudaranya, Hingga Ia Mengizinkan 
Atau Meninggalkannya (hadits no. 2140) dari Abu Hurairah, dengan redaksi: 
Rasulullah SAW melarang seorang yang tinggal di kota menjualkan kepada orang 
kampung, dan tidak boleh menaikkan harga dengan maksud mengecoh, dan 
seseorang tidak boleh menjual barang yang sudah ditawar saudaranya, tidak boleh 
meminang pinangan saudaranya, dan seorang perempuan tidak boleh meminta 
diceraikan saudaranya agar mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya”. 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 6 bab: Diharamkan Meminang 
atas Pinangan Saudaranya Sehingga Ia Mengizinkan Atau Meninggalkannya (hadits 
no. 51/1413) dari Abu Hurairah dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits 
sebelumnya. 

HR. Abu Daud dalam 6 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Mengenai Tidak 
Disukainya Seorang Lelaki Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 2080). 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 37 bab: Penjelasan Bahwa 
Seorang Lelaki Tidak Boleh Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 1134) dari 
Abu Hurairah dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menjual tawaran saudaranya, 
dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya. 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 20 bab: Larangan Seorang 
Lelaki Meminang Pinangan Saudaranya (hadits no. 3239) dari Abu Hurairah. 
dengan redaksi: Tidak boleh menaikkan harga dengan tujuan mengecoh, dan tidak 
boleh seorang yang tinggal di kota menjualkan barang kepada orang kampung, dan 
tidak boleh menjual atas barang tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 481 


—£ 33 P Pep 2 Jala 53 3 em US — Ayana 
aa pe aaengae 
BEI Sia Ie si aah 
1389. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari 

Ibnu Abu Dzi'b, dari Muslim Al Khayath, dari Umar RA: Bahwa Nabi 


SAW telah melarang seorang lelaki melamar atas lamaran saudaranya 
sebelum dia menikah atau meninggalkannya.” 


SI Ko Ip) Ol ena gl ya Ug- ara. 
Segi at Li MEN PA Na 2 JA JB pahala 


BA 


. Pa si lu G NY 5 
1390. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab 


pinangan saudaranya, dan seorang perempuan tidak boleh meminta diceraikan 
saudaranya untuk mencukupi kebutuhannya". 

HR. Ibnu Majah dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 13 bab: Seseorang 
Tidak Boleh Menjual Barang yang Sudah Ditawar Saudaranya dan Tidak Boleh 
Menaikkan Harga atas Harga yang Sudah Disepakati Saudaranya (hadits no. 2172) 
dari Abu Hurairah. dengan redaksi: Seseorang tidak boleh menjual yang sudah 
ditawar saudaranya, dan tidak pula boleh menaikkan harga atas haga yang disepakti 
saudaranya". 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Seorang Lelaki Tidak Boleh 
Meminang Pinangan Saudaranya Meski Perempuan yang Dipinang Ridha dan Orang 
Tua Si Perawan Ridha Sehingga Ia Mengizinkannya Atau Membatalkannya (hadits 
jld. 7, h. 179). 

HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaga, bab: Nikah, (hadits no. 677) dari Abu 
Hurairah. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i. 
7 Dari jalur Ibnu Abi Dzi'b diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad -nya 
hadits no. (5010) dari Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khattab dengan redaksi: 
Rasulullah SAW melarang para pedagang menjual barangnya sebelum sampai 
pasar, atau orang kota menjualkan barang kepada orang kampung, dan tidak boleh 
seseorang diantara kalian yang meminang pinangan saudaranya sehingga ia menikah 
atau membatalkannya, dan tidak ada shalat setelah Ashar sehingga matahari 
terbenam, dan tidak ada sholat setelah sholat Shubuh sehingga matahari meninggi 
atau waktu dhuha". 


482 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dari Bani 
Tsagif yang masuk Islam dan memiliki 10 orang istri. Maka Nabi 


SAW bersabda kepadanya, "Peganglah 4 orang istri, dan ceraikanlah 
yang lainnya." 


638 YIR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 bab: Kumpulan-Kumpulan 
Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 481). 


HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Orang yang Ingin Memeluk 
Islam Sementara Ia Memiliki Istri Lebih dari Empat (hadits jld. 7, h. 182). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 483 


Fe JL IMS 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
TALAK DAN RUJU' 


gb MI 3 Ola 3 Ani Ul - yan 
08. 0 0-4 0 0- 0. PP aa - 0 0 o- 
DP ab aa DP JAN MU yi AAN ae 
o PN ND NN aa Ao. Gr be X5 nata AA 3 « 
(3 Ketan) IE Aa GA alba PEN SERA op Ab 
HE SESI Ya ISS JI AN La 1JG bi 
139i. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik Al Jazari, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang lelaki yang 
menceraikan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, 
sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi 
Thalib RA berkata, "Wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang 

pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak." 9 


Lb Tb) oi Spa ip EU Kal -Arar 

ng Tata ia gb et, OA gi PENS 3 
GAN KE ES Oi Tg le Io Ips ae 3 
ala su on G3 Gn oat Ii GS BG A3 


8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitungan, bab: Seorang Perempuan 
yang Kehilangan Suami Tidak Boleh Mengatakannya Sampai Ia Yakin atas 
Kematiannya (hadits jld. 7, h. 444). 


484 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





le Ai Jo LAI SA AAL 3S GA IN A3 KAKI 
.. o 4 -3 - .... o . . 
TAN Tpi SJ 1083 WEI Ol 3 al 
1392. Malik mengabarkan kepada kami dari Al Miswar bin 
Rifa'ah Al Ourazhi, dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair: Pada 
masa Rasulullah SAW, Rifa'ah menceraikan istrinya yang bernama 
Tamimah binti Wahab sebanyak 3 kali. Kemudian Abdurrahman bin 
Zubair menikahinya, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk 
menggaulinya sehingga ia menceraikannya. Setelah itu, Rifa'ah ingin 
menikahinya kembali. Hal ini diceritakannya kepada Nabi SAW, 
tetapi beliau melarang Rifa'ah untuk mengawininya melalui sabdanya, 
"Tidak halal bagimu hingga kamu merasakan madu. ai 


Ai ip Mp EA Cal rar 

SE Kita pg Ala Ao (GAN 5 G3 SI Lap KN 
Ht dhan ale Jo At Ip SUS et) IA bae 
HE YA P3 gila GL, Ke LS 
An EA Je AA en Ih Ji Uh 


Sri Tts If SI 3, Sl gni daa 2d, 
He ek le Fo Ni ke KG db as 


rd 





640 FIR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 28 pembahasan tentang nikah, 
7 bab: Hukum Menikahi Istri yang Sudah Dithalak 3 Agar Suaminya yang Pertama 
Bisa Menikahinya Kembali Atau Semacamnya (hadits no. 18). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Menikahi Perempuan yang 
Dithalak Tiga (hadits jld. 7, h. 375). 

HR. Ibnu Al Jarud dalam 4! Muntaga dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 
682). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 14 pembahasan tentang nikah, 4 bab: 
Pernikahan yang Diharamkan (hadits no. 4121). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 485 


ae Sina UG: 6S OS ON BE sa ya gp Aa 
IP Uni aa 


1393. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Urwah, dari Aisyah -istri Nabi SAW- RA, bahwa Urwah 
pernah mendengarnya mengatakan: Istri Rifa'ah -yakni Al-Ourazhi- 
datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku 
menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku hingga thalakku 
habis, sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan, 
sesungguhnya apa yang dia miliki hanyalah seperti ujung baju." Maka 
Rasulullah SAW tersenyum, lalu bersabda, "Apakah kamu hendak 
kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu mencicipi 
kemanisannya dan dia pun mencicipi kemanisanmu." Ketika itu Abu 
Bakar berada di samping Nabi SAW, sedangkan Khalid bin Sa'id bin 
Ash berada di pintu menunggu untuk diberi izin masuk, lalu ia 
berseru, "Hai Abu Bakar, apakah engkau mendengar apa yang 
dikatakan oleh wanita ini di sisi Rasulullah SAW?" 





“1 HR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 3 bab: Mengenai 
Kesaksian Orang yang Bersembunyi (hadits no. 2639) dari Aisyah. 

HR. Muslim dalam 16 pembahasan tentang nikah, 17 bab: Tidak Halal Seorang 
Perempuan yang Dithalak Tiga Bagi Suami yang Menthalaknya Sampai Ia Dinikahi 
Orang Lain, Digauli Kemudian Menthalaknya dan Masa Iddahnya Pun Habis (hadits 
no. 11/ 1433) dari Aisyah. 

HR. At-Tirmidzi dalam 9 pembahasan tentang nikah, 26 bab: Penjelasan Mengenai 
Orang yang Menthalak Tiga Istrinya Kemudian Ia Menikah dengan Orang Lain 
dengan Tujuan Agar Menthalaknya Sebelum Menggaulinya (hadits no. 1118) dari 
Aisyah. 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 43 bab: Nikah yang Halal Bagi 
Perempuan yang Dithalak Tiga dengan Suami yang Menthalaknya (hadits no. 3283) 
dari Aisyah dengan redaksi: Sepertinya engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, tidak 
boleh, sampai ia merasakan madumu dan engkau merasakan madunya". 

HR. Ibnu Majah dalam 9 pembahasan tentang nikah, 32 bab: Seorang Lelaki 
Menthalak Tiga Istrinya Kemudian Istrinya Menikah dan Suaminya Menthalaknya 
Sebelum Menggaulinya Apakah Ia Boleh Ruju' Kepada Suaminya yang Pertama 
(hadits no. 1932) dari Aisyah. 


486 | MUSNAD IMAM SYAFI 'I 





Ie KAL AN PES Maa yYya£ 


2013 - ce 


Jang gp Demak PA an SP oi AL 
YA paka AA pn “usa 
2 30 


JS WEB Us LNG maba Pangki eA gb jd 
AP J8 II U 5 Me Da, Yak & 22 
Te bs 

1394. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, 

dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah dan Sulaiman bin Yasar bahwa mereka pernah mendengar Abu 
Hurairah RA mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Umar bin Al 
Khaththab tentang seorang lelaki dari kalangan penduduk Yaman 
yang menceraikan istrinya sekali atau 2 kali thalak, kemudian 
iddahnya habis dan dikawini oleh lelaki lain. Kemudian si suami baru 
menceraikannya atau meninggal dunia, setelah itu si wanita dikawini 


kembali oleh suami yang pertama. Umar bin Al Khaththab menjawab, 
"Wanita itu di sisinya menurut perhitungan (thalak) yang tersisa. sai 


HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Apa yang Halal Bagi 
Seorang Perempuan Terhadap Suami yang Menthalaknya Tiga Thalak Secara 
Langsung (hadits jld. 2, h. 161) dari Aisyah. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 24153) jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaga dalam pembahasan tentang nikah, (hadits no. 
683) dari Aisyah. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Nikahnya Perempuan yang Di 
Thalak Tiga (hadits jld. 7, h. 373) dari Aisyah. 

“2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Apa yang 
Menghancurkan Hak Seorang Suami dari Thalak dan Apa yang Tidak 
menghancurkannya (hadits jld. 7, h. 364). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 487 


0-4 9 - . S0 S5 90 I- tg PTN Eeetas 
RP ot P3 0 pelamg cola) A3 war 1Y40 
Mean Pen 3 abal asi ui baju 


os... . 


3 o- -— had o3 Ono Diag” C sa Pan Pp NP” 8x 
A5 AN oh LE JB MPI e SI LE 
.. . 51 Gel BN ..” 7 0 eU Ket 4 .9. CJ .90 
33 DA WE TN SN LA PO IP ai LI 

o- A - P3 2 . 8 Pe He . 8 
HP gp) OS Gp Ngas 
An oi da dut gu 

1395. Ibnu Abu Rawad dan Muslim bin Khalid menceritakan 

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: Ibnu Abu Mulaikah 

pernah mengabarkan kepadaku: Bahwa ia pernah bertanya kepada 

Ibnu Az-Zubair tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya 

dengan thalak habis-habisan, kemudian si lelaki meninggal dunia, 

sedangkan istrinya masih berada dalam iddahnya. Maka Abdullah bin 

Zubair menjawab, "Abdurrahman bin Auf pernah menceraikan 

Tumadhir binti Ashbagh Al Kalbiyah dengan thalak yang habis- 

habisan. Kemudian dia meninggal dunia, sedangkan istrinya masih 

dalam iddah, maka Utsman RA memberikan hak waris kepadanya." 

Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku berpendapat bahwa wanita yang 
dicerai habis-habisan tidak dapat mewarisi suaminya." 


1... 
s 


DAS oi Tab 8 AS Ul gb LL Up — Aran 
o -. & o- 0 Ie On en LV 0x” ot na 5 ... e 
PE AP oi Kah ad 53 Uli HAN OS IE IP yi 


43 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Mewarisi Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus Dalam Keadaan Sakit 
yang Menyebabkannya Mati (hadits jld. 7, h. 326). 


488 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





nee 0. 3 Iko Pena ... e co 5 . 0 3 ... 
ip bana ah BI ea gb 2 un Pa Tana 


Lie #Lakl Ing dig HER Tp) WAE 


1396. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Abu Salamah bin Abdurrahman 
bin Auf: Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya dengan thalak 3 
ketika sedang sakit. Lalu Utsman memberikan hak waris kepadanya 
dari harta Abdurrahman sesudah iddahnya habis.” 


SI OS Cb GA Ol ae ENI SMU Up — Arav 
SMP tak aa La Cha Ah BWG AKI Ol sara Os La 


Sa 

1397. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin 

Umar pernah mengatakan: Barangsiapa mengizinkan hambanya untuk 

kawin, maka ketentuan thalak berada di tangan hamba yang 
bersangkutan sepenuhnya, bukan berada di tangan orang lain.” 


24 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
16 bab: menthalak perempuan yang sakit (hadits no. 45). 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Mewarisi Perempuan yang Dithalak Tiga Sekaligus Dalam Keadaan Sakit 
yang Menyebabkannya Mati (hadits jld. 7, h. 326). 

“5 HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits ke- 94, h. 96). 
HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 18 
bab: Penjelasan Mengenai Menthalak Budak (hadits no. 57) dari Abdullah bin Umar 
dengan redaksi: Siapa yang mengizinkan budaknya menikah, maka thalaknya berada 
ditangan budaknya, dan tidak sedikitpun tergantung kepada orang lain, apakah lelaki 
itu akan mengambil budak perempuan anaknya, atau anak yang dilahirkan 
budaknya, maka tidak ada dosa baginya. 
HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Thalak Seorang 
Budak Tanpa Seizin Tuannya (hadits jld. 7, h. 360). 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 489 








BB. 4... o Doc 7. 2 


Aa JP lagi cp 4 Ta maa 
Dan IN Ed AI LI 
Sa Ie an eh 
BTA R5 JB HNS 
1398. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abdu Rabbih 
bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin 
Harits At-Taimi: Nafi' budak mukatab Ummu Salamah —istri Nabi 
SAW— meminta fatwa kepada Zaid bin Tsabit. Ia berkata, 


"Sesungguhnya aku telah menceraikan istriku yang merdeka 2 kali 
thalak." Maka Zaid menjawab, "Dia haram atas dirimu."46 


7. 


Ula gi Olah 58 UI A ge cu Et yyaa 


Hn aa Io en al Nak sat Ol 
On AS aga alan 3 ya yaa 3 TA as ng 


(EN NA, Aang le Ke 


tts ya Git LA OKE 


s0 No. ar 


- KOur 0... aga nan or 23 0 YG aa el ,aSG 


1399. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zinad 
menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar: Nafi', seorang budak 
mukatab milik Ummu Salamah, —istri Nabi SAW— mempunyai 
seorang budak yang kawin dengan seorang wanita merdeka. Lalu 
budak itu menceraikan istrinya dengan 2 kali thalak. Kemudian dia 


“6 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 55). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Thalak Seorang 
Budak Tanpa Seizin Tuannya (hadits jld. 7, h. 360). 


490 || musNAD IMAM SYAFI' 1 





hendak rujuk kepadanya, tetapi para istri Nabi SAW memerintahkan 
kepadanya agar datang kepada Utsman bin Affan menanyakan hal 
tersebut. Lalu Nufai' berangkat untuk menemui Utsman, dan ia 
menjumpainya sedang berada di tangga seraya memegang tangan Zaid 
bin Tsabit Al Anshari. Kemudian Nufai' bertanya kepada keduanya, 
maka keduanya dengan cepat menjawab secara bersamaan, "Dia 
haram atas dirimu, dia haram atas dirimu." 


. 


AP IP A3 LN ik SL ht. 
' 19 Pa PA As 2 2 0. L-- s5 so. “$ 
Ha ab la le KB an ab UK ua o 
PA aan An mnta RA AAN DRA ANA 3 
POLA AI JW KE AI (op) OLS Gp Ole Sila iki 2 

korang 


1400. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Syihab 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab: Nafi', seorang budak 
mukatab Ummu Salamah, —istri Nabi SAW— telah menceraikan 
istrinya yang merdeka sebanyak 2 kali thalak, lalu ia meminta fatwa 


kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman berkata kepadanya, 


"Dia haram atas dirimu." 


647 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 53). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Khulu' dan 
Thalak (hadits jld. 7, h. 360). 

548 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
18 bab: Penjelasan Mengenai Thalaknya Seorang Budak (hadits no. 54). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 491 








BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
HITUNGAN 


LEE 0 GIE IP AB oil ap Mug an 
H3 Gpp yA KE Tai HE GR Lp) 
Ab TAN WI SSI "Ag LA JB AI Ka La AI 
AO), TA UI 3 BL ih HP Tae AT Pe) 
OAT JA Get G5 AN Copa Ne DB 33 DG Uj 
AG sr ru 


1401. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah, dari Aisyah RA: Bahwa Hafshah binti Abdurrahman pindah 
ketika memasuki masa haidnya yang ketiga. Ibnu Syihab mengatakan 
bahwa ia menceritakan hal tersebut kepada Amrah binti 
Abdurrahman, maka Amrah menjawab, "Urwah berkata benar." 
Sesungguhnya dalam masalah ini dia (Amrah) diprotes oleh orang 
banyak. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman 3 kali 
guru'." Maka Aisyah RA berkata, "Kalian benar, tahukah kalian 
makna igra'? Igra' adalah beberapa kali masa suci." 





“? HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Ouru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak 
Perempuan Haidh (hadits no. 59). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Guru." (OS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415). 


492 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





0 5 - 3. - Pi - 2 . 3 . ... 
SK Ea SE Ab op MULAN AN 
Na 3 t3 Sa PEN NAN 5 9 2. Ati 2 
JI IA 19 YOGA Ta ME SN Ud ALI AS 
og nia Ag PN Ge 3301 
GS pg Tebe IU AN Aa 
1402. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia 
mengatakan: Aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman 
berkata, "Aku belum pernah bertemu dengan seorang pun dari 
kalangan ahli fikih kami melainkan dia mengatakan hal ini." Yakni, 
sama dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah RA.S”0 


a - 0... Geo. 0 2 - A0) ... i 

Ae dya CSI JP Oli bl NY 

Mena 2.8 . s2 . 4 j s0 4 . LA ah o paka “ .. Aa Pd Pd 
A3 II Ka Ga (al Ain Cab WI 1G WS AI op) 


1403. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Amrah, dari Aisyah RA, ia berkata, "Apabila wanita yang diceraikan 


telah memasuki masa haid yang ketiga, berarti dia telah terbebas dari 


mantan suaminya." 


Pesta 


Wal 3 tata yi 20 BP IL U Tana 
— ID GEA AS Ya EL MB 3 oi Cylag up3 


650 FIR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
61 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Ouru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak 
Perempuan Haidh (hadits no. 61). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Ouru." (OS. 2: 228). (hadits jd. 7, h. 315). 

S1 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Ouru." (OS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 493 





3 


“ e z 2 oc . 2 . PA PEnet 5: oz. TG 2 PN La : 


“Na 


.. . 
- 


8 II Ka Aa 3 as G3 ah ta 


. La 
. 
PJ - 
.. 390 0 


BAGAN Ab ep Hy 
1404. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Zaid bin 
Aslam, dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Al Ahwash meninggal dunia 
di negeri Syam ketika istrinya memasuki masa haid yang ketiga, 
sedangkan Al Ahwash telah menceraikannya. Maka Muawiyah 
mengirimkan surat kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan masalah 
tersebut. Lalu Zaid membalas suratnya bahwa wanita itu apabila telah 
memasuki masa haid yang ketiga, berarti dia telah terbebas dari 
suaminya dan suaminya telah terbebas pula darinya, si istri tidak boleh 
mewarisinya, dan dia pun tidak dapat mewarisi istrinya.”? 


. Pe 


NA ia . 2 - 
(lag G3 Ola SI CA 5 Obih Tg 1x.0 
5 . (3 5 Na ed - - 
IA II KAS Sa AI dab cb 13 


- “4 L) 0 0. 
Bab rn OS 


Jo Oo 2 

KH 

1405. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zulri, 

Sulaiman bin Yasar menceritakan kepadaku dari Zaid bin Tsabit, ia 

mengatakan: Apabila wanita yang diceraikan telah memasuki haid 
yang ketiga, berarti dia telah terlepas dari suaminya. 





"82 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Ouru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak 
Perempuan Haidh (hadits no. 62). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Guru." (OS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415). 

S8? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Guru.” (OS. 2: 228). (hadits jid. 7, h. 415) dari Zaid bin 


494 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





bata Map . .. o - Pan Md 2 em. 
Ungs ai PPA MP MUA - 14.1 
NN TAN Ka an 5 Pn PAN Eo gg aa 2 KA 
Lp Aa UU Ka Ia MI Tleas SUA Je JI Gb Il :JU 
i : 2 “ -d 4 2 30 
BNN Aa teh Ca 
1406. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, ia mengatakan: Apabila seorang lelaki menceraikan 
istrinya, lalu si istri memasuki masa haidnya yang ketiga, 
sesungguhnya dia terbebas dari suaminya, dan si suami juga terbebas 
darinya, si istri tidak dapat mewarisinya, dan dia pun tidak dapat 


mewarisi istrinya. 


ga 0 


DS eat AN Ia BAGAI AAN 


" #1 0. e 5 - LL Gigi taka gg ta 8, -9 
dim Up ad CP S3 UNI Gl 2 LS, Anom la ole Si 
- Png - Pe # Z - 3 1 £ ra PE sa? 
Ole dl gara PA dl UI NA Pt) ai Jp MB 3 
2... Gt & . Pena 5 Skak E Naa LA 5 5 
"Ja uks doi Ugll AG CN adl Dl dab A2 PP) 


1 #2908. 2 Nia aa 2 TA aa, yet PJ Lapan Tara 

A 
AS MI ra 
1407. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 
Hibban, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban: Bahwa kakeknya — 
yaitu Habban— mempunyai istri dari kalangan Bani Hasyim, dan 
yang lainnya dari kalangan Anshar. Maka, Habban menceraikan istri 


Tsabit dengan redaksi: jika perempuan yang dithalak telah memasuki masa haidh 
yang ketiga maka ia terbebas. 

684 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
21 bab: Penjelasan Mengenai Suci (Ouru') dan Iddah Thalak Serta Menthalak 
Perempuan Haidh (hadits no. 64). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT "Wanita-Wanita yang Ditalak Hendaklah Menahan 
Diri (Menunggu) Tiga Kali Ouru." (OS. 2: 228). (hadits jld. 7, h. 415) 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 495 


dari kalangan Anshar yang sedang menyusui anaknya. Setelah lewat 
masa setahun, Habban meninggal dunia, sedangkan dia tidak pernah 
haid lagi. Maka ia berkata, "Aku berhak mewarisinya, karena aku 
tidak pernah haid lagi." Akhirnya mereka (seluruh keluarga Habban) 
bersengketa dan mengajukan perkaranya kepada Utsman bin Affan. 
Ternyata Utsman memutuskan bahwa istri dari kalangan Anshar 
mendapat warisan, maka istri yang dari Bani Hasyim mencela 
Utsman. Maka Utsman RA berkata, "Ini adalah perbuatan anak 
pamanmu sendiri." Dia mengatakan demikian seraya berisyarat 
kepada kami, yakni: Ali bin Abu Thalib RA.” 


aa ate ai Ta gg adi Kat Ul SNN 
Ain uc ul ANT ya 5 Ye) at oat Ke 2 LAI 
IA, 3. 07 - 39 . 3eo - 


Yi MA apa Ma AG 
Pe EN eU ANN ee 
MAY JS oi ORG aa oi SE spt al 
2 Map int aa ala SE Gas et IP 
HA HN Sp Usa Lag JS A5 lb 
ag PU ae 53 LS GP NE Ou L 5 


. 
U4 


Ba Casa as ISU IS aa Yana Ga 
CE SA pl Ii Dr 3 SEA JS Ip DE U Uja K 


585 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
16 bab: Hukum Menthalak Orang yang Sakit (hadits no. 48). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan 
yang Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 419). 


496 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Pa, sa? 


Pn Lado o- 0 -— 2 ap o- 0 “9 o PA ai 

SP SP Anaa— ee Ana Tp £ Co ana Lala 
3 WN 3 IN ie DASI BW ai ol J3 ol 
SAS Oka ES NI JB 


1408. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abdurrahman bin Abu Bakar yang menceritakan 
kepadanya: Seorang lelaki dari kalangan Anshar yang dikenal dengan 
nama Hibban bin Mungidz menceraikan istrinya, sedangkan dia dalam 
keadaan sehat (tidak sakit) dan istrinya sedang menyusui anak 
perempuannya. Maka, istrinya tinggal selama 17 bulan tanpa haid 
karena menyusui anak menghambat haidnya. Kemudian Hibban jatuh 
sakit setelah menceraikan istrinya, yakni 7 atau 8 bulan kemudian. 
Maka aku (Abdullah bin Abu Bakar) berkata kepadanya, 
"Sesungguhnya istrimu bermaksud untuk mewarisi." Hibban berkata 
kepada keluarganya, "Bawalah aku kepada Utsman." Mereka 
membawanya kepada Utsman, lalu ia menceritakan perihal istrinya 
itu, sedangkan di sisi Utsman terdapat Ali bin Abu Thalib dan Zaid 
bin Tsabit. Maka Utsman berkata kepada keduanya, "Bagaimana 
pendapat kamu berdua?" Keduanya berkata, "Kami berpendapat 
bahwa wanita itu berhak mewarisinya jika dia (suami) meninggal 
dunia, dan dia berhak mewarisi istrinya jika istrinya meninggal dunia, 
mengingat dia bukan termasuk wanita yang terputus dari haid, bukan 
pula perawan yang belum mencapai usia haid, kemudian dia masih 
berada dalam iddah haidnya, baik sedikit ataupun banyak." Maka, 
Hibban kembali kepada keluarganya dan mengambil anak 
perempuannya. Setelah wanita itu tidak menyusui lagi, maka ia haid 
satu kali, kemudian haid lagi, tetapi Hibban meninggal dunia lebih 
dahulu sebelum ia haid untuk yang ketiga kalinya. Lalu dia melakukan 
iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan mendapatkan 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 497 





warisan dari suaminya.” Al Asham berkata, “Dalam kitabku tulisan 
“Hibban” dengan ba”.” 


II AP yi MA Ane SP MUA ta 
D3 Abad 53 5 Jb Ju LA Gp al 


-.. 
Pan Le s1 0 0. E.o 40. 


aa Gi 3 gebaan 3 La Sana al JA aa 
HA V3 SG JS Up DG Op coat ia DES Gi 
ae ad Bia 


1409. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id 
dan Yazid bin Abdullah bin Ousaith, dari Ibnu Al Musayyab, ia 
mengatakan: Umar bin Al Khaththab pernah berkata, "Siapapun 
wanitanya yang diceraikan, lalu haid sekali atau 2 kali, kemudian 
haidnya terhenti, maka ia menunggu sampai 9 bulan. Jika ternyata ia 
hamil, maka itulah masa iddahnya (sampai melahirkan): dan jika 
tidak, hendaklah ia melakukan iddah selama 3 bulan sesudah 9 bulan, 
setelah itu baru ia halal (untuk kawin lagi)."””7 


Nana Aea Da bagan 
ed la YO Yak Ga aan Ga 


S€ HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah yang 
Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 419). 

67 HR. Imam Malik di dalam 41 Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
25 bab: Kumpulan Mengenai Iddah Thalak (hadits no. 76). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan 
yang Masa Haidhnya Semakin Menjauh (hadits jld. 7, h. 420). 


498 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





BA0A 


3 Ep 33 Bhs DJ 2 Girl Op tai S1 
(EU 2 las Kal 


1410. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Lais bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia 
pernah mengatakan sehubungan dengan kasus seorang lelaki yang 
mengawini seorang wanita, lalu ia berduaan dengannya, tetapi tidak 
menyentuhnya, kemudian menceraikannya, yaitu bahwa tidak ada lain. 
bagi wanita tersebut kecuali hanya setengah dari maskawin, karena 
Allah SWT telah berfirman, "Dan jika kalian menceraikan mereka 
sebelum kalian menggaulinya, sedangkan kalian telah menetapkan 
suatu maskawin untuk mereka, maka bayarlah separuh dari maskawin 
yang telah kalian tetapkan." (Os. Al Bagarah (2): 23 


IT Ia PALI KE op dahan P Oliika Site MN 
ALA op Ab AB op MA IP JL gi DUAL Lini 
ATA ek Gua) SEA AE GS : JO SA 3 


. 0 ” 


Mag Ga Yos ap SE Oh tea 5 
A5 La Ju 


1411. Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Abdurrahman maula keluarga Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari 
Abdullah bin Utbah, dari Umar bin Al Khaththab RA, ia mengatakan: 
Seorang budak lelaki boleh mengawini 2 orang perempuan dan 
menjatuhkan thalak 2 kali. Budak perempuan melakukan iddahnya 2 
kali haid: dan jika ia tidak haid, maka iddahnya 2 bulan atau sebulan 


S8 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang mahar, bab: Seorang Lelaki 
Memisahkan Diri dari Istrinya Kemudian Ia Menthalaknya Sebelum Menggaulinya 
(hadits jld. 7, h. 254). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 499 


setengah. 
Sufyan mengatakan bahwa dia (Muhammad bin Abdurrahman) 
adalah orang yang berpredikat tsigah (dapat dipercaya haditsnya).” 9 


0 £ o 0 0 - o 0 0 Ii ng af 
3 NI OA DANA opa Dek Ui peta YN£1Y 
de Pata - Ba ada ata 2.3 0. - 0. 10 
PN pg abadi GP AE maa AN GA ya Ja) HP Ui 
o 2 2... , , 0 - aa - £ 4 
'A— Uelas- 3 2 Jar) Jas Mirai Aa Wild Ca 3 dh 


Pen AP EP AL atu g 
KN pg Kd Mai 
1412. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Amr bin Aus Ats-Tsagafi, dari seorang lelaki dari kalangan Bani 
Tsagif bahwa ia pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA 
berkata, "Seandainya aku mampu, niscaya aku menjadikannya sekali 
haid dan separuhnya." Maka seorang lelaki berkata, "Jadikan saja satu 
setengah bulan." Maka, Umar RA diam (yakni setuju dengan pendapat 
lelaki tersebut). 
2? Ta Rn 203 o - PEN Gn Man “ £ of 
SS JR AS Pal MIL AA - Wr 
Kabau KA JB re 3 33 
1413. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 
Abdullah bin Umar bahwa ia pernah berkata sehubungan dengan 
Ummul Walad yang ditinggal mati oleh tuannya, "Dia beriddah 
selama sekali haid."8! 


- . 
- 


S8? HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikahnya Seorang Budak 
dan Thalaknya (Hadits Jld. 7, h. 158). 

SR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddahnya 
Seorang Budak (hadits jld. 7, h. 426). 

SS! HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 96, h. 97). 


500 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


- 


ENG ya Jain v 0) KE CL UI Net 
- 0. aa ar 2 Leo3 E & 30 3 2 :A -0 5 o- 0 Lee 
is HP GEA al) GAS Ul ter JB AT AS gi Kadas 
BA IE oa Ta 2 emb Lil JS Ja Ca RI 
Mn EN sa AP aka Ea Ab Ka NAN an Ea PD 
MI Aa TA Se YA Jam Ab has DN) 
AA Ab ka Sa AS 3 ye ds On dl 
(IS SY LA CM OS Ugalan 3 yana 433 
: 2 Pd PEN 23 On pat Pat aa s, Ta an 
| 533 GP Ulat OS) «bw HST JUS cl JI ebasa 
Se PAKAN ? Po ., y aa Na - Aur "":g senin Tu 
SIB lag HIP AI elo Al Jiya) Lela Ula 2gp Ol Ugal sr 
Ka G3 AK 5 'G call YP "3 
1414. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdu Rabbih bin 
Sa'id bin Oais, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan: 
Ibnu Abbas dan Abu Hurairah pernah ditanya mengenai masalah 
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka 
Ibnu Abbas menjawab, "Hingga akhir iddahnya (maksudnya 4 bulan 
10 hari)" Sedangkan Abu Hurairah menjawab, "Apabila dia 
melahirkan, berarti telah halal untuk kawin lagi." Maka, masuklah 
Abu Salamah menemui Ummu Salamah, istri Nabi SAW, lalu 
menanyakan masalah tersebut kepadanya. Ummu Salamah berkata, 
"Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan anaknya selang setengah bulan 
sesudah kematian suaminya, lalu ia dilamar oleh 2 orang lelaki, yang 
seorang pemuda, sedangkan yang lainnya kakek-kakek. Ternyata 


HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
bab: Iddah Perempuan yang Baru Melahirkan Jika Suaminya Meninggal Dunia 
(hadits no. 102). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Seorang 
Budak, (hadits jld. 7, h. 426) dari Abdullah bin Umar dengan redaksi: Iddah 
perempuan merdeka adalah 3 kali haidh dan Iddahnya seorang budak 2 kali haidh. 
Perawi lain telah merafa'kannya dari Ibnu Umar, dan hal ini tidaklah benar". 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 501 





Subai'ah menerima lamaran si pemuda, maka si kakek itu berkata, 
"Dia masih belum halal untuk kawin." Keluarga Subai'ah sedang tidak 
ada di tempat, dan si kakek berharap apabila keluarga Subai'ah tiba 
akan memilihnya untuk menjadi suami Subai'ah. Maka, Subai'ah 
datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, "Engkau telah 
halal, maka kawinlah dengan orang yang kamu sukai. ss 


7 0... or o- | o 0 . 8. . .. 
. oo. a ... ig an La an td 9 3 2. 
Wee 36 Ag Odi? SA Gd Ualat aalU GG un Ao Uus 


IS sei AS sah yA G3 tea TT 2 nte L JB Jb 


To. E 


3 Kl Seto am GA Aas Aa 

03... £ ka 0 Aa Te AT To. Pt TNO "13 re Ge e .- PP 

Hat sea da yA Gg an AI Ab oi Sp ES 
3 


. Cai Pe Matan, Pa . 0. Sita oi x Os. 0 Pap o T P3 
S3 DS JL Len) Bls Ia Ken Ya Sh Jb Le! 
s . . 


. - 


PS iB In de Io MJ 

1415. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 

dari Sulaiman bin Yasar: Ibnu Abbas dan Abu Salammah berselisih 
pendapat mengenai masalah seorang wanita yang melahirkan sesudah 
kematian suaminya lewat beberapa malam. Maka Ibnu Abbas berkata, 
"Hingga akhir masa iddahnya." Sedangkan Abu Salamah berkata, 
"Apabila dia telah melahirkan, berarti telah halal." Maka datanglah 


2 HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddah Seorang 
Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 3510). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 30 
bab: Iddah Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia dan Ia Dalam Keadaan 
Hamil (hadits no. 92). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(26777) jld. 10 dari hadits Ummu 
Salamah Istri nabi SAW. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Mengenai Iddah (hadits no. 4297). 


502 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Abu Hurairah, lalu berkata, "Aku sependapat dengan keponakanku." 
Yakni, Abu Salamah. Lalu mereka menyuruh Kuraib maula Ibnu 
Abbas menemui Ummu Salamah untuk menanyakan masalah tersebut. 
Ketika Kuraib kembali kepada mereka, ia langsung memberitahukan 
bahwa Ummu Salamah berkata, "Subai'ah Al Aslamiyah pernah 
melahirkan anak sesudah kematian suaminya selang beberapa malam, 
lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
SAW bersabda kepadanya, 'Kamu telah halal, maka kawinlah' na 


. 0 0 C203 . - oo. “ - —.. 
AN PENA aj el IP LL USAI YAA 
JH GE) Ang ea Tab TTL Ol AAA gi Ja 
g Pang Ea € Joo Dg aan AN, ee N N egetaa Pn 

AB ORI OT HB ph Kla Gdlo AI Sip) Selai 

1416. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah: Bahwa 
Subai'ah Al Aslamiyah melahirkan anak selang beberapa malam 
sesudah suaminya meninggal dunia, lalu ia datang kepada Rasulullah 
SAW dan meminta izin kepadanya untuk kawin, maka beliau SAW 


mengizinkannya.” 





53 HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddahnya Seorang 
Perempuan Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 3514). 

HR. Imam Malik di dalam 41 Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 
bab: Kumpulan Mengenai Thalak (hadits no. 95). dari Ummu Salamah dengan 
redaksi: Engkau telah halal, nikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki. 

HR. Abdurrazzak dalam pembahasan tentang thalak, bab: Perempuan yang Dithalak 
Kemudian Suaminya Meninggal Dunia Sementara Ia Sedang Dalam Masa Iddah, 
Atau Ia Meninggal Dunia Dalam Masa Iddah (hadits no. 11724) dengan redaksi 
yang singkat. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Mengenai Iddah (hadits no. 4296). 

S4 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Perempuan- 
Perempuan yang Hamil, Waktu Iddah Mereka Adalah Sampai Melahirkan (OS. 65: 
4) (hadits no. 5320). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 56 bab: Iddahnya seorang 
perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia (hadits no. 3506). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


HL eh Cab OA Op Bb PSG UR NY 
- to. & aa, - LA no ee (ena Pe GEN ee AAN Kei ogi Had ni 
Ulas tp Il ja ol Jl Jala Leni US Ia GL 


jo Ka 2 


Ab Lp) ALS Pp Ab Ot AN Ga Ja PB lh Ns 
BEA Baja Ie in Da, j 306 
1417. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar bahwa ia pernah ditanya mengenai masalah seorang wanita 
yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka Ibnu Umar 
menjawab, "Apabila dia telah melahirkan, berarti dia telah halal 
(untuk kawin)." Ia mendapat berita dari seorang lelaki kalangan 
Anshar bahwa Umar bin Al Khaththab RA pernah berkata, 
"Seandainya seorang istri melahirkan, sedangkan jenazah suaminya 
masih ada di atas peraduannya dan belum dikebumikan, dia benar- 
benar telah halal (untuk kawin lagi)." 


33 SPA am ie Upi - Y£YA 


. 2... 


hat .3 0. 0 SAR naa GO an 2 - a90. 
GE Ab G3 GP SAN JUN EA (op Ae 
Madi 


HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 
bab: kumpulan-kumpulan mengenai thalak (hadits no. 94). dari Al Miswar bin 
Makhramah dari Rasulullah SAW dengan redaksi: Engkau telah halal, nikahlah 
dengan siapa yang engkau kehendaki. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.(18939) jld. 6 dari hadits al-Masur 
bin Mukhaamah dan Marwan bin Hakim. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan 
Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 428) 

665 FR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 97, h. 97). 

HR. Imam Malik di dalam 4! Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 29 
bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 93). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Iddah Perempuan 
Hamil yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, h. 430). 


504 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


1418. Abdul Majid menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Tidak ada nafkah bagi 
wanita yang ditinggal mati suaminya, sudah cukup baginya mendapat 


warisan."966 


3 dlu AT ad Pala YP LIL Katana 
2 f “02 7 3 .. 7. : 2. P4 
al G3 PTE AU 
1419. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya yang mengatakan sehubungan dengan masalah seorang 
wanita badui yang ditinggal mati suaminya: Bahwa wanita tersebut 
tinggal di tempat keluarganya berdiam. 


3 aa EA oi op da 22 na 
3 g “ : 1 : : » o- oj 03 0 o 
AN Y Colin Jaa al alta IE 3 AS Al Ia P3 al 
1420. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Hisyam, dari ayahnya dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah 


tentang hal yang semisal atau semakna dengannya, tanpa ada 
perbedaan. 





S6 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pendapat yang 
Mengatakan Tidak Ada Nafkah Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia 
Baik Ia Dalam Keadaan Hamil Atau Tidak (hadits jld. 7, h. 430). 

567 HR. Imam Malik di dalam AI Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
29 bab: Kumpulan Penjelasan Mengenai Thalak (hadits no. 99). 

S68 YR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pendapat yang 
Mengatakan Tidak Ada Nafkah Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia 
Baik Ia Dalam Keadaan Hamil Atau Pun Tidak (hadits jld. 7, h. 430) dari Abu 
Zubeir dengan redaksi: Bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia 
tidak ada kewajiban nafkah yang mengikatnya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





Megi Maa App da BAN 1 
Hi dl Ab me UP gl gi aah PP oi apa 
—A de A53 1 SE IE UI CARA ain 
adi Oke A Fida dea pen 
Sen IE LAU aib aja Gi aa Ha 
aa TA ea ga SE Ju 
AG A4 Sa AN ea Yoni ala dea An nas 
Aan an EN SI pb be al AN 
NS 
BA Gi Si ba eh A5 da C3 LA) AU, 
IE Lp au IC LAN AA aah ea LE AN LG 
Mi iba deba Ja i Ipa an AA 
LI PA TP sea ud Hd Uya | 03, AU Lag NA 
Ka AA ang 5 SE Ma AN “Ta Ip ea 
Jpn GUS ag ab Ko Ipa Sa TA 
JG MEASET Agig IE 3) EN G3 IP DI S) “ai 
RI Ian Ye Yoga A4 aa la uda IA 
ati STAN IS 15, (UE al Kn) La Ul du 
HL ag Sp HB IL IE SI eh BI 3 


as 


506 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 


2 Ii | Sa 2s 3 Aa nya AA ga 
Be P3 Oo 00 o cz 2... 8. 0. Tr Aa 0 Te, 23 0, 
ES Yo Cb Le B3 3 3 Hah) Cirin ES WAN 


0351 25, 


Na Pa ed nga or (4 -.. 8 2 - 1”. Pn Id .. . 8 et 
2 an Cl on ai Pb Na eU IP aah ai 
- - - p P' - - 
PJ 
40 191 


0... ed Pa. 2 - 0. #53 ox 3 3 KI Ka £ . ts 
HL de Pp 2 STP la Ye 
ae bip at 
- og 20, PAN PNG SANOE HN TES N nga aa “Adu Yi 
Fa mai Id P3) aa) an) 4 AI SP) Pa Ju 
Ae Ea AA La IEE of LAN c0E3 MG ALI 

»3 .,. 3 - Lin 2 2 
AS IL ASIN 1 AN, Agate 


1421. Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari 
Zainab binti Abu Salamah bahwa dia telah menceritakan kepadanya 
(Humaid bin Nafi") ketiga hadits berikut. Zainab menceritakan: Aku 
masuk menemui Ummu Habibah —istri Nabi SAW— ketika Abu 
Sufyan meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian 
yang terbuat dari minyak za'faran atau lainnya dan memakaikan 
sebagian darinya kepada budak perempuannya, kemudian ia sendiri 
mengusap dadanya dengan minyak itu, lalu ia berkata, "Demi Allah, 
sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi melainkan aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak halal bagi wanita 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan 
belasungkawa atas mayit lebih dari 3 malam, kecuali bila ditinggal 
mati oleh suami, maka (iddahnya) 4 bulan 10 hari'." 

Zainab menceritakan pula: Aku masuk menemui Zainab binti 
Jahsy ketika saudara laki-lakinya, Abdullah, meninggal dunia. Lalu 
Zainab meminta minyak wangi dan memakai sebagian darinya, 
kemudian berkata, "Sebenarnya aku tidak memerlukan minyak wangi, 
hanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 507 





mimbarnya, 'Wanita yang beriman kepada Allah SWT dan hari 
kemudian tidak halal melakukan iddah atas meninggalnya seseorang 
lebih dari 3 hari, kecuali karena ditinggal mati suami, maka iddahnya 
4 bulan 10 hari'." 

Zainab menceritakan pula: Aku pernah mendengar ibuku - 
Ummu Salamah- berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, 
lalu berkata, 'Sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati 
suaminya, sedangkan dia sakit mata, bolehkah kami memakaikaan 
celak mata kepadanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak 
boleh', sebanyak 2 atau 3 kali, yang semuanya dikatakan tidak boleh. 
Setelah itu beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya iddahnya adalah 4 
bulan 10 hari. Dahulu di masa Jahiliyah seseorang di antara kalian 
yang melakukan iddah) melemparkan kotoran hewan pada 
penghujung tahunnya'." Humaid berkata, "Maka aku bertanya kepada 
Zainab, 'Apakah arti melemparkan kotoran hewan di penghujung 
tahunnya?" Zainab menjawab, "Dahulu bila ada seorang wanita yang 
ditinggal mati suaminya, maka ia memasuki rumah kecil dan memakai 
pakaiannya yang paling buruk tanpa memakai wewangian dan apapun 
juga hingga lewat masa setahun. Kemudian didatangkan kepadanya 
seekor keledai atau seekor kambing atau seekor burung, lalu ia 
memegangnya." Zainab berkata, "Tidak sekali-kali ia memegang 
sesuatu melainkan yang disentuhnya itu mati. Kemudian dia keluar 
(dari rumah kecilnya), lalu diberi kotoran hewan dan dia 
melemparkannya. Setelah itu dia boleh memakai wewangian atau 
apapun yang disukainya." 

Asy-Syafi'i RA mengatakan, al hafsy artinya rumah kecil lagi 
hina yang terbuat dari bulu, berupa bangunan atau lainnya. Al gabdhu, 
memegang salah satu anggota tubuh hewan dengan ujung jarinya. Al 
gabdhu juga berarti memegang dengan seluruh telapak tangan.” 


8 HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang memberi nafkah, 46 bab: 
Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya Boleh Mengenakan Wewangian dan 


508 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Pb al Te BU BI UT NAN 


ea ata Te Ie aS ea Ui Langgar Tata af Tea Of Laut 
ag dala Al ale SI Ary ol Ane kai | (Aya gi! dala 
. ? 2 3 Ps 23. 2 , e ne PN) 2 2. Td ” 5 
SS — deli AV 0G AL GAP TAN Jas Y :db 
(35) AN G3 SE JO LN 

1422. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 
Shafiyah binti Ubaid, dari Aisyah atau Hafshah bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman 
kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad (belasungkawa) 


atas mayit lebih dari 3 malam, kecuali karena ditinggal mati 
suaminya, maka (ihdadnya) 4 bulan 10 hari." 


Perhiasan Setelah Empat Bulan Sepuluhhari (hadits no. 5334) dan (5335) dan (hadits 
no. 5336). 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak. 8 bab: Kewajiban Berkabung 
Pada Masa Iddah Kematian dan Haram Melakukan Selain Itu Kecuali Tiga Hari 
(hadits 84/ 1986). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak 42 bab: Mengenakan Pakaian 
Berkabung Bagi Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 2299). 
HR. At-Tirmidzi dalam 11 pembahasan tentang thalak, 18 bab: Penjelasan Mengenai 
Iddah Perempuan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits no. 1195). 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 63 bab: Meninggalkan 
Perhiasan Saat Wanita Muslimah Berkabung, dan Tidak Demikian Dengan Wanita 
Yahudi dan Nashrani (hadits no. 3533) dan (3534) dan (3535). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (26827) jld. 10 dari hadits Ummu 
Habibah binti Abu Sufyan. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak 35 
bab: Penjelasan Mengenai Pakaian Berkabung (hadits no. 112) dan (113). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Pakaian 
Berkabung, (hadits jld. 7, h. 437). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Pasal Tentang Pakaian Berkabung Dalam Masa Iddah (hadits no. 4304). 

S9 HR. Imam Malik di dalam AI Muwaththa' dalam 16 pembahasan tentang thalak, 
35 bab: Penjelasan Mengenai Pakaian Berkabung (hadits no. 115). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (26516) jld. 10 dari hadits Hafsh, 
Ummul Mukminin. 

HR. Ibnu Hibban dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Pasal Tentang Pakaian 
Berkabung Dalam Masa Iddah (hadits no. 4302). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


7. ye 


EA yi A3 ol gp LL Ui - er 
LA Gala Me aa Ab of LA Gi Oak 
HI OH sn ai 5 A3 Was Age S3 


30 3-3 2D A0 ut 


An pn Ay NE na S9 Pa Kasal 
Ga JA SWA ai An AE DR Ula pke ui 


— Ws DS JI We Ia ie KA LM EU 3G 
EA AA AT ta JS 25 Op abadi 

Ld, Ane Ju sa GAS Aha 4 SY oa DA 3 2 si an 
Ge JELA Ua 

1423. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 

Ibnu Al Musayyab dan Sulaiman bin Yasar: Thulaihah pada awal 
mulanya menjadi istri Rusyaid Ats-Tsagafi, lalu Rusyaid 
menceraikannya sampai habis, kemudian Thulaihah dinikahi lagi 
selagi masih dalam iddahnya. Maka, Umar bin Al Khaththab 
memukulnya dan juga suaminya beberapa kali dengan cambuk kayu, 
lalu ia memisahkan keduanya. Kemudian Umar bin Al Khaththab RA 
berkata, "Siapapun wanitanya yang melakukan perkawinan dalam 
iddahnya, jika suami yang menikahinya belum mencampurinya, maka 
keduanya dipisahkan, kemudian si wanita melanjutkan sisa masa 
tunggu (iddah) dari suami pertamanya, dan lelaki yang kedua 
dianggap sebagai salah seorang dari pelamarnya. Jika suami yang baru 
telah menggaulinya, maka hakim memisahkan keduanya, kemudian si 
wanita melanjutkan sisa masa tunggu dari suami yang pertama, 
(sesudah itu) ia kembali melakukan iddah dari suami yang baru. 
Setelah itu suami yang baru diperbolehkan menikahinya untuk 


510 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


selamanya." 7! 


Said berkata, "Wanita itu berhak memperoleh mahar 
(maskawinnya) sebagai ganti dari apa yang telah dihalalkan dari 
(farji)nya." 


7. 


HA Ia HP IP dl Hi Aa Cal - N£Y£ 
HA Pb AA an Gel p dOip a 


ep Ip Jaa La aa han aa ai Gir 2 dti 


1424. Yahya bin Hasan Belas kepada kami dari Jarir, 
dari Atha' bin Saib, dari Zadzan bin Abu Umar, dari Ali RA: Bahwa 
ja pernah memutuskan hukum dalam kasus wanita yang kawin di 
masa iddahnya, yaitu dia memisahkan di antara keduanya dan bagi si 
wanita diberikan maskawinnya sebagai ganti dari apa yang telah 
dihalalkan dari farjinya. Kemudian si wanita menyempurnakan sisa 
dari iddah suami pertama yang ia rusak, kemudian melakukan iddah 
lagi dari suami yang baru.” 


Ab OA yA (go gp dad IG Oa - |4yo 


0 - To 


data at sda os 4 Aas AA gi pa pp 
MI BLN Ph aed LS SI ion AI 
1425. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 


5 HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 27 pembahasan tentang nikah, 
11 bab: Apa yang Tidak Diperbolehkan Dalam Nikah (hadits no. 28). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Bertemunya Dua 
Iddah (hadits jld. 7, h. 441). 

S2 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Bertemunya 
Dua Iddah (hadits jld. 7, h. 441). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


dari Ibnu Syihab, dari Aslam bin Abdullah, dari Abdullah, ia 
mengatakan: Tidak layak bagi wanita menginap satu malam bila ia 
berada dalam iddah ditinggal mati atau iddah thalak kecuali di dalam 
rumahnya sendiri.” 


() 8-3 0. .. 3 0 1. 2 


PA Ip Opah HA JAN Ae AN yen 
Sl 3 ae ABE GI PA Uji DS Ane af can 
D3 OS ga 
1426. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Mukena 
bin Amr, dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Aisyah RA berkata, 


"Bertakwalah kepada Allah, hai Fatimah, sesungguhnya engkau telah 
mengetahui menyangkut apakah hal tersebut. me 


1. 


HI IAI jan 3 LG eat Nenv 
HO me EL TU IP tuah Na oil da Oil 
. - 4 o . .. - 2,0 8 t) 

JI) naa SSS Leladh IE A9 AJI Gilb pai yi ayak 
IA WS 553 Tag ala At Lo AI Ipa Data 3 


.. . 
-.. 


ab J5 Ea en sis aduh ai de ui 


. 
. 


3 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Tempat 
Tinggal Wanita yang Dithalak dan yang Suaminya Meninggal Dunia (hadits jld. 7, 
h. 436). 

SA HIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Penjelasan 
Mengenai Firman Allah SWT, Terkecuali Bila Mereka Melakukan Pekerjaan Keji 
yang Nyata. (OS. 4: 19). (Hadits jld. 7, h. 433). 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 6 bab: Perempuan yang Di 
Thalak Bain Tidak Ada Kewajiban Nafkah Padanya (hadits no. 36/ 1480). 


512 || musNaD Imam SYaFI'I 











CA Fan Ap aa AH Ate ARE Uki BN Am 


NG 


1427. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Yazid maula Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Fathimah binti Oais: Bahwa Abu Amr bin Hafsh 
telah menthalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amr sendiri berada di 
negeri Syam. Lalu ia menyebutkan hadits dan ia menyatakan bahwa di 
dalamnya ada redaksi: Lalu Fatimah binti Oais datang kepada Nabi 
SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, "Kamu 
tidak berhak mendapat nafkah lagi darinya." Dan Nabi SAW 
memerintahkan dia agar menjalankan iddah di rumah Ummu Syarik, 
sesudah itu beliau bersabda, "Tetapi Ummu Syarik adalah seorang 
wanita yang sering dikerumuni oleh sahabat-sahabatku, maka 
beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah 
orang yang tunanetra sehingga kamu dapat melepaskan bajumu. 1013 





675 HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 39 bab: Mengenai Memberi 
Nafkah Perempuan yang Dithalak 3 Sekaligus (hadits no. 2284) dari Fathimah binti 
Gais dengan redaksi: Kamu tidak wajib memberinya nafkah, dan beliau 
menyuruhnya untuk menyelesaikan masa Iddah di rumah rumah Ummu Syuraik 
kemudian ia berkata, “Sesungguhnya teman-temanku selalu mendatangi perempuan 
itu, penuhilah masa Iddahmu di rumah Ibnu Ummu Maktum, ia adalah seorang 
lelaki yang buta, letakkanlah pakaianmu, jika telah selesai masa idahmu, maka 
beritahulah aku”, ia berkata, “Ketika masa Iddahku telah selesai, aku menyampaikan 
kepadanya bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan meminangku”, maka Rasulullah SAW 
berkata, “Adapun Abu jahm tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bawah 
ketiaknya, adapun Mu'awiyah orangnya miskin ia tidak mempunyai harta, nikahilah 
Usamah bin Zaid” ia berkata, “Aku tidak menyukainya”, kemudian beliau berkata: 
Nikahilah Usamah bin Zaid”, maka aku pun menikahinya, maka Allah memberikan 
kebaikan yang banyak di dalam pernikahan tersebut dan ia pun senang dengannya. 
HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 22 bab: Jika Seorang 
Perempuan Meminta Pandangan Terhadap Seorang Lelaki Tentang Seorang Lelaki 
yang Ingin Meminangnya Apakah Laki-Laki Itu Harus Menceritakan Sesuai Apa 
yang Diketahuinya (hadits no. 3245) dari Fathimah binti Oais dengan redaksinya 
sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 23 
bab: Penjelasan Mengenai Memberi Nafkah Perempuan yang Dithalak (hadits no. 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


o-c9 1. 0 


PIA gp PA (abah Ul MAYA 

Bas al el 5 IS Ba Lang IU ah Ya tolak 
Aa da JB PE op S3 AN aj Mata 
Be Hop ea Yi Ha ab Tia ab las 
GE Ie Sts 3 wu DG AU Tebe 3 1G, 


ta AS ai o nga Jo Wp BA 
1428. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari 

Amr bin Maimun bin Mahran, dari ayahnya, ia mengatakan: Aku tiba 
di Madinah, lalu aku menanyakan tentang penduduknya yang paling 
alim, akhirnya aku ditunjukkan kepada Sa'id bin Musayyab. Maka aku 
bertanya kepadanya tentang wanita yang dithalak habis-habisan. Ia 
menjawab, "Hendaklah dia melakukan iddah di rumah suaminya." 
Aku bertanya, "Bagaimana dengan hadits Fatimah binti Oais?" Sa'id 
bin Musayyab tercengang —dan digambarkan bahwa dia marah— lalu 
berkata, "Fatimah gemar memfitnah orang-orang, lisannya sangat 
tajam, maka ia berani terhadap mertua dan saudara-saudara iparnya. 
Maka, Rasulullah SAW memerintahkannya agar melakukan iddah di 


73) dari Fathimah binti Oais dengan redaksinya sama seperti redaksi hadits 
sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (27396) jld. 10 dari hadits 
Fathimah binti Oais. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ibnu al-Jarud dalam al-Muntaga, bab: Hitung-hitungan (hadits no. 760) dari 
Fathimah binti Oais dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: menggunakan kata-kata 
sindiran dalam meminang (hadits jld. 7, h. 177-178) dari Fathimah binti Oais dengan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 16 pembahasan tentang thalak, 6 bab: 
Mengenai Iddah (hadits no. 4290) dari Fathimah binti Oais dengan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 


514 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





rumah Ibnu Ummi Maktum." 5 


re - 


AI 3 eka gi Pi ip ML Ul — daya 

AI Ha Aa GA PA WS Uta RO oi Otak, 
PNP AM Ba NENAN 
EA Ng Lg SI YA IA P3 ae lu G 
Ha Ga ab ab JA In ba AH 


... 


UP peti gejat SA IG AP LP RU Sola 


ats SY of ala Y te ia 3 hb Ola adi 
TAN Da sia Gi ES YAN aU) OS Ol 2S GAbU 
1429. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 

dari Al Oasim dan Sulaiman bin Yasar, bahwa ia mendengar 
keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin Ash telah 
menceraikan anak perempuan Abdurrahman bin Hakam tiga kali, 
maka Abdurrahman bin Hakam memindahkannya. Aisyah 
mengirimkan utusan kepada Marwan bin Hakam —Amir Madinah— 
seraya berpesan, "Bertakwalah kepada Allah, hai Marwan, dan 
kembalikanlah si wanita itu ke rumah suaminya." Marwan menjawab 
—amenurut hadits Sulaiman—, "Abdurrahman telah menekanku." 
Marwan mengatakan -dalam hadits Al Oasim-, "Apakah tidak pernah 
sampai kepadamu perihal yang dialami oleh Fatimah binti Oais?" 
Aisyah menjawab, "Tidak, kamu jangan menceritakan perihal Fatimah 
(binti Oais)." Marwan berkata, "Jika hal itu terjadi, sesungguhnya 
hanya keburukanlah yang kamu bawa. Maka, cukup bagimu 


6 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Perempuan 
yang Ditalak Tiga Sekaligus Tidak Berhak Dinafkahi Kecuali Ia Dalam Keadaan 
Hamil (hadits jld. 7, h. 474). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


keburukan yang ada di antara kedua orang ini." 


- . . 
CAS Aj og kana TA Ol Gb 33 HIU Kat -aer. 
A 2 0-0. - Tn of Sa AG Pn Ie . .. 
AI Cop Ab SA Wale Uh UG ena II Gilas A1 ae As 


. & ec 
. 


Jlagis 


1430. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa anak 
perempuan Said bin Zaid pada mulanya menjadi istri Abdullah, lalu ia 
menceraikannya habis-habisan, dan anak perempuan Said keluar (dari 
rumah suaminya), maka perbuatannya itu diprotes oleh Ibnu Umar 
RA. 


S7 HR. Al Bukhari dalam 68 pembahasan tentang thalak, 41 bab: Kisah Tentang 
Fathimah Binti Oais (hadits no. 5321, 5322). 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 40 bab: Orang yang 
Mengingkari Itu Adalah Kisah Tentang Fathimah (hadits no. 2295). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 22 
bab: Iddah Wanita Adalah Di Rumahnya Jika Ia Di Thalak Pada Tempat Tersebut 
(hadits no. 69). 

"78 HR. Al Bukhari dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Firman Allah SWT, 
“Hai Nabi, Apabila Kamu Menceraikan Isteri-Isterimu Maka Hendaklah Kamu 
Ceraikan Mereka Pada Waktu Mereka Dapat (Menghadapi) Iddahnya (Yang 
Wajar)” (OS. 65: 1). (hadits no. dari Umar bin Al Khaththab dengan redaksi: Suruh 
ia untuk ruju' kepada istrinya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, 
kemudian ia haidh dan suci lagi, kemudian jika ia ingin mempertahankannya, 
hendaklah setelah suci, dan jika menghendaki thalaklah sebelum menggaulinya, itu 
adalah hitungan Iddah yang diperintahkan Allah ketika menthalak perempuan. 

HR. Muslim dalam 18 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Diharamkan Menthalak 
Perempuan Haidh Tanpa Ridhanya dan Jika Ia Menentang Hukum Ini Maka 
Thalaknya Terjadi dan Ia Disuruh Untuk Meruju' Istrinya (hadits no. 1/1471) dari 
Umar bin Al Khaththab. dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Abu Daud dalam 7 pembahasan tentang thalak, 4 bab: Mengenai Thalak Sunnat 
(hadits no. 2179) dari Umar bin Al Khaththab. dan redaksinya sama seperti redaksi 
hadits sebelumnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 27 pembahasan tentang thalak, 1 bab: Waktu Thalak Bagi 
Wanita yang Sedang Dalam Masa Iddah Sesuai Dengan yang Diperintahkan Allah 
SWT (hadits no. 3390) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti 
redaksi hadits sebelumnya. 


516 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 











APA oi gp KA Ae Kal-aera 
: Ara : sea HN aa £ : F3 Ap. 1 . . . .. 
Uda HA 2 Kala BCS SI ph MAS ji Aa 
SAI PES SP Ra 
1431. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah RA bahwa ia 
mendengarnya mengatakan: Nafkah wanita yang diceraikan tetap 
berlangsung selagi belum haram. Apabila telah haram, maka diberi 


mut'ah menurut cara yang makruf.””” 


2 .- can 


2h2 JG :J6 SA sesi at We — yery 
Ja Ie ae st aa 3 Jr 


1432. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, 
ia mengatakan bahwa Atha' pernah mengatakan: Wanita yang dithalak 
habis lagi dalam keadaan mengandung bukan merupakan tanggungan 





HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak, bab: Hal-Hal Sunnah Dalam 
Thalak (hadits jld. 2, h. 160) dari Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama 
seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 21 
bab: Penjelasan Mengenai Masa Suci (Ouru' ) dan Iddah Thalak Serta Menthalak 
Perempuan Haidh (hadits no. 59). dari Umar bin Al Khaththab dengan redaksinya 
sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (5299) jld. 2 dari Musnad Umar 
bin Al Khaththab, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang thalak, bab: 
Tentang Menthalak Perempuan Haidh dan Nifas (hadits no. 10952) dari Umar bin 
Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang khulu' dan thalak, bab: Penjelasan 
Mengenai Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah (hadits jld. 7, h. 323) dari Umar bin Al 
Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

S9 HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Perempuan 
yang Ditalak Tiga Sekaligus Tidak Berhak Dinafkahi Kecuali Ia Dalam Keadaan 
Hamil (hadits jld. 7, h. 475). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


bekas suaminya lagi, hanya saja ia diberi nafkah karena 
kandungannya. Jika ia tidak mengandung, maka tidak ada nafkah 
baginya." 


AAN BAE EP PI SE PA 


HE sak ta gg Je ea AN 3 6 

1433. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Abu 
Awanah, dari Manshur bin Mu'tamir, dari Al Minhal bin Amr, dari 
Abbad bin Abdullah Al Asadi, dari Ali RA bahwa ia pernah berkata 
mengenai kasus seorang wanita kehilangan suaminya, "Wanita itu 
tidak boleh kawin." 8! 


. 0. 0. 9. 0-3 9 sa. 39 » 
o aa, Ta (4 Age IP P3 ... NA. . 7. 0. 1? 
AA pa IN iba SEA 5 PA 

ey LA GO aib 1G 01 TA Ga ITA SA 

1434. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari 

Husaim bin Basyir, dari Yasar Abu Al Hakam yang dijuluki dengan 
sebutan "Abul Hakam", dari Ali RA mengenai masalah wanita yang 
kehilangan suaminya bila suaminya tiba, sedangkan istrinya telah 
menikah lagi (dengan orang lain): Jika suaminya menghendaki (cerai), 
ja dapat menceraikan(nya), dan jika dia menghendaki rujuk, maka 
istrinya tidak boleh memilih (pilihan lain).”” 





S0 YIR. Al Baihagi dalam sumber sama dengan sebelumnya. 

SLHR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hitung-hitungan, bab: Seorang 
Perempuan yang Kehilangan Suami Tidak Boleh Mengatakannya Sampai Ia Yakin 
atas Kematiannya (hadits jld. 7, h. 444). 

882 HR. Al Baihagi dalam sumber sama dengan sebelumnya. 


518 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 











5. - 


UEA 1gp) Sab ol OP ae LP SG Up — Nero 

DB am Jb Kain Ka gag da gb 
- Cd 2” Ph - - 25 - en Na 

es Ostey af Ras HI AB Ia ENI Ja Lag 


Al, 

1435. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 

Umar RA: Bahwa ia menceraikan istrinya, sedangkan istrinya tinggal 

di rumah Hafshah (saudara perempuan Ibnu Umar) yang terletak di 

jalan yang dilaluinya ke masjid. Maka, Ibnu Umar mengambil jalan 

dari belakang perumahan karena tidak suka bila harus meminta izin 
dahulu kepadanya sebelum rujuk kepadanya.“ 


OS JB MP EA oi aa 3 SULE — Yara 
ah TU OS Ge aki ol J3 Mam OA sb Sy Nag 
Am SIS | SL Gila SEA JR Sa Pa il 
MAA DU A1 206 3 Agilb SAR Gile 
MO jai ui Sha BLS coba lan » IG Ai yg 
S4 3 aib an aa ana BI AU KE 
1436. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 


Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu seorang lelaki bila telah 
menceraikan istrinya, ia merujuknya sebelum si istri menghabiskan 


83 HR. Al Bukhari dalam Silsilatu al-Dzahab (hadits no. 99. h. 98). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 22 
bab: Iddah Wanita Adalah Di Rumahnya Jika Ia Di Thalak Di Tempat Tersebut 
(hadits no. 71). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang ruju', bab: Ruju' yang Diharamkan 
Seperti Haramnya Perempuan yang Dithalak Tiga, Hingga Ja Meruju'nya (hadits jld. 
7, h. 372). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


iddahnya. Hal tersebut diperbolehkan baginya, sekalipun ia 
menceraikannya sebanyak 1000 kali. Lalu ada seorang lelaki dengan 
sengaja menceraikan istrinya, kemudian menangguhkannya sampai 
masa ifdahnya hampir habis, kemudian ia merujuknya kembali, lalu 
menceraikannya lagi, dan lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak 
akan memberikan tempat kepadamu, dan kamu tidak akan halal 
selama-lamanya." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, 
"Thalak yang boleh dirujuk itu adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik." (Os. Al Bagarah (2): 229) Maka, orang-orang menerima 
ketentuan thalak yang baru. Di antara mereka yang telah menceraikan 
istrinya, maka mereka menceraikannya, ada pula di antara mereka 
yang tidak menceraikannya (yakni rujuk kembali). 


84 YR. Imam Malik di dalam 41! Muwaththa' dalam 29 pembahasan tentang thalak, 
29 bab: Kumpulan Penjelasan Thalak (hadits no. 88). 


520 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 











AI Peres 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG UNDIAN 
DAN NAFKAH KERABAT 


3... “a33 7. 


GM yi Jab 1 AE YO de eta Y£YY 
CA Ta Nvean Naa HB pd WAE gi Fe 
KAL SL IG nh ala NI Ko S1 Ipa Of ate 13 
aa Lo MF aa BET ayah Tag 
1437. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Bukair bin Abdullah bin Asyaj, dari Ajlan 
bin Muhammad, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, "Budak berhak mendapat makan dan pakaiannya 


dengan cara yang makruf dan tidak boleh disuruh melakukan 
pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan." 


885 HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 7368) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. Cet. Darul Fikr. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Apa yang 
Menjadi Kewajiban Pemilik Budak atas Budaknya Dalam hal Memberi Makanan 
dan Pakaiannya (hadits jld. 8, h. 6). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 17 pembahasan tentang memerdekakan, 1 
bab: Kewajiban Pemilik Budak (hadits no. 4313) dari Abu Hurairah. dengan redaksi: 
Bagi seorang budak haknya mendapat makan dan pakaian, dan tidak diberarti 
dengan pekerjaan kecuali yang ia mampu melakukannya, jika kalian membebani 
mereka maka bantulah mereka dan janganlah kalian menyiksa hamba Allah, mereka 
adalah makhluk seperti kalian. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


... 


3 Pig SBU are CA - Y£YA 
BER Gp IA AR 3 PH on Mu A3 
Sa Neh BD ndl) Cas La A yagb | 
1438. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim 
bin Abu Khiddasy, dari Utbah bin Abu Lahab bahwa ia pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata sehubugan dengan masalah budak, 


"Berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan, dan berilah 
mereka pakaian dari pakaian yang kalian kenakan. sen 


Ai GA 3 MI d3 COCan Cgel — yeya 

3 “2 sa LA Gn er 4 e, y 03. too 
Kay $ at Gis G3 : JB an oma duo & na af BA 
SDS 3 2 si So deh eh 10535 5 Lah 

Anta Kia aa adan VI ca) 

1439. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian menyuruh pelayan 
untuk memasak makanan sedangkan ia tidak turut memakannya, 
hendaklah ia memanggilnya dan mempersilakannya duduk (ikut 
makan). Jika ia tidak mau, bujuklah ia untuk mengambil barang 
sesuap lalu menyuapkannya atau memberikan. Atau semakna dengan 
kalimat ini." 


SIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Penjelasan 
Mengenai Kesamaan Dalam Makanan Antara Tuan dan Budaknya dan Antara 
Pakaian Tuannya dan Budaknya (hadits jld. 8, h. 8) dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 
Berilah mereka makanan dengan makanan yang kalian makan, dan berilah mereka 
pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan". 

87 HR. At-Tirmidzi dalam 26 pembahasan tentang makanan, 44 bab: Penjelasan 
Mengenai Makan Bersama-Sama dengan Budak dan Keluarga (hadits no. 1853). 
dari Abu Hurairah dengan redaksi: Jika pembantu kalian selesai memanaskan dan 


522 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








MJ 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PERSESUSUAN 


2 7.0 0 ee ey oo .. . af 
in iab PK PN Up ana CL Ul — Ntt. 

2 or Pad ke 8. Nya Pa" 7 PAP 2:0 co Loc 
La adia Ke ai EPA Lg NG ab AG 
.o. . . . . hp Tg eni PE PNY or. 4, 2, “. "Aa 
Se EN anie OS Den Jaa aka Ai ol ai 
- 3» Cie . . Lha 2, .. Aa -. .. .. Ala ” 
li— Bl dg Has LAAIS U Canak doi ya 

ng . LX 9, Naa Aan oc aa 7 

BG ag EM Ko Sih JW DH ost Ja9 
an Ken ag Pan de Lam aan en ana San u 
MB IE YAI Ip) VA AA Ia Lai al 03 
28. . NA 2 pa 3 & Ban TR 23 .. Pa an Tae rd . . 
Pal ale Gaal Jiya) JS File JAN TA Gp Url 
5 aa . 02. . Pe 2 Ld 0.7. 

BI PA GE Ol 

1440. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 

Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman: Aisyah RA -istri Nabi SAW- 
mengabarkan kepadanya (Amrah) bahwa ketika Nabi SAW sedang 
berada dalam gilirannya, ia mendengar suara lelaki meminta izin 
untuk masuk ke rumah Hafshah. Aisyah melanjutkan kisahnya: Maka 


aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ini ada orang lelaki meminta izin di 
dalam rumahmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku melihatnya, ia 





memasakkan makanan kalian, hendaklah ia menarik tangannya untuk duduk dan 
makan bersamanya, jika ia enggan maka hendaklah kalian tinggalkan sebagian 
untuk dimakannya". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 7342) jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. Cet. Darul Fikr. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang memberi nafkah, bab: Apa yang 
Sebaiknya Dilakukan Seorang Tuan Terhadap Budaknya yang Menyiapkan 
Makanannya (hadits jld. 8, h. 8). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





adalah si fulan, saudara sesusuan paman Hafshah." Maka aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya si fulan masih hidup, yakni 
saudara sesusuan pamannya, bolehkah ia masuk menemuiku?" 
Rasulullah menjawab, "Ya, sesungguhnya radha'ah (saudara 
sesusuan) menjadikan mahram sama dengan mahram karena 
kelahiran (senasab). nee 


ja 3. 1. 2 


LI Ea yi naa 2G EP SA CAT NA 


1 Ep (po Ab S3 HP Wib sia GI ata 
33 el Up AAS Ah ULA 3 du Ya di IU “JG 
nih, BAN Ia At ps ot cap JB AI 
ea Uya PL LS 

1441. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah 


mendengar Ibnu Jad'an mengatakan: Aku mendengar Ibnu Al 
Musayyab menceritakan sebuah hadits dari Ali bin Abu Thalib seperti 





688 YR. Al Bukhari dalam 52 pembahasan tentang kesaksian, 7 bab: Menyaksikan 
Seseorang yang Mempunyai Hubungan Nasab, dan Sesusuan (hadits no. 2646). 

HR. Muslim dalam 17 pembahasan tentang penyusuan, 1 bab: Diharamkan atas 
Saudara Sesusuan Seperti Apa yang Diharamkan dari Saudara Sekandung (hadits 
no. 1/ 1444). 

HR. An-Nasa'i dalam 26 pembahasan tentang nikah, 49 bab: Apa yang Haram 
Karena Sepersusuan (hadits no. 2302) dari Aisyah dengan redaksi: Apa yang 
diharamkan karena sepersusuan adalah seperti apa yang diharamkan karena 
hubungan nasab. 

HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari 
Saudara Sesusuan (hadits jld. 2, h. 155). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 
I bab: Menyusui Anak Kecil (hadits no. 1). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (25508) jld. 9 dari Musnad Aisyah 
RA. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang nikah, bab: Apa yang Diharamkan dari 
Menikahi Kerabat, Saudara Sepenyusuan, dan Selain Keduanya (hadits jld. 7, h. 
159). 


524 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 




















berikut: Bahwa Ali pernah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
berminat terhadap anak perempuan pamanmu, Hamzah, karena 
sesungguhnya dia adalah gadis Ouraisy yang paling cantik?" Nabi 
SAW bersabda, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa Hamzah adalah 
saudara sepersusuanku, dan bahwa Allah telah mengharamkan 
karena saudara sepersusuan hal-hal yang diharamkan karena 
saudara senasab?" 


Hd PRA oi ella LP us Ul tt 
2. Ce0 2g re.) Ka .. Aa “ » 7 PN Ta ta rd . Ta . 
Ii ALA Sah MIE lo IN PG Dp) UC 


1442. Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW tentang 
anak perempuan Hamzah semisal dengan hadits Sufyan.8?? 


AA AS IP alah Jl op UI Up yet 
KIE AN LA OUT SAS JI 5 IL as aa 
SO andi Si 2533 Ja Jas NG SI aah, 
? ? : Da 
AA UI 
1443. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Amr bin Asy-Syarid: Bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai seorang 
lelaki yang mempunyai 2 orang istri, sedangkan salah seorang dari 
keduanya menyusukan seorang bayi laki-laki dan yang lainnya 
menyusukan seorang bayi perempuan. Maka dikatakan kepadanya, 


"Bolehkah anak laki-laki itu kawin dengan anak perempuan tersebut?" 
Ibnu Abbas menjawab, "Tidak boleh, karena ligah (pembuahan)nya 


589 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


berasal dari sumber yang sama." 


— Bat 5 caaatn PNG Oki Nge 1414 
». 2 , daa “ “6  .. 4 2... MA 
Pen) ig OT dp 1d LA CAN AN PIA P3 He 


£ £. EP ot TG, 2: ... : . 23 

HP JEN Y ISI Cp Oa Il Ur pi Mapala 
MAA yaa SS EM Gp NI AI 

0 - 3 . 

HE BESI op AN IP YA oi elba LP Olah UV 
' ng 20 3 Lag 2 saga A22.3 .. s8 2 
I— — Yi Rep La CA "J8 ey ai Ta 
MAAN 

1444. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Al Ouran menurunkan 
10 kali menyusu yang dimaklumi dapat menjadikan mahram, 
kemudian dijadikan menjadi 5 kali menyusu dapat menjadikan 
mahram. Maka, tidak ada seorang pun yang masuk menemui Aisyah 
kecuali orang yang telah melengkapi 5 kali menyusu.””'! 

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 
dari ayahnya, dari Al Hajjaj -aku menduganya dari Abu Hurairah RA- 
yang mengatakan: Tidaklah mengharamkan sepersusuan itu kecuali 
sebanyak yang dapat mengenyangkan perut. 


S9 HR. At-Tirmidzi dalam 10 pembahasan tentang penyusuan, 2 bab: Penjelasan 
Mengenai Susu yang Tidak Diperas Beberapa Hari Agar Hewannya Dihargai Mahal 
(hadits no. 1149). 

HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 30 pembahasan tentang penyusuan, 
1 bab: Menyusui Anak Kecil (hadits no. 5). 

STR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang 
Mengatakan Tidak Haram Menikahi Sepersusuan Kecuali yang Menyusu Lebih dari - 
Lima Kali (hadits jld. 7, h. 454). 

Dari jalur Yahya bin sa'id diriwayatkan Muslim dalam 17 pembahasan tentang 
penyusuan, 6 bab: Diharamkan dengan Lima Kali Menyusu (hadits no. 25/ 1452). 


526 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


AS 3 ukh BI oi (ba 3 Oi Heran Yeo 


. 


HI J3 ale Sha ai CAS ag A3 ci 

MAP) Y, "ang Y, an LP Y3 Haa Hah 2 2 

1445. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 

Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zubair RA bahwa Nabi SAW 

telah bersabda, "Tidak dapat menjadikan mahram sekali sedot, tidak 2 
kali sedot, tidak sekali menyusu, tidak pula 2 kali menyusu. alis 


N 


sar 


7. ra 


PA Pp cad Gp SG Ul - 1441 
fa aa 5 ta pateggur ale Ko pa BI ro 2 


2. 0. 7... 


Ken NAK Kena Na PI AR) uas UI 

1446. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Urwah bin Zubair RA: Bahwa Nabi SAW memerintahkan istri Abu 
Hudzaifah agar menyusukan Salim sebanyak 5 kali susuan agar 
menjadi mahram berkat air susunya. Maka, istri Abu Hudzaifah 
melakukannya, dan (setelah itu) dia menganggapnya sebagai anak 
sendiri. 


52 Pari jalur dari Hisyam diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam 26 pembahasan 
tentang nikah, S1 bab: Jumlah yang Mengharamkan dari Penyusuan (hadits no. 
3309). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. (16110) jld. 5 dari hadits Abdullah 
bin Zubeir. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang 
Mengatakan Tidak Haram Menikahi Sepersusuan Kecuali Lebih dari Lima Kali 
Menyusu (hadits jld. 7, h. 454). 

3 YR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa” dalam 30 pembahasan tentang 
penyusuan, 2 bab: Penjelasan Mengenai Menyusu Setelah Besar (hadits no. 13). 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: Pendapat yang 
Mengatakan Tidak Haram Menikah dengan Saudara Sepersusuan (hadits jld. 7, h. 
456). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


ss. 


KA 2 1 Jia Cena ol gp CG la - Ytv 
LA ok ine Oi Una MSN AA: SIB 
253 Dak Aga DE ph dl Jo Ewe La 05, 


AI Ie SES aib ul In ae PW Uu H5 


pay Ul Kake AR UE GM ea ale Se Ke 
IA ta gi Pp MA GA pal ES 
2 gg A3 Ai Fat La AR 9 JSI NA Ga 

JI bat KN AAN AAN IE IN UT 
AN PN ag Bapa an SIB HIU Tla d 
da Las IR Aa Sapa NI Sud 
JP JUS Ai 3 Ti HA Ya 
HE Ta Uta EP SAI pan GIE Si le 
Ja sala ae dn LAM Ya Ie yak 
OA pa Gt key AG Ca ale la AI G3 
Maura Bi Dae Gp 3 AS Uh aa GA 
SEA PUS IL S5 pl Jay ol ad La Lah 
JS Gp Ke JAN Busi dan Gel (As 
PEN ng ke Pe G3 Par 
bh eka aekkeLaramanga, 
PA pd Ha DS ga Ha gia Ga ale al 


528 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 











JASA ARI ta IE JAN pp la S1 dia Jr 
MN at gd ARA do AI AI OS AI aa MA 
1447. Malik menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa ia 

pernah ditanya mengenai penyusuan anak yang sudah besar, ia 
mengatakan: Urwah bin Zubair pernah mengabarkan kepadaku bahwa 
Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah adalah salah seorang sahabat 
Rasulullah SAW. Ia ikut dalam perang Badar dan mengambil Salim 
sebagai anak angkatnya, hingga Salim dikenal dengan sebutan Salim 
maula Abu Hudzaifah. Perihalnya sama dengan Rasulullah SAW 
mengambil Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Dan, Abu 
Hudzaifah menikahkan Salim, sedangkan ia menganggapnya sebagai 
anak sendiri. Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan keponakan 
perempuannya, yaitu Fatimah binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah. 
Fatimah pada saat itu termasuk kaum wanita Muhajirin yang pertama, 
juga merupakan wanita Ouraisy yang paling utama. Ketika Allah 
menurunkam firman-Nya mengenai Zaid bin Harits, yaitu: 
"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika 
kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah 
mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maula kalian." 
(Os. Al Ahzaab (33): 5) Maka, tiap-tiap orang dari mereka 
mengembalikan sebutan anak-anak angkat mereka kepada ayahnya 
masing-masing. Dan, jika ia tidak mengetahui nama ayah dari anak 
yang diangkatnya, maka dikembalikan kepada walinya. Kemudian 
datanglah Sahlah binti Suhail dari kalangan Bani Amir bin Luay, istri 
Abu Hudzaifah, kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata kepada 
Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami menganggap bahwa Salim 
masih anak-anak, sedangkan dia bebas masuk kepadaku dan aku 
sendiri orang yang tidak mampu, aku tidak mempunyai kecuali hanya 
sebuah rumah. Maka, bagaimanakah sebaiknya menurutmu mengenai 
dia?" Menurut berita yang sampai kepada kami, Nabi SAW bersabda 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 529 


demikian, "Susukanlah dia sebanyak 5 kali menyusu, dia akan 
menjadi mahram berkat air susu itu." Maka Sahlah melakukan hal 
tersebut, sejak saat itu Sahlah menganggap Salim sebagai anak 
susuannya, dan Aisyah mengambil ketentuan tersebut terhadap kaum 
lelaki yang ia sukai boleh masuk menemuinya. Dan, ia menganjurkan 
kepada saudara perempuannya —Ummu Kaltsum— serta anak-anak 
perempuan saudaranya agar mau menyusukan orang yang disukai 
untuk masuk menemuinya dari kalangan kaum laki-laki dan kaum 
wanita, sedangkan para istri Nabi SAW menolak bila seseorang boleh 
masuk menemui mereka karena faktor menyusukan seperti itu. 
Mereka berkata, "Kami tidak lain berpandangan terhadap apa yang 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sahlah binti Suhail 
hanyalah rukhshah semata terhadap Salim dari beliau sendiri. Tetapi 
tidak boleh ada seorang pun masuk menemui kami lantaran penyusuan 
seperti itu." Berdasarkan hal tersebut disebutkan di dalam hadits 
bahwa istri Nabi SAW ada yang melakukan penyusuan terhadap anak 
yang sudah besar.“ 


— IP AP MAP Olah US - YetA 


A1 Ie MAA AN ES Da men Uh ab Ol Cab ul 
Salma AN TPG God la da Lo 
SA dg PI ob sJL3 cal SI & Di dot Dep 353 3 


1448. Sufyan Peak kepada kami dari Ubaidullah bin 
Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Umar memiliki 100 bagian 





“HR. Imam Malik di dalam Al Muwaththa' dalam 30 pembahasan tentang 
penyusuan, 2 bab: Penjelasan Mengenai Menyusui Orang Dewasa (hadits no. 13). 
HR. Abdurrazzak dalam mushannifnya dalam pembahasan tentang penyusuan, bab: 
Menyusui Orang Dewasa (hadits no. 13886). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya dalam 15 pembahasan tentang menyusui (hadits 
no. 4215). 


530 || musNAD IMAM SYArI”I 


dari tanah Khaibar yang ia beli, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh harta 
yang belum pernah kuperoleh sebelumnya sebanyak itu, sedangkan 
aku bermaksud akan menjadikannya sebagai sarana ber-tagarrub 
(mendekatkan diri) kepada Allah SWT." Maka Nabi SAW bersabda, 
"Pertahankanlah pokoknya, dan manfaatkanlah hasilnya di jalan 
Allah. "3 


PE IA PP PAI Ui Upi -y11a 

IA Inna aj me alaan APU gp 

JB dip Genta path na WE NG KA IG 5 Ip 

S3 Ata ol Sing ap Ol ipa la II Jo S5 
1449. Ibnu Habib Al Oadhi —dia aialah Amr bin Habib— 


mengabarkan kepada kami dari Ibnu Auf, dari Nafi', dari Ibnu Umar 
RA: Umar RA pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
memperoleh dari Khaibar sejumlah harta yang menurutku paling 
menakjubkan dan paling banyak, aku belum pernah memperoleh harta 
sebanyak itu." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu suka, 
pertahankanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya di jalan 
Allah." Maka, Umar bin Khaththab RA menyedekahkannya. 
Kemudian Ibnu Umar menceritakan perihal sedekahnya.” 





595 Dari jalur riwayat dari Ubaidillah diriwayatkan Ad-Darugutni dalam pembahasan 
tentang wakaf (hadits no. 13, h. 187) dengan redaksi: Wahai Rasulullah SAW aku 
bernadzar untuk bersedekah dengan hartaku, beliau menjawab, “Wakafkanlah 
pokoknya dan infakkan keuntungannya.” 

Dan ia juga meriwayatkan dalam pembahasan yang sama (hadits no.1 1, h. 187). 

59 Pari jalur dari Ibnu 'Aun diriwayatkan Bukhari dalam 55 pembahasan tentang 
wasiat-wasiat nabi, 28 bab: Wakaf, Bagaimana Pencatatannya (hadits no. 2772) 
dengan redaksi: “jika engkau ingin mewakafkan pokoknya dan bersedakah dengan 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


NA Pn IP co, oo. 8 0. 0 2.5 A2 

LP DI CA yaa 3 Olga Lebat Yaa Ul to. 
35 of cad 39 gala PN oi ia Abe 9 MI ae 
Wp ra Teh JB ala aan Lp ab 


7. ee . Ko |) -—. A23 NX 2 , ha . an . 2 
AN UTK ey 3 ika MIE elo Al Jpn) Jas CL 


1450. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami, atau 
aku mendengarnya dari Marwan bin Muawiyah, dari Abdullah bin 
Atha Al Madani, dari Ibnu Buraidah Al Aslami, dari ayahnya: 
Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Untuk itu ia berkata, 
"Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak kepada 
ibuku, tetapi sekarang ia telah meninggal dunia." Rasulullah SAW 


keuntungannya”, maka Umar bersedekah, Bahwa ia tidak menjual pokoknya, tidak 
pula menghibahkannya, tidak pula diwariskan untuk orang-orang fakir, kerabat, 
budak, fi sabilillah dan ibnu sabil, tidak mengapa bagi pemiliknya menggunakannya 
dengan baik atau memberi makan teman bukan dengan tujuan untuk disimpan. 

HR. Muslim dalam 25 pembahasan tentang wasiat, 4 bab: Waktu (hadits no. 15/ 
1632) dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Abu Daud dalam 12 pembahasan tentang wasiat-wasiat, 13 bab: Penjelasan 
Mengenai Seorang Lelaki yang Berwakaf (hadits no. 2878) dari Ibnu Umar. dan 
redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. At-Tirmidzi dalam 13 pembahasan tentang hukum, 36 bab: Mengenai Wakaf 
(hadits no. 1375) dari Ibnu Umar, dan redaksinya sama seperti redaksi hadits 
sebelumnya. 

HR. An-Nasa'i dalam 29 pembahasan tentang wakaf, 2 bab: Wakaf (hadits no. 3601) 
dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Ibnu Majah dalam 15 pembahasan tentang macam-macam sedekah, 4 bab: 
Mengenai Wakaf (hadits no. 2396) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti 
redaksi hadits sebelumnya. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no.( 5179) jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Al Khaththab dan redaksinya sama seperti redaksi hadits sebelumnya. 
HR. Ad-Daruguthni dalam pembahasan tentang wakaf, bab: Bagaimana Pencatatan 
Wakaf (hadits no. 1, h. 187) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi 
hadits sebelumnya. 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang wakaf, bab: sedekah-sedekah yang 
haram (hadits jld. 6 h. 158, 159) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti redaksi 
hadits sebelumnya. 


532 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





bersabda, "Sedekahmu sah, dan budak itu kembali menjadi milikmu 


berdasarkan warisan." 


Go D0 36 8. 


3 .a$ 
JP KP US BPI 
JB Ka ae Jah aa Ah PP aa HAL aku 
Li 5 idle Jo AI dpan HI UG od ge 53 N 
- - - . 7 an . sj . 
It ae e Sia Up Ol) ebi AI HA ii IE Ll 


3 Te 0d. 
1451. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— 
mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Husain bin Hasan 
menceritakan kepada kami dari bukan hanya seorang dari kalangan 
ahli baitnya, menurut dugaanku dia mengatakan dari Zaid bin Ali: 
Fatimah binti Rasulullah SAW pernah mengeluarkan zakat harta 
bendanya kepada Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, dan Ali 
pernah mengeluarkan zakat kepada mereka serta memasukkan orang- 
orang lain bersama mereka. 


- 
PT Id 


- .. os £ @ 0 . ? 7. “9 
AE Ao Tan Pe ML UG - Y£0Y 
er. 0 In 8 & Lon Ne Taat 0 B8. o 3 
HA Ie ai OA Gap) TE Pp thaba yi a 
KIS SU Ida ah 3 Pi La JAS ah 
KAKI A9 BO Bp JW Opi de Thai ea V5 
1452. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu 





S7 Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam meriwayatkannya. 

598 YIR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang wakaf, bab: Sedekah-Sedekah yang 
Haram (hadits jld. 6 h. 158, 159) dari Ibnu Umar dan redaksinya sama seperti 
redaksi hadits sebelumnya : 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Abdurrahman, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah RA: Nabi 
SAW memasuki rumah Aisyah, lalu Aisyah menghidangkan 
kepadanya makanan roti dan lauk-pauk yang ada di rumahnya, maka 
Nabi SAW bersabda, "Mengapa aku tidak melihat masakan daging?" 
Aisyah menjawab, "Daging itu berasal dari zakat yang diberikan 
kepada Barirah." Nabi SAW bersabda, "Daging itu adalah zakat 
baginya, tetapi bagi kami adalah hadiah. sid 


5? HR. Al Bukhari, dalam 17 pembahasan tentang nikah, 18 bab: Wanita Merdeka 
Bersuamikan Budak (hadits no. 5097). 

HR. Muslim, dalam 12 pembahasan tentang zakat, 52 bab: Yang Dibolehkan 
Memberi Hadiah Kepada Nabi Muhammad SAW adalah Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib (hadits no. 173/1075). 

HR. An-Nasa'i, dalam 27 pembahasan tentang talag, 29 bab: Ummat Pilihan (hadits 
no. 3447), diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi, Perwalian adalah bagi siapa 
yang memerdekakan. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk rumah dan 
melihat daging memenuhi periuk yang ada di dapur, kemudian beliau disuguhkan 
roti dan lauk pauk yang tersedia di rumah, melihat apa yang disuguhkan, Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidakkah ada tadi daging yang dipanaskan di dalam periuk?" 
Mereka yang ada di rumah menjawab, "Benar, Ya Rasulullah, akan tetapi daging itu 
adalah sedekah untuk Barirah sedang engkau tidak memakan makanan dari 
pemberian sedekah". Rasulullah SAW. bersabda, "Benar, daging itu bagi Barirah 
merupakan sedekah dan bagi kita menjadi hadiah." 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 7 pembahasan tentang thalak, 10 
bab: Hadits Tentang Ummat Pilihan (hadits no. 29), diriwayatkan dari Aisyah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Al Baihagi, pembahasan tentang hibah, bab: Rasulullah SAW Tidak Menerima 
Sedekah Sunnah, Akan Tetapi Menerima Hibah (hadits. Jld. 6, h. 184). 

HR. Ibnu Hibban, dalam 19 pembahasan tentang hibah (hadits no. 5116), 
diriwayatkan dari Aisyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 


534 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





ih '? C (3 7 Pa g - 
AAL ve LIBA 30 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG DZIKIR 
KEPADA ALLAH TANPA BERWUDHU DAN 


DALAM KEADAAN HAIDH 


o- 0 


EN 3 AS Oi PAN ASP BL Up — Ntor 

3 2 Lin, aa Tn Dau 3 NA . 0. 
Hi Data Uh SG ai IG WS AN Lap) Tele GP 
Het Ie NU KA HPA kah 5 YG IL 


s 


LA FTI PE Uje IL ah 
Asah 


. 


1453. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Al Oasim, dari ayahnya, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Aku tiba di 
Makkah dalam keadaan haid hingga aku tidak dapat berthawaf di 
Baitullah, tidak pula bersa'i di antara Shafa dan Marwah. Kemudian 
aku mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka beliau 
bersabda, "Lakukanlah semua yang dikerjakan oleh jamaah haji, 
hanya saja janganlah engkau berthawaf di Baitullah sebelum 


bersuci. "0 








10 FR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 81 bab: Wanita Haid Wajib 
Menunaikan Seluruh Ibadah Haji Kecuali Thawaf (hadits no. 1650). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 20 pembahasan tentang haji, 74 bab: 
Hukum Wanita Haid Masuk Makkah (hadits no. 239), diriwayatkan dari Aisyah 
dengan redaksi, "Kerjakanlah Hai Aisyah seperti apa yang dikerjakan Jama'ah Haji 
yang lain kecuali Thawaf dan Sa'i antara Shafa dan Marwah sampai kamu benar- 
benar suci." 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Harus Suci (jld. 5, h. 
86). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: 
Masuk Makkah (hadits no. 3835). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 535 





7. 


Te aga cant 13 SP yi pita yg CL Mo ja tor 

db Ipa MS lb BE SG INA 
Rn Aan SBN ag 2 ... A 
AI ae AI Jah Jas Ga #3 Obi Y JI 1 ala 
. 4 " . .. - - 5 4 s5 
SA Ka lai 16 Ta 5 Ga Gr M3 Ls al) ale 
Pa PA li eU WAS LA BP NA 
1454. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengatakan: Fatimah binti Abu 
Hubaisy pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya 
aku seringkali dalam keadaan tidak suci, apakah aku harus 
meninggalkan shalat?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya 
hal itu hanyalah darah penyakit (keputihan) dan bukan darah haid. 
Karena itu apabila masa haidmu datang, tinggalkanlah shalatmu: dan 


apabila kebiasaan masa haidmu telah berlalu, maka cucilah darahmu 
(yakni mandi jinabahlah kamu), kemudian shalatlah."”! 


Ao. BG. 3 30 30 1. 2 


An Gp BL AG ia Ghea 3 ea Tgn gen 1400 


Aa an dp db jln PN an gi 
SI Le Dami Gaya Ka Tata Paloh 2» “JG 





71 HR. Al Bukhari, dalam 6 pembahasan tentang haid, 8 bab: Istihadhah (hadits no. 
306). 

HR. An-Nasa'i, dalam 3 pembahasan tentang haid, 6 bab: Perbedaan Antara Darah 
Haid dan Darah /stihadhah (hadits no. 364). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 29 
bab: Wanita yang Beristihadhah (hadits no. 107). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haid, bab: Sedikit-sedikitnya Darah 
Haid (hadits. Jld. 1, h. 321). 

HR. Ad-Daruguthni, dalam pembahasan tentang haid (hadits no. 1, h. 206). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 8 pembahasan tentang bersuci, 18 bab: 
Haid dan Istihadhah (hadits no. 1350). 


536 || musNaD IMAM SyArI'T 


Pata 


ca Area nan Ai bag sal al ale da 
K3 Ii da RN dp die ah ae UN 3S 


Na 


2, -.. 3 


SS dilan In Tas Lamb Aa Pi) MG Sela GA 


Ha le TA Ga Si Aa G3 
3 B3 Na SG AU Lai ut KA Oi 
J5 A3 aa NA Aan Ga 2 

He JB Ai Seet MB Op lau 
Lapang mela PA An san ae 
anang angga Pra G6 let ab Ula 


ai ih papar al OaP dd 
GA BE ph ai, S3 Kp Jas EN, oab 
(5S je 2 3 Wis, sa jd 5 aa) Ga 


Sab Iya Sip Dai EN 


1455. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Agil, dari 
Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya, yaitu Imran bin 
Thalhah, dari ibunya —Hamnah binti Jahsy— yang menceritakan: 
Aku pernah mengalami haid yang sangat berat, maka aku datang 
kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa, dan aku menjumpai beliau 
ada di rumah saudara perempuanku, Zainab. Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai suatu keperluan kepadamu, 
tetapi keperluan itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat 
dielakkan, hanya aku merasa malu untuk mengutarakannya." Nabi 
SAW bertanya, "Keperluan apakah, hai saudariku?" Hamnah 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 





menjawab, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang 
mengalami pendarahan yang sangat berat. Bagaimana menurutmu 
keadaan tersebut, sedangkan engkau telah melarangku untuk shalat 
.dan puasa (bila dalam keadaan demikian)?" Nabi SAW menjawab, 
"Pakailah pembalut." Hamnah berkata, "Keadaannya lebih parah dari 
itu." Nabi SAW bersabda, "Maka pakailah kain (untuk menyumbat)." 
Hamnah berkata, "Keadaannya lebih parah dari itu, sesungguhnya 
darah haidku mengalir terus-menerus." Nabi SAW bersabda, "Aku 
akan memerintahkan kepadamu 2 perkara itu, yang mana pun engkau 
lakukan sudah mencukupi, sekalipun tanpa yang lainnya, dan jika 
darahmu kuat sekali hingga tidak dapat dibendung oleh keduanya, 
maka engkau lebih mengetahui cara menyumbatnya." Nabi SAW 
bersabda pula kepadanya, "Sesungguhnya hal itu merupakan 
tendangan dari syetan, maka berhaidlah engkau selama 6 atau 7 hari 
menurut pengetahuan Allah, kemudian mandilah. Apabila engkau 
telah merasa yakin bahwa dirimu telah suci, maka shalatlah selama 
24 atau 23 malam berikut siang harinya, dan berpuasalah engkau, 
sesungguhnya hal itu sudah mencukupimu. Demikian seterusnya 
dalam setiap bulan, lakukanlah hal yang sama sebagaimana wanita 
mengalami haid dan bersuci, yakni batasan waktu haid dan waktu 


sucinya. Lk 


2 HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 109 bab: Siapa yang 
mengatakan, "Apabila kamu kedatangan haid, maka tinggalkanlah shalat" (hadits no. 
287), diriwayatkan dari Hinnah binti Jahsy dengan redaksi, "Aku akan menyuruh 
kamu dua perkara yang apabila kamu kerjakan salah satunya niscaya tidak perlu 
lagi kamu mengerjakan yang lain, dan apabila kamu mampu melaksanakan 
keduanya maka sesungguhnya kamu lebih mengetahui kemampuanmu", kemudian 
Beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya haid ini adalah salah satu dari gerakan 
syaitan, waktu haidmu bisa enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah SWT, setelah 
itu mandilah sampai kamu benar-benar bersih dan suci kemudian shalatlah 
sebanyak dua puluh tiga hari atau dua puluh empat hari dan kemudian berpuasalah 
karena yang demikian itu menutupi kekurangan ibadahmu. Maka dari itu 
lakukanlah ia setiap bulannya baik ketika wanita dalam keadaan haid ataupun suci, 
waktu haid ataupun waktu suci. Dan apabila kamu mampu untuk mengakhirkan 
Shalat Zuhur dan Ashar, dan mengakhirkan shalat Maghrib serta menyegerakan 
shalat Isya kemudian kamu mandi dan menjama' antara dua shalat tersebut maka 


538 || musnaD ymam SYar1'1 


ORA 3 Ab II Jp ab HL Wat -Ato1 
LEG PN ega or- ta | 5... L-- se... ..... 
ISA Ot ah Me Io Al an Kala AP la ui 
Lp ap : Te ga Tg Mpg ore tot 25 0. Tg Pa TPA NA 
Kal RA EM Ag Ale dle DI MIE UG 
2 £ 2 0. LL SMP LN P Y, To. 
HI AT, JA Sae 73 2JUB pke de DN Ko Al Je 
SN BS GAN SI Gasa ol J3 AE Ip sea 
5 LA AI Jasa Up ale (3 ana 5 Gp WS 38 
1456. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' maula Ibnu 
Umar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: 
Bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita yang 
darahnya terus mengalir, maka Ummu Salamah meminta fatwa dari 
Rasulullah untuk wanita itu. Lalu beliau bersabda, "Hendaklah ia 
memperhatikan bilangan hari-hari yang ia biasa haid setiap bulannya 
sebelum ia mengalami hal tersebut. Kemudian hendaklah ia 
meninggalkan shalat selama masa tersebut setiap bulannya. Apabila 
masa itu telah lewat, hendaklah ia mandi dan memakai penyumbat 





lakukanlah, dan kerjakanlah jika kamu mandi untuk menunaikan shalat Fajar, dan 
puasalah jika kamu mampu untuk itu", Rasulullah SAW menambahkan, "Yang 
terakhir inilah yang sangat ku gemari." 

HR. At-Tirmidzi, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 95 bab: Hadits Tentang 
Wanita yang Beristihadhah yang Menjama' Dua Shalat dengan Satu Kali Mandi 
(hadits no. 128), diriwayatkan dari Humnah binti Jahsy. Redaksi haditsnya serupa 
dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Majah, dalam 1 pembahasan tentang bersuci dan sunnah-sunnahnya, 115 
bab: Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wanita yang Ber-istihadhah yang 
Mana Waktu Sucinya Berhari-hari Sebelum Darahnya Keluar Lagi (hadits no. 622). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 27545. Jld. 10, dari hadits yang 
diriwayatkan oleh Humnah binti Jahsy. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 








kain, lalu shalat." 


Gb PAN GA ds KE LAU — Ntov 
(4 7 .. @ sa “ “an "1 “a. 2? Ea. N . 2 Tp 7” 
ea pa La, AN AI MAN KVA NAN 
Na ine #9 . an bea 5 uk sap N Cr. PN Si PA 
og Sr RR Ab al Ito Ip Its 
5 23 ka »” 43 3 an Ini ai », Pa SAT Le 5 0." 
eni NO JSI Jai Ce Keaag Jai ol arah, Kain 
ta . 5 5 2 3 “ 
Kau) pen S ra & 
1457. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan: Az-Zuhri mengabarkan kepadanya dari Amrah, dari 
Aisyah RA: Bahwa Ummu Habibah binti Jasy pernah mengalami 
istihadhah selama 7 tahun, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW 
dan beliau menjawab, "Sesungguhnya hal itu hanyalah darah penyakit 
dan bukan darah haid." Dan, Nabi SAW memerintahkannya agar 
mandi dan shalat (seperti biasanya). Ummu Habibah mandi setiap 
akan melakukan shalat, dan ia duduk di tempat pencucian, maka air 
yang ada padanya penuh dengan darah. 





73 HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 108 bab: Tentang Wanita 
yang Ber-istihadhah, dan Siapa yang Berkata, "Tinggalkanlah Shalat pada Bilangan 
Hari Kapan ia Haid (hadits no. 274). 

HR. An-Nasa'i, dalam 3 pembahasan tentang haid, 3 bab: Wanita Memiliki Bilangan 
Hari Haid Setiap Bulannya (hadits no. 353). 

HR. Imam Malik dalam 41 Muwaththa', dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 29 
bab: Wanita yang Beristihadhah (hadits no. 108). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 26778. Jld. 10, dari hadits yang 
diriwayatkan oleh Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Haid, bab: Wanita yang Berada Dalam 
Masa Iddah Tidak Dibedakan Antara Darah Haid dan Istihadhah (hadits. Jld. 1, h. 
332). 

704 HR. Muslim, dalam 3 pembahasan tentang bersuci, 14 bab: Tentang Wanita yang 
Ber-istihadhah, Mandi dan Shalatnya (hadits no. 64/334). 

HR. An-Nasa'i, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 135 bab: Tentang Waktu- 
waktu Suci (hadits no. 210), dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan 
redaksi, "Bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy mengalami pendarahan 


5201| || muSNAD IMAM SYAFI'T 








Ya $ ea La PA 
IPB 5 2 AIO HA) 
BAN NA NN Jade UN JU AR P3 Ju 


HAN 


.. 


1458. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Al Jald bin 
Ayub, dari Muawiyah bin Ourrah, dari Anas bin Malik, ia pernah 
mengatakan: Masa haid yang dialami wanita ialah 3 atau 4 hari 
sampai dengan batasan maksimal 10 hari. 

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Ulayah mengatakan kepadaku 
bahwa Al Jald adalah seorang Arab badui yang tidak mengenal 
hadits."7 


BG. 34 Io Jo 1. 0 


(OMEnS 1 Sana LA dab 0 ali (i- 1404 
Oak EA Le ai Sa Sada 
den IS AB IN 23 Kaap HA da di aa 


49 Ana 2 eh Ne 
1459. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 


Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Rafi', 
dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW: Bahwa Nabi SAW pernah 


istihadhah selama tujuh tahun, maka iapun bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang hal tersebut, Beliau bersabda, "Yang demikian itu bukan darah haid. Ia 
adalah penyakit, kemudian beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat menurut 
waktu suci dan haidnya, ia harus mandi dan shalat, dan ia diharuskan mandi setiap 
akan menunaikan shalat". 

7S HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haid, bab: Sebanyak-banyaknya 
Darah Haid (hadits. Jld. 1, h. 322). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 541 


ditanya mengenai kain yang terkena darah haid, maka beliau SAW . 
bersabda, "Hendaklah dia kerik, kemudian kucek dengan air, lalu 
boleh ia pakai untuk shalat." 


706 Asy-Syafi'i sendirian dalam meriwayatkannya. 


542 || musWaD Imam syArI'T 


AMS 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MEMERANGI PELAKU PEMBERONTAKAN 


Ia op Bab 3 GAN EP IA, 
bi Jen ps aai! yh yah gi gi As Juna PSU 
X3 1 JL 3 ja Sai -JU Ang ale 
1460. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zulri, 
dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Said bin Zaid bin Amr bin 


Nufail bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid. OA 


3 (hahaa y 3. Aa Ss Kabah : Omi at 1411 
aa 1 Ke ai pad po el 


Th 
o £ 30 3 


al da ol Pi ta 3 UB tas op TA imel Co gknalg 
NE 6 3 La ON) DAA Ha 





77 HR. An-Nasa'i, dalam 37 pembahasan tentang haramnya pembunuhan, 22 bab: 
Orang yang Terbunuh Karena Menjaga Hartanya (hadits no. 4101). 

HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 21 bab: Barang siapa 
yang Terbunuh Karena Menjaga Hartanya, Maka Ia Mati Syahid (hadits no. 2580). 
HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 1628. Jld. 1, diriwayatkan dari 
Said bin Zaid bin Amr bin Nufail dengan redaksi, "Barang siapa yang terbunuh 
karena menjaga hartanya, maka ia mati syahid dan barang siapa yang berbuat 
zalim sebanyak satu jengkal bumi, niscaya ia akan dibebani tujuh bumi". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat khauf, bab: Siapa Saja yang 
Diharuskan Shalat Khauf (hadits. Jld. 3, h. 266). 

HR. Ibnu Hibban dalam shahih-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: 
Mati Syahid (hadits no. 3194). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


1461. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Ali RA berkata 
sehubungan dengan Ibnu Muljam setelah Ibnu Muljam menikamnya 
(dari belakang), "Berilah dia makan dan minum, serta perlakukanlah 
dalam tahanan dengan baik. Jika aku masih hidup, maka akulah wali 
darahku, jika aku suka, aku akan memaafkan atau akan meng-gishash- 
nya. Tetapi jika aku meninggal dunia, lalu kalian membunuhnya, 
janganlah kalian mencincangnya."'0 





"0 Hanya Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya dari riwayat Ibrahim bin Muhammad. 
Hadits Anas bin Iyadh, HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, 
bab: Hukuman Had Tidak Berlaku dan Tidak Diberatkan Kepada Orang yang 
Dihukum Oishash Kemudian Dimaafkan Keluarga Terbunuh (hadits. Jld. 8, h. 56). 


544 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 


P : 2 Pa Pa e: 
SMS 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MEMERANGI KAUM MUSYRIKIN 


5 2 2 ..- 
BU PA AP AI Okita VAN MAY 
4 Ba 3 Lega peta EA 0 3 “ox. “£ 8. 0 
MA IN J3 3 Sa 
1462. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ibnu Ka'b bin Malik, dari pamannya: Bahwa Rasulullah SAW 
melarang orang-orang (pasukan kaum muslim) yang beliau kirim 


untuk memerangi Ibnu Abu Al Hugaig membunuh kaum wanita dan 
anak-anak.' 


o- do 03 0 - Pedas 


KPA Ai MA 3 AN op Oi Kat - tar 

Pa Of AA gp INA LAN 3 AE GP ca 

Ia Laba OP GS PA Sa JO JA 5 Yee lh Ala ada 
(ANT ii sg OK JG 


1463. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zukhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin 
Jatsamah Al-Laitsi RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai 
penduduk suatu kampung dari kalangan kaum musyrik yang diserang 





SR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Larangan 
Membunuh Wanita dan Anak-anak dengan Sengaja (hadits. Jld. 9, h. 77). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


di malam hari, hingga kaum wanita mereka dan anak-anaknya ada 
yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mereka (kaum 
wanita dan anak-anak) termasuk dari kaum laki-lakinya." Adakalanya 
Sufyan mengetengahkan hadits ini dengan kalimat, "Mereka adalah 
bagian dari ayah-ayahnya."'! 


Haa Dee PP Oi APP PH APU Ntt 


- 


AA Ih ala hi dea aa pe ya otg 


710 YIR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Penghuni Negeri 
Tetap Bermukim, Kemudian Anak-anak Terbunuh (hadits no. 3012). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan peperangan, 9 bab: 
Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Tinggal di Rumah (hadits 
no. 26/1745). 

HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Tentang Membunuh 
Wanita (hadits no. 2672). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 22 pembahasan tentang peperangan, 19 bab: Hadits yang 
Melarang Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 1570), hadits ini 
diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dengan redaksi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya 
pasukan kami membunuh wanita musyrik dan anak-anak mereka", Beliau bersabda, 
"Mereka adalah bagian dari nenek moyang mereka juga". 

HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Penyerangan 
Pemukiman dan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 2839). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 16422. Jld. 5, diambil dari hadits 
yang diriwayatkan oleh Ash-Sha'bu bin Jatsamah dengan redaksi, "Rasulullah SAW 
melewatiku dan aku sedang berada di daerah Abwa' atau Wadan, kemudian aku 
menghadiahkan kepada Beliau daging keledai liar yang haram dimakan, lalu Beliau 
mengembalikannya kepadaku, tatkala Beliau melihat wajahku yang kurang 
menerima akan penolakan Beliau, Beliaupun bersabda, "Sesungguhnya bukan 
maksud kami menolak pemberianmu, namun keledai tersebut haram bagi kami". 
Aku mendengar Beliau bersabda, "Tiada perlindungan kecuali kepada Allah dan 
Rasul-Nya". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Membunuh dan 
Menyerang Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada Di Pemukiman 
(hadits. Jld. 9, h. 78). 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga', bab: Hilangnya Kejahatan dengan Cara 
Membunuh Mereka yang Tinggal Di Permukiman (hadits no. 1044). 

HR. Ibnu Hibban, dalam S pembahasan tentang iman, 1 bab: Fitrah (hadits no. 136), 
diriwayatkan dari Ash-Sha'bu bin Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. 


546 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


KN EN JR Ten HARI BONE (R3 Gir! gi JP 


? P4 
aa. 
SAN 


1464. Amr bin Hubaib mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Aun bahwa Nafi' telah berkirim surat kepadanya, bahwa 
Ibnu Umar pernah mengabarkan kepadanya: Nabi SAW menyerang 
Bani Al Mushthalig, sedangkan mereka dalam keadaan tenggelam di 
dalam kesenangan di Al Muraisi', maka beliau membunuh pasukan 
mereka dan menawan kaum wanita dan anak-anaknya." 


- - 3 o - »0 o - Aa .—.. $ 
DER CR DP Oki Up -Ytno 
"Ta MA oh BC 0. Boot Lino Gro una N 
BB gl OP 09 AIR PDU og Por IU Laga Sl 
1465. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Barangsiapa yang lari karena 
menghadapi 3 orang (musuh), maka dia bukan orang yang lari. Tetapi 
barangsiapa yang lari karena menghadapi 2 orang (musuh), maka 
berarti dia lari (dari medan perang).''? 





71 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Membunuh Wanita 
dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada Di Dalam Permukiman (hadits. Jld. 9, h. 
79). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Aun, HR. Al Bukhari, dalam 49 
pembahasan tentang memerdekakan, 13 bab: Seseorang yang Memiliki Hamba 
Berbangsa Arab, Kemudian Ia Menghibahkannya, Menjualnya, Menyetubuhinya, 
Menebusnya dan Menawan Keturunannya (hadits no. 2541). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad, 1 bab: Dibolehkan Menyerang 
Orang Kafir yang Telah Sampai Kepada Mereka Dakwah Islam Tanpa Harus 
Didahului Dengan Pemberitahuan Sebelumnya atas Serangan Tersebut (hadits no. 
1/1730). 

HR. Imam Ahmad dalam musnad-nya, hadits no. 4857. Jld. 2 dari musnad Abdullah 
bin Umar bin Khaththab. 

12 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Diharamkan 
Melarikan Diri dari Peperangan dan Satu Prajurit Harus Sabar Menghadapi Dua 
Musuh (hadits. Jld. 9, h. 76). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


PM AT gi gap 3 Ga deg en 
Ana dn PEP PN 05 , Haa TE Pa Uno . . 0.3 o 
dial GP pelan le Ah lo Al Syany O Lapis Al op) Pe al 
ma 3 & 
1466. Abu Dhamrah mengabarkan kepada kami dari Musa bin 
Ugbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW telah membakar 
harta (kebun kurma) milik orang-orang Bani Nadhir. 


. Soje 


AI Ig da JA op olah 3 BIAN NAN 
: ” -. :. . Pa NO : - NG or. & 05 
HJ JS LAS JGN G5 ang ale Lo 
—. A3 oo vc ...! 2. Te Le 
ima p3lA GP SP 33m JS Ola) 
1467. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab: Rasulullah SAW telah membakar harta milik Bani Nadhir, 


lalu ada seseorang berkata, 


Amat remeh kebakaran merata yang terjadi di Buwairah bagi 


orang-orang hartawan Bani Luay.”' 





13 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Musa bin Agabah, HR. Al Bukhari, 
dalam 56 pembahasan tentang jihad, 154 bab: Membakar Rumah dan Pohon Kurma 
(hadits no. 3021). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 10 bab: 
Dibolehkan Memotong dan Membakar Pepohonan Orang Kafir (hadits no. 30/1746). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5136. Jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Khaththab. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Memotong Pepohonan 
dan Membakar Pemukiman (hadits. Jld. 9, h. 83). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Nabi 
Muhammad SAW Membakar Pohon Kurma Bani Nadhir (hadits. Jld. 2, h. 222). 

714 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


548 || musNAD IMAM SyAFI'T 


Tor 4. 


o- 3 0 - -. e 0 0. 
ea PJB UR PLP Aa UU 


1. 2 


£ 


Wan OLI Si Ca Al Sg Vida 3 US Ia 
Ta eh BRG UU 
1468. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Shuhaib maula Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr 
bin Ash bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
membunuh burung pipit hingga lebih besar darinya tanpa alasan 
yang dibenarkan, Allah kelak akan menanyakan kepadanya tentang 
pembunuhannya itu." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! 
Apakah yang dimaksud dengan alasan yang dibenarkan?" Rasulullah 
SAW menjawab, "Yaitu menyembelihnya dan memakannya, dan 
janganlah ia memotong lehernya, lalu membuangnya (tanpa 
memakannya). 


£E 30 30 aa 


Up and 8 Uki LP UP li man UAN YtnA 

Kg le Io NIP JL AG 6 LI gi 
' 4 of. 0 0 0 22. aka ,, Pee s0. 
Kaban malai la Se cl Ja 35 Yg Ara 


1469. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari 


1S HR. An-Nasa'i, dalam 43 Pembahasan tentang kurban, 42 bab: Tentang Orang 
yang Membunuh Seekor Burung dengan Cara yang Tidak Disyari'atkan (hadits no. 
4457). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Diharamkan 
Membunuh Sesuatu yang Mempunyai Ruh Seperti Manusia dengan Menyembelih 
Kemudian Memakannnya (hadits. Jld. 9, h. 86). 

HR. Ad-Darimi, dalam Pembahasan tentang kurban, bab: Tentang Orang yang 
Membunuh Binatang dengan Sia-sia (hadits. Jld. 2, h. 84). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Hushain, ia mengatakan: Tidak, demi 
Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mencongkel mata, tidak pula 
menjatuhkan hukuman terhadap ahlu ligah (orang-orang yang 
mencuri unta) lebih dari memotong tangan dan kaki mereka —secara 
silang—.1!8 | 


16 HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Membunuh Orang 
Musyrik Setelah Melakukan Serangan dengan Memenggal Kepala Mereka Tanpa 
Harus dengan Cara Semisal Apa yang Mereka Lakukan (hadits. Jld. 90, h. 69 — 70). 


550 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


C - 2 an € - 
KO ISA S5 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 


TAWANAN CURANG DALAM HARTA RAMPASAN 
PERANG DAN LAINNYA 














HS Ia pb Ip alb jk Ugal atv, 
dan LL Dn ai ae ph 
Sa gi ng aa IA Tp Ia K3 
LA in 3 gb Ia Oi ea an Aa 2 saka JS 
CI —A AS ala 25 164 aa 3 tegar 
CA 3 LA 33 Pa aman 
3GB Eh BAN Ke Ia EL Apaan Ia ga 
ak ppap bp Ai Map 
dm Y NB EL UJI eagle KAA 
an ap boa at Cas 
Dia HAN Ya BANI MUA BAGAN Ip 


. .0 


LA LA dg php da ol dh PN an Ku 
SI Je BIP IE GIA KI SU Cah Yo 3 Ke 
SS LA P3 AI Jp GAS JW Gk WA at, ala 
5g doa Aga BT aah alat AJ SA Kis 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


AR NS Bh CARA LIA gal de da An gd Mai 
Pa PP 3... s - 3. 
AI SA SAE AA YAN GAN 9 23 
Gu aah Opal 

1470. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr 

bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ubaidillah bin Abu 
Rafi, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ali RA 
menceritakan hadits berikut: Rasulullah SAW mengutus kami bertiga, 
yaitu aku sendiri, Az-Zubair dan Al Migdad. Beliau berpesan, 
"Berangkatlah kalian hingga sampai di kebun Khakh, karena 
sesungguhnya di dalam kebun itu terdapat wanita musafir yang 
membawa sepucuk surat (rahasia)." Maka, kami berangkat dengan 
memacu kuda kami, ternyata kami dapat menyusul wanita musafir itu, 
lalu kami katakan, "Keluarkanlah surat itu." Wanita itu menjawab, 
"Aku tidak membawa sepucuk surat pun." Kami berkata lagi 
kepadanya, "Kamu harus mengeluarkan surat itu, atau kamu harus 
melepaskan bajumu." Akhirnya, ia mengeluarkan surat itu dari 
gelungan rambutnya. Lalu kami membawa surat itu kepada Rasulullah 
SAW, ternyata surat itu berasal dari Hathib bin Abu Balta'ah yang 
ditujukan kepada segolongan orang dari kalangan kaum musyrik di 
Makkah, isinya menceritakan sebagian aktivitas Nabi SAW. Maka 
Nabi SAW bertanya, "Apakah artinya ini, hai Hathib?" Ta menjawab, 
"Janganlah engkau terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap 
diriku. Sesungguhnya aku adalah orang yang menempel pada kabilah 
Ouraisy, sedangkan aku bukan dari kalangan mereka. Dan, di antara 
orang-orang Muhajirin yang ikut bersamamu mempunyai kaum 
kerabat yang melindungi saudara-saudara mereka (di Makkah), 
sedangkan aku sendiri tidak memiliki seorang kerabat pun di Makkah, 
maka aku bermaksud mengambil hati mereka (agar mereka 
melindungi kerabatku yang masih di Makkah). Demi Allah, aku 
melakukannya bukan karena aku ragu terhadap agamaku, tidak pula 


552 I| musNAD IMAM SYAFI'T 


karena rela dengan kekufuran sesudah Islam." Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya dia memang benar." Tetapi Umar RA 
berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal leher si 
munafik ini." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dia ikut dalam 
perang Badar. Tidakkah kamu tahu, barangkali Allah mengkhususkan 
ahli Badar. Dia telah berfirman, 'Berbuatlah sesuka hati kalian, 
sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian'." Dan turunlah firman- 
Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil 
musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia yang kalian 
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa 
kasih sayang." (Os. Al Mumtahanah (60): Ski 
trap AN - 2. #£ 0. oo. 0 - 8.0 .. 
IE ERA Lopg AP ana Lp PN Upi - SA 

ALT sa - Bah “ Co so! La 3 ren e 
AN Lai KA P3 PS ST de Ipa! JGA Giaa Vol 
ES NAN TUK #5 BJ SIN UB As 
A, si 7 . Pan PS - PO Kant nda Nag: Kan ad 
NA CoA AK SU UP JB cb Y AS 1 Sea 


A 3 3 3 


( AA Sagu - 7: 2 ar 01 3 0. 0 napa Oa rs 0 Le 7. 
— Sa SI OS Lala « ARI | 3) Sar US « ia 9 Utan 





17 HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 141 bab: Mata-mata (hadits 
no. 3007). 

HR. Muslim, dalam 44 Pembahasan tentang keutamaan sahabat, 36 bab: 
Keistimewaan Hathib bin Abi Balta'ah dan Ahli Badar Radhiyallahu 'Anhum (hadits 
no. 161/2494). 

HR. Abu Daud, dalam 9 Pembahasan tentang jihad, 108 bab: Hukum Mata-mata 
Apabila Ia Seorang Muslim (hadits no. 2650). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 48 Pembahasan tentang tafsir al gur'an, 60 bab: Tafsir Surat 
Al Mumtahanah (hadits no. 3305). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 600. Jld. 1 dari Musnad Ali bin Abi 
Thalib. 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Seorang Muslim 
Menunjukkan Rahasia Kaum Muslimin Kepada Orang Musyrik (hadits. Jld. 9, h. 
146). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 60 Pembahasan tentang Sejarah, 5 bab: 
Mujizat (hadits no. 6499). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


e o 2 Pn An, 3 2... sg Ae Sa, 
— Cena Giat GULA JS SAS Jd ol SG 
AA DR sa ot 5 og 34 TS NAS Gea 


3 ing MU oi AAN HB SE AS JB AS 
YA IE ear A3 NI Ab Ag ol las Ula 
M5 A1 sel aa 
SU YA Dea DAS UP B8 da AG AT 
NG Aa A3 SAI 5 HP Hah ipa JB Bah 
Ir ee . 303 

Appa di gs 

1471. Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami dari Humaid, 

dari Anas bin Malik, ia mengatakan: Ketika kami mengepung Tustur, 
maka Hurmuzan menyerahkan diri kepada kekuasaan Umar RA, dan 
aku datang menghadapkannya kepada Umar. Ketika kami sampai di 
hadapan Umar, ia berkata kepadanya, "Bicaralah!" Hurmuzan 
menjawab, "Bicara orang yang hidup atau orang yang mati." Umar 
berkata, "Bicaralah kamu, tidak apa-apa." Hurmuzan menjawab, 
"Sesungguhnya kami (bangsa Persia) dan kalian -wahai orang-orang 
Arab- tanpa ada pertolongan dari Allah di antara kami dan kalian, 
maka kami dapat memperbudak kalian, memerangi kalian dan 
merampok kalian. Tetapi ketika Allah bersama kalian, maka kami 
tidak mempunyai kekuatan terhadap kalian." Umar berkata, 
"Bagaimana pendapatmu sekarang?" Aku (Anas bin Malik) 
menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku meninggalkan musuh yang 
banyak di belakangku dan kekuatan yang dahsyat. Jika engkau 
membunuhnya, niscaya kaumnya berputus asa untuk hidup. Hal ini 
akan membuat mereka bertambah nekad dan lebih kuat." Umar 
berkata, "Diamlah, dia adalah pembunuh Al Barra bin Malik dan 
Majza'ah bin Tsaur." Ketika aku merasa khawatir Umar akan 


. 9 2 Ind 


- te 1 0. 0 Sa As - aa Pa 3 


554 || musnaD IMAM SYAFI'T 





membunuhnya, maka aku berkata, "Tidak ada jalan untuk 
membunuhnya, dan engkau telah berkata kepadanya, 'Bicaralah, tidak 
apa-apa'." Umar berkata, "Kamu membelanya dan akan mendapat 
upah darinya bukan?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku bukan 
membelanya dan tidak pula mendapat upah darinya." Umar berkata, 
"Datangkanlah kepadaku orang lain yang memberikan kesaksian 
tentang apa yang barusan kamu katakan itu, atau kalau tidak, aku pasti 
menghukummu." Anas bin Malik melanjutkan kisahnya: Lalu aku 
keluar dan bertemu dengan Az-Zubair bin Awwam. Akhirnya, Az- 
Zubair mau memberikan kesaksian bersamaku, dan Umar menahan 
diri (tidak membunuh Hurmuzan) dan menuruti saran kami, lalu ia 
menetapkan jizyah terhadapnya (Hurmuzan).'" 


.. 9 


EN oi Pp Pd Ip ABE UR NAVY 
5 AAN ipa Sp at Bean ANU io 
SI G3 aa ea 3 Td JAN IS 1 iplai 
—S NG ALE J8 Jd Naa 
J5 #ata Jaan INN 3 Ban LS 5 ol GA saka 


. 


1472. Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari Humaid, 
dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik: Bahwa Umar bin Khaththab 
RA pernah bertanya kepadanya, "Apabila kalian mengepung Madinah, 
apakah yang akan kalian lakukan?" Ia menjawab, "Kami mengirimkan 
seorang lelaki ke Madinah dan kami buatkan untuknya tameng dari 
kulit." Umar bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu jika dia dilempari 
(dari benteng) dengan batu?" Aku (Anas bin Malik) menjawab, "Jika 


- 


1 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Bagaimana Hukum 
Keamanan (hadits. Jld. 9, h. 96). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I ||”. 


demikian, dia pasti mati." Umar berkata, "Janganlah kalian lakukan 
itu. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan- 
Nya, aku tidak suka bila kalian dapat kemenangan atas suatu kota 
yang di dalamnya terdapat 4 ribu pasukan dengan mengorbankan 
seorang lelaki muslim." 


1. 


HSE gp tikah Yi Uj  Obin VA N£LVr 
sn Su Ta la Ko ot ag 
1473. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin 


Khashifah, dari As-Saib bin Yazid: Bahwa Nabi SAW maju ke medan 
perang dalam Perang Uhud dengan memakai 2 lapis baju besi. 2 


3 0- 1. 2 


Po ab Ip upil AA AG Up — Ntvt 

GI KS Sh ea Io IP SL 105 EA 
Hoa GO ag aa Jie Mi Ips Ie SI 
He JA Ski WAS Bag aa UE aah Ob ala S 


4 


0E. .. 0. . . BGT... 
HA HR ALAN S3) S9 UB kata ap 
ag ale Ie AAN US en AN ran 


1?KR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Apa yang 
Seharusnya Dilakukan Seorang Pemimpin Untuk Mengatasi Masalah Tentara 
(hadits. Jld. 9, h. 42). 

70 HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 75 bab: Tentang Memakai 
Baju Besi (hadits no. 2590). 

HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 18 bab: Senjata (hadits no. 
2806), diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid dengan redaksi, "Bahwasanya 
Rasulullah SAW pada perang Uhud memakai dua baju besi seolah-olah Beliau 
berada di antara keduanya". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Memilih Tempat 
Berlindung (hadits. Jld. 9, h. 47). 


556 II musNaD IMAM SyArI'I 





. 8 2 PN AA . 8. 
SA Il ale AI Ie AI Ipa) IE Amal, KL NG 
MIE PA As ep ta Up Nu ega ui 
ale Bh Ko AM Span GA Ind ea oh db A3 
“bh 
1474. Abdul Wahab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami 
dari Humaid, dari Anas RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW 
berangkat menuju Khaibar, dan tiba pada malam hari. Rasulullah 
SAW apabila datang malam hari pada suatu kaum, beliau belum 
pernah menyerang mereka sebelum hari pagi. Bila beliau mendengar 
adzan, beliau menahan diri (tidak menyerang): tetapi jika mereka tidak 
shalat, maka pada pagi harinya beliau pasti menyerang mereka. Pada 
pagi hari beliau menaiki kendaraannya, begitu pula pasukan kaum 
muslimin, sedangkan penduduk setempat keluar dengan membawa 
cangkul dan sekopnya (pergi ke ladang mereka). Ketika mereka 
melihat Rasulullah SAW, mereka berseru, "Muhammad dan pasukan 
khamis-nya!" Lalu Rasulullah SAW berseru, "Allahu Akbar (Allah 
Mahabesar), hancurlah Khaibar, sesungguhnya kami apabila turun 
menyerang di halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari 
orang-orang yang diberi peringatan." Anas berkata, "Aku saat itu 
membonceng di belakang Abu Thalhah, sedangkan kedua telapak 
kakiku benar-benar menyentuh telapak kaki Rasulullah SAW." 


2! HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Hukum Membunuh 
Wanita dan Anak-anak (hadits. Jld. 9, h. 80). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Humaid, HR. Al Bukhari, dalam 56 
Pembahasan tentang jihad, 102 bab: Do'a Nabi Muhammad SAW Untuk Islam dan 
Kenabian (hadits no. 2943). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 13138. Jid. 4 dari Musnad Anas 
bin Malik bin An-Nadhr. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





Ai ab dip Oi aga Up - Nvo 

Jan LA Fat Jb 3 AI 1gp) gak gi Ole PA 
SAS HP SAR JA A3 385 dah daan IS 
Ab JG da gal ia lan Il AI JA ah 
61 Rb AS Ja Ia ja pil lb UG 
— JS LL AT ale Si ke Pa) ANA ea 
SAE Sita aed IE Setda lah yng doll 

o8 0 GE oz 0 


—e AD be Abate sala HD pal La 3S, ea 


- Pan 


AM Span AP BASA BASA IS Lang SB al 
) Pn TA Pn Amp P3 je OT TAN On GA, 
GIE ella Ji J8 Kk UI II S3 an ka AI 
€ eh nan 22 ai “TN Sea 3 0... Ofe Pa 
BIS ena SA JB SI JS S Idi WAT 2S ih, Ws 
Kata SIB kab Ibr II IE II 3 SALA dahi 
Io MN Spa) NIA “IA GAB 1JE te aU otaks Pig -JU 
ya Dn “ 0. 23209 HAN or3 5 ki C3 Ni 

Bala ABU AAN, (Laka Cal OA lee plang SAE AI 

1475. Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami dari Ayub, dari 

Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain RA, ia 
mengatakan: Para sahabat Rasulullah SAW menahan seorang lelaki 
dari kalangan Bani Agil, lalu mereka mengikatnya dan menjemurnya 
di bawah terik matahari. Kemudian Rasulullah dan kami melewatinya 
—4atau perawi mengatakan Rasulullah datang kepadanya dengan 
mengendarai keledai berpelanakan sebuah gathifah— Lalu lelaki itu 
memanggilnya, "Hai Muhammad, hai Muhammad!" Nabi SAW 
mendekatinya lalu bersabda, "Bagaimanakah keadaanmu?"' Lelaki itu 


CX 


.. 


558 II MUSNAD IMAM SYAFI'I 








menjawab, "Mengapa aku dihukum dan mengapa orang yang 
mendahului orang-orang haji dihukum?" Nabi SAW menjawab, 
"Kamu dihukum karena perbuatan teman sepakta kalian, orang-orang 
Bani Tsagif." Tersebutlah bahwa orang-orang Tsagif menahan 2 orang 
sahabat Nabi SAW. Maka beliau meninggalkannya dan berlalu 
darinya, tetapi dia menyerunya kembali, "Hai Muhammad, hai 
Muhammad!" Rasulullah SAW merasa kasihan kepadanya, lalu 
kembali kepadanya dan bertanya, "Bagaimanakah keadaanmu?" 
Lelaki itu menjawab "Sesungguhnya aku seorang muslim." Nabi SAW 
bersabda, "Sesungguhnya kamu mengatakannya tadi dan kamu dapat 
mengatasi urusanmu, niscaya kamu benar-benar akan beruntung." 
Lalu Nabi SAW meninggalkannya dan pergi, tetapi lelaki itu 
menyerunya kembali, "Hai Muhammad, hai Muhammad!" Nabi SAW 
kembali kepadanya dan berkatalah dia kepada Nabi SAW, 
"Sesungguhnya aku lapar, maka berilah aku makan -menurut 
dugaanku dia mengatakan: Sesungguhnya aku haus, maka berilah aku 
minum-." Nabi SAW bersabda, "Inilah yang kamu perlukan." 
Kemudian Rasulullah SAW menukarnya dengan 2 orang lelaki yang 
ditahan oleh Bani Tsagif, dan beliau mengambil untuknya.”? 


AS A5 Lt Pu SEP K2 Cg — vava 
- e£ 0 E 0. 


g - ag : e- 3 0, 013 0. AA 
A5 Gp SA agan JB ma 3 Ola GP tegal PAN 


72 HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang perjalanan, bab: Perbudakan Masih 
Berlaku Untuk Tawanan Walaupun Ia Masuk Islam Apabila Masuk Islamnya setelah 
Ditawan (hadits. Jld. 9, h. 72), dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub. 

HR. Muslim, dalam 26 Pembahasan tentang Nadzar, 3 bab: Tidak Wajib 
Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits no. 8/1641). 

HR. Abu Daud, dalam 16 pembahasan tentang sumpah dan Nadzar, 28 bab: Tentang 
Bernadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3316). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 19915. Jld. 7 dari hadits yang 
diriwayatkan oleh Imran bin Hishshin. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Hadits Tentang Nadzar (hadits 933). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 Pembahasan tentang perjalanan, 16 
bab: Tebusan dan Pembebasan Tawanan (hadits no. 4859). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


— A5 SI P3 El Jb AS ph 3 BI LA 
Jan IE Tia ea AT la en Jo Hn 
CE Oya IG ca OS bokah Hi 2 
ata Koi US Has Jay 6 SE ad 5 IKU 


3 306 Pad 


Ma an ae Mp a TO AB pi Lana en an ol 
A3 Sg ep £ ASI Dl SB Eh Cah 


. Pa 


2. . 2. - 5 .. . 
Ha ap el, ea Up elo 3 Laut 3 Dia SAR 
sea ye @ n HA MN Pa ale core tera 
LA WS ale Cm DI Ol GE Ad Hb gile aa 
. 2. 3 


e TAU seen ah 80 Ona Lina ikan BG rr- 0. 5 
KU ella MASA lo Al Jiya BU 1G SUN NP 53 
AI BP EL EN  IB KB SI ES 3 Gi 
So naa ena Tua KATAKAN Re Mp E 5. ot 4 ar 
plg SU ls Lela A3 BK Ol og 0p4 colag tele dl ola 
0. y Ng Pd T ae .... er or. x 2 0 ai ore 1 0 aa 81. 
Ke Span J3 RI ale tai ol Gb dh IS 


s 


4 ae ore 9 ec ot" nana ena Ni Ce 2 BPA ON 
VA Gie IA Oh AA Uang Al Ola 1g ale 


AA de AI SY C3 Pe) B3) Yg Al ana Ps) 263 
13) 

1476. Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami 

dari Ayub, dari Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin 
Hushain, ia menceritakan: Seorang wanita dari kalangan Anshar 
ditawan, sedangkan unta itu telah ditangkap sebelumnya. Imam Asy- 
Syafi'i berkata, "Seakan-akan yang ia maksudkan unta milik Nabi 
SAW, mengingat akhir hadits menunjukkan hal tersebut." Imran bin 
Hushain melanjutkan kisahnya: Bahwa wanita tersebut ditawan di 


kalangan mereka, sedangkan mereka sibuk dengan unta hasil 
jarahannya. Pada suatu malam, wanita tersebut lepas dari ikatannya, 


560 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





lalu datang ke tempat unta. Tetapi setiap kali ia memegang seekor 
unta, maka unta yang dipegangnya itu mengeluarkan suara 
lenguhannya. Hingga sampailah ia pada unta tersebut, lalu ia 
memegangnya, dan ternyata unta ini tidak mengeluarkan suara 
melainkan hanya menggeram. Kemudian ia duduk di punggungnya, 
lalu menghardiknya, maka unta ini berlari. Ia dikejar malam itu juga, 
tetapi tidak terkejar. Maka, wanita itu bernadzar kepada Allah SWT. 
Jika Allah menyelamatkan dirinya dengan mengendarai unta tersebut, 
niscaya ia akan menyembelihnya. Ketika wanita itu tiba di Madinah, 
mereka mengenal unta yang dikendarainya, lalu mereka berkata, "Ini 
unta milik Rasulullah SAW." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya unta 
ini telah dinadzarkan. Jika unta ini dapat menyelamatkannya, maka ia 
benar-benar akan menyembelihnya." Mereka menjawab, "Demi Allah, 
janganlah kamu menyembelihnya sebelum Rasulullah SAW diberi 
kabar." Mereka datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada 
beliau bahwa si fulanah telah datang dengan mengendarai untamu. Dia 
telah bernadzar, jika Allah menyelamatkan dirinya dengan memakai 
unta itu, maka dia benar-benar akan menyembelihnya. Rasulullah 
SAW bersabda, "Mahasuci Allah, alangkah buruknya imbalan yang 
dia berikan, bila Allah telah menyelamatkan dirinya melalui unta itu, 
sedangkan dia bernadzar akan menyembelihnya. Tidak ada nadzar 
dalam maksiat kepada Allah SWT, dan tidak ada nadzar pada apa 
yang tidak dimiliki oleh seorang hamba -atau oleh Bani Adam-. kai 





723HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Hukum Orang 
Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 69). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub, HR. An-Nasa'i, dalam 35 
Pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Bernadzar Pada Sesuatu yang Tidak Dimiliki 
(hadits no. 3821). 

HR. Ibnu Majah, dalam 11 Pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Bernadzar Pada 
Perbuatan Maksiat (hadits no. 2124). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 19915. Jld. 7 dari hadits yang 
diriwayatkan Imran bin Hishshin. 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannif.nya, dalam pembahasan tentang sumpah dan 
nadzar, bab: Tidak Boleh Bernadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits 
no. 15814). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


KA ja jan -$ aah PJ UBI NLVY 
e » ato 


oi Ae yA IS Ao ot AP IS PA 
EA HK SEGI ol oa Ot u Hae GA Ja JS 
Hai NA Sule AI Let IY3, 
OA dia ed Jo dB S Ip JAN ai 
OS Ja Ie tapi Pa ha MUA, o6 Y 
LA AN P3 S3 ai Sa Ta Fs 
di ja 05 Ja Ii uh ARA P3 AS 
ea BU at YAA DS Ih celah yA Aa be Se 
II oh “etim 3 L yh Jai ata ah ya 
amkenkahombelun obi ngsabuat 

JAN JR yA IS Be at Td P3 
ol Ta AE ES Aa naat F3, ASI 
ist Gay Tinta JAN Tia Up Ea 3 
er p dasug yA 2 Mah A3 AO BU Ike Lp si 
par na B3 Us js pd SV, es 


1477. Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far 
(yakni Ibnu Muhammad), dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz bahwa 
Najdah berkirim surat kepada Ibnu Abbas menanyakan tentang 
beberapa masalah, maka Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya orang- 





HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 20 pembahasan tentang nadzar, (hadits 
no. 4391). 


562. | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


orang akan mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkirim surat kepada 
orang Haruriyah (Khawarij). Seandainya saja aku tidak takut dianggap 
sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, niscaya aku tidak akan 
berkirim surat kepadanya." Najdah berkirim surat kepadanya yang 
bunyinya ialah, "Amma ba'du, kabarkanlah kepadaku, apakah dahulu 
Rasulullah SAW pernah berperang dengan melibatkan kaum wanita? 
Dan, apakah Rasulullah SAW memberikan bagian ghanimah kepada 
mereka? Apakah anak-anak dibunuh? Bilakah status yatim seorang 
anak akan habis? Dan, khumus itu untuk siapa?" Maka Ibnu Abbas 
menjawab suratnya, "Kamu menulis surat kepadaku menanyakan 
apakah Rasulullah SAW dahulu berperang dengan melibatkan kaum 
wanita? Memang beliau pernah berperang dengan membawa kaum 
wanita, mereka ditugaskan mengobati orang-orang yang sakit 
(terluka), dan mereka mendapat imbalan dari hasil ghanimah. Tetapi 
mengenai bagian tertentu dari ghanimah, maka beliau tidak 
memberikannya kepada mereka. Beliau pun belum pernah membunuh 
anak-anak (dalam perangnya). Maka, janganlah kamu membunuh 
mereka kecuali jika kamu mempunyai pengetahuan seperti apa yang 
dimiliki oleh Khidhir terhadap anak yang dibunuhnya, hingga kamu 
dapat membedakan mana anak yang mukmin dan mana anak yang 
kafir, lalu kamu dapat membunuh anak yang kafir dan membiarkan 
anak yang mukmin. Kamu menanyakan kepadaku, bilakah masa yatim 
itu habis? Demi umurku bahwa seorang lelaki itu benar-benar akan 
berubah jenggotnya, tetapi dia benar-benar masih lemah dalam hal 
menerima dan memberi. Apabila dia telah dapat mengambil yang baik 
untuk dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang, berarti 
habislah status yatimnya. Engkau menulis surat kepadaku 
menanyakan tentang harta khumus. Aku katakan, sesungguhnya harta 
khumus itu buat kami (ahlul bait). Tetapi kaum kami menolak hal 
tersebut, maka kami tetap bersabar terhadapnya."'4 


74 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Hamba dan Wanita yang Berjumlah Sedikit Tidak Masuk Dalam 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 


pa GP HA gi sa GP pa AN GA NYA 


. 


Ii an ea Io UAP (P3 PE oi 
SBB ap BG 
1478. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin 


Ugbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Nabi SAW menebangi pohon 
kurma milik Bani Nadhir dan membakarnya, yaitu di Al Buwairah.'2 


Ip Of ep BP re BI KA NtvA 
Lot 3 ore A es 
HIS JS LAI ai Jl SP dag tele Ml eko 
pa SA £ HP sp Sp Pay 


1479. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab: Bahwa Rasulullah SAW telah membakar harta milik Bani 
Nadhir, lalu ada seseorang berkata: 

Amat remeh kebakaran merata yang terjadi di Buwairah bagi para 
hartawan Bani Luay.”” 


2 ye 


BAYI jaan gi A1 AP 5 Ula djasi Ul NA: 
HA ana ea Baa Ab GA Uang : “J6 


seba ya ne ea An NI 


1480. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri, ia pernah mendengar Ibnu Syihab 
menceritakan hadits berikut dari Urwah, dari Usamah bin Zaid, ia 
mengatakan: Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepadaku agar 


Pembagian Harta Rampasan (hadits. Jld. 6, h. 332). 
7S Hadits ini telah dijelaskan pada hadits no. 1466. 
726 Hadits ini telah dijelaskan pada hadits no. 1467. 


564 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





melakukan serangan di pagi hari terhadap penduduk Abna, lalu aku 
membakarnya (yakni kebun kurma milik mereka). 


ce 
s 


AA pi elab 16 tnla3 oil 33 JUL Ega - Y£AN 

Ie Ipa IL TJ bg Bab 
HE Se Mp Pen MU ab dag la 
Io AO SE GAN 53 JR Ja Aa PP al 
SBB YG anda ea Yo aga Alia ale Ai 


- s 2... 2... - - Pn » ng... 
Ie Io II SY) oa 1JE Selai Cell :JU 
H3 HA ge GAN US 

1481. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidillah bin Addi bin 
Khiyar: Ada seorang lelaki berbisik kepada Rasulullah SAW, dan 
kami tidak mengetahui apa yang dibisikkannya hingga beliau 
mengeraskan pembicaraannya. Ternyata, lelaki itu meminta izin 
kepada beliau untuk membunuh seorang lelaki dari kalangan kaum 
munafik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia telah 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Lelaki itu menjawab, 
"Betul, tetapi tidak ada syahadat baginya." Nabi SAW bersabda, 
"Bukankah dia shalat?" Lelaki itu menjawab, "Betul, tetapi tidak ada 
shalat baginya." Maka Nabi SAW menjawab, "Mereka adalah orang- 


orang yang Allah SWT telah melarangku memerangi mereka. tika 


77! HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 21883. Jld. 8 dari hadits yang 
diriwayatkan Usamah bin Zaid. Cetakan Darul Fikri. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Hukum Memotong 
Pepohonan dan Membakar Permukiman (hadits. Jld. 9, h. 83). 

78 HR. Imam Malik, dalam 9 Pembahasan tentang menggashar shalat ketika safar, 
24 bab: Menjama' Shalat (hadits no. 90). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


te 0 
Ka 


T ss o- PAPAN Ia 2 o - KP | £ 
"IL S5 up MAN IS AI ob cotan Ul — aga 


aan DE Un 84. ol 21, 0 50 —, 
"El DM Gl ur Al 3 SW ya DA 
1482. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 


Usamah bin Zaid, ia mengatakan: Aku telah menyaksikan sebagian 
dari kemunafikan Abdullah bin Ubay dalam 3 majelis (pertemuan). 


23 0. 0 2 # e- ag 0. “me . .c—. 

DP Kalai Ai DP Eb ACA NAN 

-. PAN Tar TA ap Mire - 2G Ge EA AN Net 
WNI PA GA ESA og de ot jae Gil ak Ud :JG 


ot Aa - y 04 — “. an PaP () 259 TA 5. TEA “ £ 
He Ko Syah SB Al Aa du j3 
PAN “3 bs 03 — 01 patao E or Parang PP “3.0. 5 
4s al Haa ya PT) dya di BA J3 KN 0 4539 Ja Pai dang 
3 Ga . APE Ii - .. P5 NI 

HA ling Cola Of KI AV 1 

1483. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub bin 

Abu Tamimah, dari Ikrimah, ia mengatakan: Ketika sampai berita 
kepada Ibnu Abbas RA bahwa Ali RA membakar orang-orang murtad 
atau orang-orang kafir zindig, ia berkata,"Seandainya aku, niscaya aku 
tidak akan membakar mereka. Tetapi aku benar-benar akan 
membunuh mereka, karena Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa 
yang berganti agama, maka bunuhlah dia oleh kalian'. Aku tidak akan 


membakar mereka karena sabda Rasulullah SAW, 'Tidak layak bagi 
seseorang melakukan hukuman dengan hukuman Allah' "30 


"2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Seorang Penganut 
Ta” atau Lainnya Diharamkan Darahnya Setelah Masuk Islam (hadits. Jld. 8, h. 
20 IR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 149 bab: Jangan Menyiksa 
Seperti siksaan Allah SWT. (hadits no. 3107), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan 
redaksi, "Seandainya aku yang bertugas, niscaya aku tidak akan membakar mereka, 
karena Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan 
Allah, dan niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana yang disabdakan 
Rasulullah SAW., "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia" 


566 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





Ie ASP Ob tia op R3 GP HIU We - Yent 
ARE Hua TE NA Tpatng ra 


1484. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang 
mengganti agamanya (murtad), maka pancunglah lehernya oleh 
kalian. "3! 


10 
KI 


MAS oi KA uh ga AR 53 DC Ul — YtAo 

A : re »” 3 H NB Te . .. ” 3 . . 
AN C3 MEI ai Ab Ie ai IE cad ap CJ KE yi 
. MN Ga ae 5 . 3 P Sana an Bia ad 
— BP de ia AB plg LAB In 


7... 


NE Sa AA 1 ce Ai AS IR GA IL GA 


HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Hukum Membunuh Orang 
yang Keluar dari Islam (hadits. Jld. 8, h. 195). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ayyub, HR. Abu Daud, dalam 33 
pembahasan tentang hukuman, 1 bab: Hukum Orang yang Murtad (hadits no.4351), 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. 
bersabda, "Janganlah kamu menyiksa mereka dengan siksaan Allah", dan aku 
membunuh mereka dengan dasar sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah 
SAW bersabda, "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." 
HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 25 bab: Hadits 
Tentang Murtad (hadits no. 1458), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. An-Nasa'i, dalam 37 pembahasan tentang nyawa yang diharamkan 
membunuhnya, 14 bab: Hukum Orang Murtad (hadits no. 4072). 

Hadits diriwayatkan oleh Sufyan, HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang 
hukuman had, 2 bab: Orang yang Murtad dari Agamanya (hadits no. 2535). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 1901 dari Musnad Abdullah bin 
Abbas. Cetakan Darul Fikri. 

HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 31 pembahasan tentang mengenal sahabat 
(hadits no. 6295/1893). 

81HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang 
menghakimi, 18 bab: Memberikan Hukuman Bagi Orang yang Murtad dari Islam 
(hadits no. 17). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang murtad, bab: Hukum Membunuh Orang 
yang Murtad dari Islam (hadits. Jld. 8, h. 195). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 








3013 0 2, TA 


Naas Dar 2 3g Na naa 
2303 a8 3 3 020 J0 1 20 1 £ 
gal) SN, an SR 0 pasang clip NAK PERANG 


Mane JS, A5, CA 
1485. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Oari', dari ayahnya, ia 
mengatakan: Seorang lelaki utusan Abu Musa datang kepada Umar 
bin Khaththab RA. Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai keadaan 
orang-orang, maka lelaki itu menceritakan semuanya kepada Umar. 
Kemudian Umar bertanya, "Apakah ada berita baru dari kalian?" 
Lelaki itu menjawab, "Ya, ada seorang lelaki yang kafir sesudah 
Islam." Umar bertanya, "Apakah yang kalian lakukan terhadapnya?" 
Lelaki itu menjawab, "Kami ajukan dia ke pengadilan, lalu kami 
pancung lehernya." Maka Umar RA berkata, "Mengapa tidak kalian 
penjarakan dia selama 3 hari, lalu kalian beri dia makan raghib (roti 
kering) dan kalian suruh dia untuk bertobat, barangkali dia mau 
bertobat dan kembali pada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya 
aku tidak akan menghadirinya serta tidak memerintahkannya, dan aku 
tidak rela ketika berita ini sampai kepadaku." 


Aa 135 P5 13 Jan JB AT Ggs USA — NAN 
de BUAKAP MANGA “al 
LI AA ad Sab alang ATP Ko Ol ee 
1486. Imam Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami bahwa ia 


mengatakan kepada salah seorang yang berdialog dengannya, "Dan 
aku berkata kepadanya bahwa Ats-Tsagafi telah meriwayatkan hadits 





72 | 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang 


menghakimi, 18 bab: Memberikan Hukuman Ba i Oran 
Pamer g g yang Murtad dari Islam 


568 | MUSNAD IMAM SYAFI'I - 


ini —dia orang yang fsigah— dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Jabir: Nabi SAW pernah memutuskan perkara dengan 
sumpah disertai saksi.” 





73 HR. At-Tirmidzi, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 13 bab: Hadits 
Tentang Sumpah dengan Saksi (hadits no. 1344). 

HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 31 bab: 
Menghakimi dengan Persaksian dan Sumpah (hadits no. 2369). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14282. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin 
Abdillah. Cetakan Darul Fikri. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang persaksian, bab: Menghakimi Sumpah 
dengan Saksi (hadits. Jld. 10, h. 170). | 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Hadits Tentang Hukum-hukum (hadits no. 
1008). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PEMBAGIAN HARTA RAMPASAN PERANG 


C0 — z7 “8 


2 eat, LJB AI UI — AV 
OH PAS Tanaka 2 pat DESA gi yi Gi DG Gan HN ar) 
AI IN Barat lb A3 Ar, Abs 
CAN HI Ae Na AL ya dea de Io 
Yg Ja SAI ae UR Kp Ie 4 
Ce on Tag dea Io IA SS) 
SI SER Mp EN, (SI 3 Aas ta 
BA Jp an la Jing dilan UN Gi dag dan 
pasta banget je Maak ek ale le 
A3 Sa WS BUKU Ol ad Tim US GA 
S3 AAS 3 peka ah en ara Ja 
aa Ag toto Denai Hm & veap 
Sa AS SN ST bed Ui jo OA Wa 
vega op US sa UK sa Y PN pan pr 
BUKAN JI WK Gis 


2 


570 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








AA AL IE AE AN Top) SN JG 
SA AN A3 Hap SA da 
MR JB Selat 
1487. Imam Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ia 
mendengar Ibnu Uyainah menceritakan hadits berikut dari Az-Zuhri 
yang pernah mendengar dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, ia 
mengatakan: Aku pernah mendengar Umar bin Khaththab RA ketika 
Al Abbas dan Ali bin Abu Thalib RA mengadukan perkara kepadanya 
tentang harta Nabi SAW. Maka Umar berkata, "Dahulu harta orang- 
orang Bani Nadhir termasuk di antara harta fai yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya, yaitu termasuk harta kaum muslim yang tidak usah 
memacu kuda dan unta kendaraannya untuk mendapatkannya (tanpa 
berperang). Harta Bani Nadhir tersebut adalah untuk Rasulullah SAW 
seluruhnya, bukan untuk kaum muslim. Rasulullah SAW mengambil 
nafkah darinya untuk keluarganya selama setahun, sedangkan 
selebihnya digunakan untuk senjata dan peralatan lain sebagai sarana 
berjihad di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, harta itu 
dikelola oleh Abu Bakar Ash-Shiddig RA, serupa dengan pengelolaan 
yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Kemudian harta itu dikelola 
olehku, sama dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddig RA. Lalu kamu berdua memintaku 
agar menyerahkan kepadamu, maka aku serahkan kepadamu dengan 
syarat janganlah kamu mengelolanya, melainkan seperti apa yang 
telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddig 
RA. Kemudian kamu berdua mengelolanya, tetapi kamu berdua 
datang kepadaku dalam keadaan bersengketa. Apakah kamu 
menginginkan agar aku memberikan kepada masing-masing kamu 
separuhnya? Apakah kamu berdua menghendaki agar aku 
memutuskan suatu keputusan selain dari apa yang telah aku putuskan 
kepada kamu berdua, atau tidak? Tidak, demi Tuhan yang dengan 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 





seizin-Nya langit dan bumi berdiri, aku tidak akan memutuskan di 
antara kamu berdua selain dari hal tersebut. Jika kamu berdua tidak 
mampu mengelolanya, maka serahkanlah kepadaku, niscaya aku akan 
memberikan kecukupan kepada kamu berdua."7?4 

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sufyan telah mengatakan kepadaku 
bahwa dia tidak mendengar dari Az-Zuhri melainkan mendapat cerita 
dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri. Dia bertanya, 'Apakah seperti yang 
engkau kisahkan?' Amr bin Dinar menjawab, 'Ya'." 


7. ra 


H3 CI oo NI PONY Ut - NEAA 
$ ed CA € - or ta 0 bM “9 ae Jo w, - Toon 
“Ami Y JG lay Ale AN ahe Bl Iya) Ob en ph IIA 
Na 3 Jae IP da AS KG LSP G3 
1488. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Semua ahli warisku tidak boleh mengambil 1 dinar pun, 


semua yang aku tinggalkan sesudah nafkah keluargaku dan biaya 
para amilku adalah sedekah. sii 


24 HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 80 bab: Berkelakar dan 
Hukum Orang yang Berlindung Dibalik Tameng Temannya (hadits no. 2904). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan Perjalanan, 15 bab: Haa 
Harta Rampasan Perang (hadits no. 48/1757). 

HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 19 bab: Tentang 
Bagaimana Rasulullah SAW Memberikan Tuntunan Membersihkan Harta (hadits 
no. 2965). 

HR. Imam Ahmad dalam musnadnya, hadits no. 337. Jld. 1 dari Musnad Umar bin 
Khaththab. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 60 pembahasan tentang sejarah, 3 bab: 
Sifat dan Hadits Rasulullah SAW. (hadits no. 6357). 

35 HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang yang berhak menerima bagian 
seperlima, 3 bab: Nafkah Para Istri Rasulullah SAW. (hadits no. 3096). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 16 bab: Sabda . 
Rasulullah SAW, "Kami tidak meninggalkan harta warisan, dan apa yang kami 
tinggalkan menjadi sedekah". (hadits no. 55/1760). 


572 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





3 0. Sa 
HA FI PHI Pine colakan Wofet —1 ea 
BE Jim GIA 
1489. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 


dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA tentang hadits yang semisal 
dengan makna hadits di atas. 


. 6G. 3 0. ca 


Ay pi SA Ip HE NU NA. 


230 


Ai aa Jd Ya JG IE LAI 5 Mae 
AI Lo it da 33 $ Jiban tita UE ad Ju Se 
Ae jr leh Kg Wet cal 3 Ia la 


s0. “s.- 3.8 


Ba ERA Co AN YA AAS Hedi as Kan 6 
EA - J6 s3 


1490. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah RA, ia 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika datang 


HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 19 bab: Tentang 
Bagaimana Rasulullah SAW Mengajarkan Cara Membersihkan Harta (hadits no. 
2974). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 56 pembahasan tentang pembicaraan 
dan ghibah, 12 bab: Hadits Tentang Harta Warisan Rasulullah SAW (hadits no. 28). 
HR. Al Baihagi, dalam permasalahan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Penjelasan Tentang Penyaluran Empat Perlima Harta Rampasan Perang 
Setelah Bagian Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 302). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang sejarah, 8 bab: Di 
saat Rasulullah SAW Sakit (hadits no. 6610). 

36 HR. Muslim, dalam 72 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 16 bab: Sabda 
Rasulullah SAW, "Kami tidak meninggalkan harta warisan, dan apa yang kami 
tinggalkan menjadi sedekah", (hadits no. 55/1760). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 10 Pembahasan Gesang Sejarah, 9 bab: 
Wafatnya Rasulullah SAW (hadits no. 6609). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


kepadaku harta dari Bahrain, aku akan memberimu sebanyak sekian 
dan sekian." Tetapi Nabi SAW wafat sebelum harta Bahrain datang 
kepadanya, lalu datang pada masa kekhalifahan Abu Bakar, maka ia 
memberiku di saat harta itu datang kepadanya.” 1 

Ar-Rabi' berkata, "Hadits lainnya diceritakan kepadaku oleh 
selain Asy-Syafi'i mulai dari sabda beliau, Jika datang kepadaku'." 


7. “2 
« 


Sean 


.2.N - 2... o . a10. “3 - 
Ui Ggpa PS il GP BU LP HL U 
? N e- Ba -.. Tae OM: ot 4, 23 Yin Tia - 23 
BE HE G3 Anh IE Ke Sa 0 
an AP dini Pa SI AN SE 2S IN A3 AS 


#0. #0 oi 
Sae Vega Talas 03 lau 


1491. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA: Rasulullah SAW mengirimkan pasukan sariyyah yang 
dipimpin oleh Abdullah bin Umar menuju Najd. Akhirnya, mereka 
memperoleh ghanimah berupa unta yang banyak. Bagian mereka 
(masing-masing) adalah 12 ekor atau 11 ekor unta, kemudian mereka 
diberi tambahan, masing-masing seekor unta.?88 


3! HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, (hadits no. 14305. Jld. 5) dari Musnad 
Jabir bin Abdullah. 

2 HR. Al Bukhari, dalam 57 pembahasan tentang yang berhak menerima bagian 
seperlima, 15 bab: Dalil yang Menyatakan Bahwa Seperlima Diberikan Kepada 
Pemimpin Ummat Islam (hadits no. 3134). 

HR. muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan perjalanan, 12 bab: harta 
rampasan perang (hadits no. 35/1749). 

HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 157 bab: Tentang Harta 
Rampasan Pasukan Khusus yang Keluar dari Ketentaraannya (hadits no. 2744). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Harta 
Rampasan Perang yang Diserahkan Kepada Imam Bagaimana Cara Pembagiannya 
(hadits. Jld. 2, h. 228). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 5288. Jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Khaththab. 

HR. Imam Malik dalam A4! Muwaththa', dalam 21 pembahasan tentang jihad, 6 bab: 
Mengumpulkan Harta Rampasan Perang Saat Peperangan (hadits no. 15). 


574 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





- 
a23 3 0 2 


pa d3 oa ata Gua yaa 
le Ko BO ERA Cop) olah gi Ups 2 ai 
ag Me 3 
1492. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain: Nabi 


SAW telah meng-gishash seorang lelaki karena telah membunuh 2 
orang lelaki.” 


3.9 pt 

SI Se 3 Wo Lp ca Ugal — Yeay 
ae Op se o gi a10. .3 ey 3 0. . 
LA AI (op) PS OA GP IUP CAS yh AN ALA IP Udan 

.. ' TA aa um 33 5 sx. ., y PPs 

1493. Orang yang dipercaya dari kalangan teman-teman kami 
mengabarkan kepada kami dari Ishag Al Azrag Al Wasithi, dari 
Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA: Nabi SAW 
memberikan bagian kepada kuda 2 bagian, sedangkan untuk 





HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Pendapat Lain Tentang Harta Rampasan Perang (hadits. Jld. 6, / 312). 
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 pembahasan tentang perjalanan, 14 
bab: Harta Rampasan Perang dan Pembagiannya (hadits no. 4833). 

79 Dari riwayat Ayyub, HR. Muslim, dalam 26 pembahasan tentang Nadzar, 3 bab: 
Tidak Wajib Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah dan Tidak 
Wajib Pula Bagi Orang yang Tidak Mempunyai Hamba (hadits no. 8/ 1641). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Tentang Tebusan 
Tawanan (hadits. Jld. 2, h. 223). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 19900. Jld. 7 dari hadits yang 
diriwayatkan oleh Imran bin Hishshin. 

Dari riwayat Abdullah bin Umar. 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 





penunggangnya hanya 1 bagian.” 


—H NA ea LA ERA UAN AL 
HI gas OS ah HP Oo oi Sa gi Al 
SA Gp ah eh Re Sh ea Rn 

HB ep pa el DG Ab ia IN 3 Jb 
sets, 30. 


dal 


Bogo eh bai PN Mk SA uan 33 gn 

bkn Ip AP Si IP il 1G Mie Ulin UG D5 
. . 3 0 
Pp NP MAP pa ea Ip Moi 
selam 


1494. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bin 
Awwam: Az-Zubair bin Awwam membagi hasil ghanimah menjadi 4 
bagian: Sebagian untuk dirinya, 2 bagian untuk kudanya, dan sebagian 
yang lain untuk kaum kerabat." 

Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud dengan istilah kaum 
kerabat —hanya Allah yang Maha Mengetahui— ialah bagian 
Shafiyah, ibunya. 

Sufyan merasa ragu apakah ia hafal hadits ini dari Hisyam, 
dari Yahya secara sima'i (mendengar langsung), tetapi pada garis 
besarnya baik Sufyan ataupun yang lainnya yang hafal dari Hisyam 
tidak meragukan bahwa hadits ini adalah hadist Hisyam dari Yahya." 





40 FR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, 
bab: Hadits Tentang Bagian Prajurit Pejalan Kaki dan yang Berkuda (hadits. Jld. 6, 
h. 325). 

41 HR. Abdurrazzag dalam Mushannif-nya, dalam pembahasan tentang jihad, bab: 
Bagian Untuk Prajurit Berkuda (hadits. Jld. 9, h. 52). 


576 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





0 au Data Mega Za 1440 


2. 


Ha ka Pan LAN 
Dg IA Na “al Jiya) Ada ole 1 ot, Ul EA Ab 


. os Mn lg Ae: evo sro Ta og « Paru - 
SA in 1 WR Kah DIK Hita SIN 3 
Ls —, aan YA, Kang f AE 
— 8 HL) pg ae Ie Tag da sa aa 

sa Ia C3 NASA Im Ha ab ag 


1495. Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada kami dari 
Ma'mar bin Rasyid, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan bahwa 
Muhammad bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya dari 
ayahnya yang mengatakan: Ketika Rasulullah SAW membagi bagian 
dzawil gurba di antara Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, aku dan 
Utsman bin Affan RA datang kepadanya, lalu kami berkata, "Wahai 
Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kami dari kalangan Bani 
Hasyim. Kami tidak mengingkari keutamaan mereka karena 
kedudukanmu yang telah dijadikan oleh Allah sebagai salah seorang 
dari mereka. Mengapa engkau memberi kepada saudara-saudara kami 
dari Banil Muththalib, engkau memberi mereka, dan engkau 
meninggalkan kami, atau engkau menghalangi kami, padahal 
kekerabatan kami dan mereka adalah satu" Maka Rasulullah SAW 
menjawab, "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib itu 
adalah suatu yang satu seperti ini," seraya menjaringkan jari-jemari 
kedua tangannya.'” 


2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, 
bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 
341). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 577 











.. 0.3 2 


Ap Mi GAS Ke G1 595 daa Ugal —h tan 

I Jio PG Kai oi PEP PNP Aap 
1496. Telah mengabarkan kepada | kami yang menurut 

dugaanku dia adalah Daud bin Abdurrahman Al Aththar dari Ibnu Al 


Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Jubair bin Mutht'im, dari 
Nabi SAW tentang hadits yang semakna."” 


6... 


3. 
PA IN IP Bala op JAN Y5 aa Ugal iya 
Der e ain ag Tn 8 . .. 8, . .. .. 
PA la Ga GP pala yi PP UP Kera Ui Ale LP 
gt . PIA PENA JA AN SN SP SU s5. A.A a.... ..& Sa 
Ku) Dj 3 Had MW DSA as DI P3 ed Je 


, 
. 


. . 


Ha aa . 2. 


1S eta PP A3 GI Lana ln) Blah Gal) Un 

MMS WN) Aa IN Ja li) US aa Gin 

1497. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 

Muhammad bin Ishag, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari 
Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW tentang hadits yang semakna.' 


Asy-Syafi'i RA berkata, "Lalu aku menceritakan hadits itu 
kepada Mutharrif bin Mazin bahwa Yunus dan Ibnu Ishag 


73 Telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. 
4 HR. Abu Daud, dalam 14 pembahasan tentang pajak bumi, 20 bab: Tentang . 
Keterangan Siapa Saja yang Menerima Bagian Seperlima serta Bagian Keluarga 
Dekat Rasulullah SAW (hadits no. 2980). 

HR. An-Nasa'i, dalam 38 Pembahasan tentang Pajak, 1 bab: pembahasan pertama 
tentang pajak (hadits no. 4148). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pajak dan harta rampasan perang, bab: 
Bagian Seperlima Untuk Keluar Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 6, h. 341). 


578 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


meriwayatkan hadits Ibnu Syihab ini dari Ibnu Al Musayyab. Ia 
mengatakan: Ma'mar menceritakan kepada kami seperti apa yang aku 
gambarkan, barangkali Ibnu Syihab meriwayatkannya dari keduanya 
secara berbarengan." 


Pe 0 Be Do 9G. 3 - 


o 0... e ...t 
TA APP gi ip or TAP STA NAN 
PAN 33 da Sagala Ni So NM Iph 3 


P4 


HI po A5 

1498. Pamanku —Muhammad bin Ali bin Syafi'— 

mengabarkan kepadaku dari Ali bin Husain, dari Rasulullah SAW 

tentang hadits yang semisal, tetapi ditambahkan seperti berikut: 

Semoga Allah melaknat orang yang memisahkan antara Bani Hasyim 
dan Bani Al Muththalib.' 


3 . () - - o . 3. 1. 

Ui op eta Ol op am US — yaaa 
....9 SIRNA Pl en 2 Ki gg Pa an ?. 0 0-3 
SP et— lag KAP Clho Al Sip) ad 1JB pakan yg apr 
o- - 0 #.- £ s0 oo ea . 2.1” 2... an 
AS on IA Ka bah 3 baal ah AU oa 
Ca GP AN in 
1499. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dari Jubair bin Muth'im, ia 
mengatakan: Ketika Rasulullah SAW membagikan bagian ghanimah 


kaum kerabat, yaitu antara Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, 
beliau tidak memberikan bagian kepada seorang pun dari kalangan 


"5 Flanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





Bani Abdusy-Syams dan Bani Naufal sedikitpun." 


S Jaa an ng au La Yo... 
Aa Tan PEN aa Naa ARA 


HN Sa Ga Pl SS gab KU Gu 
Lana sa pagi 
Pra, PA JL Ole Hb Aan Ig bab UT cuy 
A3 AI SS tu: aa J8 UT AI JG 
ol (ea TAAT JW AV gi SP eat GB 
Sab jok 5 Bab ja Kisi 
H5 SB al GE AN IE an KS 
#5 Lama GG sa Met Sati Jadi 
3 SI IU, Pe et Naat 
NN Un AI 1Iu Tas ol AN Jah 
AN le Ea uu ja Sal ba 5 dl 3G 
- Rar 


1500. Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Mathar Al Warrag dan seorang lelaki yang tidak disebut namanya: 


"6 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 
6, h. 341). 


580 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





keduanya menceritakan atsar berikut dari Al Hakam bin Utaibah, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, ia mengatakan: Aku bertemu dengan Ali 
RA di saat membuat minyak, lalu aku berkata kepadanya, "Demi ayah 
dan ibuku yang menjadi tebusanmu, apakah yang telah dilakukan oleh 
Abu Bakar dan Umar RA mengenai hak kalian, ahli bait, dalam harta 
khumus?" Ali RA menjawab, "Adapun Abu Bakar, di masanya tidak 
ada harta khumus, apa yang ada telah dia tunaikan. Sedangkan Umar, 
dia masih tetap memberi kami hingga datang kepadanya harta sus dan 
ahwaz, atau dia katakan harta ahwaz atau harta Persia." Aku (Imam 
Asy-Syafi'i) ragu. Di dalam hadits Mathar atau hadits lain disebutkan: 
Umar berkata, "Kaum muslim banyak kebutuhan. Jika kalian suka, 
maka aku akan meninggalkan hak kalian, lalu akan kami jadikan 
untuk menutupi kebutuhan kaum muslim hingga datang kepada kita 
harta lainnya, lalu akan aku lunasi semua hak kalian darinya." Al 
Abbas menjawab, "Janganlah kamu biarkan dia menguasai hak kita." 
Maka aku (Ali RA) katakan kepadanya, "Wahai Abul Fadhl! 
Bukankah kita adalah orang yang paling berhak memperkenankan 
Amirul Mukminin dan menutupi kebutuhan kaum muslim?" Tetapi 
Umar RA meninggal dunia sebelum harta tersebut sampai kepadanya, 
hingga ia tidak sempat memutuskannya terhadap kami." 

Al Hakam di dalam hadits Mathar dan lainnya mengatakan 
bahwa Umar RA berkata, "Kalian mempunyai hak, tetapi aku tidak 
tahu jika ternyata harta itu banyak, apakah itu untuk kalian semua. 
Jika kalian suka, maka aku beri kalian sebagian darinya menurut apa 
yang kupandang sesuai buat kalian." Tetapi kami (Ali RA dan ahli bait 
lainnya) menolaknya, dan kami menginginkan semuanya: tetapi Umar 
menolak, tidak mau memberikan seluruhnya untuk kami. 


77 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Bagian Seperlima Untuk Keluarga Dekat Rasulullah SAW (hadits. Jld. 
6, h. 344). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 581 











GAN Pep AK Upi don 
Judi ia 9, Yau Ii gn AI Lp oi MU 
th fb ey daa al Ig 
5 Ka 


1501. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bahwa Umar bin Al Khaththab, ia 
pernah berkata, "Tidak ada seorang pun melainkan dia mempunyai 
hak dalam harta ini yang akan kuberikan kepadanya atau kucegah 
darinya kecuali hamba sahaya yang kalian miliki." 


3 3. 30 


Ho Hani dina PA sangan 
Ino ca 


1502. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Munkadir, dari Malik bin Aus, dari Umar RA tentang 
atsar yang serupa, di berkata, "Jika aku masih hidup, niscaya hak 
seorang penggembala akan datang sendiri kepadanya berupa daging 
dan buah kurma (bagianjnya."' 


ye 


Aa Bt Sa NN 
Ig aa DK 2 PSG CA pp) Yah ol 


48 YIR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pembagian pajak dan harta rampasan 
perang, bab: Siapa yang Mengatakan Bahwa Penguasa Tidak Mempunyai Hak 
Untuk Diberi (hadits. Jld. 6, h. 347). 

789 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


582 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


.. 


.. Ne Ne ore 3 .. 4 s2 RP P3 Seo, - . 2E J3 0 S- st. 
SA Ae Ale Cm (Ip Ea Gp0 NN GA yA 3 
aib Iyan as LA UT, 


os coc. i 5 '.- 


S5 Jas FN AS 3 PS AAA Lu Da #86 Ju 
# . Sa Br Mi Detak, Patas AN NN SP at 
SE AS AS IN Ge Ol LSG aa, RA 5 Gp 
Hd Pi 3 - . ... 
RI AS d3 Tr) 


1503. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah 
bin Umar, dari Nafi' maula Ibnu Umar, ia mengatakan: Aku 
menawarkan diriku kepada Nabi SAW (untuk ikut berjihad) dalam 
perang Uhud. Ketika itu aku berusia 14 tahun, tetapi beliau 
menolakku. Kemudian aku menawarkan diriku kepada beliau pada 
perang Khandag,: ketika itu aku berusia 15 tahun, maka barulah beliau 
membolehkan diriku (ikut perang)."'" 


Nafi” berkata, “Aku menceritakan hadits ini kepada Umar bin 
Abdul Aziz, lalu ia mengatakan: Ini adalah perbedaan antara 
peperangan dan kekeluargaan, dan ia mengintruksikan untuk 
mewajibkan kepada anak yang berumur lima belas tahun dalam hal 
peperangan, dan yang belum sampai umur tersebut, maka ia harus 
bersama keluarganya.” 





750 HR. At-Tirmidzi, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 31 bab: Hadits Tentang 
Batas Usia Baligh Anak Laki-laki dan Kapan Jihad Difardhukan Kepadanya (hadits 
no. 1711). 

HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 4 bab: Siapa Saja 
yang Bebas dari Hukuman Had (hadits no. 2543). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Siapa Saja yang Bebas 
dari Hukuman Had (hadits. Jld. 9, h. 21). 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 








to. #0. - o 0s 0 2 2 —.» £ 
te PJ gi MPR OP Oli Uji - Yo. 


- 
a00 80 


CL oo 25 « - agro 1 - PAN Tp - . BA 

OP ya JB Gi GA 073 LA Kb 1gp) ya$ Oi te pian 
SH kai ja ju oh “hu su tag: yaaa east ot 
ag le Io Jiya Ou 


1504. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Umar bin Al 
Khaththab mendata orang-orang yang berhak mendapat 'atha, ia 
berkata, "Bagaimana pendapat kalian, kepada siapa harus aku mulai?" 
Maka dikatakan kepadanya, "Mulailah dengan yang paling dekat 
denganmu." Umar menjawab, "Tidak, bahkan aku akan memulai 
dengan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW." 


7! Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


584 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Ka KE Io pro 
Ka) 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SIFAT 
KARAKTERISTIK LARANGAN NABI SAW DAN 
PEMBAHASAN TENTANG BUDAK MUDABBAR 


PA gp SA CAG 23 alan Ugal — yo. 
up Oa nan An ee AA 


ipdn Pp M3 BEI AP AA 
Ka BI Ju adi 2G aa Bia goo ah Ie Ie 
Ol AI ee hadi Jas ob ea al Ga 


PO. 


ian D3 ama 23 ap db Sah Si UI Uh An 


1505. Muslim mengabarkan kepada kami dari Abdul Majid, 
dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia 
pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Sesungguhnya 
Abu Madzkur adalah seorang lelaki dari Bani Udzrah. Ja memiliki 
seorang budak gibthi, lalu ia memerdekakannya dengan akad tadbir 
darinya. Nabi SAW mendengar hal tersebut, tetapi Abu Madzkur 
menjual budaknya. Maka Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di 
antara kalian miskin, hendaklah ia memulai untuk dirinya sendiri, 
dan jika ia mempunyai kelebihan, hendaklah ia memulai untuk dirinya 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





sendiri beserta orang-orang yang ditanggungnya. Kemudian jika ia 
menemukan kelebihan lagi sesudah itu, hendaklah ia bersedekah 
kepada orang lain." Muslim bin Khalid dalam hadits ini 
menambahkan, "Menyedekahkan sesuatu. 132 


 . Petai 


0. 0. os . .. 0. Pin o £ 
IP NI AN Ola PAI NOA 

— PA Pb ? 5. Sa Ab rd . 0. - e 
HD Pe eh da gan AP OB yi 


0 ..oc Pa 2 2, yo Da an aa na an on 
CAN Sada ala Ie MIA JW AP JUN 


- 
So So IA, 
RI KAAU 


GAS sukeG (333 AL Olah AM KE oh at olah 


1506. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari 
Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir RA: Bahwa seorang 
lelaki memerdekakan seorang budak miliknya melalui akad tadbir, 
sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang akan membelinya?" 
Maka, budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 800 
dirham, lalu Nabi SAW memberikannya kepada lelaki tersebut. 


752 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta 
simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Tidak Boleh 
Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 309). 

Dari riwayat Ibnu Juraij, HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 14538. 
Jld. 5 dari Musnad Jabir bin Abdillah dengan redaksi: Sebaik-baik sedekah adalah di 
depan orang kaya, maka mulailah dengan kaum kerabatmu. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 11 pembahasan tentang zakat, 9 bab: 
Sedekah Sunnah (hadits no. 3345), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

733 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hammad, HR. Al Bukhari, dalam 84 
pembahasan tentang kafarat dan sumpah, 7 bab: Memerdekakan Hamba yang 
Memiliki Harta Simpanan, Ibu dari Anak yang Merdeka, Hamba Sahaya dan Anak 
dari Hasil Zina (hadits no. 6716). 

HR. Muslim, dalam 27 pembahasan tentang sumpah, 13 bab: Dibolehkan Menjual 
Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 58/977). 


586 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


2 ca 


SE AA aa Mn ee LI 

ban 8, 3. - L300 NY o- e . 0. - o 0 

II ale Gi GP MA ph BAE or Ar OP Ul ur pa 
SS An le 


1507. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari 
Hammad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah 
RA, dari Nabi SAW tentang hadits yang serupa.” 


BG. A0 oa 9 


Ghani MA GEN 33 Ola H3 Lu Va - Yo.A 


TA 3 .. On Nan Te aa Na . 0. o3 £ 0. 
5 In Bi IS Ah alan Io DU 3 3 j3 Ka 
PPN TER A 0 ..caoc Pap PAN 8. Mana ee aa 
IE Oia AE Ain IG AI ko Al ipa) Jus CV 2d 


ore 4 8, 3 3 PN an -9 25 5: 1 Aa $ o- 0 1 0. 
le lo ai la alm BR ala Ola (Saad Il AP aa 
o Pan An aan Lor. (an at an P ”. - 0 “ Kan pa or, PER 
IL js ob ale GA ia TI JB 3 II UN pelay 


2 TAN Ea EN kn na Oa NO ane Aga ea Anu an 
So uas Ob WEB Sd ed Jah UP CEMAYY ga lai 


- . 


Na Ui YAN dia NK DE Sp 





HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, 
bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Boleh Menjualnya Kapan Saja 
Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 308). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 3 bab: 
Hukum Menjual Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 4930). 

78 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta 
simpanan, bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Dibolehkan 
Menjualnya Kapan Saja Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 309). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Amru bin Dinar, HR. Al Bukhari, dalam 
34 pembahasan tentang jual beli, 110 bab: Hukum Menjual Hamba yang Memiliki 
Harta Simpanan (hadits no. 2231). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


1508. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al- 
Laits dan Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, 
ia mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan Bani Udzrah 
memerdekakan seorang budak dengan akad tadbir. Hal tersebut 
sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Apakah kamu 
memiliki harta selainnya?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW 
bersabda, "Siapakah yang akan membelinya dariku?" Maka, budak itu 
dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi dengan harga 800 dirham. 
Kemudian Nabi SAW datang dengan membawanya dan menyerahkan 
uang itu kepada lelaki tersebut, lalu beliau bersabda, "Mulailah 
dengan dirimu sendiri, bersedekahlah untuknya. Jika ada suatu 
kelebihan dari dirimu, maka itu untuk keluargamu. Jika masih ada 
suatu kelebihan, maka untuk kerabatmu. Jika masih ada suatu 
kelebihan dari kaum kerabatmu, maka untuk ini dan untuk itu." Beliau 
bermaksud ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya.” 


AI OB gp PTE AKAN No.4 


- $ 
3 
#0. . 9 


Para 2. 2... Os . . A Pa Td y 2. . od 
LE Ea JPr3 G3 Ala Wib Cp AL IS Gi Ae Lala jl 

5 . ..ac or A, 2 Pa . aa na » . Pa na 
O— LA yo ie mp AI Ko Al JW cone JL 0 


30 30 , 3 - 


pon San ec 0. 1 na Nan, -,. 
LA A3 AE IA NA alah TAP JB Pa Up ai AAU 


2 4 . bae rela Tua od (uda od Oa 5 $ on. 
JS DA DJ AG Ab JI He 


758 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Abu Zubair, HR. Muslim, dalam 12 
pembahasan tentang zakat, 13 bab: Mendahulukan Menafkahi Diri Sendiri, 
Kemudian Keluarga, Kemudian Kaum Kerabat (hadits 41/997). 

HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 84 bab: Hukum Menjual 
Hamba yang Memiliki Harta Simpanan (hadits no. 5666). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba yang memiliki harta simpanan, 
bab: Pemilik Hamba yang Memiliki Harta Simpanan Boleh Menjualnya Kapan Saja 
Ia Mau (hadits. Jld. 10, h. 310). 


588 || muSNAD IMAM SYAFI'I 








SA BUSI Tae Ma angka lisa AS t3 Aa 
P oei s an TI 
AI ee Sa 


An AA ap ah ai uas BA Obi Lp Per) 
PN IA Ap BA aa dala HE 
Pe 23 13 Dita Gp 2 PA 3 Anu) Bel ea 
pg ba OA aa sa 


oi AK Eh OP Pj naa Sh gi) Pa e 
Ian Aan ee an an spa 
Ia (Haa) ame (Lu Ne ne 
aa Ya G3 ia YSS, JB 0G NE Bo DES 


1509. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin 
Dinar dan Abu Az-Zubair, keduanya pernah mendengar Jabir bin 
Abdullah mengatakan: Seorang lelaki dari kalangan kami melakukan 
akad tadbir terhadap seorang budak miliknya, sedangkan dia tidak 
mempunyai harta selain dari budak itu. Maka Nabi SAW bersabda, 
"Siapakah yang mau membelinya dariku ?" Maka, budak itu dibeli 
oleh Nu'aim An-Nahham. 


Amr bin Dinar mengatakan: Aku mendengar Jabir bekata, 
"Budak itu dari gibthi. Dia meninggal dunia pada permulaan tahun 
pemerintahan Ibnu Az-Zubair." Abu Az-Zubair menambahkan, 
"Budak itu dikenal dengan nama Ya'gub." 


Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "Demikianlah yang aku dengar 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





darinya sepanjang usiaku, kemudian aku menjumpai di dalam kitabku, 
'Seorang lelaki dari kalangan kami melakukan akad tadbir terhadap 
seorang budak miliknya, lalu ia meninggal dunia'. Adakalanya ini 
merupakan kekeliruan dari kitabku atau kekeliruan dari Sufyan. Jika 
kekeliruan dari Sufyan, maka Ibnu Juraij lebih hafal hadits Abu Az- 
Zubair daripada Sufyan. Di samping Ibnu Juraij terdapat hadits Al- 
Laits dan lain-lainnya. Dan Abu Az-Zubair memberikan batasan 
dalam hadits ini dengan batasan yang jelas, di dalamnya dia 
menceritakan usia budak yang di-tadbir-kan. Hammad bin Zaid dan 
Hammad bin Salamah serta yang lainnya lebih hafal hadits Amr bin 
Dinar daripada Sufyan Adakalanya dia mengambil kesimpulan dalil 
terhadap hafalan hadits bagian dari kekeliruannya ternyata lebih 
sedikit daripada apa yang aku jumpai dalam hadits Ibnu Juraij dan Al- 
Laits -dari Abu Az-Zubair- dibandingkan hadits Hammad dari Amr. 
Selain Hammad meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Hammad bin Yazid. Dan telah menceritakan 
kepadaku bukan hanya seorang dari kalangan orang-orang yang 
pernah berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah di masa lalu bahwa di 
dalam haditsnya dia tidak pernah memasukkan maata (meninggal 
dunia). Akan tetapi, sebagian dari mereka ada yang heran ketika aku 
ceritakan kepadanya bahwa aku menjumpai dalam kitabku kata-kata 
maata, ia mengatakan, "Barangkali ini kekeliruan atau kealpaan 
darinya, aku menghafalnya dari dia'."756 





"88 Telah dijelaskan sebelumnya secara terpisah pada hadits no. 1505, 1506, 1507 
dan 1508. 


590 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
BANGKRUT 


Apa SP Akun. 
Pa e- 0. o- 0 Ta o. o .. o 8.4 ee. 
SP JAE IPP GP ol ap oi ana yi K 


La s0. 1 - 2 Lo o -, 0... 21 o .. 5 o- 28 
MPA SP) ang Su ed uji LI ep PEN AS 
PAN Pa tar ok 2 NN "AA PP “A.A 9 NE 
IL Ja DS Cadel Jero Kat JB eta ale Al lte Al Jp) 
1510. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya 
bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari 
Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits 
bin Hisyam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Barangsiapa yang mengalami kebangkrutan, lalu si 
pemilik barang menjumpai hartanya masih utuh ada padanya, maka 
dia lebih berhak terhadap harta itu." 





27 HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 40 bab: Tentang 
Seseorang yang Bangkrut Kemudian Orang Lain Menemukan Barang-barang yang 
Diinginkannya Ada Padanya (hadits no. 3519). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam pembahasan tentang jual beli, 42 
bab: Hadits Tentang Kebangkrutan Orang Berutang (hadits no. 91). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kebangkrutan, bab: Pembeli Rugi 
Karena Harga (hadits. Jld. 6, h. 44). 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: 
Seseorang Bangkrut Kemudian Ia Menemukan Barang yang Serupa dengan Barang 
yang Dimilikinya (hadits no. 15160). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 9 bab: 
Kebangkrutan (hadits no. 5036). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


pn gan Ka A3 ASP X5 Upi Non 


. . 


ki 


. 
Lem 


: o- o o- 0 G. 43 PP 1 aa NN 0. 9 2». 
CPI ka RX Teo Ih data 01 Pu 
0. S1 e 0 5 0 0 XL. ES 0. o- 0. 
SA SA ay AS SU Ol Sab 3 AE Uh Gas 
Da P3 2 s Pn £ sg o Eh, o- x, - - ae 0-3 E - e aa - - 
te Sia) JB 1Sjih ES A p) SA UI Ama A1 MAS plan 
o 2 £ : : 


Pan Ta Uu” pa AA Ao. 9 o- Aro 2106 90 Pn or A 

Oa BI ad Gali A3 Jon Jis tema Ola Bal ya il ade Al 
- P1 2... 

at 


1511. Abdul Wahab bin Abdul Majid Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar Yahya bin Sa'id 
mengatakan: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm 
mengabarkan kepadaku, Umar bin Abdul Aziz pernah bercerita bahwa 
Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam pernah 
menceritakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA mengatakan 
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang 
menjumpai hartanya masih utuh berada pada seseorang yang 
mengalami kebangkrutan, maka dia lebih berhak terhadap barang itu 
daripada orang lain." 


78 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Yahya bin Said, HR. Al Bukhari, dalam 
43 Pembahasan tentang Pinjaman, 14 bab: Apabila Seseorang Menemukan Hartanya 
Pada Orang yang Bangkrut Dalam Jual Beli, Penawaran dan Titipan, Maka Ia Lebih 
Berhak Untuk Memilikinya (hadits no. 2404). 

HR. Muslim, dalam 22 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: Barang siapa yang 
Mengetahui Barang yang Dijualnya Terdapat Pada Pembeli Sedang Ia Telah 
Bangkrut, Maka Sebaiknya Ia Mengembalikan Barang Tersebut Kepadanya (hadits 
no. 22/1559). 

HR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 40 bab: Tentang 
Seseorang yang Bangkrut, Kemudian Orang Lain Menemukan Barangnya yang 
Serupa Ada Padanya (hadits no. 3519). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 12 pembahasan tentang jual beli, 36 bab: Hadits Tentang 
Apabila Orang yang Bangkrut Berutang Kepada Seseorang Kemudian Ia 
Menemukan Barangnya Ada Padanya (hadits no. 1262). 


592 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





a. Aa 2 o - at £ 0 —» 
SE S3 AU AAU NON 

Sana 73 bia Lan e S4 ae 10 c0I S9 ni F3 
— OLS UN BA gl GP AD ga AS oi jataal al 
SAI Kia JB Gee BO lo HIRA be JET aa 


- 
0. . PN 


-. A.A 9, , Pedan Sat 
Hi PA ja Widi de Ke MI 
(ta 23 DL selena GA ES tas 


1512. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, ia mengatakan: bahwa Abu Al Mu'tamir bin Amr bin Rafi' 
telah bercerita kepadanya dari Abu Khaldah Az-Zuragi -mantan gadhi 
Madinah- yang mengatakan: Kami datang kepada Abu Hurairah 
mengadukan perihal seorang teman kami yang mengalami 
kebangkrutan, maka ia berkata, "Ini sama kasusnya dengan apa yang 
pernah diputuskan oleh Rasulullah SAW, yaitu: 'Barangsiapa yang 
meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, maka pemilik barang 
lebih berhak menyita barangnya jika ia menemukannya masih dalam 
keadaan utuh'."”? 


HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 95 bab: Tentang Seseorang 
yang Membeli Barang Dagangan Kemudian Bangkrut dan Ia Menemukan Barang 
yang Serupa Ada Padanya (hadits no. 4690). 

HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 26 bab: Orang yang 
Menemukan Barang yang Serupa Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits no. 
2358). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tentang Orang yang 
Menemukan Barangnya Berada Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits. 
Jld.2, h. 212). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 7127. Jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi: Barang siapa yang menemukan barangnya berada pada 
orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak dari pada orang lain. 

HR. Ad-Daraguthni, dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 113, h. 30). 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, dalam Pembahasan tentang Bab-bab Jual Beli 
(hadits no. 630). 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Kebangkrutan, bab: Pembeli Bangkrut 
Karena Harga (hadits. Jld. 6, h. 44). 

78 HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang hukum-hukum, 26 bab: Orang 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI 


re. 


3 Gap Aa Teh PS NA YA - Nok 

AI KAA pn DNAN gan AA la Gp KI 3 pe 

Ie Ja) Ya GAB Ma 5 GTA Aa 
AI da il Ia ale 


1513. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ishag 
bin Abu Farwah, dari Amr bin Al Hakam, dari Jabir bin Abdullah RA: 
Bahwa ada 2 orang lelaki saling mengakui seekor unta kendaraan, lalu 
masing-masing pihak mengemukakan buktinya bahwa unta itu adalah 
miliknya. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa unta itu adalah 
milik orang yang sedang memegangnya.'” 


yang Menemukan Barangnya Pada Orang Lain yang Telah Bangkrut (hadits no. 
2360). 

HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 19 pembahasan tentang jual beli, (hadits no. 
2314/185). 

HR. Ad-Daru Outhni, dalam pembahasan tentang jual beli (hadits no. 107, h. 29). 

70 KIR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Dua 
Penggugat Perkara Saling Berselisih Pada Suatu yang Berada Pada Salah Satu dari 
Mereka dan Keduanya Harus Menyerahkan Bukti (hadits. Jld. 10, h. 256). 


594 || musNaD Imam SyaFI'I 





DB yi BAP Pi duet 

... aga (ES 2 Ba ebeg 2200 No 2 

Vo LS Sa Ie LAN 5 MEN 3 Hb 
MSN AN 13 P3 ol JS MS) Aa 


1514. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Amr 
bin Dinar, dari Ibnu Umar: Ia mensyaratkan bahwa orang yang 
menyewa lahannya tidak boleh meminjamkannya. Yang demikian itu 
dilakukan oleh Abdullah bin Umar sebelum ia meninggalkan sewa- 
menyewa lahan." 


3. 


Bus  cakh 6 Ale Ega — Yo1o 
aa des 


1515. Ubnu Ulaiyah mengabarkan kepada kami dari Humaid 
dari Anas, bahwa ia meragukan dalam hal seorang anak, lalu ia 
mengundang al gafah.'” 


Pe AB ala HP pe 3 deg ora 

- .. 3.3 Ir ol 9 .0 2 ot - . ..& . . 
3 PP NIA GIA ln Ol ob gi ARI AE yi 
- - s0. A.A . . de Pa 0,” . aa an AA 
Ugal JG ESA Ton PE JW ah TAS IS BE Z5 da 


- 
.... 


» teetaA 
pd 


1516. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, 


21 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pertanian, bab: Hadits Tentang 
Pernyataan Dusta dan Dalih Pada Tanah Kepemilikan (hadits. Jld. 6, h. 139). 

2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: A1 Gafah 
dan Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 264). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





dari bapaknya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa dua 
orang lelaki saling mendakwa seorang anak, lalu keduanya 
dipanggilkan oleh Umar RA seorang al gafah, lalu ia berkata, 
“Keduanya telah berserikat dalah hal tersebut.” Lalu Umar RA 
berkata, “Tentukanlah perwaliannya pada salah satu di antara 
keduanya yang kamu kehendaki.” 


3 Ml AE Can Ep PE IP WIL Uya NON 
Pagar UN TNos Sen an KAA ot 2... 
soliaa Jia AS AI ago) ra YP Cl 


1517. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, 
dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar RA semisal dengan maknanya. 


0 - 03 - 0. 0 - L 303.8 1. 2 
UAN GP Laka NU Sar UV —NO1A 
30. 


Ka UU Ng . #5 0 0 0 od 0 4-03 
ena Ja EP pg AI 1 rb Yg talas 
1518.Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari 


Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Umar bin Al 
Khaththab RA semisal dengan maknanya." 


73 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Al Oafah 
dan Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 264). 

4 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang 
kehakiman, bab: Putusan Hukum Mengikutkan Anak Kepada Bapaknya (hadits no. 
24). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, bab: Al Oafah dan 
Gugatan Anak (hadits. Jld. 10, h. 263). 

765 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang gugatan dan bukti, (hadits. Jld. 10, h. 
263). 


596 || musWaD IMAM SyAFI'T 





Ag GP pln Oi Ag toh Urat — NM 
Pa II A ba Al Jp eU 3 3 AT aan 
c.”? “ 
Tel 25) 
1519. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa ia pernah mengatakan sehubungan 


dengan kesaksian wanita terhadap sesuatu menyangkut perkara 


wanita, yaitu bahwa hal tersebut tidak boleh kurang dari kesaksian 4 


orang.” 


16 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


NAN Na 
Hoa Aa 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG SIFAT 
PERINTAH NABI SAW, PERWALIAN ANAK KECIL 
DAN KESALAHAN THABIB SERTA 
YANG LAINNYA 


ore A4, 2, , ig 03. « 2. e 7.» 
PN PE NA YAN NA yg Ol getah Kes gl yoy. 
A 2 . aan P 3 . A3 (3 2 nee 
2 JUN JA Vj ab Ya Ni upatng 
He DI) kale Ig PA Yg 
1520. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami berikut semua 
sanad-nya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan sekali- 
kali orang-orang berpegang kepada sesuatu terhadap diriku, karena 
sesungguhnya tidaklah aku menghalalkan bagi mereka melainkan 
hanya apa yang dihalaikan oleh Allah, dan tidaklah aku 


mengharamkan terhadap mereka kecuali hanya apa yang diharamkan 
oleh Allah." 


2 TEA Gi GP bi Lay alan Url — NoYA 
LAU Ipa sa Le GT Jt sat (IAI Gi 3 of cbap 


'7 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pernikahan, bab: Dalil Bahwa 
Perbuatan yang Dikhususkan Kepada Rasulullah SAW. Tidak Harus Diikuti dan 
Selain Itu Dibolehkan untuk Mengikutinya (hadits. Jld. 7, h. 75). 


598 || musNaD IMAM SYAFI'T 








5 J0. 


..i & Pd - LP » o - Pd 2 Pa Ta pad ra 8 0 
BABA gp) SESI 51 al Ws SAI Ia jas dan 0S 
AG ar 0 Naa z - Aap e£ - KEL 

NB LA 3 SU Ie TE as ol 


1521. Muslim dan Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa Tharig bin Al Murgi' banyak 
memerdekakan keluarga Yaman yang ditawan, lalu mereka berangkat, 
jumlahnya mencapai 10 ribu orang. Ketika hal tersebut diceritakan 
kepada Umar bin Al Khaththab RA, maka ia memerintahkan 
kepadaku agar membayar kepada Tharig atau ahli waris Tharig. Aku 


(perawi) merasa ragu dalam hadits ini.” 


78 YR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kepemilikan, bab: Orang yang 
Memerdekakan Budak yang Diterlantarkan (hadits. Jld. 10, h. 300). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 





SAE 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 


MUZARA'AH DAN AL KARA' 
tem ep HA Je TA ap Bob G2 ya 


3 


2 Io era Di AAA gi An ip ea gi dada 
03 0. Bini ND AN, 0 
mar at PI Hey ME AI Cllo 

1522. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 


Humaid bin Oais, dari Sulaiman bin Atig, dari Jabir bin Abdullah RA: 


Rasulullah SAW telah melarang melakukan transaksi jual-beli 


sinin.'? 


78 YR. Muslim, dalam 21 pembahasan tentang jual beli, 17 bab: Sewa Tanah (hadits 
no. 101/1536). 

HR. Abu Daud, dalam 17 pembahasan tentang jual beli, 24 bab: Tentang Jual Beli 
Dalam Waktu Bertahun-tahun (Sinin) (hadits no. 3374), diriwayatkan dari Jubair 
dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dalam waktu 
bertahun-tahun dan yang menyebabkan paceklik". 

HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 69 bab: Jual Beli Dengan 
Cara Sinin (hadits no. 4641). 

HR. Ibnu Majah, dalam 12 pembahasan tentang perdagangan, 33 bab: Jual Beli 
Buah-buahan dengan Cara Sinin dan Dalam Masa Paceklik (hadits no. 2218). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14324. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin 
Abdillah. Dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Abu 
Daud. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al! Muntaga, bab: Jual Beli yang Dilarang Jika Terdapat 
Unsur Penipuan dan Semacamnya (hadits no. 597), diriwayatkan dari Jabir dengan 
redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan dengan 
waktu bertahun-tahun". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Hadits Tentang Musim 
Paceklik (hadits. Jld. 5, h. 306), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, 
"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara Sinin dan menyuruh 
agar menetapkan masa paceklik". 


|| mUSNAD IMAM SYAFI'I 





F4 e 1. 


ADS PA 15 Kota Ugel — ory 
: : si f S Pia . an - ore A Es 
1523. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair dari 
Jabir dari Nabi SAW dengan redaksi yang semisal dengannya." 


. AT IN an 2 (3 0 0 - 2. ..- £ 
OB Rar IE OP Oli LAI — NoYt 
:, 5 KP 0. 0d 20, 3 ox ata o- 
1524. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
ia mendengar Jabir bin Abdullah RA mengatakan: Aku telah melarang 
Ibnu Az-Zubair menjual buah kurma secara taksiran.” 





HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: 


Jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4995). 
70 HR. An-Nasa'i, dalam 44 pembahasan tentang jual beli, 69 bab: Jual Beli dengan 


Cara Sinin (hadits no. 4640). 
7! Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 601 


GS SI Sa AL 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG POTONG 
TANGAN KARENA PENCURIAN DAN BAB-BAB 
YANG LAINNYA 


23 3 8 ce 


Ab Ki ab yh Ab gl yP ARE GA Ugal - yoyo 
Sai AI aan ala S1 Jae dn Ipa Sigi Ii Up Tana 
Mela G3 3 


1525. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Amrah, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Hukuman potong tangan itu karena mencuri seperempat 
dinar hingga lebih dari itu.” 


72 HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hukuman 
Pencurian dan Kadarnya (hadits no. 1/1684). 

HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 11 bab: Bagian Mana 
yang Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits no. 4383). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 16 bab: Hadits 
Tentang Ukuran Tangan Pencuri yang Harus Dipotong (hadits 1445). 

HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 9 bab: Perbedaan Pendapat 
dengan Az-Zuhri (hadits no. 4936). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 24134. Jld. 9 dari Musnad Aisyah 
Radhiyallahu 'Anha. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri 
(hadits no. 824). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Apa yang Wajib 
Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits. Jld. 8, h. 254). 


602 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








cd Oo 7. 2 £ 


A - 2 2.3 . - 20 - » - 
UI ph PS Ul OP EU op BLU, yoy 


P3 ce Pai p 8... 8, , o Aa s, yo : 8 
AE AE ima S Gokle Gas pay ALE AN Gdao AI Jiya) OI 


23 
1526. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar RA: Rasulullah SAW memotong tangan pencuri karena mencuri 


perisai yang harganya 3 dirham.” 


LE Ki du ae 3 BIL UP — NeYV 
| Ka AI sah GAS 5 aah 


. 





73 HR. Al Bukhari, dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 13 bab: Firman 
Allah SWT, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya". (hadits no. 6795), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, 
"Bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan pencuri ketika mencuri barang 
murah seharga tiga dirham". 

HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 1 bab: Hukuman Had 
dan Kadar Pencurian (hadits no. 6/1686). 

HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 11 bab: Bagian Mana 
yang Dipotong dari Seorang Pencuri (hadits no. 43 85), diriwayatkan dari Ibnu Umar 
dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 8 bab: Kadar Barang yang 
Dicuri Sehingga Tangan Pencuri Wajib Dipotong (hadits no. 4924), diriwayatkan 
dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 7 bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 23), diriwayatkan dari 
Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 5310. Jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar bin Al Khaththab dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Perselisihan Dua Orang 
yang Saling Membantah Pada Harga Barang yang Dicuri, Mana yang Benar dan 
Mana yang Tidak Benar (hadits Jld. 8, h. 256). 

HR. Ad-Daraguthni, dalam pembahasan tentang hukuman had, denda dan 
semacamnya (hadits no. 318). 

HR. Ibnu Hibban, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 5 bab: Hukuman 
Mencuri (hadits no. 4463). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 603 


3. 4 


0 2.2. 3. 3 . - 
ag An aa AN TE Ah OB La GA TEA op 
PT ta apn 7N ul, 38 !Y rap) 
na 2 . . .- 4 Pd Td 2 Tu PA SA - 8... 
AI Lag HE AN Lyp3 UU IU Sh lai WA Cha 
339 
LAI GG 


1527. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman: 
Bahwa ada seorang pencuri mencuri buah lemon di zaman 
kekhalifahan Utsman, maka ia memerintahkan agar pencurinya 
ditangkap. Buah lemon itu ditaksir seharga 3 dirham dengan nilai 
tukar 1 dinar menjadi 12 dirham, lalu dipotong (tangannya). Imam 
Malik mengatakan bahwa buah utrujah (lemon) itu pada masanya 
dimakan oleh banyak orang.” 


BS pama Jajan JAS PELAN CAN - NONA 
. #5 2... 0.9 4 

Aan Kd tarian ad IR Kadal 3 MU 3 oat dl 

2 Bu aa PT TU (4 Ma SA dag Kia . 

MPA PN GP Lega IU Ia LA gp) 

1528. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Humaid 
Ath-Thawil bahwa ia pernah mendengar Oatadah bertanya kepada 
Anas bin Malik, maka Anas menjawab, "Aku pernah berkunjung 
kepada Abu Bakar RA, maka dia menjatuhkan hukuman potong 
tangan terhadap seorang pencuri karena mencuri sesuatu yang 
harganya tidak mau kubeli dengan 3 dirham." 





74 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 7 bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 25). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Potong Tangan Bagi 
Pencuri yang Mencuri Makanan Matang (hadits Jld. 8, h. 262). 

75 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Riwayat dari Para 
Sahabat Radhiyallahu 'Anhum Tentang Bagian Mana dari Pencuri yang Wajib 
Dipotong (hadits Jld. 8, h. 259). 


604 || musNAD IMAM SYAFI'I 





0 


Nb at aan BAN UN 


1529. Telah mengabarkan kepada kami bukan hanya seorang 
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali RA, ia berkata, 
"Hukuman potong tangan untuk mencuri seperempat dinar hingga 
lebih."!7 


Ng 0. 


J— Ibn upaya ng PAP ML Ul - von, 

Ja Rata dh SA Z5 (3 51 5: Ka of ot 4 A 
1530. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 

dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya, Wasi' bin 

Hibban: Rafi' bin Khudaij menceritakan kepadanya bahwa dia telah 


mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada potong tangan 
karena buah-buahan, tidak pula karena mengambil dari 


po h onnya. 1777 





76 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Riwayat dari Para 
Sahabat Radhiyallahu Anhum Tentang Bagian Mana dari Pencuri yang Wajib 
Dipotong (hadits. Jld. 8, h. 261). 

77 HR. Abu Daud, dalam 33 pembahasan tentang hukuman had, 12 bab: Bagian 
Mana yang Tidak Boleh Dipotong (hadits no. 4388). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 11 bab: Bagian Mana yang Tidak Boleh Dipotong (hadits no. 35). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | AT 


Ian UP takan PP (Oia Vera 

8. $ - o -— . . .. - e - 8. .. - e . - 

SP ES BO Ol or SN AS UP Ol ya Pu 

Ur gi ae PLAN Ae 
Al2g pelan y Ale AM ep 


1531. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin 
Hibban, dari pamannya (Wasi' bin Hibban), dari Rafi' bin Khudaij, 
dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.' 


AE 3 Wpito HAB OP op BIL UR — Very 

Haa Opi pai Ula Tali Gd sa J3 3 Opi ol at 
ya 5) IE Gali dlm das MAA Ambi 3 A5 
AG eka ala Ko Ni ba Baledl daa Ja aa 
Si Aoi Ju dan dai plg ala Ko IA 


4 gl 





78 HR. An-Nasa'i, dalam 46 pembahasan tentang pencuri, 13 bab: Bagian Mana 
yang Tidak Boleh Dipotong (4981). 

HR. Ibnu Majah, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 27 bab: Pencuri 
Tidak Dipotong Tangannya Apabila Mencuri Buah-buahan dan Mayang Kurma 
(hadits no. 2593). 

HR. Ad-Darimi, dalam Pembahasan tentang Hukuman, bab: Buah Apa Saja yang 
Dicuri Sehingga Pencuri Tidak Dipotong Tangannya (hadits. Jld. 2, h. 174). 

HR. Ibnu Jarud dalam A4! Muntaga, bab: Potong Tangan Dalam Pencurian (hadits 
no. 826). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Wajib Potong Tangan 
Pada Setiap Barang yang Memiliki Harga Apabila Dicuri dari Brangkas dan 
Kadarnya Sampai Seperempat Dinar (hadits. Jld. 8, h. 263). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 20 pembahasan tentang hukuman had, 5 
bab: Hukuman Had Pencuri (hadits no. 4466). 


|| musnaD Imam SYAFI” 1 





1532. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Shafwan bin Abdullah bahwa Shafwan bin Umayah mendapat ucapan, 
"Barangsiapa yang tidak berhijrah, maka dia akan binasa." Maka 
Shafwan tiba di Madinah (berhijrah), lalu ia tidur di dalam masjid 
dengan berbantalkan kain selendangnya. Datanglah seorang pencuri, 
lalu mengambil kain selendang dari bawah kepalanya, tetapi ia dapat 
menangkap si pencuri itu dan membawanya kepada Nabi SAW. 
Maka, Rasulullah SAW memerintahkan agar si pencuri dihukum, lalu 
dipotong tangannya. Shafwan berkata, "Sesungguhnya aku tidak 
bermaksud demikian. Yang kumaksudkan, kain selendang itu 
kusedekahkan kepadanya." Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa 
kamu tidak melakukannya sebelum kamu membawanya kepadaku? 172 


1. rn 
KI 


37... Ba TA Da ON AB 
IP torb GP Lyjab Up HE Up Ola US NY 
e "sc "NP . ” . 7.8 Bar ot 4 0 
APA Cop MIL sea Jia ag Ae AI ale 
1533. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 


Amr, dari Thawus, dari Nabi SAW tentang hal yang semisal dengan 
hadits Malik RA.'" 


79 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 9 bab: Pengampunan Tidak Berlaku Apabila Perbuatan Tersebut Telah Sampai 
Kepada Pemimpin Ummat (hadits no. 31). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Tempat yang Termasuk 
dan Tidak Termasuk Katagori Brangkas (hadits. Jld. 8, h. 265). 

2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Tempat yang 
Termasuk dan Tidak Termasuk Katagori Brangkas (hadits. Jld. 8, h. 265). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 607 


. 0. o- 3 


A.A — Per dl loe WIL Up yore 
Ga PAKE, 


sxN 


4 na - ea - ore A 8, a - OLX 
VJ8 AT lag MEA Io 3 eka 
aah alas 25 IT 36 

1534. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Al 
Husain, dari Amr bin Syu'aib, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah 
bersabda, "Tidak ada potong tangan karena mencuri buah yang 


bergantung (pada pohonnya). Tetapi apabila telah ditaruh di tempat 
penjemurannya, maka padanya ada hukum potong tangan. 3! 


ATAP IP Ki do ae 6 Bu Ugal — Novo 
Ga SA IE Lp IG LI BT Gb 
LA Dg ega S | e Si AN SE, ON 
an Ea MEN 20 AAS Pena SU C3 
AN 3 PE A2 AS CS adal IN 33 Sad YG 
Ia AN an BR AK AA AK SA Uas ih, 
& Si SA Lp Tae SG, can Cena Ia ala AI 
Naskkas Pun 





71 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 24), diriwayatkan dari 
Abdullah bin Abu Husain dengan redaksi, "Hukum Potong Tangan Tidak Berlaku 
Pada Buah yang Masih Tergantung dan Dilindungi dengan Pagar Gunung". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Wajib Potong Tangan 
Pada Setiap Barang yang Memiliki Harga Apabila Dicuri dari Brangkas dan 
Kadarnya Sampai Seperempat Dinar (hadits. Jld. 8, h. 263). 


608 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 






















1535. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, menceritakan: Aisyah 
berangkat menuju Makkah ditemani oleh 2 orang budak 
perempuannya dan seorang budak lelaki milik Abdullah bin Abu 
Bakar Ash-Shiddig RA. Kemudian Aisyah menyuruh 2 orang budak 
perempuan itu mengirimkan baju burdah dari jenis kain murajil yang 
dibungkus dengan kain hijau yang dijahit. Aisyah melanjutkan 
kisahnya: Bahwa budak lelaki itu menerima bungkusan kiriman itu, 
tetapi ia membukanya dan mengeluarkan baju burdah dari dalamnya, 
kemudian mengganti isinya dengan sabut atau bulu, lalu menjahitnya 
kembali dengan rapi. Ketika kedua budak perempuan tersebut sampai 
di Madinah, mereka langsung menyerahkan bungkusan itu kepada 
tuannya. Ketika tuannya membuka bungkusan tersebut, ternyata ia 
menemukan sabut (bulu) sebagai isinya dan tidak menemukan baju 
burdah. Kemudian tuannya berbicara kepada kedua budak perempuan 
tersebut, lalu keduanya menyampaikan pembicaraan itu kepada 
Aisyah, istri Nabi SAW. Maka Aisyah RA memotong tangan budak 
lelaki itu dan berkata, "Hukuman potong tangan itu karena mencuri 
seperempat dinar hingga lebih.2 


£ reda 


Al oi AN IP 5P ML U f- ora 


D S3 KA Sets PGI Bi ba 2 5 8 
BEAN 3 KA Uas JAN Gp Kar 2 Alb sad Jate of 


o 3 » “..- G5. 3 035 s1 aan “dat or. ara & no 
Ab sh AU Ul MAS Ga “Ji SIN UD 
- . 5. P4 - . 
5 EE.9 


( DL note B3 Pa ana Oa Ian 13 G La AA 3 
ag BAE (AN (3 idpaay aa Ibei JaI Jama S3 gl ola 


782 HR, Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, bab: Bagian Mana yang Wajib Dipotong (hadits no. 27). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Potong Tangan Bagi 
Budak yang Mengaku dengan Berikrar Bahwa Ia Mencuri (hadits. Jld. 8, h. 276). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 


| 





AAN og Ko Ae CIA aa, His Ja 25 
DAN Aa 5 Kla! Ab ale Aga Yi Ha oa 
Al 2 je 4 3, HERAN (ph SO AN Eh asa 1 


1536. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin 
Oasim, dari ayahnya: Seorang lelaki dari kalangan penduduk negeri 
Yaman, yang tangan dan kakinya telah buntung, datang kepada Abu 
Bakar Ash-Shiddig. Lalu ia mengadu bahwa amil negeri Yaman telah 
berbuat aniaya terhadap dirinya. Lelaki itu melakukan kesalahan di 
malam hari, maka Abu Bakar berkata, "Demi ayahmu, malam harimu 
bukanlah malam hari seorang pencuri (maksudnya kamu tidak pantas 
menjadi pencuri)." Tetapi ternyata mereka (keluarga Abu Bakar) 
kehilangan sebuah perhiasan milik Asma binti Umais, istri Abu Bakar, 
lalu lelaki itu ikut berkeliling (mencari) bersama mereka (keluarga 
Abu Bakar) dan berkata, "Ya Allah, semoga Engkau menemukan 
orang yang mencuri barang keluarga yang shaleh ini." Ternyata 
mereka menemukan perhiasan itu di tempat seorang tukang emas, 
(dan ia mengaku) bahwa yang datang membawanya ialah lelaki yang 
buntung tangan dan kakinya. Lelaki buntung itu mengakui 
perbuatannya atau ada saksi yang memberatkannya. Maka Abu Bakar 
RA memerintahkan agar dia dihukum, lalu tangan kirinya dipotong, 
dan Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya doanya terhadap 
dirinya lebih berat terasa olehku daripada perbuatan mencurinya."'" 


78 HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 10 bab: Hukum Potong Tangan (hadits no. 33). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Hukum Pencuri yang 
Kembali Mencuri Kedua Kalinya, Ketiga Kalinya dan Keempat Kalinya (hadits. Jld. 
8, h. 273). 


|| muSNAD IMAM SYAFI'I 








CE BAN Jaa Gee PAI Ul - NOT 

IS aren BJ pia WS Banda (3 se 

La Uas adi isl Sh dekat Jo 138 Judi at Af 

ke Ye aah Ag adl Pra Sh Ye La Heh -ai 
PN Ip 


1537. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Shaleh maula 
Tauamah, dari Ibnu Abbas RA mengenai pembegal jalan: Apabila 
mereka membunuh dan merampok harta, maka mereka harus dibunuh 
dan disalib. Apabila mereka membunuh dan tidak merampok harta, 
maka mereka hanya dibunuh dan tidak disalib. Apabila mereka hanya 
merampok harta dan tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka 
dipotong secara bersilang. Apabila mereka hanya menakut-nakuti 
orang-orang yang lewat tanpa merampok harta, maka mereka hanya 
diasingkan dari tempat tinggalnya." 


03 0. 2... 


Lg Sx P3 oa gg Uu pe — NOYA 


70.213 3 & 


Pa INN Lo tai aa TON, 0021 
PB 3 ASI 3 Yak Lahat JB ee ON Pa 
sa Pa TIP . “ 1. 0 “5 8. 3 2 Na 2 2 
BP el IE Ie SP PPM SS 3 ida 

Mara II as MI le ABI Lian 


"4 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman had, 1 
bab: Hadits Tentang Hukum Rajam (hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Dalil Hukuman Had 
Seratus Kali Cambuk Untuk Dua Perjaka Merdeka Ditetapkan dan Dihapus Untuk 
Dua Duda, dan Hukuman Rajam Ditetapkan Untuk Dua Duda Merdeka (hadits. Jld. 
8, h. 212). 


MUSNAD IMAM SYAFI”I | 611 





1538. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, ia pernah mendengar 
Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Hukuman rajam di dalam 
Kitabullah adalah hak atas orang yang berbuat zina dari kalangan 
kaum laki-laki dan wanita bila muhshan, yaitu: Jika ada bukti 
terhadapnya, atau ada kandungan atau pengakuan. asi 


0 - or 0. ce. 2 2 . 8. ed —. i 
3 kan GP Una oi PP ML UI - Noya 
La MPI sak 2... Ula Sada bi Gi e? -” #0. ... 
Jr ob NS an P2) ni JO 3 oi 8) TPA, 389 sg Ta sa Gylag 
Abi 2 AB 35 Oleh al ag NA SS AI 
— o - sa P3 ai o- (na - 0 ce Hd P3 Ea 4 5 - 
Wa 2 tits 3 na tu aa SE 3 UI 3 ai P 


.. .3 E ... ap : CJ 2. - 0. ke 2 An na 3 W.9 
IE NY BN MI 3 CS Pr JB SI S3 Sr 
T- (3 ng 9 .. ». o € Pa C 2, PE di Ta ” 0 
gp — akentagraKO Seat Gal Jae) Tp, 
0... Da 3 . 2 230 o 4. Pa 3 ... 9 
TAP ERA Cop) ALIS UAP Un AB GAS 


. 


- 


1539. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Wagid Al-Laitsi: Umar bin Al 
Khaththab kedatangan seorang lelaki ketika ia berada di negeri Syam, 
kemudian lelaki itu menceritakan kepadanya bahwa dirinya 
menemukan istrinya bersama seorang lelaki lain. Lalu Umar bin Al 
Khaththab mengirimkan Abu Wagid kepada istri lelaki itu untuk 
menanyakan hal tersebut kepadanya. Abu Wagid datang kepadanya 


785 TR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', 41 pembahasan tentang hudud, 1 bab: 
Rajam (hadits no. 8) 

HR. Al Baihagi dalam pembahasan tentang hudud, bab: dera 100 kali adalah benar 
adanya untuk perempuan yang belum menikah yang merdeka dan mansukh hukum 
dua orang yang telah menikah, dan rajam adalah untuk dua orang yang telah 
menikah yang merdeka (hadits jld. 8, h. 212). 


612 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








yang saat itu berada di tengah-tengah kaum wanita. Lalu Abu Wagid 
menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh suaminya 
kepada Umar bin Al Khaththab, dan Abu Wagid mengatakan 
kepadanya bahwa ia tidak akan dihukum karena ucapan suaminya. 
Lalu Abu Wagid mengajarkan kepadanya kalimat yang serupa dengan 
makna itu untuk menyangkal tuduhan suaminya, tetapi ia menolak 
menyangkal hal itu, bahkan dengan penuh ketegasan ia mengakui 
perbuatannya. Maka, Umar bin Al Khaththab memerintahkan agar 
wanita itu dihukum, lalu dirajam."" 


HA 3 OA ki JP XC Kg - ot. 
pl la la AI Ipa Aa Ip GAES ad ot ena 
SAN BIS IE ip Pas NN 


1540. Abdul Wahab mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Muhammad bin Sirin: Ayahnya pernah mengundang segolongan 
orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, yakni untuk menghadiri 
walimah. Maka, datanglah mereka yang antara lain terdapat Ubay bin 
Ka'ab —aku menduganya mengatakan— lalu Ubay mendoakan 
keberkahan dan pulang." 





786 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 
had, 1 bab: Hadits Tentang Hukum Rajam (hadits no. 9). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Orang yang 
Membolehkan Imam Tidak Menghadirkan Orang yang Dirajam dan Tanpa Orang 
yang Menyaksikan Hukuman Had Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 220). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir bagi 
Orang yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang 
Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263). 

77 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir Orang 
yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang 
Keduanya Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 613 


ren 


A5 Ai AN AL pala AE LA Tya | — NON 
AN AE KS PURI Tn Us Ab ab gi Ab (23 1d 
be P3 SJ, 2G Al: 3 23, cal He aa SE 2g PS 
1541. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia pernah 
mendengar Abdullah bin Abu Yazid mengatakan: Ayahku pernah 
mengundang Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar datang dan duduk. 
Kemudian hidangan makanan disuguhkan, dan Abdullah bin Umar 
RA mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Makanlah dengan 
menyebut nama Allah." Lalu Abdullah menarik kembali tangannya 
dan berkata, "Sesungguhnya aku sedang puasa."7? 


aa AE oi Ben Pa MIL UB — Not 


- 


An ae iba pa Bg 33 da 
Ih 3 3 US 053 dn IIS Kn eta Lu 


1542. Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Ishag 
bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik RA: Nabi SAW 
datang kepada Abu Thalhah bersama segolongan sahabat, lalu mereka 
menyantap jamuan makan di rumah Abu Thalhah. Hal tersebut terjadi 
bukan pada walimah. 





7" HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: Kewajiban Hadir Orang 
yang Diundang Baik Dalam Keadaan Puasa atau Tidak, atau Apapun yang 
Keduanya Dikerjakan (hadits. Jld. 7, h. 263). 


614 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Pa Aa OPT 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG AL 
BAHIRAH DAN AS-SA IBAH 


ALA op) PI PIP CNC Not 

IE ES sisa ban dya up ae 3 

Ii Je Mop Uh SI Ad BA Al Ja KA Al 
SEN al an na IE Ja 


1543. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dari Aisyah RA: Bahwa dia bermaksud membeli seorang budak 
perempuan yang akan dia merdekakan, kemudian pemilik budak itu 
berkata, "Kami mau menjualnya kepadamu dengan syarat walanya 
tetap bagi kami." Lalu Aisyah menceritakan hal tersebut kepada 
Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Hal tersebut tidaklah 
mencegahmu, karena sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang 


yang memerdekakan. Like 





79 KIR. Al Bukhari, dalam 34 pembahasan tentang jual beli, 73 bab: Tidak Boleh 
Memberi Syarat Dalam Jual Beli (hadits no. 2169). 

HR.Muslim, dalam 20 pembahasan tentang memerdekakan, 2 bab: Bahwasanya 
Kepemilikan Bagi Orang yang Memerdekakan (hadits no. 5/1504). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 38 pembahasan tentang 
memerdekakan dan kepemilikan, 10 bab: Hak perwalian Bagi Orang yang 
Memerdekakan (hadits no. 18). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba sahaya, bab: Hamba Sahaya 
Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi, Pertama: Angsurannya Telah Habis Waktunya 
Kemudian Ia Tidak Mampu Lagi Melunasinya dan yang Kedua: Hamba Sahaya 
Tersebut Ridha Dijual (hadits no. 337). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 615 





Ceo 1. 2 


HP kata DPI ya Ca - logt 
La TA Ba Tr KE Ma He ah AO ga Ah 
Hala Oa tera Me 201 jan Gi Ta ane Bi On 2 ol Petra 


. 
pd 


SJ AS BY) OS SIB GAS Ti US SS 


. 


- 
N 


BD IM 
YP pal Ya BG OS BANI Y Ana nggur. 
asi 


VI UI 5 Tas Oh bag as Ii Ju 


PA 


NG 


1544. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah binti Abdurrahman: Barirah datang kepada Aisyah 
meminta tolong, maka Aisyah RA berkata, "Jika tuanmu suka aku 
membayarmu sekaligus, lalu aku memerdekakanmu, maka aku akan 
melakukan hal itu." Lalu Barirah menceritakan hal itu kepada tuannya, 
dan mereka menjawab, "Tidak mau, kecuali bila walamu tetap bagi 
kami." Imam Malik menceritakan, "Yahya mengatakan bahwa Amrah 
menduga Aisyah RA menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau bersabda, 'Hal itu tidak menghambatmu. Belilah dia 
(Barirah), lalu merdekakanlah, karena sesungguhnya hak wala itu 
hanya bagi orang yang memerdekakan'. ska 


70 HR. Al Bukhari, dalam 50 pembahasan tentang memerdekakan, 4 bab: Menjual 
Hamba Sahaya Apabila Ia Ridha (hadits no. 2564). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 38 pembahasan tentang 
memerdekakan dan kepemilikan hamba, 10 bab: Hak Perwalian Bagi Orang yang 
Memerdekakan (hadits no. 19). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hamba sahaya, bab: Hamba Sahaya 
Boleh Dijual Dalam Dua Kondisi, Pertama: Angsurannya Telah Lewat Waktunya 
Kemudian Ia Tidak Mampu Lagi Melunasinya dan yang Kedua: Hamba Sahaya 
Tersebut Ridha Dijual (hadits. Jld. 10, h. 336). 


616 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





an 5. 


Li Mae 3 ES, CL CA - Note 


. 2... En o- 0 Pen nga ore 4 "5 yo 3 ..3 e 
IL) GIS HP plg BEA aka AI Sepah Oi Sa 


. 
sara 


1545. Malik dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW telah melarang 
menjual wala dan menghibahkannya.'”' 


20316. 3 ya 2 
. 


0 0 7. 0. ON aip Joe Pi £ 

lau DH gkng JP Copa 0 Kamen Vol — los" 

AA Ta PU Saga Ae - & 5.3 0,0 Pp ey o- 

Te eta Ni ea P3 PP Ol PJ 3 Aa 
3 -. keep P3. . PN AN O3 Pa LA 0 “ AA AP 
ap Yg PE IN TSS AS NI :JB dag 


1546. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami dari 
Ya'gub bin Ibrahim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa 
Nabi SAW telah bersabda, "Wala itu merupakan daging, sama dengan 
daging nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.'"”” 


P1 HR. Muslim, dalam 20 pembahasan tentang memerdekakan, 3 bab: Dilarang 
Menjual dan Menghibahkan Kepemilikan (hadits no. 16/1506). 
HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 38 pembahasan tentang 
memerdekakan dan kepemilikan hamba, 10 bab: Hak Kepemilikan Bagi Orang yang 
Memerdekakan (hadits no. 20). 
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jual beli, bab: Tentang Larangan 
Menjual Kepemilikan Hamba (hadits. Jld. 2, h. 256). 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kepemilikan hamba, bab: Barang Siapa 
yang Memerdekakan, Maka Hamba Itu Menjadi Miliknya (hadits. Jld. 10, h. 292). 

2 HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 45 pembahasan tentang harta warisan 
(hadits no. 7990/43). 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kepemilikan hamba, bab: Barang Siapa 
yang Memerdekakan Budak, Maka Ia Menjadi Miliknya (hadits. Jld. 10, h. 292). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 617 


oo MU KE yi Hb 12 IL Ul -etv 
0 - Da Ea B3 a72 AN 2, Na Lina AP An OA (0 
oa :J8 Ag dala Al ce al dm) ot Anie y£ mati 
Lani ISA Laki Ol JAE 9 Ana AI aabas 
1547. Malik mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin 
Abdul Malik Al Aili, dari Al Gasim, dari Aisyah RA bahwa Nabi 
SAW pernah bersabda, "Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada 
Allah, hendaklah ia taat kepada-Nya: dan barangsiapa bernadzar 


untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia durhaka kepada- 
Nya. "2 


ap ema II Ki PUG A5, PT Wet - Yoga 
oa AP A3 NP AAN IA gi CI 


7 


: Pe NP o- 23 Yi Pai AN o- 0... 
SIB ang ale Ko AN Span ORA Gpp) rab yi Ulat 





79 HR. Al Bukhari, dalam 83 pembahasan tentang sumpah dan nazar, 28 bab: Nazar 
Untuk Berbuat Keta'atan (hadits no. 6696). 

HR. Abu Daud, dalam 16 pembahasan tentang sumpah dan nazar, 22 bab: Hadits 
Tentang Nazar Berbuat Maksiat (hadits no. 3289). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 21 pembahasan tentang nadzar dan sumpah, 2 bab: Barang 
Siapa yang Bernadzar Untuk Keta'atan, Maka Lakukanlah (hadits no. 1526). 

HR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 27 bab: Nadzar Untuk 
Berbuat Keta'atan (hadits no. 3815). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', dalam 22 pembahasan tentang nazar dan 
sumpah, 4 bab: Nadzar Maksiat Kepada Allah Adalah Tidak Diperbolehkan (hadits 
no. 10). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang nadzar dan sumpah, bab: Tidak Wajib 
Menunaikan Nadzar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 2, h. 184). 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 24196. Jld. 9 dari Musnad Aisyah 
Radhiyallahu 'Anha. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernadzar 
Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 68). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 19 pembahasan tentang nadzar (hadits 
no. 4387). 


618 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Bil OS 1 al Bls Y Ud Val Ayana Soe Y 
BS 


1548. Ibnu Uyainah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid 
mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Abu Tamimah As- 
Sukhtiyani, dari Abu Oilabah, dari Abu Al Mahlab, dari Imran bin 
Hushain RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Tidak ada nadzar 
dalam kedurhakaan terhadap Allah, dan tidak ada nadzar (pula) 
terhadap apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. "794 Kemudian Ats- 
Tsagafi melanjutkan redaksi hadits dan menyebutkannya. 


a kd To. 0 90 CX 5 60 .—.. 
— ar Ip ape ip AE AU — Not 


KAL SIR oa 3 BB 3 Jaa de ag ae Al Ko 
PA diary GERY AA V) Jala Y of Gas gs 


Ig digo sh AB IK op aan Jala ol Aa ale Jo 
IU AL 


1549. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Arr, dari 
Thawus: Bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengan Abu Israil yang 
sedang berdiri di bawah teriknya matahari, maka beliau bertanya, 
"Apakah yang sedang dilakukannya?" Mereka menjawab, "Ia 
bernadzar tidak akan bernaung dan tidak akan duduk, serta tidak akan 
berbicara dengan seorang pun dan berpuasa." Maka Nabi SAW 
memerintahkan ia agar bernaung, duduk, bicara kepada orang serta 


4 HR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Nadzar Pada 
Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3821). 

HR. Ibnu Majah, dalam 11 pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Nadzar Untuk 
Berbuat Maksiat (hadits no. 2124). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernadzar 
Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits. Jld. 10, h. 69). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 619 





melanjutkan puasanya, dan beliau tidak memerintahkannya membayar 
kifarat.”” 


ob tab Mani an 5 om Ugl- fo0. 
8.5 Ea 3 - P4 An Te apa ey os 90 Ea 
de SEA Cop Yak el IU PS op AN XP 33 
2 " . 5 AS ag te y (3. Sae. aa N 
d5 Ata eri IU Crot us cal Jay G 2S Seng Mala AN 
. Ken Te aa ai en Dn na Ea Meat sapa 
tl—a3 dala NI aa & Aang Ju cl Ja DAN S3 Ng 
Ppt Hung Gala aan | 
1550. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Umar, dari Nafi”, dari Abdullah bin Umar, ia 
mengatakan: Umar datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh sejumlah harta yang 
belum pernah kuperoleh sebanyak itu, sedangkan aku bermaksud 
menjadikannya sebagai amal tagarrub-ku kepada Allah SWT." 
Rasulullah SAW bersabda, "Pertahankanlah pokoknya dan 
sedekahkanlah buahnya di jalan Allah." 


78 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nazar, bab: Nadzar yang Wajib dan 
yang Tidak Wajib Ditunaikan (hadits. Jld. 10, h. 75). 

Dari riwayat Thawus, HR. Abdurrazzag, dalam pembahasan tentang sumpah dan 
nazar, bab: Tidak Boleh Nazar Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah (hadits no. 
15817 dan 15818). 

78 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nadzar, bab: Wakaf Harta Bersama 
(hadits. Jld. , h. 162). 

HR. Ad-Dar Outhni, dalam pembahasan tentang menahan harta, bab: Tentang 
Menahan Harta Bersama (hadits. Jld. 4, h. 193). 


620 || musNAD IMAM SYAFI'I 








- ta 3 
Bab urah 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
BERBURU DAN MENYEMBELIH HEWAN 


PR Ui A XS S3 3 Hai Ust oo 
Ah bh Gi ab Da pi G5 Pa dalah an 
MH Oa 3 AS jab HI sai LUSA 
E of 03,9 3 8 0 2... 
Sal Tol plg SAE ut 
1551. Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Fuljah maula Umar RA atau Ibnu 
Sa'd Al Fuljah bahwa Umar bin Khaththab pernah mengatakan: 
Orang-orang Nasrani Arab bukanlah ahli kitab, tidak halal bagi kita 


sembelihan mereka: dan aku tidak akan membiarkan mereka sebelum 
mereka masuk Islam atau aku penggal leher mereka.'” 


Ao bia Sp OA LE HE UI oo 
AA HI Sa BB SEN IE ESA Lon UE 5 jul 
PES Pa Lp 9 ta c 5 al 


1552. Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 
Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali RA, ia berkata, 
"Janganlah kalian memakan sembelihan orang-orang Nasrani Bani 
Taghlab, karena sesungguhnya mereka tidak berpegang pada 


9 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Sembelihan Orang 
Nasrani Arab (hadits. Jld. 9, h. 284). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 621 


agamanya selain dari minum khamer."'? 


3 Ara PHE an IL Up door 
AS, OA de AT f3 Asa 
1553. Hatim (yakni Ibnu Ismail) dan Ad-Darawardi atau salah 
seorang dari keduanya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Ikan paus dan belalang 
(bangkainya) sudah disembelih." 


1. 
s 


Hp dl pal ah aah AN AG UAN -h ot 
(Ea 2 ... ss. X 2 y PI RA PA AON Penta P ,. .. 
Otak tek ala Ai Iko AM Ip29 JENIS Log As 
ASI IS LI UAN, SI SI AE 063) 0 

5 " . 5 ” 

deal, 
1554. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada 
kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan 
dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, 
sedangkan dua macam darah -aku duga perawi mengatakan- hati dan 


limpa. "0 


78 Tbid. 

7? Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

500 FR. Ibnu Majah, dalam 29 pembahasan tentang makanan, 31 bab: Hati dan 
Limpa (hadits no. 3314). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5727. Jld. 2 dari Musnad Abdullah 
bin Umar. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Hadits Tentang Hati dan 
Limpa (hadits. Jld. 10, h. 7). 


622 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





rd P | 2, Pn 
Syah yi Jaga ae ES yi Olutiaw pe —No000 
na Cena Ruas . o - . a00 LT 0 Lea Oo o 
H3 IE RS AI P3 m3 oi BL AL oi BR 
- - s , -— vi nd 57. PJ n s y # g 
JS ejaaIY SA CA Una LI 8 PASI Ul Jiya 


CI An Ha 33 ai atu ing aa Ko 
Aa Ka AG SUNYI Ga ab AN Op jab Yi La 05 
1555. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Said 
bin Masyrug, dari Ubadah bin Rifa'ah, dari Rafi bin Khudaij, ia 
mengatakan: Kami pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya kami besok akan menghadapi musuh, sedangkan kami 
tidak mempunyai pisau, bolehkah kami menyembelih dengan lith?" 
Nabi SAW bersabda, "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan 
disebutkan nama Allah Ta'ala, maka makanlah kecuali menggunakan 
gigi atau kuku, karena sesungguhnya gigi itu merupakan bagian dari 
tulang manusia dan kuku ini adalah pisaunya orang-orang 
Habsyah. sini 





201 HR. Al Bukhari, dalam 47 pembahasan tentang persereon, 16: Meninggalkan 
Sepuluh Ekor Kambing Di Tempat Penyembelihan Pada Suatu Daerah (hadits no. 
2507). 

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dengan redaksi, "Suatu saat kami bersama 
Rasulullah SAW di Zul Hulaifah tepatnya di Negeri Tihamah. Kami menemukan 
kambing atau unta, kemudian suatu kaum memanaskan periuk mereka, namun 
Rasulullah SAW menyuruh mereka agar memeliharanya sehingga nanti banyak 
anaknya, kemudian meninggalkan sepuluh kambing di tempat penyembelihan. Di 
lain tempat, terdapat bilangan unta sedangkan masyarakatnya hanya memiliki kuda 
untuk mereka gunakan berburu unta dengan panah, Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya binatang memiliki emosional liar, dan apabila kamu mampu 
menaklukkannya, maka lakukanlah seperti yang ku lakukan kepadanya". Ja berkata, 
"Kakekku berkata, "Ya Rasulullah, kami takut menghadapi musuh besok hari, dan 
kami tidak memiliki pisau, apakah kami boleh memotong dengan tulang? Beliau 
bersabda, "Segerakanlah atau perlihatkan kepadaku, binatang halal yang disembelih 
dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah kecuali gigi dan kuku. Dan 
akan ku jelaskan alasannya: Adapun gigi karena ia adalah tulang sedangkan kuku 
adalah alat pemotong bangsa Habsyah." 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 623 





HR. Muslim, dalam 35 pembahasan tentang kurban, 4: Dibolehkan menyembelih 
dengan apa saja yang bisa mengalirkan darah kecuali gigi dan kuku dan seluruh 
bentuk tulang (hadits no. 20/1968), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 
HR. At-Tirmidzi, dalam 19 pembahasan tentang hukum dan hikmah, 5 bab: Hadits 
Tentang Menyembelih dengan Tulang dan Sejenisnya (hadits no. 1491). 
HR. At-Tirmidzi, dalam Pebahasan yang sama, 6 bab: Hadits Tentang Unta, Lembu 
dan Kambing Apabila Jumlahnya Banyak Kemudian Menjadi Liar Baik Diburu 
dengan Panah atau Tidak (hadits no. 1492). 
Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 
HR. An-Nasa'i, dalam 43 pembahasan tentang kurban, 26 bab: Tentang Binatang 
yang Lepas dan Tidak Bisa Ditemukan lagi (hadits no. 4422), diriwayatkan dari 
Rafi' bin Khudaij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 
HR. Ibnu Majah, dalam 26 pembahasan tentang kurban, 6 bab: Tentang Berapa Ekor 
Kambing Agar Sebanding Dengan Satu Unta (hadits no. 3137), diriwayatkan dari 
Rafi' bin Khudaij dengan redaksi, "Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW di 
Dzul Hulaifah tepatnya di Negeri Tihamah. Kami menemukan kambing atau unta, 
kemudian suatu kaum menyegerakan untuk memakannya, kamipun memanaskan 
periuk sebelum kambing tersebut dibagi, kemudian Rasulullah SAW datang kepada 
kami dan menyuruh untuk dipelihara saja sampai banyak anaknya, kemudian 
meninggalkan sepuluh kambing di tempat penyembelihan". 
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang Ternak Apabila 
Jumlahnya Banyak (hadits. Jld. 2, h. 83), diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dengan 
redaksi, "Di lain tempat, terdapat bilangan unta sedangkan masyarakatnya hanya 
memiliki kuda untuk mereka gunakan berburu kemudian kuda tersebut dipanah yang 
membuatnya dipenjara, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya binatang 
memiliki emosional liar, dan apabila kamu mampu menaklukkannya, maka 
lakukanlah seperti ini kepadanya". 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 17264. Jld. 6 dari riwayat Rafi' bin 
Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al 
' Bukhari. 
HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Hadits Tentang Penyembelihan (hadits no. 
895), diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang berburu dan penyembelihan, bab: 
Hadits Tentang Menyembelih Binatang yang Tidak Mungkin Disembelih Kecuali 
dengan Memanah atau Senjata (hadits. Jld. 9, h. 245). 
HR. Abdurrazzag dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: 
Berburu Saat Ihram dan Orang yang Berniat Ihram Berbuat Buruk (hadits no. 8481), 
diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 


624 || muSNAD IMAM SyAFI'I 












3 SI KE) Km AE) Aiaa Ugal 001 
s po (sal £ e Ps 3 o 03 ey o- 0. "3 o 
IT . NP PRA - oc ... y os .O .-. , 
Sy gt s (re LIL Kep MEA SAN PA AP G1 HA It 
an ti PMN Tata DN Si 3 01. 0 3. Pal naa “ea 
Pt SIB Kakan ALE AN ko Al Siah La Kekal 1 RI : JB 


1556. Muslim dan Abdul Majid serta Abdullah bin Harits 
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid 
bin Umair, dari Ibnu Abu Ammar, ia menceritakan: Aku pernah 
bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang dubuk, apakah ia termasuk 
binatang buruan?" Maka ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, 
"Bolehkah dimakan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah 
engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab, 
nya. "302 


') No. 19 3. 3 aa (R. 3. - 
SI gopa UI na IA Ga nga NOV 
. . ..13 0 ... 3 43 
Jina php CA Oia MIL Y 2S) 


1557. Aku mendengar Ar-Rabi' mengatakan bahwa ia pernah 
mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya tidak ada Malik 





802 Tari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. At-Tirmidzi, dalam 7 
pembahasan tentang haji, 28 bab: Hadits Tentang Kuda yang Diburu Orang yang 
Berihram (hadits no. 851). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang ibadah, bab: Tentang Hukum Memakan 
Kuda (hadits. Jld. 2, h. 74), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi, "Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Boleh dimakan", Abu Muhammad ditanya, "Bagaimana 
menurutmu hukum makan kuda?". Ia menjawab, "Aku tidak suka memakannya". 
HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 14436. Jld. 5 dari Musnad Jabir bin 
Abdillah. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Ibadah (hadits no. 438). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 20: Apa 
yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 
3965). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 625 





dan Sufyan, niscaya akan hilanglah ilmu Hijaz."?8 


. 
Na 


s2 NA 7. . ..9 . . PN 3 o 5 . . 
Tea MP ph SI DA HI aa —N 0A 
2, o, 5 C : IN Padi .... 0. 1 “ 0 -f 
Ia JL ia GP Jing Key ata PN BAL 
- Too. 


1558. Aku pernah mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, 
"Imam Asy-Syafi'i RA wafat pada tahun 204 hijriyah di akhir bulan 
Rajab." Ia ditanya mengenai usia Imam Asy-Syafi'i, maka ia 
menjawab, "50 tahun lebih." 


8g - 0 (0. 0-4 0 - La —.. 

Ol Ala GP slaP GP Tape Gil GP Oli Val —1004 
F sana ud ap s.080 at DA or to 8. 
AE AA LA 1d AN le elo tai 


1559. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 


Atha, dari Jabir bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 


memberi sesuatu secara umra, maka sesuatu itu untuknya. si 


82 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

'4 YR. Abu Daud, dalam 18 pembahasan tentang penyewaan, 52 bab: Orang yang 
Berkata Dalam Hal Tersebut, Dan Keturunan Setelahnya (hadits no. 3556), 
diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kamu melaksanakan rugba dan 
al umra, barang siapa yang melaksanakan suatu rugba dan al umra maka ia menjadi 
milik ahli warisnya. 

HR. An-Nasa'i, dalam 34 pembahasan tentang al umra, 2 bab: Menyebutkan 
Perselisihan Redaksi yang Dinukil Pada Riwayat Jabir Dalam Hal 4! Umra (hadits 
no. 3734), diriwayatkan dari Jabir dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hibah, bab: Pengawasan (hadits. Jld. 6, 
h. 175), diriwayatkan dari Jabir dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 20 pembahasan tentang ar-rugba dan al 
umra (hadits no. 5127), diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Janganlah kamu 


626 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





» 
SN 
8 


ANAK 3 Bada ra Saga 5 3 
sni TP 


1560. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Thawus, dari Hujr Al Madri, dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi 
SAW pernah bersabda, "Umra adalah untuk ahli waris. (is 


0s 90. 


Pi lt 3 282 dah spa Uh Ol Cal 1011 


JS Ge belia GAB op AN AS Ni te JB gal bag 


. . . 


“0 - Marak 2 


1, peda SAE Ju Pa Ye 5 & YAN ulas ad 
SIR daan, LIA Gp ban SA ANA Jep LA 
UH Ag DS JB al Uu Li Pb SIB ag MD ta 
1561. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar 
dan Ibnu Abu Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, ia mengatakan: 
Ketika kami berada di sisi Abdullah bin Umar RA, datanglah 
kepadanya seorang Arab badui, lalu berkata kepadanya, 
"Sesungguhnya aku telah menghadiahkan seekor unta kepada seorang 





melaksanakan rugba dan al umra, barang siapa yang melaksanakan suatu rugba 
dan al umra maka ia menjadi milik ahli warisnya. 

808 YR. An-Nasa'i, dalam 33 pembahasan tentang ar-rugba, 2 bab: Tentang 
Perbedaan Pendapat Dengan Abu Zubair (hadits no. 3718). 

HR. Ibnu Majah, dalam 14 pembahasan tentang hibah, 3 bab: al umra (hadits no. 
2381), diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 21642. Jld. 8 dari hadits yang 
diriwayatkan Zaid bin Tsabit. 

HR. Al Baihagi, dalampembahasan tentang hibah, bab: 4! Umra (hadits. Jld. 8, h. 
174). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 627 


anakku selama hidupnya." —Amr mengatakan bahwa di dalam atsar 


ini terdapat kalimat bahwa unta tersebut beranak-pinak, sedangkan 
Ibnu Najih mengatakan di dalam haditsnya bahwa unta itu beranak 
banyak dan berkembang biak dengan pesat—. Maka Ibnu Umar 
berkata, "Unta itu adalah miliknya selama hidup dan sesudah 
matinya." Lelaki badui itu berkata, "Sesungguhnya aku 
menyedekahkan unta itu kepadanya." Ibnu Umar menjawab, "Jika 
demikian, engkau kian bertambah jauh dari (memiliki) unta itu." 


1. 
« 


IT ai PI PAP 2P Ta ep Olah Ugal —No1Y 
Ab gb pan 


1562. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Said bin Musayyab, ia berkata, "Diyat hamba sahaya 
ditaksir sesuai dengan harganya." 


DO 0 


( 2 0 o. o 0? - - 3 0 -. 
CAN Ak oi IN 3 Ola 3 Pi Up otr 
23 TAS Sl SA JA JET AN op al IE 
ALA GA SA Sega In 0S "aa HI IU) «3 
1563. Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Al- 
Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Said bin Musayyab, ia berkata, 
"Diyat hamba sahaya ditaksir sesuai dengan harganya. Sama dengan 


pelukaan orang yang merdeka, ditaksir dengan harga diyatnya."' 


20 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

27 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Melukai dengan Sengaja 
(hadits. Jld. 8, h. 104). 

208 YR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Melukai dengan Sengaja 
(hadits. Jld. 8, h. 104). 


628 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





DP AG gi gita GP UP Oi AA yah Ul tone 
pe Nala Je 
— 3 VI ia RM 0 gadis Gan 2 Ang or) 
4 GAN 13 Bi Ba II Ga daa ay Gi pn Hn 3 
Yg HE Jo Dp LI AL GA Jo 
Kara 


. 


1564. Pamanku —Muhammad bin Ali— mengabarkan 
kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia menceritakan: 
Sesungguhnya aku benar-benar sering mendengar hadits yang 
kuanggap baik, tetapi tidak ada yang dapat mencegahku untuk 
menceritakannya selain tidak suka bila hadits itu terdengar oleh 
seseorang lalu ia mengikutinya. Aku mendengarnya dari seorang 
lelaki yang tidak kupercaya, sedangkan ia menerimanya dari orang 
yang kupercaya, dan aku mendengarnya dari orang yang kupercaya, 
sedangkan ia menerimanya dari orang yang tidak kupercaya. Said bin 
Ibrahim pernah berkata, "Tidak boleh menceritakan (hadits) dari Nabi 
SAW selain orang-orang yang dipercaya." 


DO 9. 


aa JB Kab PE otak Ugal — oto 
Oo Ol bad Ui ih dgn Es Ba ban png 
SG Hasi JL dea Date JA 23 Iii sah GUI 5 Ul 


2 3g 0 
0. 0s .—90 - . 0. 9 


adl o Na aa ea 
Au 01 0-20 tofu 
BR RSA us SA 


'2 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 629 


1565. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, 
ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada salah seorang putra 
Abdullah bin Umar tentang suatu masalah, tetapi ia tidak menjawab 
sepatah  katapun tentangnya. Lalu dikatakan kepadanya, 
"Sesungguhnya kami benar-benar merasa heran bila orang seperti 
kamu sebagai seorang anak imam yang mempunyai petunjuk, lalu 
ditanya suatu perkara, ternyata ia tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya." Maka ia menjawab, "Demi Allah, masalahnya lebih berat 
dari itu menurut Allah, menurut orang yang mengenal Allah dan 
menurut orang yang berilmu dari Allah, bila aku mengatakan sesuatu 
yang tidak aku ketahui atau aku menceritakan sesuatu bukan dari 
orang yang dapat dipercaya." 


'10 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


630 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








Pa KAA 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG DIYAT 
DAN OISHASH 


ur dala tara Ol Ego yA Na AA Kai —Y011 


PA 2 alat SA db 3 omi dot ol uga 
2 ag 
A3 oa GI JS tra Gs Ao SA 


IS 2 Jas as Ayi S S5 SP NI ta 
aa TAK PI DAY oa LA IU yaa 


.. 


. yan 


0, 5, 2 Eh arah C5... 
SEM Ka ig die ingrlerean 


1566. Muhammad bin Hasan NE TA kepada kami, 
Malik menceritakan kepada kami, Daud bin Hushain menceritakan 
kepada kami bahwa Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri menceritakan 
kepadanya: Marwan mengutusnya kepada Ibnu Abbas untuk 
menanyakan tentang diyat gigi, maka Ibnu Abbas RA dalam masalah 
ini mengatakan bahwa diyatnya ialah 5 ekor unta. Tetapi Marwan 
kembali mengutusku kepada Ibnu Abbas RA seraya membawa pesan, 
"Apakah bagian depan mulut disamakan dengan bagian dalamnya?" 
Ibnu Abbas RA menjawab, "Seandainya kamu mempertimbangkan hal 
tersebut hanya dengan masalah jari-jari tangan." Yakni, diyatnya sama 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 631 


saja. 1! 


Asy-Syafi'i berkata, "Atsar ini termasuk salah satu dalil yang 
menunjukkan kepadamu bahwa kedua bibir diyatnya sama saja." 
Dalam atsar lain disebutkan pula masalah diyat kedua bibir, berbeda 
dengan atsar ini. 


# o - na # 09.9 3016. 3 ca” 
Te Ita 0 oi o-X 0. 2 0. £ o o0- 0 25 
d—3 of SI EP ae Si Asta G1 G3 Ja 0S 
Ken o- Ke LN yee s? F Pa NAGA 4, & , 
H3 HARU J3 O ja sa B6 AA en Io AI 
Sl ab on, Ga ala te 
1567. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan 
kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Said bin Abu Said Al Magburi, 
dari Abu Syuraih Al Ka'b bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
"Barangsiapa di antara keluarganya ada yang terbunuh, maka 
keluarga si terbunuh boleh memilih di antara dua pilihan. Jika suka, 
mereka boleh menerima diyats dan jika suka, mereka boleh 
melaksanakan hukum gishash. 


| 





81! HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 13 
bab: Membayar Diyat Gigi (hadits no. 29). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Semua Bentuk Gigi 
Diyatnya Sama (hadits. Jld. 8, h. 90). 

“2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pilihan Dalam 
Hukuman Oishash (hadits. Jld. 8, h. 51), dari beberapa perawi meriwayatkan dari 
Ibnu Abu Dzanb. 

HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Keluarga Terbunuh 
dengan Sengaja Menerima Diyat (hadits no. 4504), diriwayatkan dari Abu Syuraih 
Al Ka'bi dengan redaksi: Hai kaum Khaza'ah, ketahuilah bahwa kamu telah 
membunuh salah seorang bangsa Hudzail, dan aku yang akan membayar diyatnya, 
barang siapa ada keluarganya yang terbunuh setelah peristiwa ini, maka 
keluarganya memilih dua tawaran: Menerima diyat atau Menuntut Hukuman 
Oishash. 

HR. At-Tirmidzi, dalam pembahasan tentang diyat, 13 bab: Hadits Tentang Hukum 


632 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








2 . 90 .O. 8. 


fo. 0. £ ai 
BP oi oi Pa op ama PN ULAI NOMA 
af ar PES or Aa Le 8 3 . der Aa - 0. Leena $£.. ae 
DI Alan eng SalP AI lo GI PAI Pj In AN  Kalas 
AA Jaa 
1568. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 


Hurairah RA, dari Nabi SAW tentang hal yang semisal atau bermakna 
sama dengan hadits sebelumnya." 





Keluarga Terbunuh Boleh Memilih Hukuman Oishash atau Memaafkan (hadits no. 
1406), diriwayatkan dari Abu Syuraih Al Ka'bi dengan redaksi: Bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan 
bukan manusia yang mengharamkannya, barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan Hari Kiamat maka janganlah menumpahkan darah di dalamnya dan jangan 
pula memotong pohonnya, apabila ada orang yang meringankannya dengan 
mengatakan bahwa hal tersebut pernah dibolehkan kepada Rasulullah SAW, maka 
sesungguhnya Allah SWT membolehkannya juga bagiku dan tidak membolehkannya 
kepada yang lain dan sesungguhnya dibolehkan kepadaku hanya sebentar saja 
kemudian menjadi haram sampai Hari Kiamat, kemudian kamu wahai kaum 
Khaza'ah, telah membunuh salah seorang bangsa Huzail dan aku yang akan 
membayar diyatnya dan barang siapa keluarganya ada yang terbunuh setelah hari 
ini maka keluarganya mendapat dua tawaran: Menuntut hukuman gishash atau 
Menerima diyat." 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 27231. Jld. 10 dari hadits yang 
diriwayatkan Abu Syuraih Al Khaza'i dengan redaksi: Sesungguhnya Allah 
mengharamkan Makkah dan bukan manusia yang mengharamkannya, barang siapa 
yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka janganlah menumpahkan darah 
di dalamnya dan jangan pula memotong pohonnya, apabila ada orang yang 
meringankannya dengan mengatakan bahwa hal tersebut pernah dibolehkan kepada 
Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah SWT membolehkannya juga bagiku dan 
tidak membolehkannya kepada yang lain dan mulai saat ini sampai Hari Kiamat ia 
menjadi haram, kemudian kamu wahai kaum Khaza'ah, telah membunuh salah 
seorang bangsa Huzail dan aku yang akan membayar diyatnya dan barang siapa 
keluarganya ada yang terbunuh setelah hari ini maka keluarganya mendapat dua 
tawaran: Menuntut hukuman gishash atau Menerima diyat." 

83 Pari beberapa perawi meriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir: 

HR. Al Bukhari, dalam 45 pembahasan tentang lugatah (Barang temuan), 7 bab: 
Bagaimana Mengetahui Barang Temuan Penduduk Makkah (hadits no. 2434). 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 82 bab: Pengharaman Makkah, 
Hewan Buruan, Pakaian yang Telah Usang, Pepohon dan Barang Temuan Kecuali 
Orang yang Telah Mengiklankannya Terus Menerus (hadits no. 448/1355). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 633 


2. AG eh GA gg Sl Ap AAA Ugal -y on 
naa ono AE oi AU aa MEN gi sh 
Ing ade Ko Ai Ip Ih Tp 5 35 J3 


AA PA oto... 


Ja AG bh SAI "Jas 


1569. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad 
bin Al Munkadir, dari Abdurrahman bin Al Bailamani (maula Umar 
RA): Seorang lelaki dari kaum muslim telah membunuh seorang lelaki 
kafir dzimmi, lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, maka 
beliau bersabda, "Aku adalah orang yang paling berhak menunaikan 


dzimmahnya." Kemudian beliau memerintahkan agar dia dihukum 


mati. 


SAI SN 5 ee 0. keua Pndi 23 SA Eat —i ey, 

pain pend yA penjaa 
ox 1 #0. - - 

#3 Ab Bde ba AI TAN an bana 


HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 4 bab: Keluarga Terbunuh 
dengan Sengaja Menerima Diyat (hadits no. 4505). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 14 pembahasan tentang diyat, 13 bab: Hadits Tentang 
Hukum Keluarga Terbunuh Menuntut Hukuman Oishash atau Memaafkan (hadits 
no. 1405). 

HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 29, 30 bab: Apakah 
Diyat Diminta dari Pembunuh dengan Sengaja Apabila Keluarga Terbunuh 
Memaafkannya dari Hukuman Gishash (hadits no. 4799). 

HR. Ibnu Majah, dalam 21 pembahasan tentang diyat, 3 bab: Barang siapa Salah 
Satu Keluarganya Ada yang Terbunuh Maka Ja Memilih Salah Satu antara Tiga 
Pilihan (hadits no. 2624). 

814 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Keterangan Ke- 
dhaif-an Hadits yang Diriwayatkan Tentang Seorang Mu'min Dibunuh Apabila 
Membunuh Orang Kafir dan Hadits yang Diriwayatkan dari Sahabat yang 
Berkenaan dengan Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 30). 


634 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 








le AG 1G ami Jl Ia V3 JB ala Ia Jera AN 
c TV - 
tan S 2 0 cet 


BILA da DAR 3 JW (ab ba dh Jb TI 


0 3 


- 


8 “3 AS 3 9 Kan Ka 2 3.1 of. Ig” 0£ 38. 
AHA YAS SY 1JU Bp B3P 3 yan 
ng Ws RS ED 05 ya JA AU dl areas 


1570. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, Oais 
bin Rabi' Al Asadi menceritakan kepada kami dari Aban bin Taghlab, 
dari Al Hasan bin Maimun, dari Abdullah bin Abdullah maula Bani 
Hasyim, dari Abu Janub Al Asadi, ia menceritakan: Dihadapkan 
kepada Ali bin Abu Thalib RA seorang lelaki dari kalangan kaum 
muslim yang telah membunuh seorang lelaki dari kalangan kafir 
dzimmi. Bukti telah memberatkannya, maka Ali memerintahkan agar 
dia dihukum mati, tetapi saudara si terbunuh datang dan berkata, 
"Sesungguhnya aku memaafkan dia (si pembunuh)." Ali RA bertanya, 
"Barangkali mereka (kaum muslim) mengancammu atau 
mengasingkanmu atau meneror (menakut-nakuti)mu?" Saudara si 
terbunuh menjawab, "Tidak, tetapi dengan menghukum mati si 
pembunuh, hal tersebut tidak dapat mengembalikan saudaraku, dan 
ternyata mereka membayar kompensasinya kepadaku hingga aku 
rela." Ali RA berkata, "Engkau lebih mengetahui. Barangsiapa yang 
berada dalam dzimmah (jaminan keamanan) kita, maka darahnya sama 
dengan darah kita, dan diyatnya sama dengan diyat kita." 





815 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Beberapa Riwayat 
Dari Ali bin Abu Thalib Tentang Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 34). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 635 


80 35. 30315. 3 1 


Urea ang Ii ANA Up sisi 3 Aa ng oma 

Jt La IE JS Ali ASI ol es A3 opa ka 
4 KET Met aa Monta Ga C3 aa TKA 11 
II IS aa PU ES (op) OS yi OKE ISA 
era oo. dana Pa or ta 8 y ag - Pa o a .. 
JB 3 3 oa Hang dala MI lp AI Ipa) Abel La 


1571. Muhammad bin Hasan mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Husain 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri: Bahwa Syas Al Judzami 
telah membunuh seorang lelaki dari kalangan orang Anbath negeri 
Syam, lalu kasusnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan RA. Maka, 
Utsman memerintahkan agar Syas dihukum mati. Tetapi Utsman 
dinasihati oleh Az-Zubair dan segolongan orang dari kalangan sahabat 
Rasulullah SAW, maka ia menjadikan diyatnya sebanyak 1000 
dinar." 


5, 2 2g T £ K3 . .. .. 3 “3 . . 
IS 3 JB Kemana cp Hain HE SAI YP 4) —NOVY 
2Gp Dl saka jala 
1572. Dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, 
"Diyat bagi setiap kafir mu'ahad yang berada dalam perjanjian ialah 
1000 dinar." 





"IS HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Baberapa Riwayat 
dari Utsman bin Affan Tentang Hal Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 33). 
ai Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


636 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








1. 


5 Aa 1 goa Gl GP pia UE OUT 
A5 ale GE aa se le oi OI at, 
KA JA UR IBI Sep BEI 


1573. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Al 
Husein, dari Atha, dari Thawus dan Mujahid serta Al Hasan bahwa 
Nabi SAW pernah bersabda dalam khutbahnya pada hari kemenangan 
kota Makkah, "Orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh 
orang kafir. "18 


Ws J6 Ai ia jp TI Wa Wget —Yove 

IK 3 ai Ob mb PS ah aa aa 

Kana AN ah ps 1 GAN KG AA Gg DUR 5 
SA Au (tp & GC PA) J8 

— at isu LIA UG OA gan AN JG 

dya pa ag abdi Je isa Sani dng ala AM ale 

SAP AA aka oi GP Or 3 
AA P3 IR Patah 


1574. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Shadagah bin Yasar, ia mengatakan: Kami mengirimkan utusan 
kepada Said bin Musayyab untuk menanyakan tentang diyatnya kafir 
mu'ahad, maka Sa'id bin Musayyab menjawab, "Utsman bin Affan 
RA telah memutuskan kasus tersebut dengan diyat sejumlah 4 ribu." 


818 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Orang yang Tidak 
Dibebankan Hukuman Oishash Karena Perbedaan Agama (hadits. Jld. 8, h. 29). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 637 


Shadagah bin Yasar melanjutkan kisahnya, "Maka kami berkata, 
'Siapakah yang menerimanya?" Shadagah melanjutkan kisahnya, 
"Maka kami terdiam." 


Syafi'i RA mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang 
yang bertanya kepadanya sesudah peristiwa tersebut. 


Asy-Syafi'i RA mengatakan: jika ada yang mengatakan, “Apa 
dasar hadits bahwa Nabi SAW memberi putusan hukum berkenaan 
dengan janin dengan diyat pelakunya” Ada yang mengatakan, “Orang 
yang dapat dipercaya mengabarkan kepada kami (Ar-Rabi' berkata, 
“Ia adalah Yahya bin Hasan”) dari Al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab 
dari Ibnu AL Musayyib dari Abu Hurairah RA. 


20 re 0 


IE PI PES apk PES IU St evo 
Oo KI Bb GBU al alan 13 


19 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Al Laits. 

HR. Al Bukhari, dalam 85 Pembahasan tentang Warisan, 11 bab: Bagian Untuk 
Seorang Perempuan dan Suami Ketika Ada Anak Laki-laki dan Selainnya (hadits 
no. 6740), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW 
menjatuhkan hukuman pada janin wanita dari Bani Lihyan yang jatuh mati karena 
kelengahan budaknya atau hamba sahaya perempuan, kemudian perempuan yang 
dijatuhi hukuman karena kelengahannya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW 
memutuskan bahwa harta warisannya untuk anak dan suaminya sedangkan diyat 
dibebankan kepada ahli waris Ashabah (Keturunan dari pihak ayah). 

HR. Muslim, dalam 28 pembahasan tentang perdamaian, 11 bab: Diyat Janin dan 
Wajib Diyat Pada Pembunuhan Tidak Sengaja (hadits no. 35/1681), diriwayatkan 
dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 21 bab: Diyat Janin (hadits no. 
4577). 

HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 39, 40 bab: Diyat Janin 
Seorang Wanita (hadits no. 4832). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 10953. Jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, h. 
113). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 50 pembahasan tentang diyat, 1 bab: 4! 
Ghurrah (yang dimaksud adalah budak laki-laki dan perempuan)(hadits no. 6018). 





638 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








0# ...- 03 


" Pe, ng: ap PAP SP AN NP” 0. 0 06 1 
Iin ip 5 93 Cat Tia ISPA ala 3 Hoa 4 


3x, 


da, AI NN en na 


1575. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Thawus, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, 
"Barangsiapa yang terbunuh dalam keadaan misteri di antara mereka 
dengan batu atau didera dengan cambuk atau dipukul dengan 
tongkat, maka hal itu dikategorikan pembunuhan tersalah, dan 
diyatnya ialah diyat pembunuhan tersalah. Barangsiapa yang 
terbunuh dengan sengaja, maka pembunuhnya di-gishash dengan 
tangan terikat: dan barangsiapa yang menghalang-halangi hukuman 
gishash, maka atas dirinya laknat Allah dan kemurkaan-Nya, amal 
wajib dan amal sunahnya tidak diterima. "2? 


AE gp ORA IA oi Tae De UE LA Up —Yov1 
Sl AN ips AN gp) pb gi Mat ya gi 
HL Can, berpadu Idi KA J5 o Y :Ju Ha se ra 


UYA Gl ul sand un bl NI 


2. 


1576. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ali bin 
Zaid, dari Ibnu Jud'an, dari Al Oasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar 
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ingatlah bahwa dalam kasus 


20 HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 17 bab: Orang yang 
Membunuh Dalam Kondisi Tidak mengetahui Siapa yang Dibunuh Di Kalangan 
Masyarakat (hadits no. 4539). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pembunuhan Seperti 
Disengaja Adalah Memukul Orang Lain dengan Sengaja dengan Menggunakan 
Kayu Kecil atau Cambuk yang Mana Pukulan Tersebut Biasanya Tidak 
Menyebabkan Kematian (hadits. Jld. 8, h. 45). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 639 


pembunuhan sengaja tetapi tersalah (keliru) dengan memakai cambuk 
dan tongkat, diyatnya diberatkan 100 ekor unta, 40 ekor di antaranya 
unta khilfah yang di dalam perutnya terdapat anaknya (sedang 
mengandung). 


SA PA GP AG 5P opata GP AE SA Ugal — Nov 
2 2 AA DES IE Wp AI ph Tae 1 adi 
ea dl Ads 
1577. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, 


dari Ibrahim bin Hammam bin Harits, dari Aisyah, ia berkata, "Aku 
pernah mengerik bekas air mani dari kain Rasulullah SAW."'?2 





21 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ali bin Zaid: 

HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 19 bab: Tentang Pembunuhan 
Tidak Sengaja Seperti Disengaja (hadits no. 4549). 

HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 33, 34 bab: Tentang 
Perbedaan Pendapat dengan Khalid Al Hadzdza' (hadits no. 481 3). 

HR. Ibnu Majah, dalam 21 pembahasan tentang diyat, 5 bab: Diyat Berat Untuk 
Pembunuhan Seperti Disengaja (hadits no. 2628). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 4583. Jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kriminalitas, bab: Pembunuhan Seperti 
Disengaja Adalah Memukul Orang Lain dengan Sengaja dengan Menggunakan 
Kayu Kecil atau Cambuk yang Mana Pukulan Tersebut Biasanya Tidak 
Menyebabkan Kematian (hadits. Jld. 8, h. 44). 

222 HR. Muslim, dalam 2 pembahasan tentang bersuci, 32 bab: Hukum Mani (hadits 
no. 107/288). 

HR. An-Nasa'i, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 188 bab: Menggosok Mani 
dari Pakaian (hadits no. 297), diriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi: Aku 
menggosoknya dari pakaian Rasulullah SAW." 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Membersihkan Badan dan Pakaian Dari 
Macam-macam Najis (hadits no. 135). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani 
(hadits. Jld. 2, h. 417). 


640 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








DO 2 0 


Le 0. Lee o .. 0. - PI z 

Ma 3S Lala ey Ia 3S Ole yr Pa LAI -NOYA 

Fan 2 nee 0-9 » Ino o 0n 20 et 0. Go 013 £ 

WEB AD Cop3 ENG UP aU Kaile 58 HAN GP Ol al ui 
2 ye 2... or A4 ”, Y 02 oo 2 ayat PJ Ag o an 

Sl EA Ito Spa) DP Ia AA WN SS ia 


” 
1578. Yahya bin Hisan mengabarkan kepada kami dari 
Hammad bin Sulaiman, dari Ibrahim, dari Algamah dan Al Aswad, 
dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku pernah mengerik bekas air mani 
Rasulullah SAW, kemudian beliau shalat dengan memakai kain 
itu."$23 


CAS IA Oil) JA oh apk Lp Obi Upi 1 ova 

AD 3 SA (pa) AR ol op Ak 5 Sob 

AA Fa3ln ak MA JG dia Haa IG IN Lan 
SE, GUA dia 


1579. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar 
dan Ibnu Juraij, keduanya mengabarkan hadits ini dari Atha' bin Abu 
Rabbah, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan sehubungan 
dengan masalah air mani yang mengenai kain, "Lenyapkanlah air 
mani itu darimu." Salah satunya —antara Amr dan Ibnu Juraiji— 


83 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan hadits ini yang diriwayatkan dari 
Yahya bin Hassan. 

Dan dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hammad bin Salamah: 

HR. Abu Daud, dalam 1 pembahasan tentang bersuci, 135 bab: Pakaian yang 
Terkena Mani (hadits no. 372). 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Membersihkan Badan dan Pakaian dari 
Macam-macam Najis (hadits no. 137). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena Mani 
(hadits. Jld. 2, h. 416). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 641 


berkata, "Dengan kayu atau idzkir. Sesungguhnya air mani itu sama 
dengan air ludah dan dahak." 


Ne 
Po ae Ce We BEN AA buat 


1580. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Jarir bin Abdul Hamid, dari Manshur, dari Mujahid bahwa Mush'ab 
bin Sa'd bin Abu Waggash menceritakan kepadaku dari ayahnya: 
Bahwa Sa'd bin Abu Waggash apabila kainnya terkena air mani, jika 
air maninya itu basah, maka diusapnya: dan bila kering, maka 
dikeriknya, kemudian ia shalat memakai kain itu. 


ya 


- 013 
JA gi Da Gp ha PP Bui Wet Yon 
Je ea Pn an pd ah KA de 
ore 5. rn... G3. 0 PP Bi 
KSEI ale 353 Jang SA aa Ha ela Bb Jaa ala Aa 
1581. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW pergi ke sumur Jamal 
untuk membuang hajatnya, kemudian kembali, dan ada seorang lelaki 
mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya, 


melainkan mengusapkan tangannya ke tembok (untuk melakukan 
tayamum), setelah itu barulah beliau menjawab salamnya.$ 


24 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena 
Mani (hadits. Jld. 2, h. 418). 

328 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Pakaian yang Terkena 
Mani (hadits. Jld. 2, h. 418). 

828 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


642 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








Pn - 5s 

Used! Te OT 

BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG JIRAH 
AL KHATHA" 


ae Ii Sai ap Ap WIL UP NAN 
4 PJ 2 s . . aa P 3 
HEM lo NIP Si SI gl UE 
- sa “G .58 0. o .. A5 
NN IKU NI KT Ten dau Yani ebeg 


1582. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam isi surat 
Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm mengenai 
membunuh jiwa diyatnya 100 ekor unta.82 





" Melukai dengan sengaja 

27 YR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 46, 47 pembahasan 
hadits yang diriwayatkan Amru bin Hazm tentang diyat dan perselisihan dua orang 
yang berbantahan (hadits no. 4872), diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar bin 
Muhammad bin Amru bin Hazm dari bapaknya, ia berkata, "Catatan yang dituliskan 
Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazm pada masalah diyat adalah: Bahwasanya 
untuk satu nyawa manusia diyatnya adalah seratus unta. Melukai hidung sampai 
terpotong kemudian ia masih hidup maka diyatnya seratus unta. Diyat melukai 
kepala adalah sepertiga diyat satu jiwa. Diyat melukai sampai ke bagian dalam 
tubuh adalah sama dengan diyat melukai kepala. Diyat melukai tangan adalah lima 
puluh unta. Diyat melukai mata adalah lima puluh unta. Diyat melukai kaki adalah 
lima puluh unta. Melukai setiap jari dan yang semacamnya maka diyatnya adalah 
sepuluh unta. Melukai gigi diyatnya lima unta, dan melukai sampai nampak tulang 
diyatnya lima unta". 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 1 bab: 
Diyat (hadits no. 1), diriwayatkan dari Abdillah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 
Amru bin Hazm dari Bapaknya, "Bahwasanya catatan yang dituliskan Rasulullah 
SAW kepada Amru bin Hazm pada masalah diyat adalah: Bahwasanya untuk satu 
jiwa manusia diyatnya seratus unta, dan pada hidung sampai terpotong kemudian ia 
masih hidup maka diyatnya seratus unta, dan diyat melukai kepala adalah sepertiga 
diyat satu nyawa manusia...". 2 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 643 


0-3 o 


HP PSA PE 5 pas Upi NOAY 
o- o o- Pa SA, oa 8 3 - 5 2 R Tan 

IA Oi Ip dag SEA elo GI AS 3 AN 3 Kg 
(3 N S3 data aa ma 2 3 “. 05 
BK SAN UB ap GA JL oh 2 Te ai 
-g Ai 8 5 - or to 23, - 3 ) ) - 
AJB Seng MEA ato II AS AT up Sl UG 
1583. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abdullah bin Abu Bakar mengenai masalah diyat di dalam 
surat Nabi SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm dalam kasus 
membunuh jiwa, diyatnya adalah 100 ekor unta. Ibnu Juraij berkata, 
"Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Bakar, 'Apakah kalian 


merasa ragu bahwa surat itu dari Nabi SAW? Ia menjawab, 
"Tidak!."!28 


. £: 2 0 o o Fe 2 . Ca 0 cc.» £ 
Sa 3 PEP Ab AP EA Ul —YoOA4 


1584. Ibnu Uya'nah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Thawus, dari ayahnya, yakni hadits yang semisal.?2 


Op A8 NAS PE Hi da Upi None 
# . . 
. 5 Amoter ta K.. 03 te 0. - 0 . 204 9 
A3 ti » 1G sat) ISA ara maa ce o SA Ui 
“5 . “ aa: or. Aa e, y . . 0. Fi o ' £ TA € £ T. 
BL elly KAP AN ato Dl Spa) MAP Je lema PAI Ap Ol de 
2 0 - .2 . Tata $ 2. . 8 ia 1 . . 7 Kh . 

SAN Jah SEA Da TPA op) ABS 2 JAE (GA JYI Ga 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Jiwa (hadits. Jld. 8, h. 
73). 

228 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Jiwa (hadits. Jld. 8, 


h. 73). 
229 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


644 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








ay abah SA an Bhs as 
wa GA AS Op ig SV Ea Pep BLLAS a Jl 
AGAN Co 1S) ci R33 JEYI Da Opa Waah API 


PN 


SN AN HAN DIK ya Se PA 


(, 0. 


1585. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Umar, dari Ayub bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari 
Makhul dan Atha', semuanya mengatakan: Kami menjumpai orang- 
orang telah sepakat bahwa diyat orang muslim merdeka di zaman 
Nabi SAW ialah 100 ekor unta. Lalu Umar bin Khaththab RA 
menaksir harga diyat tersebut untuk penduduk kota sebanyak 1000 
dinar atau 12 ribu dirham. Sedangkan diyat wanita muslimah yang 
merdeka bila dia termasuk penduduk kota ialah 500 dinar atau 6 ribu 
dirham. Jika yang dikenai diyat adalah orang dari kalangan penduduk 
badui, maka diyatnya ialah 50 ekor unta, sedangkan jika dia adalah 
seorang wanita badui yang dibunuh oleh lelaki badui, maka diyatnya 
adalah 50 ekor unta juga. Seorang penduduk badui (pedalaman) tidak 
dibebankan untuk membayar dalam bentuk emas (dinar), tidak pula 
perak (dirham). 


. te 


Ai ip AS Pi IL UAN OAN 
ai PR LA 3 dag le Ko 
Ay na ilut uk hai un das 





230 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Ganti Unta (hadits. Jld. 8, 
h. 76). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


- s N oa 842 Ti BU An na Sg Un Gua, 
He Io AI Span IE las WS Ya Ja Yo GS, 
DSN DNA Ia Kia Cl el 


1586. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Ibnu Al Musayyab: Bahwa Nabi SAW telah memutuskan 
hukum dalam kasus janin yang mati dalam perut ibunya dengan denda 
memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Lalu 
orang yang dikenakan sanksi denda itu berkata, "Bagaimanakah aku 
harus membayar denda terhadap orang yang masih belum dapat 
makan, minum, berbicara dan menangis? Hal seperti ini jelas batil." 
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang ini tiada lain 
termasuk teman-temannya tukang tenung (peramal). 


PENA NP GE pra Pn ee Ab 
de Ko Paha N aan bata SS gu ta Ai Ta Asi 
—ak Ga Ea ala. ea ea Bo 


? 4 .- 2 Ie 


AP: Ai aa Pp. aa NA 2: Y 2 02 o, 

AS BN ay AS JUS HA Mela ANE eko Al Jiya) A3 
Pa an Or PENA SNN SSK Sa 

El aa Fa do Las 

1587. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari 


51 HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, 46 bab: Perdukunan 
(hadits 5760). 

HR. An-Nasa'i, dalam 45 pembahasan tentang perdamaian, 40 bab: Diyat Janin 
Wanita (hadits no. 4835), diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab dengan redaksi, 
"Sesungguhnya perbuatan ini termasuk perdukunan". 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 43 pembahasan tentang diyat, 7 bab: 
Diyat Janin (hadits no. 13). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, h. 
113). 


646 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Thawus bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata, "Aku 
menyerukan untuk ingat kepada Allah terhadap seseorang yang pernah 
mendengar dari Nabi SAW suatu hadits mengenai masalah 
kandungan." Maka berdirilah Haml bin Malik bin Nabighah, lalu 
berkata, "Aku pernah memisahkan 2 orang budak perempuan milikku 
(yang sedang berkelahi), tetapi salah seorang darinya memukul yang 
lain dengan kayu tenda hingga si terpukul gugur kandungannya. 
Maka, Rasulullah SAW memutuskan hukuman denda dalam kasus 
tersebut." Lalu Umar RA berkata, "Kami tidak dapat memutuskan 
masalah ini dengan hukum seperti itu melalui ra'yu (pendapat) kami 
sendiri."?32 


o o- 0 0-3 e - 2. 30 0 4 ca 

AS PEP PMP 01 ea U Se —NOAA 
Pena Se PN Han BL Naba Da Te AG an en Leak 
SAI Ja IS RI An Aang ae ae OS JB as 
SP PAT IE Ga Wo Gp ie Ma 
: ja OT .. o £ a ae ag Le 9 Fa 2 eng £ Ong 3 Pa 
He SAI Ja IE Letas 00 YAH Ha Bl, es 3) 
0 
1588. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Amr bin Syu'aib yang mengatakan: Dahulu Nabi SAW 
menaksir harga diyat unta untuk penduduk kota sebanyak 400 dinar 
atau sebanding dengannya dalam bentuk uang perak (dirham). Beliau 
menyesuaikan diyat dengan harga unta, apabila unta sedang naik, 


maka dinaikkan pula jumlah diyat yang dibayar. Bila harga unta 
sedang turun, maka diyat pun diturunkan pula terhadap penduduk 


222 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Janin (hadits. Jld. 8, 
h. 114). 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 





kota, sesuai dengan perkembangan harga unta. 


ap Ki da Wap pd Uu ep Nona 
Aini jaan Sdn ar 
LT MEA) DN aa ee) Bp II 3 Na 
DI OLS II Ih Opa AN Jo Ta CI Pi 
oa 9 HI Ia TAS IA Lan TAN Dan 
AS PA HI AS 


1589. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya: Bahwa di dalam surat 
Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Hazm mengenai 
hidung apabila terpotong, diyatnya berupa 100 unta, dan pada luka 
yang mencapai batok otak diyatnya 1/3 jiwa, pada tusukan yang 
melukai hingga batok dan tulang dalam seperti itu juga, dan pada 
mata diyatnya 50, dan pada tangan 50, pada kaki 50, dan pada setiap 
jari 10 unta, dan pada gigi 5 dan pada luka yang menampakkan tulang 
diyatnya 5 unta." 


'8 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Jika Unta Sulit 
Didapatkan (hadits. Jld. 8, h. 76). 
334 Telah dijelaskan pada hadits no. 1582. 


648 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








SAM ANA 3 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG ADU 
CEPAT, SUMPAH, MELEMPAR ANAK PANAH DAN 
GERHANA 


1. "., 


NA le ANT AN 
are Ga Ae ya AG Y -JG 


1590. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Nafi', dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW 
telah bersabda, "Tiada perlombaan selain dalam hal memanah, 
berkuda atau adu lari unta." 


. 5 Lb 
Ae 3 ola AU ea 
ore A 8, : T3 4 - . Ta 9. ) 0 . 
TE aa AS MEA Un AA AN ale 
Ga PAS GS :db 2 


"8 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Abu Dzi'b, HR. Abu Daud, dalam 9 
pembahasan tentang jihad, 67 bab: Perlombaan (hadits no. 2574). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 22 bab: Hadits Tentang 
Taruhan dan Perlombaan (hadits no. 1700). 

HR. An-Nasa'i, dalam 28 Pembahasan tentang Kuda, 14 bab: Perlombaan (hadits no. 
3587). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 10144. Jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perlombaan, bab: Tidak Boleh 
Menggunakan Pedang Kecuali Disertai dengan Ketangkasan, Kesiapan dan Mampu 
Mengeluarkan Senjata dari Sarungnya (hadits. Jld. 10, h. 16). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 649 


1591. Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Abbad bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Tidak ada 
perlombaan selain dalam berkuda dan adu lari unta. "8 


- e- 4 - . 0 0, 0 2... . 2... 

Oo! gia CP EA eU Upi oa 

0 - 0 e£ Pe EN AT 5 .. 2 2 04 

BAB Jah 3 AL An dia Lo Ai Jp 

1592. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, ia menceritakan: Rasulullah SAW mempertandingkan 
balapan di antara kuda-kuda yang telah dipersiapkan untuk adu cepat 
berlari.” 


"56 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perlombaan dan Memanah, bab: 
Tidak Boleh Berlomba Kecuali Disertai dengan Ketangkasan, Kesiapan dan Mampu 
Mengeluarkan Senjata dari Sarungnya (hadits. Jld. 10, h. 16). 

Dari riwayat Sulaiman bin Yassar, HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 
8701. 

87 HR. Muslim, dalam 33 pembahasan tentang perwalian, 25 bab: Perlombaan 
Antara Kuda Biasa dengan Kuda yang Telah Dipersiapkan Untuk Perlombaan 
(hadits no. 95/1870), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya 
Rasulullah SAW ikut berlomba dengan Kuda yang Telah Dipersiapkan Untuk 
Perlombaan dengan start mulai dari daerah Hufya' dan jarak tempuh perlombaannya 
sejauh bukit Wada' dan beliau pernah ikut berlomba juga di antara kuda yang tidak 
dipersiapkan untuk perlombaan dengan jarak tempuh dimulai dari bukit sampai ke 
Masjid Bani Zuraig dan Ibnu Umar di antara mereka yang ikut berlomba. 

HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 67 bab: Tentang Perlombaan 
(hadits no. 2575), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang 
telah disebutkan. 

HR. An-Nasa'i, dalam 28 pembahasan tentang kuda, 13 bab: dengan Kuda yang 
Telah Dipersiapkan Untuk Perlombaan (hadits no. 3586), diriwayatkan dari Ibnu 
Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang jihad, bab: Perlombaan (hadits. Jld. 2, h. 
212), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Rasulullah SAW pernah ikut 
berlomba di antara kuda yang telah dipersiapkan untuk adu cepat berlari dengan start 
dimulai dari daerah Hufya' sampai suatu bukit dan dengan kuda yang tidak 
dipersiapkan untuk adu cepat berlari dengan start dimulai dari suatu bukit sampai 
Masjid Bani Zuraig dan Ibnu Umar di antara mereka yang ikut berlomba. 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 21 pembahasan tentang jihad, 19 bab: 


650 Il musNaD Imam syarI'I 








£o- 20 9 


PNP PA UU AOA 
Pn Na na 


nee onta a Ng 


. 3. 


Pan Gamis Hana boke 
ag ON Sa LA He 


- - -. oo. Je - 003 303.3 
AN, Jati pS K5 aa 5 Ta HA 


.. 


Bi In Opo ii agan DE gali 3 AKG Kata La 
— $— Tap AS GA AI SS Kabid an 

UI Sa ol El daan SP AN ea 
H NO Ud ag ae Sy AN S3 Ipa Sp ot 


. 


aan Kam al Pe apa da Ayang JW SL AN, 


Te :JB TA Keran £ OT, Si Lag 15, 
. 2 ata 4 . y 05. 3ool J or AA 


Hadits Tentang Kuda dan Perlombaan, dan Biaya Perang (hadits no. 45), 
diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan 
dalam HR. Muslim. 

HR. Ad-Dar Outhni, dalam pembahasan tentang perlombaan dan kuda (hadits no. 8), 
diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan 
dalam riwayat Muslim. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 21 pembahasan tentang perjalanan, 9 
bab: Perlombaan (hadits no. 4686), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim. 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 651 


. 


1 Jia JW YAN ade Hal SU Blu HATI SLS sale 


. 2... 


1593. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman, dari Sahl bin Abu 
Khatsmah yang telah menceritakan kepadanya (Ibnu Abu Laila), juga 
kepada kaum lelaki dari kalangan pembesar-pembesar kaumnya: 
Abdullah bin Sahl bin Abu Khatsmah dan Muhayashah berangkat 
menuju tanah Khaibar karena kemiskinan yang dialaminya. Lalu 
keduanya berpisah menuju tempat keperluan masing-masing. 
Kemudian Muhayashah tiba dan membawa berita bahwa Abdullah bin 
Sahl telah terbunuh, sedangkan jenazahnya dibuang di sumur atau 
mata air. Lalu Muhayashah mendatangi orang-orang Yahudi dan 
berkata, "Kalian, demi Allah, telah membunuhnya." Mereka 
menjawab, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Muhayashah 
pulang hingga sampai di kalangan kaumnya, kemudian menceritakan 
hal tersebut. Lalu dia dan Huwayashah —saudara yang tertuanya— 
serta Abdurrahman bin Sahl —saudara si terbunuh— datang 
menghadap, maka berbicaralah Muhayashah yang ada bersamanya (si 
terbunuh) ketika di Khaibar. Tetapi Rasulullah SAW bersabda kepada 
Muhayashah, "Bicaralah yang lebih besar dahulu." Beliau bermaksud 
yang lebih tua umurnya. Maka Huwayashah berbicara, sesudah itu 
baru Muhayashah. Rasulullah SAW bersabda, "Adakalanya kalianlah 
yang membayar diyat saudara kalian atau perang dimaklumatkan 
terhadap mereka (orang-orang Yahudi)" Lalu Rasulullah SAW 
menulis surat kepada mereka (orang-orang Yahudi Khaibar) mengenai 
masalah tersebut, dan mereka menjawab dengan surat pula. 
"Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak membunuhnya." Maka 
Rasulullah SAW bersabda kepada Huwayashah dan Muhayashah serta 
Abdurrahman, "Maukah kalian bersumpah, lalu kalian berhak 
memperoleh diyat saudara kalian?" Mereka menjawab, "Tidak mau." 
Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu, orang-orang Yahudilah yang 


652 II musNaD zam SyarI'I 





bersumpah terhadap kalian." Mereka (bertiga) menjawab, "Jangan, 
mereka bukanlah orang-orang muslim." Akhirnya, Rasulullah SAW 
yang membayarkan diyatnya dari sisinya, dan beliau mengirimkan 
kepada mereka (bertiga) 100 ekor unta. Ketika ternak unta itu 
diserahkan di kampung halaman mereka, Sahl berkata, 
"Sesungguhnya salah seekor unta tersebut ada yang menendangku, 
yaitu unta yang merah."8?8 


838 YIR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam pembahasan tentang perdamaian, 1 
bab: Kebebasan Keluarga Terbunuh Untuk Berdamai (hadits no. 1). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perdamaian, bab: Dasar dan Dimulainya 
Perdamaian yang Disertai dengan Keyakinan yang Kuat dari Penuntut (hadits. Jld. 8, 
h. 117). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 





., 2 : Lai sg 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
GERHANA 


# o- 243 So So ce 
Ag DA LE KAI BA V3 044 


SA BLS CI AA PP PI gi KA 
PE Bd Jab ya AS AN ya 
Ha In Je daan ah at ulu Wb adas 1 
Sal Oki YAN AT La EN YAI, LAS UI 2) ega 

EA IN SES Lin Yaa 3 BI Ip ad Yg ae 


1594. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia 
mengatakan: Abdullah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm 
menceritakan kepadaku dari Al Hasan, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika 
Ibnu Abbas berada di Bashrah, terjadi gerhana bulan, maka ia keluar 
dan shalat bersama kami 2 rakaat, tiap-tiap rakaat terdiri atas 2 ruku, 
kemudian ia menaiki kendaraannya dan berkhutbah kepada kami. 
Untuk itu ia berkata, "Sesungguhnya aku hanya shalat seperti apa 
yang pernah kulihat Rasulullah SAW melakukannya." Ia berkata pula, 
"Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya merupakan sebagian 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana 
karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya. Maka 
apabila kalian melihat sesuatu darinya mengalami gerhana, hendaklah 
kalian segera berdzikir kepada Allah Ta'ala." 


83? HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat Khauf, bab: Shalat Di saat 
Gerhana Bulan (hadits. Jld. 8, h. 338). 


654 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





m9. 


IE DP AP 3 Kata vi Pi HP ML UPI -N oto 
Bad et Ce Oia dilan Ke ye GEA 133 
235 IS Sp Bo Ap diah EA lo SJ 


. 


1595. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amrah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW: Bahwa matahari 
mengalami gerhana, maka Rasulullah SAW shalat (gerhana). 
Kemudian Aisyah RA menggambarkan shalat yang dilakukan Nabi 
SAW, yaitu 2 rakaat, tiap-tiap rakaat dengan 2 kali ruku.“? 


BINA ui laa 2 ML Ui on 
ig KG . 2 P S3 A.A 8, 

Ata Ah ale elo ai 

1596. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 


Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW tentang hadits 
yang semisalnya.”! 


. 0. o 


GPS Sdn 


. 


—m 


40 YR. Al Bukhari, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 7 bab: 
Memohon Perlindungan dari Azab Kubur Ketika Terjadi Gerhana Matahari (hadits 
no. 1049 dan 1050). 

HR. Imam Malik dalam A4! Muwaththa', dalam 12 pembahasan tentang shalat Khauf, 
1 bab: Amalan yang Dikerjakan Ketika Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 3). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat Gerhana Bulan, bab: Bagaimana 
Tata Cara Shalat Gerhana Bulan (hadits. Jld. 3, h. 323). 

“1 HR. Al Bukhari, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 2 bab: Sedekah 
Di Waktu Gerhana Matahari (hadits no. 1044). 

HR. Muslim, dalam 10 pembahasan tentang gerhana matahari, 1 bab: Shalat 
Gerhana Matahari (hadits no. 1/901). 

HR. Abu Daud, dalam pembahasan tentang shalat, 265 bab: Sedekah Di Waktu 
Gerhana Matahari (hadits no. 1191). 

HR. An-Nasa'i, dalam 16 pembahasan tentang gerhana matahari, 11 bab: Bentuk 
Lain Pembahasan Gerhana Matahari yang Diriwayatkan dari Aisyah (hadits no. 
1473). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 655 


PS Pb Ia ta an Ket oa 
203 


Ali ae Ja AN 33 1 
alta pelag A Dp ga 


1597. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Abu Suhail Nafi' menceritakan kepadaku dari Abu Oilabah, dari Abu 
Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisalnya.? 


HR. Imam Malik dalam Al! Muwaththa', dalam 12 pembahasan tentang shalat 
Gerhana Matahari, 1 bab: Amalan yang Dikerjakan Ketika Shalat Gerhana Matahari 
(hadits no. 1). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Ketika Gerhana 
Matahari (hadits. Jld. 1, h. 360). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 32 bab: 
Shalat Gerhana Matahari (hadits no. 2845). 

42 YR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat gerhana bulan, bab: Orang 
yang Shalat Dua Raka'at Ketika Gerhana Bulan (hadits. Jld. 3, h. 334). 


656 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Hb le 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
KAFARAT, NADZAR DAN SUMPAH 


AP SP Ol up apk Was oten Ul —yoan 
BEE LPS USAA Lah Kala JI rab Gi AG UI S3 2Jb 
NS adn 33 - 0 a ah “ La 5 aa oto. 
Y PE (Sta 3 IL Sinlp Y US BA dp 53 
AG 
1598. Sufyan mengabarkan kepada kami, Amr menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia mengatakan: Aku dan 
Ubaidillah bin Umair berangkat menemui Aisyah RA yang sedang 
melakukan i'tikaf di Tsabir, lalu kami bertanya kepadanya mengenai 
firman Allah SWT, "Allah tidak menghukum kalian disebabkan 
sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)." (Os. 
Al Maa'idah |5J: 225) Maka dia menjawab, "Contohnya ialah seperti, 
"Tidak, demi Allah: dan memang benar, demi Allah." 


T03 5. 


5 . 9 0 AI 10 
na SI Da 13 Aa Uh Oli Ugt -y 044 
or- to 23 9 bd IN co... 0 - AIA Ona: Ita 
Ae eko CS ot aan Gi Uas De SI al Le 


SIT Ip BAG YA YY SI Khana GE Y 2JB dl 


1599. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Ayub As-Sakhtiyani, dari Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallab, dari 


43 YIR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Iman, bab: Bermain-main dengan 
Sumpah (hadits. Jld. 10, h. 49). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 657 


Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Tidak ada 
nadzar dalam maksiat terhadap Allah, dan tidak ada nadzar (pula) 
dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Lai 


844 YR. An-Nasa'i, dalam 35 pembahasan tentang sumpah, 31 bab: Nazar Pada 
Sesuatu yang Tidak Dimiliki (hadits no. 3821). 

HR. Ibnu Majah, dalam 11 pembahasan tentang kafarat, 16 bab: Nazar Pada 
Perbuatan Maksiat (hadits no. 2124). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang sumpah, bab: Orang yang Bernazar 
Untuk Berbuat Maksiat (hadits. Jld. 10, h. 69). 


658 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Tg P a 3 - 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PERJALANAN PERANG 


IG PA PNG AP aa. 
2 nh Jah kn Hb AB YAI 3 Ali 
gi 0 Goa ah 3 G3 da Li 3 (KG 
sa AE Ge IG PA Gen pa Ap 
Ce SE Siah ae AYI HR 13) Mes 
Angen tai Si 
AE PI SAS Tya SIA SA gp) SA JL 
'e KA 2 Sei i Kes Sab Ta PAS | Ha IS & 
At an PNP ERA AN JA SG 
Lag 33 WAH A5 Yi JW HA Lai Pena, 


? 


Ar TE pa op Xu Carlo 4 Ha Haa 


1600. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Ibnu Abu Khalid, dari Oais, dari Jarir, ia mengatakan bahwa bajilah 
adalah bagian untuk orang-orang (kaum muslim), maka khalifah 
membagikannya dalam bentuk kebun kurma, lalu mereka 
memanfaatkannya selama 3 atau 4 tahun —aku ragu—, kemudian aku 
menghadap Umar bin Khaththab RA dengan ditemani oleh si Fulanah 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 659 


binti Fulan, istri salah seorang dari mereka yang namanya telah 
disebut oleh perawi, tetapi ketika ia menyebutkan namanya, aku tidak 
hadir. Lalu Umar bin Khaththab berkata, "Seandainya aku bukan 
seorang pembagi yang bertanggung jawab, niscaya aku biarkan kalian 
mendapat apa yang telah dibagikan untuk kalian, tetapi aku 
berpendapat kalian harus mengembalikannya kepada orang-orang 


(kaum muslim)." 33 


Asy-Syafi'i RA berkata, "Riwayat yang memperbolehkan 
sembelihan mereka hanya terdapat dalam atsar Ikrimah, bukan atsar 
Ibnu Abbas RA." 


Ibnu Ad-Darawardi dan Ibnu Abu Yahya menceritakan kepada 
kami dari Tsaur Ad-Daili, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Ibnu Abbas 
pernah ditanya mengenai sembelihan orang-orang Nasrani Arab, maka 
ia menjawab dengan kata-kata yang jelas menunjukkan bahwa hal itu 
halal, lalu ia membacakan firman-Nya, "Barangsiapa di antara kalian 
menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu 
termasuk golongan mereka." (Os. Al Maaidah (SJ: 51) 


Akan tetapi, teman (murid) kami tidak menyebutkan nama 
Ikrimah, dan Tsaur tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. 


Opa Pong ae Po ata 

—b yg NG de Ju AI AKN FD IP Gir gi MA 5 
SK PAP Adakan SI HERI 133 
D3 SB Ip UI Pa Diya Y H2 Lah Hal 


Jo. 


45 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang peperangan Nabi SAW, bab: 
Bayangan Hitam (hadits. Jld. 9, h. 135). 


I| muSNAD IMAM SYAFI'T 








1601. Orang yang dipercaya mengabarkan kepada kami dari 
Sufyan atau Abdul Wahab atau kedua-duanya, dari Ayub, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, ia mengatakan 
bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah berkata, "Janganlah kalian 
memakan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlab, karena 
sesungguhnya mereka tidak memegang kenasraniannya atau 
agamanya kecuali hanya minum khamer." 846 


3 0 ce 2 


3 A6 Dot be SAI KE) Oa Kat 51. 

ON ita DA Ga ON erat gi Olag up la ui 
Mat BN SAI SIG Ih ala SI aa yA SU pal Gp 
3 ia ud ba BO LB na uan 
of Hayat 33 Mb aa ea 
YAA aa 8 ng ee Io AU Pr & Vyas 
AN Ng nata RV Gps Ula Bes WI 
ng EA Ko Ia tadi 3 adah" AA YG ST Lt 


1602. Sufyan dan Abdul Wahab mengabarkan kepada kami 
dari Ayub, dari Abu Oilabah, dari Abu Al Muhallah, dari Imran bin 
Hushain: Bahwa suatu kaum datang menyerang dan berhasil 
memperoleh seorang wanita dari kalangan Anshar dan seekor unta 
milik Nabi SAW. Wanita dan unta tersebut menjadi tawanan mereka, 
kemudian wanita itu melarikan diri dengan mengendarai unta tersebut. 


6 FIR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Sembelihan Seorang 
Nasrani Arab (hadits. Jld. 9, h. 284). 


MUSNAD IMAM SYAFI'TI | 661 


Ia datang ke Madinah. Unta Nabi SAW dikenali, lalu wanita itu 
berkata, "Sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah 
menyelamatkan diriku dengan mengendarainya, niscaya aku benar- 
benar akan menyembelihnya." Tetapi mereka melarang menyembelih 
unta itu sebelum memberitahukannya kepada Nabi SAW, maka beliau 
bersabda, "Alangkah buruknya imbalan yang engkau berikan 
kepadanya, padahal ia telah menyelamatkanmu, tetapi kamu 
bernadzar akan menyembelihnya.Tidak ada nadzar dalam maksiat 
kepada Allah, dan tidak ada nazar pula pads apa yang tidak dimiliki 
oleh Bani Adam.” 


Keduanya (Sufyan dan Abdul Wahab) atau salah seorang dari 
keduanya mengatakan dalam hadits ini, "Dan Nabi SAW mengambil 
untanya." 


0. 9 Ke. 03 o- 0 - 2 Pa ea mn if 
Kanan PA GP ppi YP Pl Ot Jaas VAN ANA Y 
at 20 Be 031i 2 “- Bi arema 8 F sa? o 
BN Pi Hn SV 
1603. Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari 
Manshur, dari Tsabit, dari Sa'id bin Musayyab: Umar bin Khaththab 
RA telah memutuskan diyat orang Yahudi dan orang Nasrani masing- 
masing 4 ribu dirham, dan diyat orang Majusi sebesar delapan ratus. 


847 Telah dijelaskan pada hadits no. 1599. 
48 YIR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Ahli Dzimmah 
(hadits. Jld. 8, h. 100). 


662 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





P4 
2 


IE aj Bale PE OR US At 
IS AAN ena 2 US LAN Gp aa JI Oi 
» 2 &: ii " C - 2 


1604. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Shadagah bin Yasar, ia mengatakan: Kami mengirim utusan kepada 
Sa'id bin Musayyab untuk menanyakan kepadanya tentang diyat orang 
Yahudi dan orang Nasrani. Maka Sa'id menjawab, "Utsman bin Affan 
RA telah memutuskan kasus tersebut dengan diyat sebanyak 4 
ribu."?49 


49 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang diyat, bab: Diyat Ahli Dzimmah 
(hadits Jld. 8, h. 100). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 663 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
KUMPULAN ILMU 


PIA KP dor ag JAN Urat a.o 
bagi Pa PR AA PAN Maba U 
Di Ip pn TAN gi op PA Gi ape Sig 
J0 AG Lte A1 SI Sp Ia al aa 
HA sa Hang Ig Ia Usb uns Key, 
DA Ia Ga rapi Ki Al 
SA gi Ge ka 


1605. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abu Ubaid Ad- 
Darawardi mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin 
Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busyr bin Sa'id, dari Abu Oais 
maula Amr bin Ash, dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Apabila hakim memutuskan hukum dan 
berijtihad untuknya dan ternyata dia benar, maka baginya dua 


pahala. Apabila hakim memutuskan hukum, lalu berijtihad untuknya, 


kemudian ternyata ia keliru, maka baginya satu pahala." 


350 YIR. Muslim, dalam 30 pembahasan tentang kehakiman, 6 bab: Keterangan 
Ganjaran Seorang Hakim Apabila Ia Benar atau Salah Dalam Berijtihad (hadits no. 
15/1716). 

HR. Abu Daud, dalam 19 pembahasan tentang kehakiman, 2 bab: Tentang Hakim 
Ketika Salah (hadits no. 3574). 

HR. Ad-Daruaguthni, dalam pembahasan tentang kehakiman dan hukum, bab: Surat 
Umar bin Al Khaththab Kepada Abu Musa Al Asy'ari (hadits. Jld. 4, h. 210). 


664 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





Yazid bin Had berkata, "Lalu aku menceritakan hadits ini 
kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, maka ia 
berkata, 'Memang seperti itulah yang diceritakan kepadaku oleh Abu 
Salamah dari Abu Hurairah RA'." 





HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 14 pembahasan tentang kehakiman 
(hadits no. 5061). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 665 





pada SE 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
JENAZAH DAN HUDUD 


Aa bim PP Ha SEP RO V Aa Ba EN 

AN Ia BB Ia dh ale Io Ipa NP as 

Aang sa S5 SA Oh 3 SN Cs TS gan 
JAS Ia EN GPS TAN yg Uk, 


1606. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayub As- 
Sakhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Ummu Athiyah: Rasulullah SAW 
bersabda kepada mereka (kaum wanita) yang memandikan jenazah 
putrinya, "Mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih banyak 
lagi -jika hal itu diperlukan menurut kalian- dengan air dan daun 
sidr, serta campurkanlah kapur atau sedikit kapur pada siraman yang 
terakhir. "3 





S1 HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 8 bab: Memandikan dan 
Mewudhukan Mayit dengan Memakai Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1253). 
HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Tentang Memandikan 
Mayit (hadits no. 38/939). 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 33 bab: Bagaimana 
Memandikan Mayit (hadits no. 3142). 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang mayit, 28 bab: Memandikan Mayit 
dengan Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1880). 

HR. Imam Malik dalam A/ Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang mayit, 1 bab: 
Memandikan Mayit (hadits no. 2). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bagian Tubuh Mayit yang 
Dimandikan dan Disunnahkan Untuk Mengulangi Basuhannya (hadits. Jld. 3, h. 
389). 


|| musNaD zmam SyaFI'T 





PNS AL NN MAAN AN NAN 





Tenun dea knp un ep av 
| bni ET NS TAN aa 3 
nyaa B Jeab pelag Aa 


1607. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin 


Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW dimandikan 


dengan memakai baju gamisnya." 2 


ka s2 to. #0. 0-3 e D0 9 3 0. ai 
f Abd PRA ON PURA Uas UAN LA 
AAN Aa Lea SN, 25 y to3 
ODP Jab lang Kla MI eko Dl Sa) 
1608. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 


Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far: Bahwa (jenazah) Rasulullah SAW 
dimandikan sebanyak 3 kali.” 


. 


3-3 
2 Ha ji get HA WE Ip Ce ANN 


OA — 0 -0- je Naa ani 


Sega Kah AB Vip SE NI Bab P3 im oh Kain 
Sea en Men Ie En ana Ani an 
Aia MEBG 013 IDE GI) WinpU Ah ale elo Al 


1609. Orang yang terpercaya dari kalangan teman-teman kami 
mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hasan, dari Hafshah binti 
Sirin, dari Ummu Athiyah Al Anshariyah, ia menceritakan: Kami 
mengepang rambut putri Rasulullah SAW, yaitu rambut ubun- 
ubunnya dan kedua gelungan rambutnya menjadi 3 kepangan, lalu 
semua kepangan itu kami julurkan ke bagian belakangnya." 





852 HR. Imam Malik, dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 1 bab: Memandikan 
Mayit (hadits no. 1). 

853 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Siapa Orang yang 
Diutamakan Dalam Memandikan Mayit (hadits. Jld. 3, h. 395). 

854 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hafsah, HR. Al Bukhari, dalam 23 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 667 


4 2 Ie 2... 9 0 - .. 3 2... 
AI 3 TEA 3 dl 5 la HE MIC Ea ag. 


5 
Bu oo. 


Ka Lan Sanik LA LA Me EN TA Oa la 
Tae Yp abad G3 LI TAS 
1610. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya, dari Aisyah RA: Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis 





pembahasan tentang jenazah, 16 bab: Menjadikan Rambut Perempuan Menjadi Tiga 
Kepangan (hadits no. 1262), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dengan redaksi, 
"Kami mengepang rambut putri Rasulullah SAW tiga kepangan". 

HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: Tentang Memandikan 
Mayit (hadits no. 39/939), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dengan redaksi, 
"Kami memandikannya dalam hitungan ganjil, tiga, lima atau tujuh kali dan kami 
menyisir rambutnya sebanyak tiga kepangan". 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 33 bab: Bagaimana Cara 
Memandikan Mayit (hadits no. 3144 dan 3145). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Hadits Tentang 
Cara Memandikan Mayit (hadits no. 90), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dari 
Nabi Muhammad SAW dengan redaksi: Mandikanlah ia dalam bilangan ganjil baik 
tiga kali, lima kali atau lebih apabila menurut kamu itu baik. Dan mandikanlah ia 
dengan air bersih dan air bidara. Dan campurkanlah air dengan kapur barus atau 
semacamnya pada basuhan terakhir. Dan apabila kamu sudah selesai 
memandikannya maka beritahukanlah kepadaku" 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 28 bab: Memandikan Mayit 
dengan Air Bersih dan Air Bidara (hadits no. 1880), diriwayatkan dari Ummu 
Athiyyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 8 bab: Hadits Tentang 
Memandikan Mayyit (hadits 1458), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 27366. Jld 10 dari hadits Ummu 
Athiyyah Al Anshariyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, dalam pembahasan tentang jenazah (hadits no. 
519), diriwayatkan dari Ummu Athiyyah dari Nabi Muhammad SAW dengan 
redaksi: Mulailah dengan bagian kanan dan bagian wudhu'nya. 

HR. Ibnu Jarud dalam Kitab yang sama (hadits no. 520) dengan redaksi, "Kami 
mengepang rambut putri Rasulullah SAW tiga kepangan dan kami letakkan di 
belakangnya". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Memulai Memandikan 
Mayit dari Tubuh Bagian Kanan (hadits. Jld. 3, h. 388), diriwayatkan dari Ummu 
Athiyyah dan redaksinya serupa dengan yang disebutkan dalam HR. Ibnu Jarud. 


668 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








pakaian putih cerah tanpa memakai gamis, juga tanpa serban. 


7. 9 


Ha PMP ULUA AN 
i g ya ' Ld aa ta C # : Ja Aa . Pd nd . Kk 
AE Ito GAS Jab HP Kp) PAI 
1611. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar: Bahwa (jenazah) Umar bin Khaththab RA dimandikan, 
dikafani dan dishalati.””8 


paka op IN op pi Cak Urgel —NAY 

PE ai AP Mba AS PPN KP OP Il 
Es! Lam N 
Pi as 
(el J3 


1612. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 


9 


se ab da hai Te AN ka Ml dya 


855 HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 24 bab: Kafan Tanpa 
Serban (hadits no. 1273). 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 39 bab: Kafan Nabi 
Muhammad SAW (hadits no. 1897). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 2 
bab: Hadits Tentang Kafan Mayit (hadits no. 5). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Kumpulan Beberapa Bab 
Tentang Bilangan Kafan dan Bagaimana Hukum Mengawetkan Mayit (hadits. Jld. 3, 
h. 299). 

HR. Ibnu Hibban dalam Kitab Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 10 
bab: Pasal Tentang Mengkafankan Mayit (hadits no. 3037). 

856 HR. Al Bukhari dalam Silsilah Adz-Dzahab (hadits no. 103, h. 101). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 21 pembahasan tentang jihad, 16 bab: 
Memandikan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 36), diriwayatkan dari Ibnu Umar 
dengan redaksi: Bahwasanya Umar bin Al Khaththab dimandikan, dikafani dan 
dishalatkan. Dan ia dalam keadaan mati syahid. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Murtad dan Orang yang 
Terbunuh Secara Zhalim Tidak Saat Berperang dengan Orang Kafir (hadits. Jld. 4, 
h. 16). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'b bin 
Malik, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Rasulullah SAW tidak 
menshalatkan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, tidak pula 
memandikan mereka.” 


3 0... 
2 U 


SA sea ai Ml 19 Gasal Opasg Up ag 
BI Ja Pe EN DN 
eka Bai 


1613. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 


“1x 


857 HR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 72 bab: Shalat atas 
Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1343), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 
dengan redaksi, "Rasulullah SAW menggabungkan dua orang laki-laki yang mati 
syahid dalam perang Uhud ke dalam satu pakaian kemudian bersabda, "Siapakah di 
antara mereka yang terbanyak memahami kandungan Al Our'an?" Dan ketika 
ditunjuk kepada salah satunya maka Beliau mendahulukan memasukkannya ke liang 
lahat dan Beliau bersabda, "Aku akan menjadi saksi untuk mereka di hari kiamat 
nanti. Kemudian Beliau menyuruh agar mereka dikuburkan bersama pakaian 
mereka yang berlumur darah, tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan". 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 31 bab: Tentang 
Memandikan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 3138), diriwayatkan dari Jabir bin 
Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 46 bab: Hadits Tentang 
Meninggalkan Shalat atas Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1036), diriwayatkan 
dari Jabir bin Abdullah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tidak Menshalatkan 
Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1954), diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 28 bab: Hadits Tentang 
Menshalatkan dan Menguburkan Orang yang Mati Syahid (hadits no. 1514), 
diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Menguburkan Dua atau 
Tiga Mayit Dalam Satu Liang Lahat Saat dalam Keadaan Darurat dan 
Mendahulukan Mayit yang Lebih Mulia dan Lebih Hafidz (hadits. Jld. 4, h. 34). 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, dalam pembahasan tentang jenazah, (hadits no. 
552), diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 


670 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








Az-Zuhri, dari Usamah bin Zaid, dari Anas: Bahwa Nabi SAW tidak 
menshalatkan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, tidak pula 


memandikan mereka.” 


Bon dur 1. 0 


AP pa GAN Oi Up aa DK: 
ga JB 5 de Url Tag KA Io pre 
Kan 9 ebah BG YP 


1614. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dan 
dikuatkan oleh Ma'mar, dari Ibnu Abu Sha'ir: Bahwa Nabi SAW 
mengurus jenazah orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, lalu 
beliau bersabda, "Aku menyaksikan mereka, maka selimutilah mereka 
berikut darah dan luka-luka mereka." 


— BN POLA 3 U-11 


An Gn pia ai Sh ah IE ab oi sada Le 1 ind 


203. . Oc 


Ang SM jp SAS Ui Jai 

1615. Salah seorang teman kami yang terpercaya mengabarkan 
kepada kami dari Ishag bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya (Isa 
bin Thalhah), ia menceritakan: Aku pernah melihat Utsman bin Affan 


memikul jenazah ibunya di antara dua penyangga katilnya. Ia tetap 
memikulnya hingga ia sendiri pula yang meletakkannya 


858 Telah dijelaskan pada hadits yang telah disebutkan. 

8? HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 23719. Jld. 7 dari hadits 
Abdullah bin Tsa'labah bin Shw'air. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Menghimpun Bab-bab 
Tentang Mati Syahid dan Siapa Saja yang Dishalatkan, dan Satu Bab: Kaum 
Muslimin yang Terbunuh dalam Pertempuran Melawan Kaum Musyrikin, Maka 
yang Terbunuh Tidak Dimandikan dan Tidak Pula Dishalatkan (hadits. Jld. 4, h. 11). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 671 


(mengebumikannya).' 


PJ oa 
. 4 


Ig PSA Ke aa Uh 
APA FPS AI OB ah ad AE el Mal 
1616. Salah seorang teman kami mengabarkan kepada kami 


dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak: Bahwa ia melihat Ibnu Umar 
mengusung jenazah Rafi' di antara kedua kaki depan katilnya. sil 


Hp ae op MN ta 1 Ula Yang Ugal YAA 


“ ” ” 
(NT MATA, 


Ge o 0 - 0 0 PE Tand Aa oke aa 

053 Ag Aan jaga S3 AS mi Jab Bp UI LA :Ju 

1617. Seorang teman kami mengabarkan kepada kami dari 

Abdullah bin Tsabit, dari ayahnya, ia menceritakan: Aku melihat Abu 

Hurairah mengusung katil jenazah Sa'd bin Abu Waggash di antara 
kedua kaki depan penyangga katilnya.' 


0 Aoi Je HP WA Lah Wet —Y1YA 
Too - (9 .. : 0 03 pa 0 od .0 J3 ato Aa ai 
aa Je! Pj GOA Om Jera aj Tai JB dat! 

1618. Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari 

Syurahbil bin Abu Aun, dari ayahnya, ia menceritakan: Aku melihat 





560 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang 
Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher 
Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20). 
81 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang 
Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher 
Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20). 
82 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang 
Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher 
Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20). 


672 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Ibnu Az-Zubair mengusung jenazah Al Miswar bin Makhramah di 
antara kedua kaki depan katil 


en Su - Lg .. 0. Le. o ega cc» ft 
bala JB EP op JAE PS Gp Okita UPI ANA 
Aa, Tag 2.3 2 PI Dip Bo 2.02 0 - Bea 03 0.9 
BI de SI US ih ee Op Tangan Hd par Upi Nagan 


€ hal BN Ai en AE TA sa mala 8 Pan “PNP PP ore 
Aa AI Iao LA JB DS GE si OP Ia P3 alah le 


g Oa PP 3803 or An aoi o - - 301 3 Kan 
Jd cam) Nag 3 Yg tap & @gAS 9 yee y play oglan€ tebang 
AP GA Gi pp pa gi Kau TPA Oi Bh S5 Ol 
ng - 2 Pr 1 ena 38. £. ia. ore x Lg aa 
Y, 25 hg ru Ya 4e779 933 JG dag dals al ud A 
MB 3 Eh 

1619. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 

bin Dinar, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair 
mengatakan hadits berikut: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, "Ketika kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada 
seorang lelaki jatuh terjungkal dari untanya hingga lehernya patah dan 
meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, 'Mandikanlah dia 
dengan air dicampur daun sidr, dan kafanilah dia dengan dua lapis 


pakaiannya, tetapi jangan kalian menutup kepalanya' ssi 





83 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang 
Mengusung Jenazah, lalu Meletakkan Kasur Di Bagian atas Punggung Dekat Leher 
Di antara Dua Pegangan Kayu Depan Pasungan (hadits. Jld. 4, h. 20). 

84 HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 14 bab: Apa yang Dilakukan 
Terhadap Orang yang Berihram Apabila Wafat (hadits no. 93/1206). 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 84 bab: Apa yang Dilakukan 
Terhadap Orang yang Berihram Kemudian Meninggal Dunia (hadits no. 3238), 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Kafanilah ia bersama kedua helai 
kainnya dan mandikanlah dengan air bersih dan daun bidara, dan jangan tutup 
kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat 
dalam keadaan bertalbiah. Atau bertakbir. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 673 


Sufyan mengatakan bahwa Ibrahim bin Abu Harrah 
menambahkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi 
SAW bersabda, "Dan tutuplah wajahnya, tetapi jangan kalian 
menutup kepalanya, serta jangan pula kalian memberinya 
wewangian, karena sesungguhnya kelak di hari Kiamat ia akan 
dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah (berihram)." 


3... an 
ee? 


- () - 0-3 () - - 
MB PPA Oi op lu Ka Ul hay, 
Da co en AN AD ska na IeRa aan . 2 
"AMS GS ai UE II gp OliS Oles Ol 
1620. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 


Juraij, dari Ibnu Syihab, ia menceritakan bahwa Utsman bin Affan 
pernah melakukan hal yang sama.” 


SP Hm Gp Agt ip M3 sj j3 UI Et -yana 

AB ai AJ SA ON A2 TA 

B3 at Ti aah Ji CI DD ai PA 
SS 


1621. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 





HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 105 bab: Hadits Tentang Orang 
Berihram yang Wafat Dengan Memakai Ihramnya (hadits no. 95 1). 

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, bab: 89 bab: Wafatnya 
Orang yang Berihram (hadits no. 3084). 

HR. Ad-Daraguthni, dalam pembahasan tentang haji, (hadits. Jld. 2, h. 296). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, dalam pembahasan tentang manasik (hadits no. 
506). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Wafatnya Orang yang 
Berihram (hadits. Jld. 3, h. 390). 

"5 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Wafatnya Orang yang 
Berihram (hadits. Jld. 3, h. 393). 


674 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





Said bin Musayyab, dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
mengumumkan belasungkawa kepada orang-orang atas kematian Raja 
Najasy di hari kematiannya, lalu beliau membawa mereka keluar 
menuju tempat shalat, kemudian beliau mengatur shaf mereka dan 
bertakbir sebanyak 4 kali takbir." 


Sepeda 3 AP WS AI 
CAN . 9-4 


Ig ala Jo BP bah Er deal ab 
. Ld : Pd . S3 8 La. 2 L ap 
LAS ia ale Ke dipah OS) 1JU Lepas 


PP ago BS ang SEA Ke MIA JB 3 Jt 
Tank 8 03 - : " DARA Bei hap ta PPA LP 
Te Io MI Ip Wat JA II Gbu GAS 


LD sila alan ala An Jo A1 IA EA UB cah 
. - N . Pra ».... o Pang 5 2»... Pe 
PS MI Ip CJ Ga Gpp SA di dta Agita 





866 KIR. Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seseorang 
Memberitahu Keluarga Si Mayyit atas Kematian Saudaranya (hadits no. 1245). 

HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 22 bab: Tentang Bertakbir Atas 
Jenazah (hadits no. 62/951). 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tentang 
Menshalatkan Seorang Muslim yang Wafat Di Negeri Musyrik (hadits no. 3204). 
HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 76 bab: Jumlah Takbir dalam 
Shalat Jenazah (hadits 1979). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 16 Pembahasan Tetang Jenazah, 5 
bab: Takbir atas Jenazah (hadits no. 14). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 9669. Jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW memberitahu kepada kami atas kematian 
Najasyi, kemudian Beliau pergi ke masjid dan para sahabat segera membuat shaf di 
belakang Beliau lalu Beliau bertakbir empat kali. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: 
Pasal Tentang Shalat jenazah (hadits no. 3068). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 675 


naa g & Nu 


1622. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Abu 
Umamah bin Sahl bin Hanif mengabarkan kepadanya bahwa ada 
seorang wanita miskin sakit keras, lalu berita sakitnya itu disampaikan 
kepada Nabi SAW, sementara menjadi kebiasaan beliau selalu 
menjenguk orang-orang yang sakit dan menanyakan perkembangan 
kesehatan mereka. Beliau bersabda, "Apabila ia telah mati, 
beritahukanlah hal itu kepadaku." Maka, jenazahnya dikubur di 
malam hari dan mereka merasa segan untuk membangunkan 
Rasulullah SAW. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW diberi tahu 
tentang kematian wanita miskin itu, maka beliau bersabda, "Bukankah 
aku telah perintahkan kepada kalian agar memberitahuku 
perihalnya?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami merasa segan 
untuk membangunkanmu di malam hari." Lalu Rasulullah SAW 
keluar dan mengatur shaf orang-orang di dekat kuburan wanita miskin 
itu, selanjutnya beliau bertakbir sebanyak 4 kali. 


Pa 
anda oa: HE SI pe) BIA gp Ae 23 Je 
SN SA ag ora EL f3 ag red os pang 


1623. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Muhammad bin Agil, dari Jabir bin Abdullah: Bahwa 
Nabi SAW melakukan takbir shalat jenazah sebanyak 4 kali, dan 





37 HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 43 bab: Jenazah (hadits 
no. 1906). 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 Pembahasan tentang jenazah, 5 bab: 
Takbir atas Jenazah (hadits no. 15). 


676 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








beliau membaca Ummul Kitab sesudah takbir yang pertama." 


0. Jo 50 


Ie op ab pel akn GA ane 
AE eta GAS PS Ie ya gih Ul lo 1 SP gi 
Senin JB un 13 IL Ou Ob 


1624. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari 
ayahnya, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia mengatakan: Aku 
pernah shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas RA, lalu ia membaca 
surah Fatihatul Kitab. Setelah salam, aku menanyakan hal tersebut 
kepadanya, maka ia menjawab, "Suatu tuntunan dan perkara yang 
hak." 869 


0 0 0. Io. 0 Geo. LO 30 ea 
JH Jenan YP VAS j IaPuA 3S Kena CI Uzet -ynyo 
24, ea 2 Nara R3 ( 402 0-3 0 # 
FA de MSI II Aa jl G1 Lena 1JU Agan gl 

5 


“ga - Ion LI 5 Pig Haa 
an AI Has CS) Siar 





868 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39). 

869 HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 77 bab: Do'a (hadits no. 
1986 dan 1987), diriwayatkan dari Abu Thalhah dengan redaksi: Aku pernah shalat 
jenazah di belakang Ibnu Abbas, lalu ia membaca surat Al Fatihah dan surat lain 
dengan bersuara sehingga kami bisa mendengarnya, setelah selesai shalat aku 
menggenggam tangannya sembari bertanya tentang hal tersebut, ia menjawab, "Itu 
sunnah dan benar adanya." 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan Dalam Shalat 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 38). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 537). 

Diriwayatkan dari Abu Thalhah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: 
Pasal Tentang Shalat Jenazah (hadits no. 3071), diriwayatkan dari Abu Thalhah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 677 

















1625. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, ia mengatakan: Aku 
pernah mendengar Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Fatihatul Kitab 
dalam shalat jenazah dan berkata, "Aku sengaja melakukannya agar 
kalian mengetahui bahwa Fatihatul Kitab adalah Sunnah (tuntunan 
ajaran Nabi SAW)" 


1. 


KE AI 9 jaka Gp pb 3 Siah Ugal —yaya 
in Ie Ko Ae Eee La Ia KANAN gea wi BE yi 
Hat PE aa IK ati Je ai 3 EX " 
Ni Je ie Ja Ge IN IS Si Bagan 
Aap SN SU at Pia 


sam 3 Ty pr aa :. 

1626. Mutharif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, Abu Umamah bin Sahl mengabarkan kepada 
kami: Bahwa ia mengabarkan hadits dari seorang lelaki dari kalangan 
sahabat Nabi SAW bahwa menurut tuntunan Sunnah dalam shalat 
jenazah ialah, hendaknya imam melakukan takbir, kemudian 
membaca Fatihatul Kitab setelah takbir pertama, ia membacanya 
perlahan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Setelah itu membaca 
shalawat untuk Nabi SAW, lalu murni berdoa untuk jenazah pada 
takbir-takbir berikutnya, jangan membaca (Al Our'an) pada salah satu 
takbir pun dari takbir-takbir tersebut, selanjutnya ia bersalam dan 


70 HR, Hakim dalam Mustadrak, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 
1323/59), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sesungguhnya aku 
mengeraskan suara bacaan surah agar kamu tahu bahwa itu adalah sunnah. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan Dalam Shalat 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39). 


678 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








hanya didengar oleh dirinya sendiri. 


. 8 03 - 0. 0... 03 BT 
PIL SAN YP pan PDL 2 Bjaa Ugal NAN 


TAP A Pe EA, 2 ae oa ea 
1627. Mutharif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, Muhammad bin Al Fihri menceritakan 
kepadaku, dari Adh-Dhahak bin Gais bahwa ia mengatakan hal yang 
semisal dengan apa yang telah dikatakan oleh Abu Umamah.?72 


Lo Ea 0. .. 2 


AN pp ha oi Sp Gaal aki Ul —NUYA 
KA la 3 Sa Je ot s0 Put ala 


1628. Salah seorang teman kami mengabarkan kepada kami 
dari A-Laits bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, ia 
mengatakan: Menurut tuntunan Sunnah, hendaknya dibaca surah 
Fatihatul Kitab dalam shalat jenazah.” 


71 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Mu'ammar: 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, dalam pembahasan tentang jenazah (hadits no. 
540). 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannifnya, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: 
Takbir Atas Jenazah (hadits no. 6428). 

872 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Bacaan dalam Shalat 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 39). 

37 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 679 














CA XP oi Bbeh YP AA 3 SAI UR NYA 
»? pena Sana “. 0 e.- ey Ag 0, 9. 0 £.. 
OA OS Aa AS 1 AS ut LAS ON Ui Gap 
" | 1 pa 1 - -? Lo 5 PN 
13) ds d3 .1 Il a OL ali 
1629. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Ishag bin Abdullah, dari Musa bin Wardan, dari Abdullah bin Amr bin 
Ash: Bahwa ia membaca Ummul Ouran dalam shalat jenazah setelah 

takbir yang pertama.” 


HB AP Aan 3 NN AAA et ar. 
f au F : .- PA NG G2.” o . 00 OA 
HS IN SA AS NG PE BU 3 yai 
sn 
1630. Muhammad bin Umar (yakni Al Wagidi) mengabarkan 
kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi”, dari Ibnu 


Umar: Bahwa ia mengangkat kedua tangannya ketika melakukan 
takbir shalat jenazah.?”” 


AN TE s Bap ) - 0.7... 3 2... 
IA SI Ab Ii op BU 3 UI CA ari 
HE Ba 3 
1631. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar: Bahwa ia melakukan salam dalam shalat jenazah.” 





21 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
875 : : 

Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
578 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 9 
bab: Mengakhirkan Shalat Jenazah (hadits no. 25), diriwayatkan dari Nafi' 
bahwasanya Abdullah bin Umar apabila menshalatkan jenazah ia mengucapkan 
salam di akhir shalatnya hingga orang yang setelahnya mendengar". 


680 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Sl Gp ph gi gp 3 Ml Gi pai Urat NAN 
P3 Neh KU ga Ai Wal 3 oles 


KIE Wet OLI NAS HS AN AT 

1632. Muslim bin Khalid dan yang lainnya mengabarkan 

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari 

ayahnya: Bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman berjalan 
di depan iring-iringan jenazah." 


AP PR ASN gi Pa Si PU Me NN BN 


Adaa Kata 


1633. Malik PENA an kami dari Muhammad bin 
Munkadir, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hadir, bahwa ia pernah 
mengabarkan kepadanya hal berikut: Bahwa ia pernah melihat Umar 
bin Khaththab berjalan mendahului orang-orang di depan jenazah 
Zainab binti Jahsy."' 


0 09 - 0-23 0. “ara 40 cc.» 


TP Pe g Hat S£ al bl A1Y 
CAR 3 Gt oat aa pas San bantah JB He 
C5 ag DE UR PUN Uas 


1634. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 





877 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
878 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 3 
bab: Berjalan di depan Jenazah (hadits no.9). 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 


Dinar, dari Ubaid —pelayan As-Saib— yang menceritakan: Aku 
pernah melihat Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair berjalan di depan 
ring-iringan jenazah. Mereka berdua melangkah ke depan, lalu duduk 
dan berbincang-bincang. Ketika iringan jenazah melewati mereka, 
maka mereka berdiri.” 


oo PP IE pu UR —Aro 
cd ta 0 ka AB ia at 5 3 os. 8 -.J 0 0 
dat Jb La Jin pe AOA Ko Span Ol ah aj OLS 
1635. Muslim bin Khalid dan yang lainnya mengabarkan 


kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Imran bin Musa: Bahwa (jenazah) 
Rasulullah SAW dikeluarkan dari arah kepalanya." 


(. o Patin .. T- e 0... i3 aa | 
ee oi GP LS Up ella yh pb GAN V3 —NVNYI 
ad #. 0 Pap ox. A ' Y () Pa Tt aa NX ag. 
dl) J3 Lg pel AE AA Gala Al Jiya) Jan "JB WS gp) 
1636. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 


Amr bin Atha, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, ia menceritakan: 
Bahwa (jenazah) Rasulullah SAW dikeluarkan dari arah kepalanya."! 


AP 8.3 2. Loc 0... 6.3 3. 3. Tan Ci 

Sa ep aan 3 OS MA OA EA PT NATN 
ar aa Pe Ma (SI e Te 8 2 Aan AA 1 s 5 i 
AS ey SI aa IP on ey Mie MI lo au 
La oz La Ma MA Sa ae Mah Sat 
ama 3 ENY SY elo, slan 

# . 
19 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Berjalan di depan 
Jenazah (hadits. Jld. 4, h. 24). 

"0 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Orang yang 


Mengatakan Mayyit Dimasukkan dari Arah Kaki Kuburan (hadits. Jld. 4, h. 54). 
Ibid. 


682 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








1637. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW telah 
mencipratkan air di atas kuburan putranya, Ibrahim, dan meletakkan 
batu kerikil di atasnya. Dan, batu kerikil tidak didapatkan kecuali di 
atas kuburan Musathah."? 


PK doi Bae Da AAA 5 GA UAN -NAYA 
ah pe aan LA to 2 PA AAL o- Ig 0 L-03 0. $ 03 
UE Je les Al op) KAS GP maju IP PSA 
IN sal or. X LP ba Sa Tin Ten aa r..o. 
SI Va ala Uko  Jpah JeE CUREN CU Lp 
1638. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari 
Aisyah RA, ia menceritakan: Seandainya kami dapat menghadapi 
sebagian dari urusan kami yang telah lalu, niscaya tidak ada seorang 
pun yang memandikan Rasulullah SAW selain dari istri-istri beliau. 


HASAN EU na LAI GI Ul aya 
Ae ea ea it ap Ab Aoi jika oi Ka 
LA Wakai Of tatonf alan ala At Ja Mi JA ob 
1639. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Umarah, dari Ummu Muhammad binti Muhammad bin Ja'far bin Abu 


Thalib, dari neneknya, yaitu Asma binti Umais: Fatimah putri 
Rasulullah SAW telah berwasiat bahwa apabila ia meninggal dunia 


882 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Siramilah Kuburan 
dengan Air Bersih dan Tanah yang Berkerikil (hadits. Jld. 3, h. 411). 
83 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 683 





dimandikan oleh Asma binti Umais dan Ali. Maka, Asma binti Umais 
dan Ali RA memandikannya.' 


AA SA GP MA oh ak Di aU Cet Nat. 
.. 8 1 LA 8 Tni S Daya en 0 
Gea Ah dle N Ilo AA Span Ol WI HE EP Hj Tas 
skala 


1640. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Syihab: Bahwa Oabishah bin Dzuaib pernah menceritakan 
bahwa Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah. 


KA GP AAA ji Jika Gp Jb G3 HAN Up at 
Han AI ea ea ale Ko 


v0 


Nana 


.. 


1641. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW menaburkan 
pasir di atas kuburan seseorang sebanyak 3 kali taburan dengan kedua 
tangan beliau." 





"4 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Suami Memandikan 
Istrinya yang Meninggal Dunia (hadits. Jld. 3, h. 397), dari satu perawi yang 
meriwayatkan dari 'Imarah. 

2 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

'$ Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


684 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








Ae Da nh UC AA —a At 
Z ES B5 ap Pa 25 BN aa N s5. A - - .. o- 
J5 Pale ko AI Segan AE ph SAI ata 
,. 23, PEN 3d ari .-. 2 0 Lesson ce 
MABA Uap oi Ol PI 
1642. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka 
sekarang berziarahlah kalian, dan janganlah kalian mengatakan hal- 

hal yang dilarang. "7 


8.3 o Lo. 0. 1043 0 0 Jo Ad ae ca, 

KA ai jiki Pb MAA mal Kal try 

e ap Aa Ran 4 ., ' Lt NP ag 8 # 2: 8. .- ? ... 
Ata ag Ala eko Span ai SIG ea ap al 53 
"2 e AP .. Pns ? Na y Ka Ma 3. t...5. 
JS oya Mile) kanyan JS Ga PAI Gd Ol 1 Jih UU Lyra Ri 


. 8 - - Ia NX se -3 3 RAN 

JA Lia OI abi Uji IL 2G JS Ta S3) MIA 
ON 

1643. Al Gasim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepada 

kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, ia 
mengatakan: Ketika Rasulullah SAW wafat dan orang-orang yang 
hendak takziyah berdatangan, maka mereka mendengar suara yang 
mengatakan: Sesungguhnya hanya kepada Allahlah bertakziyah dari 
setiap musibah, meminta ganti dari setiap kematian, dan memohon 


keberhasilan dari setiap yang terlewatkan. Percayalah kalian kepada 
Allah, dan berharaplah hanya kepada-Nya, karena sesungguhnya 


887 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 23 pembahasan tentang kurban, 4 
bab: Menyimpan Daging Kurban (hadits no. 8). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Ziarah Kubur (hadits. Jld. 
4, h. 77). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 685 


orang yang tertimpa musibah itu hanyalah orang yang terhalang dari 
pahala.?8 


IP JASA oi jiki Da IE 3 OM Ugal yaaa 


“ WA Ia to. oc Mi ag Tibila . o- 0 - 
IM IM IA IU At SI AG UN JG Aa aj laa La 
: e At Ka anna PPAG To. ad Ta TA or 

UN aka YA ae 3 EP Ulik j5 IN aa 5 al ala 


1644. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia 
menceritakan: Ketika datang berita kematian Ja'far, Rasulullah SAW 
bersabda, "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena 
sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang 
menyibukkan mereka atau sesuatu yang membuat mereka repot." 


Sufyan ragu.?8? 





"# HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Apa yang Diucapkan 
Ketika Berta'ziyah, Dengan Memohon Rahmat Allah SWT Agar Diberikan Kepada 
Si Mayyit, Berdo'a Untuknya dan Untuk Keluarganya yang Ditinggalkan (hadits. 
Jid. 4, h. 60). 

' HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 30 bab: Menyediakan 
Makanan Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits no. 3132). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 21 bab: Hadits Tentang 
Makanan yang Dibuat Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits no. 998). 

HR. Ibnu Majah, dalam 6 pembahasan tentang jenazah, 59 bab: Hadits Tentang 
Makanan yang Dikirim Kepada Keluarga Si Mayyit (hadits no. 1610). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Makanan yang 
Disediakan Untuk Keluarga Si Mayyit (hadits. Jld. 4, h. 61). 


686 Il musNaD IMAM syAFI'I 








Op Gak Ah Kd GP AG oi Ak Si Uget —yn 40 
KA ra ol Ai PT, Pink Sl 
A3 Jah G5 LA pad Ui IE ala An 


1645. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami 
dari ayahnya, dari Amr bin Abu Salamah, aku menduganya dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, "Jiwa (roh) seorang mukmin tergantung pada utang yang 
menjadi bebannya. " 


ab Paya honangana 
02 - .. Ta . 010 - .. 0-3 o 0. 0173 . 


L 


s2 3o 


PANAS Gta PA 
GIE - Te Le. 5 2 AA Ke ad 
Ang yalor ad 0 9 Lo 
1646. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Wagid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dari Nafi' bin Jubair, dari 
Mas'ud bin Hakam, dari Ali RA, "Bahwa Rasulullah SAW (pada 
mulanya) berdiri dalam masalah jenazah, kemudian beliau duduk."'”'! 


890 HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 77 bab: Hadits 
Rasulullah SAW Bahwasanya Beliau Bersabda, "Jiwa Seorang Mukmin Tergantung 
Pada Utangnya Sampai Ia Melunasinya." (hadits no. 1079). | 

HR. Ibnu Majah, dalam 15 pembahasan tentang sedekah, 12 bab: Ancaman 
Terhadap Masalah Utang (hadits no. 2413). 

891 FR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 47 bab: Berdiri Untuk 
Menghormati Jenazah (hadits no. 3175), diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib 
dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW berdiri untuk menghormati jenazah 
kemudian Beliau duduk kembali. 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 11 
bab: Berdiri Untuk Menghormati Jenazah dan Duduk Ketika Berada Di Kuburan 
(hadits no. 33). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 687 


Sab JASA jp Akta S3 AYI Una ANN 
: 8 4 2 T y Sa an na EG - o - ng SEP 
HE IM Spa) F3 18 Tiga ab MEA Ni Kala 
01 2 ate g Pa ad PN Pa Pa OP 
Her UANG Cakar Sh waw 
1647. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Amr bin Algamah dengan sanad yang sama atau 
serupa dengannya. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah SAW pada 
mulanya berdiri dan memerintahkan berdiri (karena jenazah), 
kemudian (pada akhirnya) beliau duduk dan memerintahkan duduk.?2 


PE Oi Ae oi Blah op DI EP DG US NA 


II Ko Ip Aa oi H6 Pa 3 OA yi 
La Oa ik J3 lg le Jia AI J5 SEL Ai 
S1 Ip IE HE AE YES EN GD AA 
HI AI GKI WA 3463 ala ala 
ASI AB AN IN UAN 

1648. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Jabir 

bin Atik, dari Atik bin Harits bin Atik yang telah menceritakan 


kepadanya dari Jabir bin Atik: Rasulullah SAW datang menjenguk 
Abdullah bin Tsabit, maka beliau menjumpainya dalam keadaan tidak 


HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Dalil Mereka yang 
Berpendapat Bahwa Berdiri Untuk Menghormati Jenazah Telah Dihapus (hadits. 
Td. 4, h. 27). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 12 bab: 
Berdiri Untuk Menghormati Jenazah (hadits no. 3054). 

82 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


688 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








sadarkan diri. Lalu beliau menyerunya, tetapi ia tidak menjawab, 
maka beliau mengucapkan istirja' dan bersabda, "Kami pun tidak 
dapat berbuat apa-apa terhadap dirimu, hai Abu Rabi!" Maka, 
kalangan wanita dari keluarganya menjerit dan menangis, lalu Ibnu 
Atik sibuk mendiamkan mereka, dan Rasulullah SAW bersabda, 
"Biarkanlah mereka. Tetapi apabila ia telah mati, jangan sekali-kali 
ada seorang wanita pun yang menangis." Ibnu Atik bertanya, 
"Apakah yang dimaksud dengan istilah al wujud itu, wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bila telah mati. sj 


Hp IG3 oi app Ip Oia CAT ANA 
ba ab Aa Io pan Ha Tb Ad gp oi KA 
H3 Be 
1649. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali: Fatimah —putri Rasulullah 


SAW— pernah menghukum had seorang budak perempuannya yang 
telah berbuat zina." 





39 HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 15 bab: Tentang 
Keutamaan Orang yang Mati Karena Penyakit Pes (hadits 3111). 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 14 bab: Larangan Menangisi 
Mayyit (hadits no. 1845). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 12 
bab: Larangan Menangisi Mayit (hadits 36). 

HR. Hakim dalam Mustadrak, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 
1300/36). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang jenazah, bab: Dibolehkan Menangis 
Hingga yang Ditangisi Itu Meninggal Dunia (hadits. Jld. 4, h. 69). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 19 bab: 
Tentang Mati Syahid (hadits no. 3189). 

:4 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Seseorang 
Menghukum Budak Perempuannya Apabila Berzina (hadits. Jld. 8, h. 245). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 689 


LAI MN ah Rani ip okk Up no: 

Jis ee lb oo oa d Segi TAS Ipa 

Ed 5 Ja ia Lola yaa Jaa Hp IS aa TI 

Bs USIA JG cg Ta ala Lo S Ta AG en 
JENIS Sa ea ye IL 


1650. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id 
dan Abu Az-Zinad, keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Umamah 
bin Sahl bin Hanif: Bahwa ada seorang lelaki -menurut salah seorang 
dari keduanya (Sufyan dan Yahya) yang berperut gendut- sedangkan 
menurut yang lainnya (antara Sufyan dan Yahya) sakit menahun, dia 
tinggal di sebelah rumah Sa'd. Lalu lelaki itu berbuat zina dengan 
seorang wanita sampai mengandung. Kemudian wanita itu menuduh 
lelaki tersebut yang melakukannya. Ketika lelaki itu ditanya, ia 
mengakui perbuatannya. Maka Nabi SAW memerintahkan hukuman 
had terhadapnya. Salah seorang dari keduanya mengatakan bahwa 
lelaki tersebut didera dengan tandan kurma, sedangkan yang lainnya 
mengatakan dengan pelepah daun kurma.” 


AN ap Mba 3 Ah PP UN Ep -anon 

HI Ba GE AA 355 ala An ah S3 
ta ha A.A Pd - 2. G3 Phanan TA Msi “0 .0J 

A 23 EA Lap BE UB 0 Ily ob s3 LA | 


. 
. 


ja Sai PA Us ia Ol ARA opo Ll JW 


' HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Buta Karena 
Bawaan Bukan Karena Sebab Hukuman Had (hadits. Jld. 8, h. 230). 


|| musnaD zmam syarz'I 








aa 22 yan 
Ol gmn jl UI HERI Cop IP Ja 3G s3 Ula 
den II Aga Kp 


Han 
» d 
” 


1651. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Sa'id bin Musayyab: Seorang lelaki di negeri Syam menjumpai 
istrinya bersama lelaki lain, lalu ia membunuh lelaki itu atau istrinya. 
Maka Muawiyah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari untuk 
menanyakan masalah tersebut kepada Ali RA. Abu Musa bertanya 
kepada Ali RA, maka ia menjawab, "Sesungguhnya hal ini tidak 
terdapat di Tanah Irak, aku merasa yakin terhadap dirimu bahwa kamu 
pasti akan menanyakannya kepadaku dan aku akan menjawabnya." 
Kemudian Ali RA berkata, "Aku adalah Abu Al Hasan. Jika lelaki itu 
tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah ia digishash 
dalam keadaan terikat." 


» ana Pa, SAI o Ie SA Lie Aa Tai 
—e Ai Ioi Io 8 CE 3 AA yi 
Ap ES BU SAS Ol IBAN IU aya 3 
3 Aa ah yag Ai ia Sab AS yg Das 13 AVI ella 
PEN Bon ne ae 
Kab as Olg d PG Ol 
1652. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Abu Idris, dari Ubadah bin Shamit RA, ia mengatakan: 


39 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 26 pembahasan tentang kehakiman, 
19 bab: Menghakimi Orang yang Berbuat Mesum Dengan Istrinya (hadits no. 20). 
HR. Al Bahagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Saksi Zina (hadits. 


Jid. 8, h. 231). 
MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


Ketika kami berada di hadapan Rasulullah SAW dalam suatu majelis, 
beliau bersabda, "Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun." Lalu beliau 
membacakan ayat tersebut dan bersabda, "Barangsiapa yang 
menunaikan baiatnya di antara kalian, maka pahalanya ada pada 
Allah. Dan barangsiapa yang melakukan suatu pelanggaran di antara 
hal tersebut, lalu ia disiksa, maka hal itu merupakan kifarat 
(penghapus dosa) baginya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu 
pelanggaran di antara hal tersebut, lalu Allah menutupinya, maka 
perkaranya dikembalikan kepada Allah. Jika Dia hendak memberikan 
ampunan kepadanya, niscaya Dia mengampuninya, dan jika Dia 
hendak menyiksanya, niscaya Dia mengadzabnya. 


Baba SA MEN BA Cal or 
- 03 0. o 8-3 0 o- 4 


0 £ ..- 0 0 - 0 BG. PP 
HP IP Ti MA KN Kap pb 
Pp. ore ta 2 , To Pr 2 0 ta 7 . P3 . 0. .. Oo 
alay EA Go AI Jiya Ol GP Cop) Tana Yo ALI ae 
o A1 o- 1 5, Ot 
MA Dl S3 Pl :JB 


'9 HR. Al Bukhari, dalam 86 pembahasan tentang hukuman had, 8 bab: Hukuman 
Had Adalah Kafarat (hadits no. 6784). 

HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 10 bab: Hukuman Had 
Merupakan Kafarat Bagi Keluarganya (hadits no. 41/1709). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 15 pembahasan tentang hukuman had, 12 bab: Hadits 
Tentang Hukuman Had Merupakan Kafarat Bagi Keluarganya (hadits no. 1439) 

HR. An-asa'i, dalam 47 Pembahasan tentang Iman, 14 bab: Bai'rat Untuk Islam 
(hadits no. 5017). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 22741. Jld. 8 dari hadits Ubadah 
bin Shamid. 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Tentang Hukuman Had (hadits no. 803). 
HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Minuman Keras dan Hukumannya, bab: 
Hukuman Had Adalah Kafarat (hadits. Jld. 8, h. 328). 


692 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








KANAN AN S3 ocu ar oto 3. - 0... 30216. 3 “IL 
Ae B3 La dal JAN Lp an ep ui Aam JG 
3 - - . 8 Pd 3 Ps . () 
MS UP 3 JII SEE Sie) Ha 
1653. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari 
Abdul Aziz bin Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Abu Bakar 
bin Amr bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA 


bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Hindarilah oleh kalian orang- 
orang yang terhormat dari kehinaan mereka. 1 

Muhammad bin Idris berkata, "Aku pernah mendengar dari 
kalangan ahlul 'ilmi yang mengetahui hadits ini. Ia berkata, 'Seorang 
yang terhormat tetap dipelihara kehormatannya dari kehinaan selagi 
tidak menyangkut masalah hukuman had'." 


— Ine BA JD Ae UG Ul —Anot 
KENA Ing ala ai Io 3 OA 5 

Dip SAE Si) M3 AL Si MASA JG 
- Ka Pap na XL ha eh 2 25 
AWAY UUS G3) Mijan 3 eng EA elo 


1654. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari 
ibunya (yaitu Amrah binti Abdurrahman) bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Terkutuklah lelaki dan wanita pencuri kain kafan (dengan 
menggali kuburan)." 


Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku telah 


398 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

8? HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 16 pembahasan tentang jenazah, 15 
bab: Hadits Tentang Mencuri Mayat (hadits no. 44). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang pencurian, bab: Pencuri Mayat 
Dipotong Tangan Apabila Mengeluarkan Kafan dari Dalam Kubur (hadits. Jld. 8, h. 
270). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 693 


meriwayatkan hadits-hadits mursal dari Nabi SAW mengenai 
hukuman-hukuman dan pembelaannya. Kami meninggalkannya 
karena semuanya berpredikat magthu'." 


694 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








JX era A9 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG HAJI 
Hae ab SA 


Ce 


Ar-Rabi' berkata pada semua periwayat tersebut, 
Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami 


Kara . 1. 2 


2g vb —1100 
Yat “be pke NN AN 
#tat o. 


Pt . 


Aa la 1G SB Es 


1655. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: 
Imam Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, ja mengatakan: Anas 
bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Musa bin Ugbah, dari Nafi', 
dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah berihram dari Baitul Magdis. 


Ht HA Oa PR SA AG Uite SGN 
NN an Ao ap Ne 
MA IS He uh Un JB AA ye V3 Oa yr Lag 


. 
- 


:J bla JB dg D3 SN Te at dh 
Haa Hp mem AI Gi Ii lh Ja: sJB 


1656. Abdul Wahab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami 





20 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 695 


dari Ayub bin Abu Tamimah dan Khalid Al Hadzdza', dari Abu 
Oilabah, dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia mendengar seorang lelaki 
berkata, "Labbaika sebagai ganti dari Syubrumah." Ibnu Abbas 
berkata, "Celakalah kamu, siapakah Syubrumah?" Salah seorang dari 
kedua perawi itu menyebutkan bahwa lelaki tersebut menjawab, "Dia 
adalah saudaraku." Sedangkan perawi lain menyebutkan bahwa lelaki 
itu menyebutnya sebagai kerabatnya. Ibnu Abbas bertanya, "Apakah 
engkau telah melakukan haji untuk dirimu sendiri?" Lelaki tersebut 
menjawab, "Belum." Ibnu Abbas berkata, "Jadikanlah hajimu yang 
sekarang untukmu, kemudian berhajilah lagi (di tahun berikutnya) 
untuk Syubrumah." 0! 


Oke 8 Alan DP ar OP dia VA NOV 
alay Ing ale di Lo Aa Serai ai 
“mn aa ds Gio Ag 2 JG Up Late 
It Ata Ah Jail, VE JG Ul, Ukatas JG GI GB ds 
5 1g 3. 2 . 

Van Gd Jadi LUNAS Ja 

1657. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 

Atha', dari Shafwan bin Ya'la bin Umayah, dari ayahnya: Bahwa ada 
seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dengan memakai 
pakaian, jika tidak salah baju gamis atau jubah, sedangkan pada 
bajunya itu terdapat bekas shujfrah (sejenis wewangian). Lalu lelaki 
badui itu berkata, "Aku berihram dengan memakai pakaian ini." Nabi 


SAW bersabda, "Lepaskanlah baju gamis atau baju jubahmu itu dan 
cucilah shufrah yang ada padanya, dan kerjakanlah dalam umrahmu 


8X 


721 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Tidak 
Boleh Menghajikan Orang Lain (hadits. Jld. 4, h. 337). 


II muSNAD IMAM SYAFI'T | 








apa yang engkau kerjakan dalam hajimu. "2 


“2 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari: 

HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 17 bab: Mencuci Pakaian 
Usang Tiga Kali (hadits no. 1536), diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah dengan 
redaksi: Bahwasanya Ya'la berkata kepada Umar RA, "Perlihatkan kepadaku ketika 
Rasulullah SAW diberikan wahyu." Umar menjawab, "Tatkala Rasulullah SAW 
berada di Ja'ranah —beberapa sahabat bersama Beliau— datanglah seorang laki-laki 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang 
berihram untuk umroh sedangkan dia memakai parfum?” Rasulullah SAW diam 
sejenak hingga turun wahyu, kemudian Umar RA menunjuk Ya'la dan Ya'la datang 
—ketika itu Rasulullah SAW memakai pakaian yang dapat menaungi karena 
luasnya— dan memasukkan kepalanya yang membuat wajah Rasulullah SAW 
merah padam sedangkan Ya'la berlindung di bawah naungan baju Rasulullah SAW, 
namun akhirnya Beliau senang kepadanya dan bersabda, “Dimana orang yang 
bertanya tentang umroh?” Kemudian didatangkan seorang laki-laki, dan Beliau 
bersabda, “Cucilah parfum yang melekat padamu itu tiga kali, dan lepaskanlah 
Jubah itu darimu, dan kerjakanlah ibadah umrohmu sebagaimana yang kamu 
kerjakan untuk hajimu'.” 

HR. Muslim, 15 pembahasan tentang haji, 1 bab: Apa yang Dibolehkan dan Tidak 
Dibolehkan Terhadap Orang yang Berihram Untuk Haji atau Umrah dan Keterangan 
Haram Memakai Parfum Pada Pakaian Ihram (hadits no. 7/1180), diriwayatkan dari 
Ya'la dengan redaksi: Adapun parfum yang melekat padamu maka cucilah ia tiga 
kali, dan adapun jubah itu maka Jepaskanlah darimu, kemudian kerjakanlah ibadah 
umrahmu sebagaimana yang kamu kerjakan pada hajimu. 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 29 bab: Memakai Jubah 
Ketika Ihram (hadits no. 2667), diriwayatkan dari Ya'la dengan redaksi: Adapun 
jubahmu maka lepaskanlah, dan adapun parfum itu maka cucilah, kemudian 
perbaharui lagi ihrammu. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 17970. Jld. 6 dari hadits Ya'la bin 
Umayyah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat 
Muslim. 

HR. Ad-Dar Outhni, dalam pembahasan tentang haji (hadits no. 64, h. 231), 
diriwayatkan dari Ya'la dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam 
riwayat An-Nasa'i. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Munaga, dalam pembahasan tentang haji, bab: Manasik 
(hadits no. 477), diriwayatkan dari Ya'la dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam riwayat Muslim. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram dan 
Parfum yang Dipakainya Tidak Mungkin Lupa atau Lupa Akan Ihramnya (hadits. 
Jld. 5, h. 56). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 697 


os oa 0 y e- 0 or4 X0 » om £ 

EL 3 OLS up BL AS GP pala 0 P3 5 1 —11OA 
3 x 8G F s X0. to Ci - a o - 0-3 0 0. 0 
“0, 9 TIP ola - .. AR, P3 3 PN 0. o Ea Ta Pa 

3 

Se 
1658. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari 
Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Termasuk pakaian kalian 
yang terbaik ialah yang berwarna putih. Maka, pakailah ia oleh 


orang-orang hidup dari kalian, dan kafanilah dengannya orang-orang 
mati kalian. "8 





03 Tari beberapa perawi meriwayatkan dari: 

HR. Abu Daud, dalam 23 pembahasan tentang kedokteran, 14 bab: Tentang Anjuran 
Memakai Celak (hadits no. 3878), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 
Kenakanlah dari pakaianmu yang berwarna putih, karena ia sebaik-baik pakaianmu, 
dan kafanilah mayat kamu dengan pakaian yang berwarna putih, dan sesungguhnya 
sebaik-baik celak kamu adalah dari batu bahan celak: Membersihkan penglihatan 
dan Menumbuhkan bulu mata. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 8 pembahasan tentang jenazah, 18 bab: Warna Kafan yang 
Disunnahkan (hadits 994), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 
Kenakanlah pakaianmu yang berwarna putih, karena ia sebaik-baik pakaianmu, dan 
kafanilah mayat-mayat kamu dengan pakaian yang berwarna putih. 

HR. Ibnu Majah, dalam 32 Pembahasan tentang Pakaian, 5 bab: Pakaian Putih 
(hadits no. 3566), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Sebaik-baik 
pakaianmu adalah yang berwarna putih, maka kenakanlah ia, dan kafanilah mayat- 
mayat kamu dengan warna putih juga. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2219. Jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Abu 
Daud. 

HR. Hakim dalam 4! Mustadrak, dalam 13 pembahasan tentang jenazah (hadits no. 
1308/44). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pakaian Apa yang Dipakai 
Untuk Berihram (hadits. Jld. 5, h. 33). 


698 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








z: 


“at toa 


IT... -» NP 2 
PAP GP JE2 oi ajh PE Ola U 


AN IA of KS SI 3 AP Oi og KAN MI Udaa 2bs3 

MP P3 ig ale di Io 

1659. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr 

bin Dinar, dari Thawus dan Atha -salah seorangnya atau kedua- 

duanya- dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melakukan bekam ketika 
beliau sedang ihram.” 


. 
- 


» 


Li Avi Na SB U- NA 


MAN PAR YA J3 TARI gan AR GA GP LA 


. 8 0 38.3 


Ea La ne 


1660. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ayub 
bin Abu Tamimi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia memasuki 
kamar mandi ketika di Juhfah, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Ia 


4 HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, 12 bab: Berbekam 
Ketika Safar dan Berihram (hadits no. 5695). 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 11 bab: Boleh Berbekam Bagi 
Orang yang Berihram (hadits no. 87/1202). 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 36 bab: Hukum Berbekam Bagi 
Orang yang Berihram (hadits no. 1835). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 22 bab: Hadits Tentang 
Berbekam Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 839). 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 92 bab: Hukum Berbekam 
Bagi Orang yang Berihram (hadits no. 2846). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Hukum Berbekam Bagi 
Orang yang Berihram (hadits. Jld. 2, h. 37). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1922. Jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Manasik 
(hadits no. 442). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 20 bab: Apa 
yang Dibolehkan dan Dilarang Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 1951). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


berkata, "Allah sama sekali tidak mempedulikan kotoran kita 
sedikitpun." 


Dop BP ap oi Of Up aah Cl aa 
M0 3 me IE Lo NN 5.5 
KA ah TAI 3 Ja BS gp) Yak 


1661. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, 
dari Nafi', dari Ibnu Umar: Ia pernah memandang ke cermin, 
sedangkan ia dalam keadaan ihram.” 


IE TN PPS oi LA PG CA, NAN 


se SU ai ME 3 EN sa 3 Mal 
moral 3 
MPA yah sleiah 


1662. Imam Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad 
bin Munkadir, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair: Bahwa ia 
melihat Umar bin Khaththab sedang membersihkan unta 
kendaraannya dari kuman-kuman di dalam tanah lumpur di Sugya, 
sedangkan ia dalam keadaan ihram.” 


”8 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Mandi dan Menggaruk 
Kepala dan Badan Ketika Ihram (hadits. Jld. 5, h. 63). 

“6 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Hukum Bercermin Bagi 
Orang yang Berihram (hadits. Jld. 5, h. 64). 

7 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 20 pembahasan tentang haji, 29 bab: 
Perbuatan Apa yang Dibolehkan Untuk Orang yang Berihram (hadits no. 95). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram Tidak 
Boleh Membayar Fidyah Kecuali Binatang yang Halal (hadits. Jld. 5, h. 212). 


700 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








5 BO gp ap Ip Olah Us - ar 


8.3.3. ga Teh 


KAA A9 MAJU TA ai Gi 1Jb 

1663. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 

dari Ibnu Abu Umarah, ia mengatakan: Aku pernah melihat Ibnu 

Umar memanah seekor burung gagak di Baida, sedangkan ia dalam 
keadaan ihram.” 


Kep kana oi sai Pal MA AS Utan 
PA NG. On Ta ada an Natan AP P3 o- s e 
EA Cop MAS G3 PS ea JERN AP HA 
ng Pel Gara El US HI 
1664. Abdul Wahab Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami 
dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdullah bin Abbas, dari 
Rabi'ah, ia mengatakan: Aku pernah menemani Umar bin Khaththab 
dalam ibadah haji, aku tidak pernah melihatnya meminta dibuatkan 
suatu tenda pun hingga kembali (ke Madinah).”” 


LA HIU ae Ea Ip Oh VA M0 
"5. ngan Naa af ai Kar 030 - e TI o- 0.7 0-3 £ 
PAN SBU ki Pp gt Mae ga BAP 
Siar 
1665. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Abdul Karim Al Jazari, dari Ubaidah bin Abdullah, dari Ibnu Mas'ud, 


“8 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

29 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Dibolehkan Bagi Orang 
yang Ihram Berteduh Pada Sesuatu yang Tidak Menyentuh Kepala (hadits. Jld. 5, h. 
70). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 701 


dari ayahnya: Bahwa ia telah memutuskan dalam kasus berburu yarbu 
dengan denda seekor anak kambing jantan atau betina.” 


s - - - 4 0, Aa 
Ol AA Gi IP pbb oi Sah jp Obat Ugal NAN 
8 : - 5 2. NA - P4 2 Pa Ta 
Ta HI ora AB ea EPA (ph DUR Gi Ol 
1666. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif bin 
Tharif, dari Abu As-Safar: Bahwa Utsman bin Affan RA memutuskan 


dalam kasus membunuh Ummu Hubain dengan denda anak kambing 
yang masih kecil. 


ve ey o- .- aa . #5905. -9 ca 

We Mm at 3 , 03... 2... » 2 aan A3 5 - 

HSP Ag APA Io Ip) AA Oo ega SI Lyp) 

Lo 02 03. Lo PA NE MEN REA: PENA NP 

Uya Pan Ry Dell Cnilia Bajak! 9 pat 

1667. Ibrahim bin Yahya mengabarkan kepada kami dari 

Abdullah bin Abu Bakar: Para sahabat Rasulullah SAW datang pada 

umrah gadha seraya menyandang pedang mereka, sedangkan mereka 
dalam keadaan ihram.” 


P Ab Ol AG vi ake Di ma Ust ana 


0 0 Gan .. 8 o- 0. 
EP KE SI IYA PPA AE yi Ki 


210 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membayar Fidyah dengan 
Binatang Sejenis Tikus (hadits. Jld. 5, h. 184). 

?1 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membayar Fidayah dengan 
Binatang Tokek (hadits. Jld. 5, h. 185). | 

?12 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


702 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








0. 
. 


» 3 st H3 , . Pa Oo 3 .. o -.. £ 
yA J8 Ang la AI Gho Al Sip) Of BAE op NI 
: : Gi 
AS HN 


1668. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibrahim 
bin Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Marwan bin 
Hakam, dari Abdurrahman bin Aswad bin Abdu Yaghuts bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara syair itu 
ada yang mengandung hikmah (kata-kata bijak). Lt 


In Ai PRA oi dia PHI GAN AAA 
2 SSI 33 EA IU al la Ai Jo 


2G. 


1669. Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Syair 
itu adalah kalam, syair yang baik sama dengan kalam yang baik, dan 


syair yang buruk sama dengan kalam yang buruk. sil 


.. 3 0. In - 


BII AA PI CP LE ab AV» 

. SA MR hp LN. - Mo no ma 3 2. 

2 Ag at LSG ERA ap Mb Ab Oi, at 
#3531 


SA NN PA Hana Ha5 





913 HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 21212. Jld. 8 dari hadits Ibnu Al 
Aswad bin Abdu Yaghuts yang meriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab dengan redaksi, 
"Sesungguhnya dalam syair itu terdapat hikmah". 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Persaksian, bab: Persaksian Penyair 
(hadits. Jld. 10, h. 237). 

94 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Melarang 
Orang Berbicara Sesuatu yang Tidak Berdosa Seperti Syair dan Sejenisnya (hadits. 
Jid. 5, h. 68). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 703 


Mas EPA Sop Sab JG BB an JG 
SA Tas G0 
Ye ACA 


Sada 


1670. Abdurrahman bin Hasan bin Oasim Al Azragi 
mengabarkan kepada kami dari ayahnya: Bahwa Umar bin Khaththab 
RA menaiki unta kendaraannya dalam ihramnya, maka untanya itu 
menuruni jalan yang menurun dengan melangkahkan salah satu kaki 
depannya dan mengakhirkan yang lainnya. Ar-Rabi' berkata, "Aku 
menduganya (perawi) mengatakan bahwa Umar berkata: 


Seakan-akan penunggangnya adalah sebuah tangkai menjulur 
yang diterpa angin, atau bagaikan peminum yang sedang mabuk. 


Kemudian Umar mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu 
Akbar. "915 


1. na 


LE Ol tap 52 Ap oh ajR 5P Oli Ugal aya 
Haa ES ga AAA PA en Ka NAN 
1671. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
dari Atha': Bahwa ada seorang pemuda Ouraisy membunuh seekor 
merpati di Makkah, maka Ibnu Abbas memerintahkan agar perbuatan 
anak itu ditebus dengan seekor kambing.”'$ 


215 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Tidak Boleh Melarang 
Orang Berbicara Sesuatu yang Tidak Berdosa Seperti Syair dan Sejenisnya (hadits. 
Jid. 5, h. 68). 

SIS HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Haji Anak Kecil (hadits. 
Jld. 5, h. 156). 


704 I| mUSNAD IMAM SYAFI'I 








HA al gih ad yee ds Cat avi 
03 3-5 


z - Pa BA BG 2 N 25 38. “0 a 
ag IA id JB Kay ALE AI eko A1) JALYY BU aah 
S5 TE en ji : 
Sila G5 2. 
1672. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah bahwa ia pernah 
menceritakan tentang haji Nabi SAW dan perintah beliau kepada 
mereka (para sahabat) untuk bertalbiyah, dan beliau bersabda (kepada 


mereka), "Apabila kalian menuju Mina untuk kembali ke arah Ka'bah, 
maka bertalbiyahlah kalian!" 


Na Atut P3 . 0. od3 0. 2... 
HP 3 Ae PAN AP ML UI AT 
. Pd Dian .- . 2 PNP or to 0 h 03. PTN on 2 
IS KAI RIAS Ae el EA elo MN Spa) Ha US :JU 


BE ap TAG 
1673. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 
dari Jabir, ia menceritakan: Kami menyembelih (kurban) bersama 


Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang 
dan seekor sapi untuk 7 orang.” 


?17 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

?8YIR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 62 bab: Dibolehkan 
Menggabungkan dan Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu Untuk Tujuh Orang 
(hadits no. 350/1318). 

HR. Abu Daud, dalam 10 pembahasan tentang kurban, 7 bab: Tentang Berapa 
Orangkah Untuk Satu Ekor Lembu dan Satu Ekor Unta (hadits no. 2809). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 66 bab: Hadits Tentang Untuk 
Berapa Orang Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu (hadits no. 904). 

HR. Ibnu Majah, dalam 26 pembahasan tentang kurban, 5 bab: Untuk Berapa 
Orangkah Satu Ekor Unta dan Satu Ekor Lembu (hadits no. 3132). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 705 


Po ab AP ES Ma Wet, -y ve 


0. 


HA YAN OB Ga GA OP J3 aya LP) el 
SSI Ika B3 RA 3G, “1d 


1674. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, juga dari Amr bin Dinar, dari 
Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan: Tidak ada istilah terkepung 
kecuali terkepung oleh musuh. Salah seorang dari keduanya (yakni 
ayah Thawus dan Amr bin Dinar) menambahkan, "Sekarang istilah 
terkepung sudah tidak ada lagi."919 


.. 3 3. Jo. Joo 8 9 


PPA Ph ada Kntny JIE Ly laa Veer —NNVO 


HA (pa ta Si Jaa FA HIB PA op Bl AG 5 elah 5 


PE ade Bi dg Ko Aan! 
SA ml » & 
1675. Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim mengabarkan 


HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Satu Ekor Unta Untuk 
Tujuh Orang dan Satu Ekor Lembu Untuk Tujuh Orang (hadits. Jld. 2, h. 78), 
diriwayatkan dari Jabir dengan redaksi: Kami bersama Rasulullah SAW 
menyembelih satu lembu untuk tujuh orang. 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 23 pembahasan tentang kurban, 5 bab: 
Gabung Dalam Berkurban, dan Untuk Berapa Orang Satu Ekor Lembu dan Satu 
Ekor Unta Disembelih (hadits no. 9). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Seseorang yang Hajinya Batal 
Apabila Tidak Mendapatkan Unta Maka Ia Menyembelih Lembu dan Apabila Tidak 
Mendapatkan Lembu Maka Ia Menyembelih Tujuh Ekor Kambing (hadits. Jld. 5, h. 
169). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: 
Dam (hadits no. 4006). 

?1? HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Mereka yang Berpendapat 
Tidak Ada Lagi Hukum Pengepungan Musuh Maka Diganti dengan Sebab Sakit 
(hadits. Jld. 5, h. 219). 


706 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas, ia 
mengatakan bahwa Al Fadhl bin Abbas mengabarkan kepadaku: 
Bahwa Nabi SAW pernah memboncengnya dari Jam'un ke Mina, 
beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga melempar 
jumrah.2 


1. 2 


Siak pe AE 


1676. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu ia aih, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai orang yang berumrah: Ia 
mengucapkan talbiyah di saat mengusap rukun. 


so... 3 1. 2» 


 KAebe AANP 
ME MEA ON GA AS AR ih LB yeee 


1677. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang yang 


20 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Juraij: 

HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 101 bab: Bertalbiah dan 
Bertakbir di Hari Raya Idul Adha Ketika Melontar Jumrah Agabah dan Mengikuti 
Dalam Perjalanan (hadits no. 1685). 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 45 bab: Disunnahkan Bagi Jama'ah 
Haji Untuk Bertalbiah Terus Menerus Sampai Waktu Pelontaran Jumrah Agabah di 
Hari Raya Idul Adha (hadits no. 267/1280). 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 28 bab: Hukum Orang yang 
Berhenti Bertalbiah (hadits no. 1815). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 78 bab: Hadits Tentang Kapan 
Berhenti Bertalbiah Ketika Haji (hadits no. 918). 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 216 bab: Bertalbiah Ketika 
Berjalan (hadits no. 3055). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1791. Jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas. 

21 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 707 


berumrah mengucapkan talbiyah hingga ia memulai thawaf seraya 
mengusap (rukun) atau tidak mengusapnya.”2 


s3 IP AP oran al Ap Oi Ugal 5 YNA 
Ktp 1 bi da Se Vale Ia AE Si Ne “db 
Ie Ae JS NI Aiter 


1678. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu 
Hushain, dari Abu Ali Al Azdi, ia mengatakan: Aku pernah 
mendengar Ibnu Umar berkata kepada orang yang mencukur 
rambutnya, "Hai nak, cukurlah sampai bersih!" Jika ia memotong 
rambutnya, maka yang mula-mula diambilnya ialah dari sebelah 
kanan sebelum sebelah kirinya.” 


FA 


Ab GA 1JU 1G P aj ypb Ok Wi -yava 
saga Cah kui sd LAS Gl Gas 2 


1679. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 
ia mengatakan: Seorang tukang hijamah pernah mengabarkan 
kepadanya bahwa ia pernah memotong rambut Ibnu Abbas, maka Ibnu 
Abbas berkata (kepadanya), "Mulailah dari sebelah kanan." 


?2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan 
Umrah Tidak Boleh Berhenti Bertalbiah Sampai Ia Memulai Thawafnya (hadits. Jld. 
5, h. 104). 

?8 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Lebih Mengutamakan 
Memilih Mencukur Rambut Sampai Habis dari Pada Hanya Memendekkannya 
(hadits. Jld. 5, h. 103). 

?4 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memulai Memendekkan 
Rambut dari Sebelah Kanan (hadits. Jld. 5, h. 103). 


708 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








aa Ip am No 3 bj Olah Ul AA. 
Tn dy. o- »2 Gg Mera - PN et 
BIS AS BEE 3 Us ol 
1680. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 


Abu Nujaih, dari Mujahid bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah 
mengatakan, "Pada tiap bulan terdapat umrah." 


- 6 - Ps 0, SA 
KA AI GP Ji oi Ti jp Oka UPT AAN 
La “na 2 Lu »3 .. 0 na. 0 non, - Pe yet 3 
SI 9 SE toa K3 DATA GEA gan Tie af 
3 00 0,” 9 o31 4 Dg Aa Ac Lor. Apn lah 02 
SKA Ujang Al ma Jas SE Gl sa ON 2 
1681. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Shadagah bin 
Yasar, dari Al @asim bin Muhammad: Bahwa Aisyah melakukan 
umrah dalam setahun sebanyak 2 kali, atau perawi mengatakannya 
berkali-kali. Perawi melanjutkan kisahnya: Aku katakan, "Apakah ada 


seseorang yang mencela perbuatannya itu?" Maka berkatalah Al 
Oasim, "Dia adalah Ummul Mukminin." Maka aku merasa malu.” 


. ag 0 3 o 01 8. ..7 304 , ca f 
Na ad Jap AE AU —VTAY 
Ip J3 Perpp Ea GEA as 


1682. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Musa bin 
Ugbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia melakukan umrah dalam 





25 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan 
Umrah Berulang Kali Dalam Setahun (hadits. Jld. 4, h. 344). 
926 FR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Melaksanakan 
Umrah Berulang Kali Dalam Setahun (hadits. Jld. 4, h. 344). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 709 


setahun sebanyak 2 kali, atau perawi mengatakannya berkali-kali.” 


JA Ia) B3 5 IAP pam Hotik Up, tar 
er Pe Ia 2 IE aa Ai 


Pane LA Gaet Odi ala An KS Ag Ada 
KA II SA de AJE HN 


1683. Sufyan mengabarkan kepada kami, ia pernah mendengar 
Amr bin Dinar mengatakan: Ibnu Aus Ats-Tsagafi menceritakan 
kepadaku bahwa ia pernah mendengar Abdurrahman bin Abu Bakar 
menceritakan hadits berikut, "Rasulullah SAW telah memerintahkan 
diriku agar menemani Aisyah melakukan umrah, maka aku 
menemaninya umrah dari Tan'im." Ibnu Aus dan lain-lainnya dalam 
hadits ini mengatakan bahwa (hal itu terjadi) di malam (malam 
keluarnya jamaah haji dari Makah hari-hari tasyrig).” 





977 HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 125 bab: Perempuan yang 
Mengikuti Saudara Laki-lakinya dari Belakang (hadits no. 2985). 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 17 bab: Pembagian Ihram, Boleh 
Haji Ifrad, Tamattu' atau Oiran dan Dibolehkan juga Mendahulukan Haji dari Pada 
Umrah dan Kapan Orang yang Melaksanakan Haji Oiran Menyelesaikan Ibadahnya 
(hadits no. 135/1212). 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 81 bab: Perempuan yang 
Melaksanakan Umrah Kedatangan Haid Sampai Masuk Waktu Haji, Berarti Ia Telah 
Melaksanakan Umrah dan Haid Ketika Haji, Apakah Ia Menggadha' Umrahnya? 
(hadits no. 1995). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 91 bab: Hadits Tentang Umrah 
dari Tan'im (hadits no. 934). 

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 47 bab: Umrah dari 
Tan'im (hadits no. 2999). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Migat Ketika Umrah 
(hadits. Jld. 2, h. 52). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Orang yang Berihram Umrah 
dari Tan'im (hadits. Jld. 4, h. 357). 

28 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Sujud Di Sisi Hajar 
Aswad (hadits. Jld. 5, h. 75). 


710 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





9 Kan , PP ol PE ala 2 Ugal NIA 


5 ah SI SA Ap Sh yu jaan aa 


2... stem ore... stek ore... slam ai ore 2... 


. 


.. 


1684. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia mengatakan: Aku 
melihat Ibnu Abbas mendatangi rukun Hajar Aswad dalam keadaan 
tidak memakai wewangian, lalu ia menciumnya, kemudian 
menempelkan kening padanya, lalu ia menciumnya lagi dan 
menempelkan kening padanya, kemudian ia menciumnya lagi dan 
menempelkan kening padanya.” 





?9 HR. Al Bukhari, dalam 8 pembahasan tentang shalat, 96 bab: Shalat di antara 
Dinding Tinggi dalam Keadaan Tidak Berjama'ah (hadits no. 505), diriwayatkan 
dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, memasuki Ka'bah 
bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi, kemudian aku 
menutup pintu Ka'bah dan berdiam di dalamnya. Setelah Bilal keluar, aku bertanya 
kepadanya, "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW?” Ia menjawab, "Beliau 
memposisikan diri pada satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan dan 
tiga tiang di belakang. Ketika itu Baitul Haram memiliki enam tiang, kemudian 
Beliau shalat.” 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 93 bab: Tentang Masuk Ka'bah 
(hadits no. 2023), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Beliau 
memposisikan diri pada satu tiang di sebelah kiri, dua tiang di sebelah kanan dan 
tiga tiang di belakang dan Baitul Haram ketika itu memiliki enam tiang kemudian 
Beliau shalat. 

HR. An-Nasa'i, dalam 9 Pembahasan tentang Kiblat, 6 bab: Ukurannya (hadits no. 
748), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan. 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 20 pembahasan tentang haji, 63 bab: 
Shalat Di Baitul Haram, Menggashar Shalat dan Menyegerakan Khutbah di Arafah 
(hadits no. 206). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Di Ka'bah (hadits. 
Jld. 7, h. 326), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang 
telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 711 








JB is Pi PA pp Wak -11Ae 
al 55 AE IN Hg kl So Jan J3 
M Io Ep GS Ih IL pp ta daa 06 Ta, 
PA GP EA sni YSS an 1S en da Aa Jia 


Sa ea Je Ig LI 0) Ie ang sana IE, 

1685. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 
Umar RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW masuk bersama Bilal dan 
Utsman bin Thalhah -aku menduganya mengatakan Usamah bin Zaid- 
. Ketika Rasulullah SAW keluar, aku bertanya kepada Bilal tentang 
apa yang dilakukan oleh beliau, maka ia menjawab, "Rasulullah SAW 
mengambil posisi dengan menjadikan sebuah tiang berada di sebelah 
kanannya, 2 buah tiang berada di sebelah kirinya, dan 3 buah tiang 
berada di belakangnya, kemudian beliau shalat." Bilal melanjutkan 
kisahnya, "Pada saat itu Baitullah bertopang pada 6 buah tiang." 





HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 35 bab: 
Shalat Di Ka'bah (hadits no. 3204), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Abu Daud. 

580 YIR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 67 bab: Wajib Thawaf Wada' 
dan Tidak Wajib Bagi Perempuan Haid (hadits no. 379/1327). 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 84 bab: Thawaf Wada' (hadits no. 
2002). 

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 82 bab: Thawaf Wada' 
(hadits no. 3070). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Thawaf Wada' 
(hadits. Jld. 2, h. 72). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 1936. Jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Wada' (hadits. Jld. 5, 
h.161). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 6 bab: 
Thawaf Ifadhah Setelah dari Mina Persiapan Untuk Menghadapi Thawaf Wada' 
(hadits no. 3897). 


712 || musWaD IMAM SYAFI'T 








ora 0. Lot A0 


To 29 taun Kentang na — AAN 


y F3 Da kangen nata NG 

1686. Ibnu Uyainah Sea kepada kami dari Sulaiman 
Al Ahwal, yaitu Sulaiman bin Abu Muslim, paman Ibnu Abu Nujaih 
—dia seorang yang berpredikat tsigah (terpercaya)— dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas, ia menceritakan hadits berikut: Dahulu orang-orang 
(setelah selesai haji) pulang ke semua penjuru (yakni ke negerinya 
masing-masing). Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali 
seseorang dari jamaah haji pulang sebelum akhir masanya adalah di 
Baitullah. 4 


ua uh La SA gi pap Ip Oka LA 
anda IT Go 
1687. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 


telah mengabarkan kepadaku orang yang pernah melihat Ibnu Abbas 
datang ke Arafah di waktu sahur.” 


0 GG. 3 0 


pu ea 2 PAKE op MAA Gp Oi Up YAAA 


Lt, S Uh 2du PKP PT PN PE IS 


931 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Keluar dari Muzdalifah 
Sebelum Matahari Terbit (hadits. Jld. 5, h. 125). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 713 


A5 bt IS, Anna 3 ayat SAB dar 3 3 Ie 
ka Wah HA Ca sda 


. 


1688. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 
Munkadir, dari Sa'id bin Abdurrahhman bin Yarbu', dari Juwaibir bin 
Huwairits, ia mengatakan: Aku pernah melihat Abu Bakar wuguf di 
Ouzah, sedangkan ia berkata, "Hai manusia, ber-istighfar-lah kalian!" 
Kemudian ia berangkat, dan seakan-akan aku sempat melihat pahanya 
karena ia memukul unta kendaraannya dengan tongkatnya.? 


BA 0 Bo Ao Io 9 


oi AA GP gi Oi Pa Gi la Eat NAMA 
ol AA al Sa Si Jap IE A O 
AE GS LAN OS ia BP Iya UAS AS Wdatadi Jl 
Pd plat Of Ag ESA Ge LA Of JS HA SI 
SP ia BUY UG ana BSE HE Ke GE Oi ye 
TAN AA EA Sh let Of J3 MASYA Tya AN) Dal pi 
BAN, DE Jl cell 


1689. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Muhammad bin Oais bin Makhramah, ia mengatakan: 
Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang- 
orang Jahiliyah dahulu berangkat dari Arafah sebelum matahari 
terbenam, dan (mereka berangkat) dari Muzdalifah sesudah matahari 
terbit, yaitu di saat matahari seakan-akan seperti serban kaum lelaki 


733 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. Al Baihagi, dalam 
pembahasan tentang haji, bab: Keluar dari Muzdalifah Sebelum Matahari Terbit 
(hadits. Jld. 5, h. 125). 


714 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





di atas kepala mereka. Dan sesungguhnya kami tidak akan berangkat 
dari Arafah sebelum matahari tenggelam, dan kami berangkat dari 
Muzdalifah sebelum matahari terbit. Tuntunan kita berbeda dengan 
tuntunan para penyembah berhala dan orang-orang musyrik. sk 


kal as Suu Ka IP yajb op Oi Kat yaa. 
SI ROE Rp peng akona enAa A Oian sa Ong alat 


aa ay ala AG ml LA Gal Ji GAN Gs 


1690. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, 
dari ayahnya, ia mengatakan: Dahulu orang-orang Jahiliyah berangkat 
dari Arafah sebelum matahari tenggelam dan dari Muzdalifah sesudah 
matahari terbit, mereka selalu berkata, "Terbitlah, hai Tsabir, agar 
kami dapat berangkat." Maka, Allah mengakhirkan yang ini dan 
mendahulukan yang itu.” 


ya 


IS H3 So Ne ori Ul aan 
Bag ia il In HB Las 3 HA yA Ga Sanga 
SISA Ri Le 


1691. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa ia pernah 
mendengar Ubaidillah bin Abu Yazid mengatakan: Aku pernah 
mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku termasuk orang-orang yang 
datang mendahului Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang lemah 





”'4 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

SS HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 98 bab: Orang yang 
Membawa Keluarganya yang Lemah di Malam Hari (hadits no. 1678), diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Aku termasuk di antara mereka yang dibawa 
Rasulullah SAW dari Muzdalifah bersama keluarga Beliau yang lemah.” 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 715 








keluarganya, dari Muzdalifah ke Mina." 


o-- Hen -. o- oa 0. 8, Pte 

KE) MBA AN KE oi IIS 5 SI SA AAN 

AN ena A- of. Hg e - 0 or. 8.4 0 0 - 
Ipa) J3 SE YAN oi el IP SNN Jab HA 


Kay Jak Ol ap Hay Is ala Ko 
. PI C co. — - - 2 -., z - 0 z 
af LA LI Ka TS je Sau 


1692. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Daud bin 
Abdurrahman Al Aththar dan Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi, 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah 
SAW kembali kepada Ummu Salamah pada Hari Raya Kurban, lalu 
beliau memerintahkannya agar segera berangkat dari Jam'un 
(Muzdalifah) hingga datang ke Makkah, kemudian shalat Subuh di 





S6 HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 49 bab: Disunnahkan 
Mendahulukan Mengeluarkan Wanita dan Mereka yang Lemah dari Muzdalifah 
Menuju Mina Pada Akhir Malam Sebelum Suasana Penuh Ramai dan Disunnahkan 
Bagi Selain Mereka Untuk Tetap Menetap di Muzdalifah Sampai Selesai Shalat 
Subuh (hadits no. 301/1293), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa 
dengan yang telah disebutkan. 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 66 bab: Menyegerakan Shalat 
Jama' Tagdim (hadits no. 1939), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 208 bab: Mendahulukan 
Wanita dan Anak-anak ke Tempat Tinggal Mereka di Muzdalifah (hadits no. 2032), 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan 
dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang Keluar dari 
Muzdalifah Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 123). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 11 bab: 
Wukuf di Arafah dan Muzdalifah Serta Keluar dari Keduanya (hadits no. 3865), 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: Aku termasuk di antara mereka yang 
dibawa Rasulullah SAW bersama keluarga Beliau yang lemah ketika kami 
bermalam di Muzdalifah. 


716 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Makkah. Hari itu merupakan hari giliran Ummu Salamah, maka beliau 
suka bila Ummu Salamah menunaikannya.””' 


0 Pan. PS 3 HN. Had ..i 
Oi aa GP seb ya 8 GA 


4 . 0. oto. 


Pn Ueis AI op Ana ta SAP 
Aa ala ala Je 
1693. Orang Masyrig yang aku percayai mengabarkan kepada 


kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu 
Salamah, dari Nabi SAW tentang hadits yang semisal.” 


1. Ld 


0 ... 93 s0. Pn . 

TE 3 Pr "2 Ld "2 SN, yg Iii Ag ea 

” . (Id L) AP NAN SN, 3 Y LJ rd 

Aa led Jo At Ipa3 tp da ala AI do dya 
8 (3 . 2 0 Td . 

AN Sat Sad F9 So SI Ol EN GAS 

HP sg Ol Iya Dira 3 Sa LE (Ka Gia) 

1694. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Abdul 

Aziz bin Abdul Hasan bin Muslim bin Bayak, ia mengatakan: Pernah 

hari Jumat bertepatan hari Tarwiyah pada masa Rasulullah SAW, lalu 

Rasulullah SAW berdiam diri di halaman Ka'bah, lalu beliau 


memerintahkan banyak orang untuk pergi ke Mina, lalu beliau pun 
pergi dan melaksanakan shalat Zhuhur di Mina. 


87HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang 
Dibolehkan Melontar Jamarat Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 133). 
58 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Siapa Saja yang 
Dibolehkan Melontar Jamarat Setelah Pertengahan Malam (hadits. Jld. 5, h. 133). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | 7 





Asy-Syafi'i RA berkata, "Apa yang telah kukatakan di Arafah, 
yaitu sekali adzan dan 2 kali igamah adalah satu perkara." 


. 0. oo. BA 0 Yo. 0 2.20 
AE PN GP MAS oi ip SEA CA -aa0 
“ S Ie - ot. A a, s - sa! “ o- e 
Aga Ang ae Ko Pi MA ui 
1695. Ibnu Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far 


bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi 
SAW, yakni hadits yang sama.“ 


03 Pas kar naa () 0. at . PA an 
dm) & :J8 aa ha un b au Oka West —1141 
aa Sang Sena On Oa Saat eta Aj an 
—— dagply Uauh d3 OP Ba Ga elang lal Ko 
Sd Gg) 
1696. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, 
dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW berangkat dari 
Muzdalifah, dan untanya tidak pernah mengangkat kaki depannya 
dengan rendah, yakni berjalan cepat hingga beliau melempar 
jumrah.”1 


. 


LIL IE oi wal IP PIA JL 2 Kate Ugel — yaa 
Ai # Ta Aa HA 25 £ YK 6G. 0) e- 309 Ar n The | 





'? Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
20 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
2 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


718 || musNAD IMAM SYAFI”1 








SY) Do oo elite BU Ie PI F3 SPAN gai peka se 
OI OI J3 Gaal 

1697. Sa'id bin Salim Al Oaddah mengabarkan kepada kami 

dari Aiman bin Nabil, ia mengatakan: Oudamah bin Abdullah bin 
Ammar Al Kilabi pernah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan: Aku 
pernah melihat Nabi SAW melempar jumrah di Hari Raya Kurban 


seraya mengendarai unta shahba-nya tanpa memukul, tanpa mengusir 
dan tanpa mengatakan, "Menjauhlah, menj auhlah."42 


30 40 6 


HE YP Kao PTE Jl 5 Apt SAS NAN 


ot Aa @ ga ” . So 4 - - Gg o - Pa Ta Tap 
Te Ko AE 23 AE Ul PA YES dl 
- 0 2» 0 co t. Ea 
1698. Sa'id bin Salim Al Gaddah mengabarkan kepada kami 
dari Sa'id, dari Oatadah, dari Abu Hasan Al A'raj, dari Ibnu Abbas: 


Bahwa Nabi SAW memberikan tanda (hewan kurbannya) pada 
lambung kanannya. 





42 Pari beberapa perawi meriwayatkan dari Aiman bin Nabil, HR. At-Tirmidzi, 
dalam 7 pembahasan tentang haji, 65 bab: Hadits Tentang Dimakruhkannya Tolak 
Menolak Ketika Melontar Jamarat (hadits no. 903). 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 22 bab: Hukum Menaiki 
Kendaraan ke Jamarat dan Berteduhnya Orang yang Berihram (hadits no. 3061). 

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 66 bab: Melontar Jamarat 
dengan Menggunakan Kendaraan (hadits no. 3035). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Melontar 
Jamarat dengan Menggunakan Kendaraan (hadits. Jld. 2, h. 62). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 5411. Jld. 5 dari hadits Gudamah 
bin Abdullah bin Ammar. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Melontar Jumrah Agabah 
dengan Menggunakan Kendaraan (hadits. Jld. 5, h. 130). 

43 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Oatadah, HR. Muslim, dalam 15 
pembahasan tentang haji, 32 bab: Membuat Tanda Pada Binatang Dam dan 
Mengenakannya Ketika Berihram (hadits no. 205/1243), diriwayatkan dari Ibnu 


MUSNAD IMAM SYAFI'T | H 719 


KI 
! 


Si PU EA op ata Ul —1144 
AA PES Os TS Ay, 


AB AI op) Cai ES K5 SN Ia SD 


Abbas dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, shalat di Dzul Hulaifah. 
Kemudian Beliau menyuruh agar unta didatangkan dan Beliau memberi tanda pada 
bongkol sebelah kanan, kemudian darah mengalir dari unta tersebut dan 
memakaikannya ladam kemudian Beliau segera menaiki unta, setelah sampai di 
padang sahara Beliau bertahallul dari haji. 

HR. Abu Daud, dalam $ pembahasan tentang haji, 15 bab: Tentang Memberi Tanda 
(hadits no. 1752), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang 
telah disebutkan. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 7 pembahasan tentang haji, 67 bab: Hadits Tentang 
Memberi Tanda Pada Unta (hadits no. 906), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan 
redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW memakaikan ladam, dan memberi tanda pada 
binatang dam di sebelah kanan di Dzul Hulaifah dan Beliau menyingkirkan darah 
darinya. 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 63 bab: Sebelah Mana yang 
Diberi Tanda (hadits no. 2272), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi: 
Bahwasanya Rasulullah SAW memberi tanda pada unta dari sebelah kanan dan 
darah mengalir dari unta tersebut kemudian Beliau memberi tanda padanya. 

HR. Ibnu Majah, dalam pembahasan tentang manasik, 96 bab: Memberi Tanda Pada 
Unta (hadits no. 3097), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Bahwasanya 
Rasulullah SAW memberi tanda pada binatang dam di sebelah kanannya dan 
menyingkirkan darah darinya". 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Memberi Tanda 
dan Bagaimana Cara Memberi Tandanya (hadits. Jld. 2, h. 65-66), diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat 
Muslim. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2528. Jld. 1 dari Musnad Abdullah 
bin Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 424), diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih dalam 
Memakaikan Ladam dan Memberi Tanda (hadits. Jld. 5, h. 232), diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 24 bab: 
Dam (hadits no. 4002), diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan redaksinya serupa dengan 
yang telah disebutkan. 


720 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 





1699. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa ia tidak mempedulikan di bagian mana 
ja membuat tanda pada hewan kurbannya, apakah pada lambung kiri 
atau lambung kanannya. 

Sampai di sini Ar-Rabi' mengatakan: Imam Asy-Syafii RA 
menceritakan kepada kami.” 


MR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Memilih Dalam 
Memakaikan Ladam dan Memberi Tanda (hadits. Jld. 5, h. 232). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 721 




















KAA Sen AS 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
RINGKASAN HAJI AKBAR 


mAh Para Kal MS Eau 


Sampai di sini Ar-Rabi' mengatakan: Asy-Syafi'i RA 
mengabarkan kepada kami 


(Tg) . . . Sesar . 3. 35,0 3 7 2 

CP AP abu Anang Jt SA Allan Ugal AV 

4 P bs Ia Dian 20 rn ia Pa . . re... 

AN elo ol ate Ii daad ie JB yeee Ol op alas 53 

ce. F .. pa ga ea Ha » .. ng . KN NA » €e 

GA HS BE Le an de 
1700. Muslim bin Khalid dan Sa'id bin Salim mengabarkan 

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas, ia 

mengatakan bahwa Al Fadhl bin Abbas mengabarkan kepadaku: 

Bahwa Nabi SAW pernah memboncengnya dari Jam'un ke Mina, 


beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga melempar 
jumrah.”4$ 


. Pa | To £ . . 38. 2 Pa ... 
PAS YAA gl ui Kaban jp Ola Ugel AV 
. ae Pe 5g or to S5, 8 3 - o, . - b 0 
Aa ig IOS ko GI op Jini 3P AP 
1701. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 


Abu Harmalah, dari Kuraib dan Ibnu Abbas, dari Al Fadhl, dari Nabi 
SAW tentang hadits yang semisalnya.4$ 


4S Telah dijelaskan pada hadits no. 1675. 
“€ Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


722 II musNAD IMAM SYAFI'T 








- 2... 3.3 
H5 Sp He op san pai gal AN Y 
PN HI dare AA UP Ola 0 Dgn 
“ jig - PE Sa Bap: " » 3 - uni C3 
dang 2G US Ela YA Ga aa IS RE JB 


a83 


Pa Ga yan SE SAS 2g PARA: 


1702. Orang yang terpercaya mengabarkan kepada kami dari 
Hammad bin Salamah, dari Ziyad maula Bani Makhzum yang 
berpredikat tsigah: Bahwa ada suatu kaum yang sedang ihram 
memperoleh seekor binatang buruan, maka Ibnu Umar berkata kepada 
mereka, "Kalian harus membayar dendanya." Mereka bertanya, 
"Apakah masing-masing dari kami diharuskan membayar denda, 
ataukah kami semuanya hanya membayar satu denda?" Ibnu Umar 
menjawab, "Sesungguhnya kalian ini orang-orang yang terpedaya lagi 
tidak mengerti, tidak diwajibkan atas kalian kecuali hanya membayar 
satu denda untuk kalian semua." 


0. 0 0.59. 0-3 3... 
RPP Pa Iman y pelan Ugal AN 
SO TA GA PA Sa la GA op Ap 

0, 3,85 - 


yA 7— Lai Sis AS oa J83 tab oa kealh San JW 
Ra On de ear 


1703. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Bukair bin Abdullah, dari Al Oasim, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai orang yang 
berihram memperoleh belalang, maka Ibnu Abbas menjawab, 
"Hendaklah ia bersedekah dengan segenggam makanan." Ibnu Abbas 





471 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 723 








berkata pula, "Dan hendaklah ia benar-benar mengambil segenggam 
(makanan) sebagai denda beberapa belalang (yang dibunuh). Tetapi 
memang demikianlah dendanya menurut pendapatku."“8 


Pa PA HN dop Dia Ergel v 4 

JA KA Ha HSE AA gi DIAN IP 
JBS AN Aa Ulah SA 3 Ata an Ob SES Td Ja 
ob AS IU AL BM DU Ie jam KASI 
Yi Uh IG WES LS HIS 3 S5 105 galah 


.22 


Naa) 


1704. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Abu Nujaih, ia pernah mendengar Maimun bin Mahran mengatakan: 
Aku duduk di dekat Ibnu Abbas, maka ada seorang lelaki ikut duduk 
di dekatnya. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang 
rambutnya lebih panjang daripada dia. Lalu lelaki itu berkata, "Aku 
melakukan ihram, sedangkan rambutku seperti ini." Ibnu Abbas 
menjawab, "Ikatlah sebagian darinya yang berada di bawah kedua 
telinga." Lelaki itu berkata, "Aku telah mencium wanita yang bukan 
istriku." Ibnu Abbas menjawab, "Mulutmu telah berzina." Lelaki itu 
bertanya lagi, "Aku melihat ketombe, lalu aku membuangnya." Ibnu 
Abbas menjawab, "Itu adalah barang hilang yang tidak usah dicari." 


“48 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Hadits Tentang Denda 
Selain Burung Dara (hadits. Jld. 5, h. 206). 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannif-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: 
Kucing dan Belalang (hadits no. 8244). 

“9 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Membunuh Kutu (hadits. 
Jld. 5, h.213). 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannif-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: 
Kutu (hadits no. 8263). 


724 || musNaD IMAM syAFI”T 





o- 0 0- 0 Tana, So ao Y, 20 cai 

AS Pi pb PSA Jap or DAS UAN NO 
HE ED bo P0 Nai Ae up yaa AL 
IN AAA 3 e- - - -0 Pn o oa. £ 
— AS EU A8 Aa SA NAS Aa LA 
PN Pi or. 4 3 » o - Hg 8 0e o- 4 Pe sat a00, 
Tag ala DI Ke Iyan II ES 2 PAP 23 
-& ... Ie PA ea 5 La Lo ankl Leoee - 0. 20... 
PA 35 8 Oh dah EP IAIN Uli Oh ani 39 

NOT one Io. £. Aa, - 3 02 & (R7 

LM B Tega IT En MS NN SL 
» 0G PN EPS 2 
( le LS Jera 

Tn 2 2 9 08 Xt 

IS ILY 
1705. Abdullah bin Muammal Al Aidzi mengabarkan kepada 
kami dari Umar bin Abdurrahman bin Muhaishin, dari Atha bin Abu 
Rabah, dari Shafiyah binti Syaibah, ia mengatakan: Bahwa Bintu Abu 
Tajrah —salah seorang wanita dari kalangan Bani Abdud-Dar— 
mengabarkan hadits berikut kepadaku: Aku bersama serombongan 
kaum wanita dari kabilah @uraisy memasuki rumah Abu Husein 
dengan maksud ingin melihat Rasulullah SAW yang sedang 
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Maka, aku melihat beliau 
melakukan sa'i: dan sesungguhnya kain sarung beliau berputar karena 
cepatnya sa'i, hingga benar-benar dapat kukatakan, "Sesungguhnya 
aku benar-benar melihat kedua lutut beliau." Dan, aku sempat 
mendengar beliau bersabda, "Bersa'ilah kalian, karena sesungguhnya 

Allah SWT telah memfardhukan sa'i atas kalian." 


Ar-Rabi' mengucapkan, "Hatta innii la aguulu (hingga 
sesungguhnya aku benar-benar mengatakan)."0 


aa ai aa pm 
950 FIR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Wajib Sa'i Di Antara Shata 
dan Marwah dan Tidak Sah Selain Tempat Tersebut (hadits. Jld. 5, h. 98). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 725 








3 AA Al LP AAN IL 5 Agu CA VAN 
@ s1 - - NY o- ON 03 0. - 0 - 
MEN Tag AN PN KP MP Ab jl op 


ESA Bing le, IE eh Lb la die Ie aa 


. . 
. . 


1706. Sa'id bin Salim Al Gaddah mengabarkan kepada kami 
dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW thawaf di Baitullah di 
atas unta kendaraannya dan mengusap rukun dengan tongkatnya.””! 


7. 


AI Ke aa Ia ab II ep on ea yv 
Me ag Let Kobyu WA St fa, ela 
Aa Uh JA JG einbnaa SD Hg su Gb, 


1707. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, 





”1 HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 58 bab: Hukum Orang yang 
Memberi Salam Kepada Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat (hadits no. 
1607). 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 42 bab: Dibolehkan Thawaf di atas 
Kendaraan dan Sejenisnya dan Memberi Salam Kepada Hajar Aswad dengan 
Tongkat dan Sejenisnya Bagi yang Naik Kendaraan (hadits no. 253/1272). 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 49 bab: Thawaf Wajib (hadits no. 
1877). 

HR. An-Nasa'i, dalam 24 pembahasan tentang manasik, 159 bab: Memberi Salam 
Kepada Hajar Aswad dengan Tongkat (hadits no. 2954). 

HR. Ibnu Majah, dalam 25 pembahasan tentang manasik, 28 bab: Hukum Orang 
yang Memberi Salam Hajar Aswad dengan Tongkatnya (hadits no. 2954). 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannif-nya, dalam pembahasan tentang manasik, bab: 
Mencium Tangan Ketika Memberi Salam Kepada Hajar Aswad (hadits no. 2935). 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Berkendaraan (hadits. 
Jld. 5, h. 99). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 13 pembahasan tentang haji, 8 bab: 
Masuk Makkah (hadits no. 3829). 


726 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk 
melakukan thawaf Ifadhah pada siang hari, dan beliau melakukannya 
di malam hari bersama istri-istri beliau dengan memakai 
kendaraannya, beliau mengusap rukun dengan tongkatnya. Aku 
menduga bahwa dia (Thawus) mengatakan, "Dan beliau mencium 
ujung tongkatnya. 1 


SA J5 OP ih gi op Oia Wat iya 
.. E 30 

aye gi KAN PA AA LA 3 gp) 

AI ae AD NA ge, AN Je Kane 3 - 


2... 


Cap ol J3 Wp Ls Opik Alat Jal SS 1JG AL ale 
LS 5 ayal DNA De Alif Of Ang RSA Gay Oa 


ls Si J3 Wish gas He cela ih paih sih J3 PM SG 
ASN ON Dp Ay aa 


1708. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, 
dari ayahnya. Imam Asy-Syafi'i RA mengatakan bahwa Muslim 
menceritakan kepadanya dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Oais 
bin Makhramah. Salah satunya mempunyai tambahan lebih dari yang 
lain, hanya keduanya mempunyai makna yang sama bahwa Nabi 
SAW telah bersabda, "Dahulu orang-orang jahiliyah berangkat dari 
Arafah sebelum matahari tenggelam dan dari Muzdalifah sesudah 
matahari terbit. Mereka berkata, 'Muncullah, hai Tsabir, agar kami 
dapat berangkat. Kemudian Allah mengakhirkan ini dan 
mendahulukan itu, yakni Dia mendahulukan Muzdalifah sebelum 
matahari terbit dan mengakhirkan Arafah sampai matahari 


”2 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Thawaf Berkendaraan 
(hadits. Jld. 5, h. 101). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 727 





tenggelam. "3 


J5 Aa IP ASET oi JASA Ip Oli Ugal —iy sa 
SAN KO IE DAA AP gi ge 
SAI et at GAB GA IYA A9 CB Je EA Cop 
Ie .. 2,3 .- 


1709. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 


'Al Munkadir, dari Said bin Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Al 


Huwairits, ia mengatakan: Aku melihat Abu Bakar Ash-Shiddig 
melakukan wukuf di atas Ouzah. Ia berkata, "Hai manusia, berpagi 
harilah kalian! Hai manusia, berpagi harilah kalian!" Kemudian ia 
berangkat dan aku sempat melihat pahanya karena ia memukul unta 
kendaraannya dengan tongkatnya.””" 


PN LN Sean 


2-3 
Ca Gp Ma YP otan YP Se Ul bad Ugal ya. 


0 ..A - La daa “Min La “tol oto. £- 
aa SS OS ERA 3 ab Ul al 5 2 
- 30. Lie DI oe S3 Bea KI MA Data an, 
Lead ba end dilan Leto 3 Lal3 gak SL 

1710. Orang yang terpercaya, Ibnu Abu Nujaih dan Sufyan 


atau kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 


?53 Hadits Sufyan telah dijelaskan pada hadits no. 1690. 
Hadits Muslim diriwayatkan dari Ibnu Juraij telah dijelaskan pada hadits no. 1689. 
754 Telah dijelaskan pada hadits no. 1688. 


728 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Urwah, dari ayahnya: Bahwa Ibnu Umar pernah memacu (unta 
kendaraannya agar berjalan cepat) di lembah Muhassir seraya 
mengucapkan syair: 


Kepada-Mulah unta ini berjalan cepat dengan langkah-langkah yang 


ringan, sedangkan agamanya berbeda dengan agama Nasrani. 233 


Tn 23 AA Ag EP HA 
sana 


1711. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 


Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa ia pernah melihat Nabi SAW 
melempar semua jumrah dengan batu kerikil yang kecil.” 


gi Pb up ye gi Kab Oa aa NA AR: 
JA SG BRA JI ii ba Sin PP DSA 
IA 5 AI Sa HAN JA OS Plh ale Haa Aa 
SIS Sab Jaa | Pa 
1712. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Humaid bin 
Oais, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari seorang 


lelaki dari kalangan kaumnya, yaitu Bani Tamim (dikenal dengan 
nama Mu'adz atau Ibnu Mu'adz): Bahwa Nabi SAW menempatkan 


955 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Penjelasan Ketika Berada 
di Lembah Muhassir (hadits. Jld. 5, h. 126). 

?6 Dari satu perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij, HR. Al Baihagi, dalam 
pembahasan tentang haji, bab: Melontar Jumrah Agabah dengan Berkendaraan 
(hadits. Jld. 5, h. 130). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 729 


orang-orang di Mina, di tempat-tempat tinggal mereka seraya 
bersabda, "Lemparlah oleh kalian dengan batu kerikil sebesar batu 
ketapel."”” 


2 0 ea 


OH PER MAS ala Pi CATAT 
Ja 2 BEN JAS 135 ala alan To DE og 


1713. Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami dari 
Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW 
memberikan rukhshah kepada pengurus jabatan sigayah dari kalangan 
ahli baitnya untuk menginap di Makkah, di malam-malam Mina.” 


”5! Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

”58 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ubaidillah: 

HR. Al Bukhari, dalam 25 pembahasan tentang haji, 75 bab: Melayani Minuman 
Haji (hadits no. 1634), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Abbas bin 
Abdul Muthallib RA meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di 
Makkah pada malam-malam menetap di Mina guna persiapan melayani minuman 
haji, Beliau pun mengizinkannya. 

HR. Muslim, dalam 15 pembahasan tentang haji, 60 bab: Wajib Bermalam Di Mina 
Pada Malam-malam Hari Tasyrik dan Dibolehkan Meninggalkannya Bagi Mereka 
yang Menghidangkan Minuman Haji (hadits no. 346/1315), diriwayatkan dari Ibnu 
Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Abu Daud, dalam 5 pembahasan tentang haji, 75 bab: Hukum Bermalam Di 
Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Berada Di Mina (hadits no. 1959), 
diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan 
dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang manasik, bab: Tentang Orang yang 
Bermalam di Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Berada di Mina Disebabkan 
Berhalangan (hadits. Jld. 2, h. 75), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 4827. Jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 
HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, bab: Manasik (hadits no. 490), diriwayatkan dari 
Ibnu Umar dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al 
Bukhari. 


730 || musNaD Tmam SyaFI'I 








6 ari La . .. - 8 . . . 
ses 33 Alta GUA PHP Oi OP dia UAN ANN 
meta Ja aa 
1714. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 


Atha tentang hadits yang semisal. Atha menambahkan, "Karena 


pekerjaan mereka yang mengurus sigayah. 23 | 


3in0 -. Dora aa Sa .. 
PP ie PIA Otot 12 tah Urget -i No 


. 2 4 7 # 02 @ 0. al . 2 . sd # F3 4, sa 
IAI Ga) BT eU page TPT OS Ol Ya Gal 2 yel 
all 


1715. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al 
Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang-orang 
diperintahkan agar akhir masa (ibadah haji) mereka ialah di Baitullah, 
hanya saja hal itu dimaafkan bagi wanita yang sedang haid sebagai 
rukhshah 





HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Dibolehkan Bagi Penghidang 
Minuman Haji Bermalam di Makkah Pada Malam-malam Diwajibkan Bagi Mereka 
Menetap Di Mina (hadits. Jld. 5, h. 153), diriwayatkan dari Ibnu Umar dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 

?59 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

260 Telah dijelaskan pada hadits no. 1686. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 731 


INA AN 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG NIKAH 


KARENA TAKUT MISKIN 
AA AA aa El IU AI Ui van 
ASN PAN ago 
Ho gi gi AS gi Pagi SEA yi dh 
HE AA Ip ji AO jae jai Ab 
BI Ia Pi LAN oi DE gi AKA gi JT oi Ph ot AI 


AE Pp AN UAN Is ag an Lo 

1716. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: 
Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Syaffi' 
bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasim bin Al Muthallib bin 
Abd Manaf bin Oushai bin Kilab bin Murrah bin Lu'ai bin Ghalib bin 
Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaiman bin Mudrikah 
bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mad bin Adnan bin Al Humaisi' 
bin Paman Rasulullah SAW, ia mengatakan: Malik mengabarkan 
kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Abbas. 


od #0. e-4 o - L 2030 ih 

« 2 - Lg. h Pa NP: ore 1 8, 3 3 - Pa ud . 0. 
NI PU Iebey SISA Co tari GP LAN Ale OP 
af EN JK YEN ai SAN sia WI 3G 


Jera, 3. 8-3 


An) 4279 3 


732 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








1717. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang keduanya (Ibnu Umar dan 
Jabir) meriwayatkan hadits berikut dari Nabi SAW: Nabi SAW telah 
melarang nikah syighar.””! Malik di dalam haditsnya menambahkan 
sebagai berikut: Nikah syighar ialah bila seorang lelaki mengawinkan 
anak perempuannya (dengan seseorang) dengan syarat hendaknya 
lelaki tersebut mengawinkannya pula dengan anak perempuannya. 


SH aa Ip Ip JA Up Tb (3 Oil Cg ANA 

na 0 Ma Ag PA AS: J3 LI 
Uh BI: HA Gil Un nb un ra Ula yh 
—ara AS wa ha ie Ka an uh Ia all! 


Ada : BAN Ip WR SI at 

CASN jp Oa JIN Dale oo) SUAL is ol ol 
Ia Jas ol pera 

EYD AK KASN sal 


261 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Juraij: 

HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 7 bab: Pengharaman dan 
Pembatalan Nikah Syigar (Seorang Wali Menikahkan Putrinya Kepada Orang Lain 
Dengan Syarat Orang Lain Tersebut Menikahkan Putrinya Juga) (hadits no. 
62/1417). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Syighar (hadits. Jld. 
7, h. 200). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 733 


1 Aa 2g papa ta si -. - 2 Li 
dea an 


1718. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Sa'id bin Musayyab: Anak perempuan Muhammad bin 
Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khudaij, tetapi Rafi' tidak menyukai 
sesuatu hal pada dirinya, barangkali karena usianya yang telah tua 
atau faktor lain. Maka, Rafi' bermaksud menceraikannya. Tetapi anak 
perempuan Muhammad bin Maslamah berkata, "Janganlah engkau 
menceraikan diriku, tetapi biarkanlah aku menjadi istrimu dan gilirlah 
aku sesukamu." Maka, Allah SWT menurunkan firman-Nya 
sehubungan dengan peristiwa tersebut, "Jika seorang wanita khawatir 
akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya," hingga akhir ayat 
(Os. An-Nisaa' (4): 128) Ibnu Al Musayyab berkata, "Maka ketentuan 
tersebut dijadikan sebagai sunnah." 


Aku mendengar Ar-rabi' bin Sulaiman berkata, “Abu Ya'gub 
Al Buwaithi mengirimkan surat kepadaku agar bersabar terhadap 
anggapan asing, dan perbaikilah akhlakmu kepada keluargamu, karena 
sesungguhnya aku selalu mendengar Asy-Syafi'i selalu 
menggambarkan rumah ini. 


KTI AI 
Aku menghinakan nafsuku untuk mereka agar mereka Ba aa sg 
Dan tidaklah nafsu memuliakan sesuatu yang tidak dihinakan 
Abu Al Abbas Al Asham berkata, “Kami telah rampung 


762 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang sumpah dan Durhaka, bab: Hadits 
Tentang Firman Allah Azza wa Jalla (hadits. Jld. 7, h. 296). 


734 || musnaD zmam SyarI'1 





mendengar dan belajar dari kitab Asy-Syafi'i pada hari Rabu, 
pertengahan Sya'ban tahun 266, kami menyimak dari awal hingga 
akhir kitab dari Ar-rabi'. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 735 





BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG NIKAH 


..c J0 Ad 7. 


ea —1YV14 
— oi Kab Sa aa NE yi Le 
Ia Ula SA PPPA 


cc“: da - 


4 - G1 if o .. 
Far 23 HI al ata Hong JS Gatel wi X 4 ah 
Kapas 

2 A 3. Ke Aa 
PAN JE5 SE 33 3 


1719. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepadaku 
dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bin Khalid: Ibnu Ummul Hakam 
meminta kepada istrinya agar mengeluarkan sedekah dari sebagian 
harta yang ada padanya di saat ia sedang sakit, tetapi istrinya menolak. 
Maka Ibnu Ummul Hakam berkata, "Sesungguhnya aku akan 
memasukkan kepadamu orang-orang yang akan mengurangi hakmu 
(atau menjadi madunya)." Lalu, ia menikah 3 kali dalam masa 
sakitnya dan memberikan maskawin kepada setiap istri barunya itu 
sebanyak 1000 dinar. Hal tersebut dibolehkan oleh Abdul Malik bin 


Marwan.” 


Said bin Salim berkata, "Jika sejumlah itu merupakan 
maskawin yang sepadan, maka dibolehkan, tetapi jika lebih dari itu, 
maka sisanya harus dikembalikan (kepada ahli warisnya)." Di dalam 


263 Flanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


736 II musNaD zMam SyaFI'I 





kitab Al Muhabah, ia berkata, "Perihalnya seperti apa yang kamu 
katakan." 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 737 





INI 
BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG WASIAT 
YANG BELUM PERNAH DIDENGAR DARINYA 


Ag IA Log LN JG 

yap pugappiselan 
Ag PE BI Ne Eee 
PA ee Oa aa 
Olga AA SAN AS SI Sa IA IS 263 Di asah 
Pu) SAI Va) 

AAN 33 TN J3 Tia jan Jb 

DLS ip Sela Bo IS ci RAN Cp) Cas JG 
O Gala Tio IE La Jai FUN IE Gal Bika Lp AI 
an PA C3 5 CI LN BI apa Ip DL 


Asy-Syafi'i RA berkata: 


1720. Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Ann bin Dinar, ia pernah mendengar Ikrimah bin Khalid mengatakan: 
Abdurrahman bin Ummul Hakam dalam sakitnya bermaksud agar 
istrinya mengeluarkan sebagian dari hak warisnya untuk sedekah, 
tetapi ia Theriolaks Maka Abdurrahman menikah lagi dengan 3 orang 
wanita, dan ia memberikan maskawin kepada setiap istri barunya itu 
sebanyak 1000 dinar. Hal tersebut diperbolehkan oleh Abdul Malik 


738 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








bin Marwan. Kemudian mereka semua bersekutu dalam 


seperdelapan.” 


Ar-Rabi' mengatakan bahwa ini perkataan Asy-Syafi'i RA. 


Asy-Syafi'i RA menyebutkan, "Aku berpendapat bahwa hal itu 
merupakan maskawin sepadannya." Ja mengesahkan pernikahan itu 
dan membatalkan apa yang lebih dari maskawin sepadannya, jika si 
' suami meninggal dunia dalam sakitnya itu. Dikatakan demikian 
karena hal itu hukumnya sama dengan wasiat, sedangkan wasiat untuk 
ahli waris tidak diperbolehkan. 


0 03 0 0-3 () - . So Jo ca 

CA PL SP Po ae Ann Urat 5 
Ke Uh ak LS IE 3 3 Jaa SU jp Kie 
Ni Tn Ik MR ? kebaa P, Lena ng. 01 o- 
AN —3 Asli ap Ab ol 3 ali Gill R1 al Ma 
HK tag Ot J3 Wails ME ET oa Ya He 
- Ao Leo. J0, 5. La sr, - 83 ka nana 113 Ge 
Ia Ane) A3 AL AS Len 3 Oles BG jan) ya Sl 
AB WE OS GA ta IA Uap 
1721. Safid bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Musa bin Ugbah, dari Nafi' maula Ibnu Umar, ia 
mengatakan: Bintu Hafsh bin Mughirah menjadi istri Abdullah bin 
Abu Rabi'ah, lalu Abdullah menceraikannya dengan sekali thalak. 
Kemudian Umar bin Khaththab menikahinya. Setelah itu, ia mendapat 
berita bahwa istrinya itu mandul, maka Umar menceraikannya 
sebelum menggaulinya. Bintu Hafsh menjanda selama masa 
kekhalifahan Umar dan sebagian dari masa kekhalifahan Utsman. 
Kemudian ia dikawini oleh Abdullah bin Abu Rabi'ah yang sedang 


S4 IR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Nikah Orang Sakit 
(hadits. Jid. 6, h. 276). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 


sakit agar ia ikut bersekutu dengan para istrinya yang lain dalam 
mewarisi, mengingat antara dia dan Abdullah ada hubungan famili.” 


. . 8 0g 203 . . . 303. 3 aa, 
2 OI Amir op Me aa Ugal - Ay 
SN Jd Cai yA) GS Tah ul 
1722. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari Nafi': Bahwa Abu Rabi'ah menikah ketika sedang sakit 
keras, dan hal itu diperbolehkan.” 


SS HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Nikah Orang Sakit 
(hadits. Jld. 6, h. 276). 
“$ Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


740 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








PESTA 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG ADAB 
SEORANG HAKIM 


() 4 0. Aa 
AH bo md aa 53 olah Cop yr 
Hd TN ra A 2, 1 “ro 2: € . o- Opa o 0 
y :JB plg sale DI Gan Al A pagi da 3G do Peng 
“ - Ke , Maa ata Te ae 8 
1723. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin 
Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya bahwa 
Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah seorang gadhi 
memutuskan perkara, atau janganlah seorang hakim memutuskan 


perkara di antara 2 orang yang bersengketa sedangkan dia dalam 
keadaan marah.” 


OA 0 OL . 


Pa 3-3 
PEP Blah LS ya aa Ws -vye 


. 30. 


, ng TE 4 L..... Ge ( - 2. £o- 0 0 
II Ipa MA aa AE PR NP Aa 





27 HR. Muslim, dalam 30 pembahasan tentang kehakiman, 7 bab: Dimakruhkan 
Seorang Hakim Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah (hadits no. 16/1717). 
HR. Abu Daud, dalam 19 pembahasan tentang kehakiman, 9 bab: Seorang Hakim 
Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah (hadits no. 3589), diriwayatkan dari 
Abu Bakar dengan redaksi: Tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah 
pada dua orang yang berseteru. 

HR. Ibnu Majah, dalam 13 pembahasan tentang kehakiman, 4 bab: Hakim Tidak 
Boleh Menghakimi dalam Keadaan Marah (hadits no. 23 16). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 20401. Jld. 7 dari hadits Abu 
Bakrah. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang adab Hakim, bab: Tidak Boleh 
Menghakimi dalam Keadaan Marah (hadits. Jld. 10, h. 105). 


MUSNAD IMAM Nara | 741 


AaeG BEA OB AI Yr JI ol IG dh die AN Ko 


AB SI Wa ih IS Tato me ol 

1724. Orang yang terpercaya, mengabarkan kepada kami dari 
Zakaria bin Ishag, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu 
Ma'bad, dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda 
kepada Mu'adz ketika beliau mengangkatnya menjadi utusan, "Jika 
mereka menaatimu, beritahukanlah kepada mereka bahwa diwajibkan 
atas mereka bersedekah yang diambil dari para hartawan dan 
diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. ss 


2 “3. 


Ka api SEN op plan 2 Pai ag EN Cl -NVYo 


. 





988 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Zakaria bin Ishag: 

HR. Al Bukhari, dalam 24 pembahasan tentang zakat, 63 bab: Menerima Sedekah 
dari Orang Kaya dan Diberikan Kepada Fakir Miskin (hadits no. 1496). 

HR. Muslim, dalam 1 Pembahasan tentang Iman, 7 bab: Do'a Kepada Dua Kalimat 
Syahadat dan Syari'at Islam (hadits no. 29/19). 

HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 5 bab: Tentang Zakat Hewan 
Ternak (hadits no. 1584). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 5 pembahasan tentang zakat, 6 bab: Hadits Tentang 
Dimakruhkannya Mengambil Harta Pilihan dalam Bersedekah (hadits no. 625). 

HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Wajib Zakat (hadits no. 
2434). 

HR. Ibnu Majah, dalam 8 pembahasan tentang zakat, 1 bab: Fardhu Zakat (hadits 
no. 1783). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Tentang Keutamaan Zakat 
(hadits. Jld. 1, h. 379). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 2071. Jld. 1 dari Musnad Ibnu 
Abbas. 

HR. Ad-Daru Outhni, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Perintah Mengeluarkan 
Sedekah dan Penjelasan Pembagiannya (hadits. Jld. 4, h. 136). 


742 || musNaD IMAM SYAFI'T 








. 


it ofa, At du uan Ji j Gis Sg Ole 
Kera) JB AIA IE G3 Gk West La Batal 


1725. Orang yang terpercaya, yaitu Yahya bin Hasan, 
mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Sa'id bin Abu 
Sa'id, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Anas bin Malik, 
ja menceritakan: Bahwa seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, 
aku memohon kepadamu karena Allah! Apakah Allah telah 
memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum hartawan kami, 
lalu diberikan kepada kaum fakir-miskin kami?" Nabi SAW 
menjawab, "Ya Allah, ya. sai 


— AS 3 Ai & Oa aa Up ya 
4 0. 6-1 G3 Ta a25 0 0-43 
Aa Hi PUG Pd ye AA 
ad 3G us Bf oa Is hd de Ke 
1726. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Harun bin 


Riyab, dari Kinanah bin Nu'aim, dari Gabishah bin Mukharig Al 
Hilali, ia menceritakan: Aku menanggung suatu diyat (rampasan), 





?69 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Al-Laits: 

HR. Al Bukhari, dalam 3 Pembahasan tentang Ilmu, 6 bab: Hadits Tentang Ilmu 
(hadits no. 63). 

HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 23 bab: Hadits Tentang Orang 
Musyrik Masuk Masjid (hadits no. 486). 

HR. An-Nasa'i, dalam 22 pembahasan tentang puasa, 1 bab: Wajib Puasa (hadits no. 
2091). 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Bilal Mengucapkan Igamah Ash- 
Shalah (Tanda akan didirikannya shalat) dan Hukumnya Adalah Sunnah (hadits no. 
1402). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 12719. Jld. 4 dari Musnad Anas 
bin Malik. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dalam 5 Pembahasan tentang Iman, 4 bab: 
Fardhu Iman (hadits no. 154). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 743 


maka aku datang kepada Nabi SAW. Lalu aku tanyakan kepada 
beliau, maka beliau bersabda, "Kamu tunaikan zakatnya," hingga 
akhir hadits.” 


03 Ao “3 


SP pi Gan Ga RPG Dia US -AVYV 


FIT Td 03 0 


pena ui CA real alas Ol jd oi SAP oi AI Ia Aa dl 
Ob: IE Ti ab Tata AN Ta IS al le An Jie bi 
LP SAY GA Aa Ya 


1727. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Hisyam (yakni Ibnu Urwah), dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Addi 
bin Khiyar: Ada 2 orang lelaki menceritakan kepadanya bahwa 
keduanya pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu meminta 
sebagian harta zakat kepada beliau. Maka Rasulullah SAW 
memandang keduanya dari atas hingga ke bawah, lalu bersabda, "Jika 
kamu berdua suka, tetapi tidak ada bagian padanya untuk orang kaya 
dan tidak pula untuk orang yang mempunyai kekuatan lagi 


OI. Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadits no. 15916. Jld. 5 dari hadits 
Oubaishah bin Al Makharig Al Hilali. 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Jaminan, bab: Kewajiban Memiliki 
Pada Barang Jaminan (hadits. Jld. 6, h. 73). 

Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Harun: 

HR. Muslim, dalam 12 pembahasan tentang zakat, 36 bab: Siapa yang Dibolehkan 
Menerima Persoalan (hadits no. 109/1044). 

HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 27 bab: Tentang Siapa yang 
Dibolehkan Menerima Persoalan (hadits no. 1640). 

HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 80 bab: Sedekah Bagi Orang 
yang Membawa Barang Sedekahannya (hadits no. 2578). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang zakat, bab: Siapa Saja yang Dibolehkan 
Menerima Sedekah (hadits. Jld. 1, h. 396). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 11 pembahasan tentang zakat, 7 bab: 
Penyaluran Zakat (hadits no. 3291). 


744 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








pekerjaan.” 


#0. o e- - # (3 J3 0. LN esa aa 
BP 3 ole Aoi Jak 2 BULU YA 
M5 IA aa Sa oh SB AN J3 G 1d 3 OA 
Bin Se ata, ., y Ae sean ... L aa. oi 
She Ko Spa Ja dag anne TS Ag 
1728. Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah RA bahwa Sa'd pernah bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku menemukan istriku 
bersama seorang lelaki, apakah aku menangguhkannya hingga aku 


mendatangkan 4 orang saksi?" lalu Rasulullah SAW bersabda, 
"Ya, 872 





7 Dari beberapa perawi meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah: 

HR. Abu Daud, dalam 3 pembahasan tentang zakat, 24 bab: Siapakah yang 
Diberikan Sedekah? Dan Batasan Kaya (hadits no. 1633), diriwayatkan dari 
Ubaidillah bin Udai bin Al Khiyar dari dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW 
dengan redaksi: Jika kamu berdua mau, maka aku berikan dan tidak ada bagian 
untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang berpenghasilan tetap. 

HR. An-Nasa'i, dalam 23 pembahasan tentang zakat, 91 bab: Masalah Orang yang 
Berpenghasilan Tetap (hadits no. 2597). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 17994. Jld. 6 dari hadits dua orang 
yang mendatangi Rasulullah SAW dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam HR. Abu Daud. 

HR. Abdurrazzag dalam Mushannif-nya, dalam pembahasan tentang zakat, bab: 
Berapa Persen Harta Karun yang Harus Dizakatkan? dan Untuk Siapakah Zakat 
Tersebut? (hadits no. 7154). 

”2 HR. Muslim, dalam 19 Pembahasan tentang Li'an (Mengutuk) (hadits no. 
15/1498). 

HR. Abu Daud, dalam 34 pembahasan tentang diyat, 12 bab: Tentang Seseorang 
yang Mendapatkan Orang Lain Berzina dengan Istrinya, Apakah Ia Membunuh 
Orang Lain Tersebut? (hadits no. 4533). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 10014. Jld. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa' dalam 36 pembahasan tentang kehakiman, 
19 bab: Menghakimi Orang yang Mendapatkan Orang Lain Berzina dengan Istrinya 
(hadits no. 19). 

HR. Imam Malik dalam 4! Muwaththa', dalam 41 pembahasan tentang hukuman 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 745 





MEI Ta Peta menata mmk 


SAN ob AS 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
MAKANAN, MINUMAN DAN 
MEMAKMURKAN BUMI 


S3 pa be Ju ada Gp LI maa La 
Bea ASN gd anta lin IS yak 
Bagian dari apa yang belum pernah didengar oleh Ar-Rabi' 
dari Asy-Syafi'l, dan ia berkata, "Ketahuilah bahwa ini adalah bagian 
dari ucapan dan perkataannya yang aku dapati dalam kitab Al Kabir Al 
Mabsuth. 


. aa. . 2, n .. 4 . . - ja : 
A3 gi 33 BL CA TS AI Cop CS JG -AVYA 
Nana ceree er. N 8 AP TA 0... ... 

ml Ga PL 53 
1729. Asy-Syafi'i RA mengatakan: Malik mengabarkan kepada 


kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah: Bahwa 
sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memakan setiap 





had, 1 bab: Hadits Tentang Hukuman Rajam (hadits no. 7). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang hukuman had, bab: Saksi dalam 
Perbuatan Zina (hadits. Jld. 8, h. 230). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang minuman keras dan hukuman had pada 
pelakunya, bab: Seseorang Mendapati Orang Lain Berzina dengan Istrinya 
Kemudian Ia Membunuh Orang Lain Tersebut (hadits. Jld. 8, h. 337). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 16 Pembahasan tentang Talag, 5 bab: 
Li'an (hadits no. 4282). 


746 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








hewan yang bertaring dari kalangan hewan-hewan pemangsa.” 


eri SEA op Us Pa) J6 — Vr. 
Hala de Je Dp 


1730. Asy-Syafi'i mengatakan: Sufyan mengabarkan kepada 
kami dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah, dari Nabi 
SAW tentang hadits yang semisal.” 





78 HR. Al Bukhari, dalam 72 pembahasan tentang menyembelih dan berburu, 29 
bab: Hukum Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 5530), 
diriwayatkan dari Tsa'labah dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW, 
melarang memakan binatang buas yang bertaring. 

HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan menyembelih dan binatang 
apa saja yang halal dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring 
dan Burung yang Memiliki Cakar (hadits no. 14/1932), diriwayatkan dari Abu 
Tsa'labah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Abu Daud, dalam 22 pembahasan tentang makanan, 33 bab: Larangan 
Memakan Binatang Buas (hadits no. 3802). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 18 pembahasan tentang makanan, 3 bab: Hadits Tentang 
Larangan Memakan Binatang yang Memiliki Taring dan Cakar (hadits no. 1477). 
HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang Buas yang Tidak 
Boleh Dimakan (hadits. Jld. 2, h. 85). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 25 pembahasan tentang berburu, 4 
bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 13). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: 
Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5279), diriwayatkan dari 
Abu Tsa'labah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat 
Al Bukhari. 

"4 HR. Al Bukhari, dalam 76 pembahasan tentang kedokteran, bab: Susu Keledai 
Betina (hadits no. 5780). 

HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan menyembelih dan hewan 
apa saja yang halal dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring 
dan Burung yang Mempunyai Cakar (hadits no. 12/1932). 

HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 28 bab: Haram Memakan 
Binatang Buas (hadits no. 4336). 

HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu, 13 bab: Hukum Memakan 
Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 3232). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 17755. Jld. 6 dari hadits Abu 
Tsa'labah Al Khasyani. 


MUSNAD IMAM SYAFI”I || 747 


in PI oi Jatah 33 ML Ust yr 
MERE PI gp SIA Ul GP year 
NG NA pang 


1731. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Hakim, dari Ubaidillah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Hurairah 


RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Semua hewan 


pemangsa yang bertaring adalah haram." 


- 
- 03 30 ..» 


AT PI Yi IPS Oka bp -NVYY 
JA PA Tee apa Kab JG 25 A1 "3 
PIA 3 
1732. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 


Amr bin Dinar, dari Jabir RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah 
memberi kami makan daging kuda, dan beliau melarang kami 


HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang yang Haram 
Dimakan Karena Orang Arab Tidak Memakannya (hadits. Jld. 9, h. 315). 

"5 HR. Muslim, dalam 34 pembahasan tentang berburu dan Menyembelih dan 
Hewan yang Boleh Dimakan, 3 bab: Haram Memakan Binatang yang Bertaring dan 
Burung yang Mempunyai Cakar (hadits no. 15/1933), diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dengan redaksi: Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram 
dimakan. 

HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 28 bab: Haram Memakan 
Binatang Buas (hadits no. 4335), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Ibnu Majah, dalam 28 pembahasan tentang berburu, 13 bab: Hukum Memakan 
Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 3233). 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 25 pembahasan tentang berburu, 4 
bab: Haram Memakan Binatang Buas yang Bertaring (hadits no. 14). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Binatang yang Haram 
Dimakan Karena Orang Arab Tidak Memakannya (hadits. Jld. 9, h. 315). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: 
Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5278). 


748 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








memakan daging keledai.” 


A 5 o 0. ca. 2, Aa Sr r.a 
IN Snp SAN 12 TAB 18 la Gp ol UN vr 


BAG ng ala An Io Ip ab BUBUR HE Ea 


1733. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
Fatimah, dari Asma, ia mengatakan: Kami pernah menyembelih 
seekor kuda di zaman Nabi SAW, lalu kami memakannya.” 


IL A3 NP Aj Mu Ui re 
g 2 s0 Ke SNN ab Nag o- - o B3 - Pn ari 
aa 4 .3 Fa ... ... 2 .. naa 2, 2 5 P4 ot Aa - 
AI CPI P3) BEN CS GP AS PP si lag AP Al Gale 
pY 
1734. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Abdullah dan Al Hasan -keduanya anak Muhammad bin Ali- dari 


ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib RA: Nabi SAW pada tahun perang 
Khaibar melarang kami dari nikah mut'ah dan memakan daging 





76 HR. At-Tirmidzi, dalam 26 pembahasan tentang makanan, 5 bab: Hadits Tentang 
Hukum Makan Daging Kuda (hadits no. 1793). 

HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 29 bab: Dibolehkan 
Memakan Daging Kuda (hadits no. 4339). 

HR. Ibnu Hibban, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 2 bab: Binatang yang 
Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5268). 

”7 HR. Al Bukhari, dalam 72 pembahasan tentang menyembelih dan berburu, 27 
bab: Hukum Daging Kuda (hadits no. 5519). 

HR. Ad-Daruaguthni, dalam Pembahasan tentang Minuman Keras dan Sejenisnya, 
bab: Berburu, Menyembelih, Makanan dan Lain-lain (hadits 76, h. 290). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang kurban, bab: Hukum Makan Daging 
Kuda (hadits. Jld. 9, h. 327). 

HR. Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih-nya, dalam 40 pembahasan tentang makanan, 
2 bab: Binatang yang Boleh dan Tidak Boleh Dimakan (hadits no. 5271). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I || 749 





keledai kampung.” 


0-3 J3 90 1 


IE ME GP gp TE ea Ui -yvre 
io Ip Vj Hap ep Ba 
SA BS ps 


1735. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az- 
Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b 
bin Jatsamah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada 


"8 YR. Al Bukhari, dalam 64 Pembahasan tentang Perang, 38 bab: Perang Khaibar 
(hadits no. 4216), diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi: Bahwasanya 
Rasulullah SAW melarang nikah Mut'ah pada perang Khaibar dan melarang makan 
daging keledai jinak. 

HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan 
Keterangan Bahwa Ia Dibolehkan Kemudian Dihapus Hukumnya Kemudian 
Dibolehkan Lagi Kemudian Dihapus Hukumnya dan Pengharamannya Abadi 
Sampai Hari Kiamat (hadits no. 29/1407), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 26 pembahasan tentang makanan, 6 bab: Hadits Tentang 
Daging Keledai Jinak (hadits no. 1794), diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib 
dengan redaksi: Rasulullah SAW melarang nikah Mutah pada waktu perang 
Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak. 

HR. An-Nasa'i, dalam 42 pembahasan tentang berburu, 31 bab: Haram Memakan 
Daging Keledai Jinak (hadits no. 4346), diriwayatkan dari Ali dengan redaksi: 
Rasulullah SAW melarang nikah Mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang 
makan daging keledai jinak. 

HR. Ibnu Majah, dalam 9 pembahasan tentang nikah, 44 bab: Larangan Nikah 
Mut'ah (hadits no. 1961), diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan redaksinya 
serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 28 pembahasan tentang nikah, 18 
bab: Nikah Mut'ah (hadits no. 43), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya serupa 
dengan yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 7, 
h. 201). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 14 pembahasan tentang nikah, 5 bab: 
Nikah Mut'ah (hadits no. 4143), diriwayatkan dari Ali dan redaksinya serupa dengan 
yang telah disebutkan dalam riwayat Al Bukhari. 


750 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


tanah terlarang kecuali hanya bagi Allah dan Rasul-Nya.” 


— 3 


33 pa da Ken on ka 
» ... SA P3 


Ta Alba 1323 OB #3 1583 GAS AI IE Lb aU 


33 PEN PN Man au GB cc. 0 
Na PUS ai) BG 3 La B5) Za mall 3g JS 
ah 5) 2 rana SI Bi KEL MU ol Ui RAT 


79 HR. Al Bukhari, dalam 56 pembahasan tentang jihad, 146 bab: Penghuni Negeri 
Menetap Sehingga Membuat Anak-anak dan Anak Cucu Terbunuh (hadits no. 
3012). 

HR. Muslim, dalam 32 pembahasan tentang jihad dan Perjalanan, 9 bab: Dibolehkan 
Membunuh Wanita dan Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada di Permukiman 
(hadits no. 26/1745), diriwayatkan dari Ash-Sha'bu bin Jatsamah dengan redaksi: 
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang anak cucu orang musyrik yang bermukim 
di negeri mereka yang menyebabkan wanita dan anak cucu mereka terbunuhnya , 
Beliau bersabda, "Mereka adalah keturunan mereka juga" 

HR. Abu Daud, dalam 9 pembahasan tentang jihad, 121 bab: Tentang Membunuh 
Wanita (hadits no. 2672), diriwayatkan dari Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa 
dengan yang telah disebutkan. 

HR. At-Tirmidzi, dalam 22 pembahasan tentang perjalanan, 19 bab: Hadits Tentang 
Larangan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 1570), diriwayatkan dari 
Ibnu Jatsamah dengan redaksi: Mereka adalah keturunan orang tua mereka. 

HR. Ibnu Majah, dalam 24 pembahasan tentang jihad, 30 bab: Serangan, Bermukim 
dan Membunuh Wanita dan Anak-anak (hadits no. 2839), diriwayatkan dari Ibnu 
Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Muslim. 
HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 16422. Jld. 5 dari hadits Ash- 
Sha'bu bin Jatsamah. 

HR. Ibnu Jarud dalam Al Muntaga, bab: Orang yang Membunuh Mereka yang 
Berada di Permukiman Tidak Dibebani Dosa (hadits no. 1044), diriwayatkan dari 
Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. 
Muslim. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang perjalanan, bab: Membunuh Wanita dan 
Anak-anak Tanpa Sengaja yang Berada di dalam Permukiman dan Persembunyian 
dan Hadits Tentang Dibolehkannya Menetap (hadits. Jld. 9, h. 78), diriwayatkan dari 
Ibnu Jatsamah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam riwayat 
Muslim. 

HR. Ibnu Hibban, dalam 5 Pembahasan tentang Iman, bab: Fitrah (hadits no. 136). 


MUSNAD IMAM SYAFI”T || 751 


£ 


UE gagah al Gan sad Udi las al TA 
AN Ty AMA BU ie He aga SS, sale SY ui 
Sab abu Torgatus Hd 
Ab jai JS Sy gg We LA, ai 


Ip pa La alba! IP LAS Ud ga 

1736. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami 

dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya: Umar bin Khaththab 
mempekerjakan seorang maula-nya yang dikenal dengan nama Hunai 
untuk mengurus tanah hima. Lalu ia berkata kepada Hunai, "Hai 
Hunai, lapangkanlah dadamu untuk orang-orang dan takutlah kamu 
terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa orang 
yang teraniaya itu diperkenankan. Biarkanlah pemilik ternak unta dan 
pemilik ternak kambing masuk (ke dalam tanah hima). Berhati-hatilah 
kamu terhadap ternak milik Ibnu Affan dan Ibnu Auf, karena 
sesungguhnya jika ternak keduanya binasa, maka keduanya akan 
kembali ke kebun kurma dan ladangnya. Sesungguhnya pemilik 
ternak kambing yang sedikit itu nanti akan datang dengan anak-anak 
yang ditanggungnya, lalu ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai 
Amirul Mukminin (tolonglah kami)'. Lalu, apakah aku tinggalkan 
mereka. Celakalah kamu, air dan tempat penggembalaan lebih ringan 
bagiku daripada dinar dan dirham. Demi Allah, barangkali hal tersebut 
akan memberikan gambaran kepada mereka bahwa aku telah berbuat 
aniaya terhadap mereka mengingat tanah tersebut adalah negeri 
mereka sendiri, mereka berperang membelanya di zaman Jahiliyah 
dan mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki tanah tersebut. 
Seandainya tidak ada harta yang dibebankan kepadaku untuk 
sabilillah, niscaya aku tidak akan membuat tanah hima sejengkalpun 


752 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








di negeri tempat tinggal kaum muslim." 


Far op PE PI oi pA PCB USA NY 

Pr ab alif Tuah la oat Ipa H3 CI 26 

Alai HA AR di 3 

Year SSI SI PN kaga Ke Mp3 
1 be mean 


1737. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, ia mengatakan: Ketika Rasulullah SAW 
tiba di Madinah, beliau meminta sebagian dari rumah orang-orang 
(penduduk Madinah). Maka, berkatalah segolongan orang dari 
kalangan Bani Zuhrah, "Menjauhlah dari kami, wahai anak lelaki 
Ummu Abd!" Rasulullah SAW bersabda, "Jika demikian, mengapa 
Allah mengutusku? Sesungguhnya Allah tidak akan menyucikan suatu 
umat yang tidak mau memberikan sebagian dari miliknya untuk hak 
orang-orang yang lemah di kalangan mereka. sei 


Nya ola Pa PES 3 Up -AVYA 
ae BAGA 2 alas Asad 3 Tb Cot ai abs Ag ala Ai 
BS ip ip BAN CA oat Ten : JB, 


1738. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, 
dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah 


20 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

281 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Setiap 
Tanah Kosong yang Tidak Ada Pemiliknya dan Dimanapun Berada (hadits. Jld. 6, h. 
145). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 753 


kepada Az-Zubair, sedangkan Umar bin Khaththab RA 
menghadiahkan semua tanah Agig dan menanyakan, "Di manakah 
orang-orang meminta bagian dari tanah?" Al Agig adalah suatu tempat 
yang letaknya dekat dengan Madinah.” 


SA APA UD AP MG AA -ivra 

ae Dad BALA At “ 2 Dan SA : P3 GA MS ASEAN . . 
AI Ji Ia La IG al ala Ai lo AI Sip EA “2 
? 0 aa Can Pa 2 . 2. 
TAB G3 a33 Jab 1 IU 0 ag 
1739. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, "Barangsiapa yang menahan kelebihan air untuk 
menghambat tumbuhnya tetumbuhan, niscaya Allah akan menahan 

kelebihan rahmat-Nya terhadap orang itu kelak di hari Kiamat. ti 





22 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Setiap 
Tanah Kosong yang Tidak Ada Pemiliknya dan Dimanapun Berada (hadits. Jld. 6, h. 
146). 

283 HR. Al Bukhari, dalam 41 pembahasan tentang tanaman dan pertanian, 2 bab: 
yang Mengatakan Bahwa Pemilik Pengairan Lebih Berhak Terhadap Air Sampai Ia 
Tercukupi (hadits no. 2353), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Tidak 
boleh menghentikan kelebihan air agar tanaman tidak lagi tumbuh. 

HR. Muslim, dalam 22 pembahasan tentang musagah (Pengairan dengan 
konsekwensi buahnya dibagi dua), 8 bab: Diharamkan Menjual Sisa Air yang 
Terdapat di Padang Sahara dan Dibutuhkan Untuk Pengairan Tanaman dan 
Diharamkan Juga Melarang Mengambilnya dan Diharamkan Juga Menjual Hewan 
Pejantan yang Langka (hadits no. 36/1566), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang kehakiman, 
25 Bab: Ketentuan hukum tentang air (hadits no. 31), diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan dalam HR. Al 
Bukhari. 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Hadits 
Tentang Larangan Menghentikan Air yang Lebih (hadits. Jld. 6, h. 151), 
diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 


754 | MUSNAD IMAM SYAFI'T 








or A 3 ea | .. 4 ee. 3 . 7.. 
Ae IN Oi 53 plan 5 MIL Kat ve 
2. ra Pi 2 ar... gen ya 0. Ne 
JB 3 Sp Up EA Jb alah 
1740. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari 
ayahnya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya, dan 


tidak ada hak bagi orang yang aniaya (ingin menguasai tanpa 
hak). 1084 


ata NA e, p ... 3 Her un TG 7... 
Ae In Ito Ai Ips Ol ob 53 oi Ul -vtA 
si (ATA & ». at .” .? . p. .. Fs Dn Gap 
SL AI SEO PN Ga Ep KA LA dB al 
NP TOP 
Pe Nan, 
1741. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barangsiapa 
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah untuknya, 


sedangkan tanah yang biasa adalah untuk Allah dan Rasulullah-Nya, 
kemudian tanah itu untuk kalian dariku." 





HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 24 pembahasan tentang jual beli, 5 bab: 
Jual Beli yang Dilarang (hadits no. 4954). 

984 yIR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 36 pembahasan tentang keputusan 
hukum, 24 bab: Memutuskan Masalah Membuka Lahan Kosong (hadits no. 28). 

HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang membuka lahan kosong, bab: Barang 
Siapa yang Membuka Lahan Kosong Maka Menjadi Miliknya dengan Keputusan 
Hukum Rasulullah SAW Tanpa Harus Melalui Penguasa (hadits. Jld. 6, h. 143). 

285 HR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Membuka Lahan Kosong, bab: 
Tidak Boleh Membiarkan Orang Dzimmi (Kafir yang tinggal di Negara Islam) 
Membuka Lahan Kosong, Karena Rasulullah SAW Menetapkannya Untuk Orang 
Muslim (hadits. Jld. 6, h. 143). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 755. 


III ai pi oa Ep ARI KE UN VE 
Lab 015 sia BG OI Ii Ok Ud of alat op kale Uda 
7 2 ". £ AU Le. #.. Pakai o £ ae MP o 
VE B3 31 3 CA OI NN aa JB) dr 
JA Sig GA AG Ia 2 UH 

, P4 GA OLI Pane AN . Pa DN AA AP TA Gian Tg 
YAI Ia HJ TE AI op) Alas Hi ab UI JB NIS 
Ttm Gia G3 1G AI ME ol Bias la obi 

Aming AG Ji da ARI ai ASIN MU Jie ah SAS 

1742. Abdurrahman bin Hasan bin Oasim Al Azragi 
mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Algamah bin Nadhlah 
bahwa Abu Sufyan bin Harb berdiri di halaman rumahnya dan 
memukulkan kakinya ke tanah, lalu berkata, "Batasan tanah, memang 
tanah itu mempunyai batasannya. Ibnu Fargad Al Aslami menduga 
bahwa aku tidak mengetahui mana yang hakku dan mana hak dia. 
Milikku adalah bagian yang putih, sedangkan miliknya adalah tanah 
yang hitam, dan bagiku batasan antara ini dan itu." Hal tersebut 
sampai kepada Umar bin Khaththab RA, maka ia berkata, "Tidak ada 
bagi seseorang selain dari apa yang dilingkari oleh pagarnya, 
sesungguhnya menghidupkan tanah itu ialah berupa tanah yang 
ditanami, galian, atau dikelilingi dengan tembok (pagar)."”"6 
Atsar ini merupakan contoh pembatalan yang dilakukan oleh 

Umar RA terhadap batasan tanah yang tidak memakai hal-hal tersebut 
dan perumpamaan mengenai tanah yang ada batasannya. 


986 YR. Al Baihagi, dalam Pembahasan tentang Membuka Lahan Kosong, bab: Cara 
Membuka Lahan dan Berapa Biaya yang Dibutuhkan (hadits. Jld. 6, h. 148). 

HR. Al Bukhari, dalam 78 pembahasan tentang adab, 56 bab: Firman Allah SWT, 
"Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik serta memberi 
sedekah kepada keluarga dekat." (hadits no. 6063). 


756 || musNaD IMAM SYAFI'T 














- 
..903 - 23 4 9 ce 2 


BP EA oi eta 5P ES Ih OK Cg ver 

# ATA 2 pa ale A1 lo A1 pon ON Gb AI yan Haa 
Io MI OS aa BSE Ades en ui 
Pp 2 Ae an ng ls LT Aa ala Ai 
Bea ag AW Aa MA 


yg: SIG dora JG YAI JUL Ie al Ih Ne 


AD ab GS :JG Fa) Da ti JG Ga 
“JG ISA SN Un EP In G 5 SI btn, Jalan 


. 


ad adi la JB gl diet A1 Ip Uas 


c 023 son 083 


Apar 3 Zn Kadi EL Uas 3 PE 13 Ulas 09 
Ai dn Li Mela sana TA kata ale MN Je 3 
“ . 2. N 2... 3 
Buih Sa AI ET JS ala IG DS AS Han JG IG 
3.J.9 P3 5 
Ha PAI SB da “of AKAN 
03m 3... 0.2 
2 Halo BI) 
1743. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA: Rasulullah SAW 
bersabda, "Wahai Aisyah, kamu tidak mengetahui bahwa Allah SWT 
telah memberitahukan kepadaku tentang suatu perkara yang telah 
kumintakan kepada-Nya agar dijelaskan." Sebelumnya Rasulullah 
SAW tinggal selama beberapa hari, terbayang-bayang oleh beliau 
seakan-akan mendatangi para istri beliau, padahal kenyataannya 


beliau tidak mendatangi mereka. "Dua orang lelaki datang kepadaku, 
salah seorang di antaranya duduk di dekat kedua kakiku, sedangkan 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 757 


yang lain duduk di dekat kepalaku. Lalu orang yang berada di dekat 
kedua kakiku berkata kepada orang yang berada di dekat kepalaku, 
'Apakah yang dialami oleh lelaki ini (maksudnya Nabi SAW)?' Ia 
menjawab, 'Terkena sihir. Si penanya berkata, 'Siapakah yang telah 
menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin Asham'. Si penanya berkata, 
"Di mana diletakkannya?' Ia menjawab, 'Di dalam kegelapan -perawi 
menyebutkan sisir dan rambut yang rontok di bawah batu besar (Rabi' 
ragu)- yaitu di sumur Dzarwan'." Perawi melanjutkan kisahnya: Lalu 
Rasulullah SAW datang ke sumur tersebut dan bersabda, "Sumur 
inilah yang diimpikan kepadaku, puncak-puncak pohon kurmanya 
seakan-akan mirip dengan kepala-kepala syetan, dan seakan-akan 
airnya itu merah seperti cairan pacar." Lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan agar barang tersebut dikeluarkan (dari dalam sumur). 
Aisyah RA melanjutkan kisahnya: Lalu aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, mengapa -Sufyan mengatakan bahwa Aisyah bermaksud- 
engkau tidak menangkalnya?" Aisyah melanjutkan kembali kisahnya: 
Maka Nabi SAW menjawab, "Allah telah menyembuhkan diriku, dan 
aku tidak suka menimpakan keburukan terhadap orang lain dari sihir 
ini (yakni membalikkannya kepada pelakunya)" Aisyah .RA 
mengatakan bahwa Labid bin A'sham adalah seorang lelaki dari 
kalangan Bani Zuraig, teman sepakta orang-orang Yahudi. 


PA Len mb Ls. “0 () 0. Sa Pe ah te 8 
SIA Altman BI 3D oh LAN LP Otak Uopel Ve 


- 
bs ad 


0. . 7 - 
- 


AE IL GA) Pl Pat ol Bed on ES 
ia KPA Ko Ba Kai ol Up IE Spa 
Ga Se 6 

1744. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 


ia pernah mendengar Bujalah mengatakan: Umar RA pernah menulis 
surat (kepada para amilnya), "Bunuhlah oleh kalian setiap penyihir 


731 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


laki-laki dan perempuan." Bujalah melanjutkan kisahnya, "Maka kami 
membunuh 3 orang penyihir perempuan." Ia mengatakan lagi, "Kami 
menerima sebuah berita bahwa Hafshah —istri Nabi SAW— pernah 
membunuh seorang budak perempuan miliknya yang telah 
menyihirnya. Sl, 





?7 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 759 


an SP TNI AS 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG WASIAT 
YANG BELUM PERNAH DIDENGAR DARI 
ASY-SYAFT'I RA. 


OA yi Gp Pai gina Gp Sa Ul -yvto 


»3, SN An ai 5 JIE AA seusia ip AP 


A3 Keji sate yS gan af ong US Ha Haa AI 
JB coil LI (DA Uta -JU sia J3 Lp Legi 16 tol 
D3 


at BII Ol GA EPA 3 ga JU 


1745. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 
Hujair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas: Bahwa pernah ditanyakan 
kepadanya, "Bagaimana keputusanmu tentang umrah sebelum haji, 
sedangkan Allah SWT telah berfirman, 'Dan sempurnakanlah ibadah 
haji dan umrah karena Allah'" (Os. Al Bagarah (2): 196) Ibnu Abbas 
balik bertanya, "Bagaimanakah kalian membaca, 'Sesungguhnya utang 
itu sebelum wasiat, ataukah wasiat itu sebelum utang?" Mereka 
menjawab, "Wasiat sebelum utang." Ibnu Abbas bertanya, "Manakah 
di antara keduanya yang kalian dahulukan?" Mereka menjawab, 
"Utang." Ibnu Abbas berkata, "Hal itu pun sama saja."?88 


Asy-Syafi'i berkata, "Bahwa Mendahulukan adalah boleh." 


Bea eta Gea Sae ai 
88 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang wasiat, bab: Mendahulukan 
Melunasi Utang atas Wasiat (hadits. Jld. 6, h. 268). 


760 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Ie ai IPP Aib ap MIL UR van 
abi 2G Gn Yg gp ES Op AE, Jae Ab Ul 5) 
MMA Cap Unit US 


1746. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 
Ali bin Husain, ia mengatakan: Sesungguhnya yang mewarisi Abu 
Thalib hanyalah Agil dan Thalib, tetapi Ali dan Ja'far tidak 
mewarisinya. Ali bin Husain melanjutkan kisahnya, "Karena itu, kami 


tinggalkan bagian kami yang ada di Sya'b." 89 


Pd () 03 
Kab pa 3 AAS Up 3 Agt JB —1VLV 


o - 0. co 8 0 - otoco. Pa IN) Pa | 9. .8 
No pn nia Ta po to or or, . “ta oto. Lo 
II 3 da Jb La jin Gi AAA GUI JB Ba YPP 
P Tana urat 0d Lo. 3d... C3 ot NP 0 #5 en 8x o- 
Ll JB AN AS LA Bb Ash Ula OI Ola AN Ap 


uda gia Jae BDS Ie bung gus 


1747. Asy-Syafi'i mengatakan: Muhammad bin Hasan atau 
lainnya dari kalangan orang-orang yang dipercaya dalam hadits atau 
kedua-duanya mengabarkan kepada kami dari Ya'gub bin Ibrahim, 
dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Abdullah bin 
Ja'far membeli suatu barang, maka Ali RA berkata, "Aku benar-benar 
akan datang kepada Utsman, dan aku benar-benar meminta kepadanya 
agar membatalkan  transaksimu." Kemudian Ibnu Ja'far 
memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Az-Zubair, maka ia berkata, 


289 YIR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 27 Pembahasan tentang warisan, 
13 bab: Warisan Agama Lain (hadits no. 11). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 761 


"Aku ikut menjadi rekanmu dalam transaksimu." Lalu Ali RA datang 
kepada Utsman RA dan berkata, "Batalkanlah transaksi dia!" Ibnu Az- 
Zubair berkata, "Aku bersekutu dengannya." Maka Utsman RA 
berkata, "Aku tidak mau membatalkan transaksi seseorang yang 


bersekutu dengan Ibnu Az-Zubair."”? 





70 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat Idul Fitri dan Idul Adha, bab: 
Hukum Mandi Sebelum Idul Fitri dan Idul Adha (hadits. Jld. 3, h. 278). 


762 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


Dota PIN 
Pa 


pelat 


BAGIAN DARI PEMBAHASAN TENTANG 
PERBEDAAN ALI DAN ABDULLAH TENTANG 
HAL-HAL YANG TIDAK DIDENGAR OLEH AR- 
RABI' DARI ASY-SYAFT'I 


Ga 1.2 & 6, 2. £ 
A9 AP PI KA MU JB -YVEA 

Ap 3 Jt LI OS 58 3 

KS AI UG YAN Aa YAN IS 3 Oei JS JS 

Ja an AS Sp P3 

1748. Asy-Syafi'i mengatakan: Ibnu Uyainah mengabarkan 

kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Zadzan, ia 

menceritakan: Seorang lelaki bertanya kepada Ali tentang mandi, 

maka ia menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu suka." Lelaki itu 

berkata, "(Yang aku maksudkan ialah) mandi yang sebenar-benarnya 

mandi." Ali menjawab, "Hari Jum'at, hari Arafah, Hari Raya Kurban, 
dan Hari Raya Fitri." 


3 Lal do Y - £ Es -. 1G o£ o- er 
Segar Pee PE NP as 


$ 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 


0 0, NN Ten Sa Naa Rene 2 y ( a of 2 EKA 
AA AB ae mamah peka APA eko AI pay H5 AP 
ka an ker 
Te al YP 2 PE Oi APP Ju 
A 


NI en Ro La enno. ng 0. co. 


. 


TN 


NN 


o - £ 
03 -— . si 


z » Ta PA Aa Pa Eh ear aan sa o 0 
HI AS jah DA H Ha as 2JE DANG ado ag ii 


. 0 - o ... 5 . - 9 
IE Lal SIG EA 3 dina 23 asi 


1749. Asy-Syafi'i mengatakan: Ibnu Uyainah mengabarkan 
kepada kami dari Abu As-Sauda', dari Ibnu Abdu Khair, dari 
ayahnya, ia mengatakan: Ali RA melakukan wudhu, lalu mengusap 
bagian atas kedua telapak kakinya dan berkata, "Seandainya aku tidak 
melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua telapak kaki 
beliau, niscaya aku menduga bahwa bagian bawahnya lebih berhak 
untuk diusap."??! 


Asy-Syafi'i mengatakan: Amr bin Haritsam menceritakan 
kepada kami dari Syu'bah, dari Ibnu Ishag, Najiyah bin Ka'b, dari Ali 
RA, ia menceritakan: Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, ayah 
dan ibuku menjadi tebusanmu, sesungguhnya ayahku telah mati." 
Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan kuburlah." Aku berkata, "Dia 
mati dalam keadaan musyrik." Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan 
kuburkanlah dia." Maka aku mengebumikan ayahku, kemudian 
datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Pergilah dan 
mandilah!" 


21 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


764 | MUSNAD IMAM SYAFI'TI 





HE PRP Ab PSA CAN AYO: 

Aka HE daa gl in KE Ph USAI 

2. ist pat Fe uh, -JG pall | S “15 yss Os “JS 
SAI j MB GA Jb ep 


1750. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib, 
bin Ghargadah dari Hibban bin Al Harits, ia mengatakan: Aku datang 
kepada Ali RA yang sedang bermarkas di Dair bin Musa. Aku 
menjumpainya sedang makan, lalu ia berkata, "Ke marilah silakan 
makan!" Maka aku berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud untuk 
puasa." Ali berkata, "Aku pun bermaksud untuk puasa." Lalu aku 
mendekat kepadanya dan makan. Setelah selesai, ia berkata, "Hai Ibnu 
Nabbah, serukanlah adzan shalat (Subuh)."”? 


AE 12 Walah gl IP Tb Up Me ACA -Avo1 
f rs 4 EN Li yaa Dio - . 0. 9. o 
IT AN 3 LAS) BI JG ESA op IP LP Ia Oi 
Sd 153 2 | g Oweg «Sal Org 2 o ke KO1g 2 og. Op 9 Ta 
283 
1751. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, 
dari Abu Ishag, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, ia 
menceritakan: Apabila engkau ruku, maka ucapkanlah, "Ya Allah, 
hanya kepada Engkaulah aku ruku, hanya kepada Engkaulah aku 


khusyu, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri, dan hanya kepada 
Engkaulah aku beriman serta kepada Engkaulah aku bertawakal." 


92 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Jarak Waktu Antara 
Adzan Bilal dan Ibnu Ummu Maktum (hadits. Jld. 1, h. 383). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 765 


Maka, sempurnakanlah rukumu.?? 


s0 9 
: 


HE ME 3 did ML 13 IL Urg — von 
Dengan Pon 3 int, - . 2. 0. Par ON P4 Mana 
om Sigis OS A1 3 PP UNI Dl oa 
SA Sa SN BA 3 demd! 
1752. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Khalid Al 
Hadzdza', dari Ubaidullah bin Harits, dari Al Harits Al Hamdani, dari 
Ali RA, ia menceritakan: Nabi SAW mengucapkan doa berikut di 
antara 2 sujud (yakni bila duduk di antara kedua sujudnya), "Ya Allah, 


ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku dan paksalah aku 
—untuk beribadah kepada-Mu—."” ii 


0. 0 0. 8 03 - Pn . . 1. 
0 . Ae Oi ot Aa 2, P3 re . sd os ta . rd Go. 
AN S3 ain dea lo Tpah OA Cg SA 


- 
Pn Ia 


Eu. go . PAN PO PN Pa RP NPSN Par ef . Cie 

An Gal Ot IS el Gi Kala II G3 AS al «Ju 
1753. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 

Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW 
melakukan doa gunut dalam shalat Subuh. Untuk itu, beliau 


mengucapkan, "Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Walid, Salamah 
bin Hisyam, dan Ayasy bin Abu Rabi'ah. ES 


?? Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

"4 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

S HR. Al Bukhari, dalam 78 pembahasan tentang adab, 110 bab: Mendo'akan 
Walid bin Walid (hadits no. 6200), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: 
Tatkala Rasulullah SAW mengangkat kepala dari ruku', Beliau berdo'a, "Ya Allah, 
selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam dan Iyasy bin Abu Rabi'ah, 
dan orang-orang yang beriman lagi lemah di Makkah. Ya Allah, timpakanlah 
tekanan-Mu kepada mereka yang berbuat zalim. Ya Allah, timpakanlah kepada 


766 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


op Ola 2 AI OA SPA UPI -Avot 
A - - » o- 
Pata iko Na) HE (op3 ja JUS ag 
— 3 PES Gis gag Si nas iga pi Er gd df 
- 0 4 one 2 0962 e 4 
2 san S3 | dee Oh 3 Ti Ha 
. Jl 


P4 


1754. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Abu Harun 
Al Ghanawi, dari Hithan bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Ali RA 
berkata, "Witir itu ada 3 macam. Barangsiapa yang menghendaki 
untuk melakukan witir di permulaan malam, ia boleh melakukannya. 
Kemudian bila ia terbangun, lalu menggenapkannya dengan satu 
rakaat lagi dan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga subuh yang 
diakhirinya dengan witir, jika ia menghendakinya, boleh 
melakukannya. Dan jika ia menghendaki, boleh shalat dua rakaat-dua 
rakaat hingga subuh, lalu witir di akhir malamnya." 





mereka azab-Mu sebagaimana yang Engkau timpakan pada masa Nabi Yusuf". 

HR. Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat shalat, 54 bab: 
Disunnahkan Membaca Do'a Ounut Pada Setiap Shalat Apabila Kaum Muslimin 
Ditimpa Musibah, Khususnya Disunnahkan Pada Setiap Shalat Subuh (hadits no. 
294/275), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah 
disebutkan dalam HR. Al Bukhari. 

HR. An-Nasa'i, dalam 12 pembahasan tentang at-tathbig, 27 bab: Hukum Do'a 
@unut dalam Shalat Subuh (hadits no. 1072), diriwayatkan dari Abu Hurairah dan 
redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan sebelumnya. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Do'a Gunut Pada Setiap 
Shalat Ketika Ditimpa Musibah (hadits. Jld. 2, h. 197). 

?6 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Mereka yang 
Berpendapat Bahwa Orang yang Bangun Malam Tidak Perlu Melanjutkan Shalat 
Witirnya (hadits. Jld. 3, h. 37). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 767 


AE 5P Hadi ji elap yp IK Hj Oki Ugal yoo 
aa san Opa Ian 3 6 , 200 No ee. o- 
JI ga SL GA Je PA Ke PP 3 

AP TK V 200 GE li Ul Oi Be GA d3 Up 

1755. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 

Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu Khair, dari Ali mengenai seorang lelaki 
yang mengawini seorang wanita. Kemudian lelaki itu meninggal 
dunia, sedangkan ia belum mencampuri istrinya, belum pula 
menentukan mahar buatnya. Ali RA menyebutkan seperti berikut: Si 
istri berhak memperoleh warisan, dan ia dikenai iddah, tetapi tidak ada 
maskawin buatnya.” 


PB PE at ui Jean 5 otak Ugl —i von 

Tt . 0 Be 7 33 TOBA eek mak 0 en Mn . 
Ae Spa as 1 Peka at SES 
Ag Cie PRA Da0 PP Lean 00 ore Naa or 4 
— BI PUN oa Ol USB las WA Galih dg al AI 
PN Dae up 
1756. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, ia pernah mendengar Ibnu Mas'ud 
menceritakan hadits berikut: Kami pernah berperang bersama 
Rasulullah SAW, sedangkan kami tidak membawa istri. Maka kami 
bermaksud mengebiri diri kami, tetapi Rasulullah SAW melarang 
melakukan hal tersebut. Kemudian beliau memberikan rukhshah 
(dispensasi) kepada kami untuk mengawini wanita dalam jangka 


”7 Hadits Sufyan bin Uyainah. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
Hadits Yahya bin Ja'far, HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang mahar, bab: 
Mereka yang Berpendapat Bahwa Perempuan Tidak Wajib Menerima Mahar 
(hadits. Jld. 7, h. 247). 


768 || musNaD IMAM SYAFI'T 








waktu tertentu dengan mahar.” 


“0 s0 10 ...i 2 03 ca, 2, A3 cai 
e— ASN AAN UP Obiu UI TNVOV 


. - 8 o- A.A NG SIG TN Sa oo. CL oto. 
PA aa Ag ala Ke MIA GO 


1757. Sufyan mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabrah menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah SAW melarang 
kami dari nikah mut'ah.”” 


s . : : 
pot APA 5p Okih USA -NVOA 
AN BN AG Aa an Ae ia AN AP 


. 
Ge, 


las 

1758. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 

Abu Salamah: Abdurrahman bin Auf membeli seorang budak 
perempuan dari Ashim bin Addi, lalu diberitahukan kepadanya bahwa 


budak perempuan itu mempunyai suami, maka Abdurrahman 
mengembalikannya.'” 





78 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. 
Jld. 7, h. 201). 

2 HR. Muslim, dalam 16 pembahasan tentang nikah, 3 bab: Nikah Mut'ah dan 
Keterangan Bahwa Ia Pertama Kali Dibolehkan Kemudian Dihapus Hukumnya 
Kemudian Dibolehkan kemudian Dihapus Hukumnya dan Pengharamannya Abadi 
Sampai Hari Kiamat (hadits no. 24/1406). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Larangan Menikahi 
Perempuan dengan Cara Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 2, h. 140). 

HR. Ibnu Jarud dalam 4! Muntaga, dalam pembahasan tentang nikah (hadits no. 
698). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang nikah, bab: Nikah Mut'ah (hadits. Jld. 7, 
h. 204). 

1000 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 769 


SANA ca 


Ea sj dika dan Jap Ia dan 


. : s2 - ore 0 ig na 51 GG Lan Goes 0 
3 DL Oh (3 APA Yg Sa Kuah BU) 333 Sua 
Leo PI Luo Gee 


AB SA Oh ea A7 AS Walah UU 22 
JET Ai Ab 3 kn F3 Gea GL) 


1759. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayub bin Musa, 
dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, "Apabila budak perempuan seseorang dari kalian berbuat 
zina dan perbuatan zinanya itu jelas (terbukti), hendaklah dia 
menderanya sebagai hukuman had, tetapi janganlah dia memaki- 
makinya. Kemudian jika ia kembali melakukan perbuatan zina, dan 
perbuatan zina itu terbukti, hendaklah ia didera sebagai hukuman 
had, tetapi tidak boleh dicaci-maki. Selanjutnya bila dia kembali 
melakukan zina dan perbuatan zinanya itu terbukti, hendaklah dia 
didera sebagai hukuman had, tetapi tidak boleh dimaki-maki. 
Kemudian jika dia kembali melakukan zina dan perbuatan zinanya 
terbukti, hendaklah si pemilik menjualnya, sekalipun dengan harga 
seutas tambang (tali). m1093 


te 


KSB KANE PIP YP GA gp Oil Ugt -yya. 
Munas SA Sa Menata 
MA Ip BA Gebira pn 


1760. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Aisyah, ia mengatakan: Dahulu Rasulullah SAW melakukan shalat 


1001 HR. Muslim, dalam 29 pembahasan tentang hukuman had, 6 bab: Yahudi yang 
Tinggal Di Negara Islam Dihukum Rajam Apabila Berzina (hadits no. 31/1703). 


770 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





Dee Men rammam 








Subuh, sedangkan kaum wanita pulang seraya menutupi tubuh mereka 
dengan kain mirth-nya, mereka tidak dikenal karena cuaca gelap.'”? 


LINE BAB 13 Alat pai Up MIL USA yan 


. 


1761. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, 
dari Umrah, dari Aisyah RA tentang hal yang semisal.!008 


1002 HR, Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat shalat, 40 bab: 
Disunnahkan Menyegerakan Shalat Subuh Pada Awal Waktu, yaitu 4/ Ghalas dan 
Keterangan Tentang Berapa Ayat yang Dibaca (hadits no. 230/645). 

HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 26 bab: 41 Ghalas 
(Waktu gelap di akhir malam) Saat Tidak Bepergian (hadits no. 545). 

HR. Ibnu Majah, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 2 bab: Waktu Shalat Fajar 
(hadits no. 669). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 24151. Jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat 
Subuh (hadits. Jld. 1, h. 454). 

1003 HR. Al Bukhagi, dalam 10 Pembahasan tentang Azan, 133 bab: Jama'ah Shalat 
Menunggu Hingga Berdirinya Imam yang Alim (hadits no. 867). 

HR. Muslim, dalam 5 pembahasan tentang masjid dan tempat sujud, 40 bab: 
Disunnahkan Menyegerakan Shalat Subuh Pada Awal Waktu, yaitu 4! Ghalas dan 
Keterangan Tentang Berapa Ayat yang Dibaca (hadits no. 232/645). 

HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 8 bab: Tentang Waktu Subuh 
(hadits no. 423). 

HR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 116 bab: Hadits Tentang A/ 
Ghalas Saat Fajar (hadits no. 153). 

HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 25 bab: 4! Ghalas Saat 
Tidak Bepergian (hadits no. 544). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 25509. Jld. 9 dari Musnad Aisyah. 
HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 1 pembahasan tentang waktu shalat, 1 
bab: Waktu Shalat (hadits no. 4). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Menyegerakan Shalat 
Subuh (hadits. Jld. 1, h. 454). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: 
Waktu Shalat (hadits no. 1498). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 771 


.. 
: 


Ag Ep Sp BACA AYAT 

2 oi IN ee Ms MAAN Sal leah SPI 
3,5 3, On goo Da 2 02 Pa an PS PT Sa ore 

Ch JEN ON 0 Dasi 5 LA daa? OS 2JW plg Al6 


Kh Aa Yi 03 Lp 
1762. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Auf, dari 
Sayyar bin Salamah bin Al Minhal, dari Abu Barzah Al Aslami bahwa 
ja pernah mendengar Abu Barzah Al Aslami menggambarkan tentang 
shalat Rasulullah SAW. Abu Barzah Al Aslami mengatakan: Dahulu 
Rasulullah SAW shalat Subuh, kemudian kami pulang, sedangkan 
seseorang dari kami tidak mengenal teman di sampingnya, dan beliau 
membaca 60 sampai 100 ayat.!004 


Sg OS SE AL il y£ Dua SI EA — v1 
“ On AN P3 an “ 7 . - 2 3G 5 or A, 9, , 
Hey HA 233 Kata pam da Jb Il elu KAP AI Kp AI 
1763. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 


Umar, ia mengatakan: Rasulullah SAW apabila terpaksa mempercepat 
keberangkatannya, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan shalat 





1004 YR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 125 bab: Hadits Tentang 
Dimakruhkannya Tidur Sebelum Waktu Isya dan Berbincang Setelahnya (hadits no. 
168), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi: Rasulullah SAW tidak suka 
tidur sebelum Isya dan tidak suka juga Berbincang. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 3 bab: 
Waktu Shalat (hadits no. 1503), diriwayatkan dari Abu Bardah Al Aslami dengan 
redaksi: Rasulullah SAW shalat zuhur yang kamu sebut dengan shalat yang pertama 
ketika matahari bergeser ke barat dan Beliau shalat Ashar kemudian salah seorang 
dari kami kembali melanjutkan perjalanannya sampai ke tepi kota. Ia berkata, "Aku 
lupa apa yang Beliau sabdakan untuk waktu Maghrib". Ia menambahkan, "Beliau 
sering mengakhirkan shalat Isya yang kamu sebut sebagai waktu akhir shalat Isya 
dan Beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan Berbincang setelahnya dan Beliau 
menyegerakan shalat Subuh ketika seseorang mengetahui posisinya dan Beliau 
membaca ayat sebanyak enam puluh sampai seratus ayat". 


772 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 








Isya. 1005 


4 Peda 


Pa: P3 ti 
ai IA GP Jia Gl DP ap DL 
j : 8 aa Sal eA Ng aa “ Y Ti 23 .. 
Pak, AB Gi Gani US plg MPA Cake AI Ip) Ol ja 


Bp Ii taka dah 5 AN 
1764. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, 
dari Abu Thufail, dari Mu'adz bin Jabal: Rasulullah SAW menjamak 


shalat Zhuhur dan Ashar serta shalat Maghrib dan shalat Isya dalam 
perjalanannya menuju Tabuk.!006 


BER YA 





1005 YR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat bagi musafir dan hukum 
menggasharnya, 5 bab: Dibolehkan Menjama' Dua Shalat dalam Keadaan Musafir 
(hadits no. 42/703). 

HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 46 bab: Keadaan yang 
Dibolehkan Padanya Menjama' Dua Shalat (hadits no. 597), diriwayatkan dari Ibnu 
Umar dengan redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW apabila dalam perjalanan jauh, 
Beliau menjama' shalat Maghrib dengan Isya. 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 9 pembahasan tentang menggashar 
shalat, 1 bab: Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits no. 3). 

1006 FIR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 274 bab: Hukum Menjama' 
Dua Shalat (hadits no. 1206). 

HR. An-Nasa'i, dalam 6 pembahasan tentang waktu shalat, 42 bab: Waktu yang 
Dibolehkan Bagi Musafir Untuk Menjama' Shalat Zuhur dengan Shalat Ashar 
(hadits no. 586). 

HR. Ad-Darimi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Menjama' Dua 
Shalat (hadits. Jld. 1, h. 356). 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 22131. Jld. 8 dari hadits Muadz bin 
Jabal. 

HR. Imam Malik, dalam 9 Pembahasan tentang Hukum Menggashar Shalat dalam 
Keadaan Musafir, 1 bab: Menjama' Dua Shalat Di Rumah dan Ketika Musafir 
(hadits no. 2). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Menjama' Dua 
Shalat Ketika Musafir (hadits. Jld. 3, h. 162). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, daam 9 pembahasan tentang shalat, 5 bab: 
Hukum Menjama' Dua Shalat (hadits no. 1595). 


MUSNAD IMAM SYAFI'T || 773 


AE PE oi AA HE UG Al —avno 
£ Ta je 2 2 Pe o X 25 , Le aka £ PRA 
JB J5 Pr dah de Ke Nan dn ol 
- . : £ PL P3 o Tg Pd - 3, - or 4 8, y 02 - 
—i Ika Can Gea Jab 2XP Hola as DM ho Sy) 
: # -" “so. La END 3 Ba aa 
Ie BCS SIA IS Ko ma SA 
1765. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan 
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Bahwa seorang lelaki bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang shalat (sunah) malam hari, maka 
Rasulullah SAW bersabda, "Salat malam hari adalah dua rakaat-dua 


rakaat. Maka apabila seseorang dari kalian merasa khawatir 
terhadap subuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir 


baginya dari semua shalat yang telah dilakukannya. ss 
Oh na o - PP ey oo s0 3 S3 PU 1 
ata PS JA PRP oi AL IP GP Ole UPI IVAN 


1766. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar tentang hal yang semisalnya.!00 





107 HR. Al Bukhari, dalam 14 pembahasan tentang shalat Witir, 1 bab: Hadits 
Tentang Shalat Witir (hadits no. 990). 

HR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan Hukum 
Menggasharnya, 20 bab: Shalat Tahajjud Dua Rakaat, Dua Rakaat, dan Shalat Witir 
Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 145/749). 

HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 314 bab: Shalat Tahajjud Dua 
Rakaat, Dua Rakaat (hadits no. 1326). 

HR. An-Nasa'i, dalam 20 pembahasan tentang shalat Tahajjud, 35 bab: Bagaimana 
Hukum Shalat Witir dengan Satu Rakaat (hadits no. 1693). 

HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 7 pembahasan tentang shalat Tahajjud, 3 
bab: Perintah Shalat Witir (hadits no. 13). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat 
dan yang Membolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah 
(hadits. Jld. 3, h. 21). 

1008 HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang hukum mendirikan shalat dan 
shalat sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Tahajjud Dua Rakaat (hadits no. 
1320), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi: Hendaklah shalat malam dua 


774 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 


. . 5 ie 3 7... 
Jb Hy Ie CA se Oa Gaet va 
. Pa tgn S7 28 sa nan ai 815 ka 23 sg 5 4 0 Pe 
SE Ke SEA JAN X0 S3 la sll lo (ah nga 
Fly Ip meta SIN 
1767. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zulri, dari 
Salim, dari ayahnya, ia mengatakan: Aku pernah mendengar Nabi 
SAW bersabda, "Shalat malam hari adalah dua rakaat-dua rakaat, 


maka apabila seseorang di antara kalian khawatir terhadap waktu 
subuh, hendaklah ia melakukan witir dengan satu rakaat. 11008 


C) 0 0 


o - got Pa 3 23 sita: 
Ag ab OP JAS Ot Jyaf GP oki Uogel -NVIA 
3 £ ae or 4 8, 5.6 P ..3 
Alta pelan SAE MN elo Gl PP pat 
1768. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, 





rakaat, dua rakaat. Apabila ia takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah 
satu rakaat. 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Shalat Witir Satu Rakaat 
dan yang Membolehkan Shalat Witir Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah 
(hadits. Jld. 3, h. 22) 

1009 YR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan 
Menggasharnya, 20 bab: Shalat Tahajjud Dua Rakaat, Dua Rakaat dan Shalat Witir 
Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 146/749). 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Mendirikan Shalat dan Shalat 
Sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Malam Dua Rakaat (hadits no. 1320), 
diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Hendaklah shalat malam dua rakaat, 
dua rakaat dan apabila ja takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah satu 
rakaat". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya hadits no. 4559. Jld. 2 dari Musnad Ibnu 
Umar. 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 9 pembahasan tentang shalat, 23 bab: 
Tentang Shalat Malam (hadits no. 2620), diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan 
redaksi, "Hendaklah di antara kamu shalat malam dua rakaat, dua rakaat dan apabila 
ia takut tidak bangun sampai Subuh maka shalat Witirlah satu rakaat". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Shalat Witir Satu 
Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah 
(hadits. Jld. 3, h. 22). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 775 


dari Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang hadits yang 
semisalnya.!00 


3 03 0 - PAN NP IP MP7 PH UEA Pa 
M KE 3 ah op IS LP AI laik Uogel —i yna 


5 HR lo MI su 33 yg Ad As 


Kn Ma na Tae 
aa) Plat SA Mera Oa Ge 


1769. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari 
Daud bin Oais, dari Ubaidillah bin Agram Al Khuza'i, dari ayahnya, ia 
menceritakan: Aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang sujud di 
salah satu dataran Namirah, maka aku dapat melihat kedua ketiaknya 
yang putih.! 1 


—£ PE aa A3 Si 3 
Sani an B1 ag ala Pe AA Tarakan 


3G 0 S-r 0. Ia ob - 


PP 2 Pn 2 
Cod Oluaw Ll —NVV 


- 2 ed 


1770. Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah 
(anak saudara Yazid bin Asham) menceritakan kepada kami dari 
pamannya, dari Maimunah: Bahwa Apabila Nabi SAW sedang sujud, 
lalu ada anak kambing lewat di bagian bawah tubuh beliau, anak 
kambing itu dapat melaluinya tanpa beliau harus melonggarkan 





W10 TR. Muslim, dalam 6 pembahasan tentang shalat Bagi Musafir dan 
Menggasharnya, 20 bab: Shalat Malam Dua Rakaat, Dua Rakaat dan Shalat Witir 
Satu Rakaat Dimulai dari Akhir Malam (hadits no. 146/749). 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 Pembahasan tentang Mendirikan Shalat dan Shalat 
Sunnah, 171 bab: Hadits Tentang Shalat Malam Dua Rakaat (hadits no. 1320). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Hukum Shalat Witir Satu 
Rakaat dan yang Membolehkan Shalat Satu Rakaat Menjadikannya Sebagai Sunnah 
(hadits. Jld. 3, h. 22). 

101! Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


776 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





tangannya. 012 


55 . » X3 z. 


2 Yi ppi PES ARA 


Pd 


A3, ia S5 an SES Aa Irak su Ai Ae 
DB ig Ag an ai au 13 

1771. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin 

Dinar, dari Atha, dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan: Shalat dapat di- 


gashar sampai jarak ke 'Usfan, sampai ke Thaif, dan sampai ke 
Jeddah, semua itu berdasarkan perhitungan dari Makkah dalam jarak 4 


“ 


1012 FR. Muslim, dalam 4 pembahasan tentang shalat, 45 bab: I'tidal dalam Sujud 
dan Meletakkan Dua Telapak Tangan Di Bumi dan Mengangkat Dua Siku Tangan 
dari Dua Lambung dan Mengangkat Perut dari Kedua Paha Saat Sujud (hadits no. 
237/496), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Apabila Rasulullah SAW 
sujud, jikalau saja anak domba hendak lewat di antara dua tangan Beliau niscaya 
bisa melewati", 

HR. Abu Daud, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 158 bab: Cara Sujud (hadits no. 
898), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasululullah SAW 
apabila sujud, merenggangkan antara dua tangan sehingga jikalau anak domba ingin 
lewat dari bawah kedua tangan Beliau niscaya bisa melewati". 

HR. An-Nasa'i, dalam 12 pembahasan tentang pemraktekan, 52 bab: 
Merenggangkan Kedua Tangan Ketika Sujud (hadits no. 1108), diriwayatkan dari 
Maimunah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud, 
merenggangkan kedua tangan sehingga jikalau saja anak domba ingin lewat dari 
antara dua tangan Beliau niscaya bisa melewati". 

HR. Ibnu Majah, dalam 5 pembahasan tentang mendirikan shalat wajib dan sunnah, 
19 bab: Sujud (hadits no. 880), diriwayatkan dari Maimunah dengan redaksi, 
"Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sujud, merenggangkan kedua tangan 
sehingga jikalau saja anak domba ingin lewat dari antara dua tangan Beliau niscaya 
bisa melewati". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nyaa hadits no. 26872. Jld. 10 dari hadits 
Maimunah binti Al Harits dengan redaksi, "Apabila Rasulullah SAW sujud dan 
kemudian anak domba ingin lewat dari antara dua tangan Beliau yang 
direnggangkan niscaya bisa melewati". 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Merenggangkan Kedua 
Siku Tangan dari Kedua Lambung (hadits. Jld. 2, h. 114). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 777 


burud (pos) dan yang serupa dengan itu. 108 


PI ES ie Pb pl Up -vvy 
SARAN Ga TANGGA Lai La 2 JI 


1772. Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Salim, 
dari Ibnu Umar: Bahwa Ibnu Umar pergi menuju Dzat An-Nushb, lalu 
ia meng-gashar shalat. Malik berkata, "Jaraknya kurang lebih 4 
barid." 4 


# ” 
uno 00 LO 30 


DP Ui PNP ui Ui -vvr 
La Ban panda sa Os TA 2 KA an Tee o Jo 
S3 lag ale RI Io Pipe GAN OS 1 paka 
5 & 
TE TAP An 
1773. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdah, 
dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud: Bahwa ia tidak melakukan 
sujud pada surah Shad, lalu ia mengatakan bahwa sesungguhnya ayat 


tersebut merupakan kisah tobatnya seorang nabi. 





113 YR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Musafir yang Tidak 
Dibolehkan Menggashar Shalatnya (hadits. Jld. 3, h. 137). 

1014 HR. Imam Malik dalam Muwaththa', dalam 9 pembahasan tentang menggashar 
shalat dalam Keadaan Musafir, 3 bab: Dalam Keadaan Bagaimana Diwajibkan 
Menggashar Shalat (hadits no. 13). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Musafir yang Tidak 
Dibolehkan Menggashar Shalat (hadits. Jld. 3, h. 137). 

115 YR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang shalat, bab: Sujud Sajadah Ketika 
Membaca Surat Shad (hadits. Jld. 2, h. 319). 


778 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





OA 3 9 


AE Pp Kep ON EA Uas —ivve 
Pn, Ai - S3 or v @ 83 - 
PB Maha Takan Ie KN 3 
1774. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayub, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Bahwa beliau melakukan 
sujud pada surah Shad.!”' 


Lu. 153 30 rn 


3 ga yo sia al gi 235 2 Ale al Uje: 2 va 
508 Yp 239 V aji Je LA 9 A1 ia Ya inka 


1775. Ibnu Ulaiyyah mengabarkan kepada kami dari Daud bin 
Hind dari Asy-Sya'bi dari Algamah dari Abdullah: Pada shalat jenazah 
tidak ada ketentuan waktu dan tidak ada hirungan.'”' 


7 n 


Ip aa ap Mini Ab il PU Cal —vya 
Kl ai Je 5 Tn DAS al 


1776.Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari 
Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa 
beliau bertakbir atas An-Najasyi empat kali.!”'8 


1016 YTR. At-Tirmidzi, dalam 2 pembahasan tentang shalat, 405 bab: Hadits Tentang 
Sujud Sajadah Ketika Membaca Surat Shad (hadits no. 577), diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas dengan redaksi, "Aku melihat Rasulullah SAW sujud ketika membaca surat 
Shad." Ibnu Abbas menambahkan, "Dan surat ini tidak termasuk sujud yang harus 
dilazimkan". 

1017 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 

1018 YJR, Al Bukhari, dalam 23 pembahasan tentang jenazah, 4 bab: Seseorang yang 
Memberitahu Kepada Keluarga Si Mayit (hadits no. 1245), diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada 
masyarakat pada hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan 
membuat shaf lalu bertakbir empat kali". 

HR. Muslim, dalam 11 pembahasan tentang jenazah, 22 bab: Tentang Jumlah Takbir 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 779 


” 
o (EMAK, 


LAN AP 33 AGS Ul ob WC UAN —AvVV 
SA PN “ 1» Oa Be Paha 2 9 pass 
SA Ang ae le Spon Sat, Ju 
1777. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 


Urwah, dari Aisyah RA, ia mengatakan: Rasulullah SAW telah 
melakukan haji Lrad.'”' 


HJ 8 “f PR PAN, . -, 0 : Pa, ae | 
— 0 d3 IA op ba US Oli Ll —YVVA 
2 2 an na ara Men Lean AP Ah 2 71 25 
— 4 (AI AP ut JW Ap pinang “ale PI) ce 
PJ ” (4 aan ”, p 
Tn Jab dl PENGIN 
1778. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 


Urwah, dari ayahnya: Bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan 
kepada Dhuba'ah melalui sabda beliau, "Apakah engkau tidak 





dalam Shalat Jenazah (hadits no. 62/951), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan 
redaksi: Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat muslim 
ketika itu hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan bertakbir 
empat kali. | 

HR. Abu Daud, dalam 15 pembahasan tentang jenazah, 62 bab: Tentang Shalat 
Mayit Muslim yang Wafat Di Negeri Musyrik (hadits no. 3204), diriwayatkan dari 
Abu Hurairah dan redaksinya serupa dengan yang telah disebutkan. 

HR. An-Nasa'i, dalam 21 pembahasan tentang jenazah, 72 bab: Shaf dalam Shalat 
Jenazah (hadits no. 1970), diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, 
Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kepada masyarakat muslim ketika itu 
hari kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla, membuat shaf dan 
shalat atasnya dan bertakbir empat kali". 

HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, hadits no. 9669. Jid. 3 dari Musnad Abu 
Hurairah dengan redaksi, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami di hari 
kematian Najasyi kemudian Beliau keluar ke mushalla dan para Sahabat membuat 
shaf di belakang Beliau lalu Beliau bertakbir empat kali. 

HR. Imam Malik dalam Al Muwaththa', dalam 156 pembahasan tentang jenazah, 5 
bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenazah (hadits no. 14). 

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dalam 10 pembahasan tentang jenazah, 13 bab: 
Tentang Shalat Atas Jenazah (hadits no. 3098). 

1019 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


780 || musNAD IMAM SYAFI'T 





bermaksud melakukan haji?" Dhuba'ah menjawab, "Sesungguhnya 
aku sedang sakit." Nabi SAW bersabda, "Kerjakanlah hajimu dan 
syaratkanlah bahwa tempat ber-tahallul-ku ialah di tempat aku 
tertahan (oleh sakitku). s0 


1... 


Jua 3 IA oi Pb Ip Oi Ut - ya 
$: di Seni yana Pns au Ket, 
IA ema UI DN ae Ap SA Gp AA 


ae P: 
1779. Sufyan mengabarkan kepada kami' dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, ia mengatakan: Aisyah RA telah berkata, 
"Wahai anak saudara perempuanku, apakah engkau pernah 
mengecualikan dalam hajimu?" Aku bertanya kepadanya, "Apakah 
yang harus aku ucapkan?" Aisyah berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, 
aku bermaksud melakukan ibadah haji, dan untuk hajilah aku berniat. 
Jika Engkau memudahkannya, maka hal ini merupakan ibadah haji, 
dan jika aku tertahan oleh halangan (sakit), maka hal ini merupakan 
ibadah umrah'." 


Pari 30... 


PP KANAL GP Dona AS ds Aa —NYAs 
ag ii: IG ak AR bana 





1020 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam 
Ibadah Haji (hadits. Jld. 5, h. 221). 

HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang haji, bab: Pengecualian dalam Ibadah 
Haji (hadits. Jld. 5, h. 223). 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 


g ae MEA AN 2... .. - .30 213 Tan 
ay Jia OA Oi SAE bp TA SA ia aa JSI oi 
AA KS & Ka il er Op 

1780. Ibnu Ulayah mengabarkan kepada kami dari Abu 
Hamzah Maimun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, yakni 
dia (Abdullah bin Umar) selalu menganjurkan haji Ifrad. Al Aswad 
melanjutkan kisahnya: Aku mengatakan bahwa dia (Abdullah bin 
Umar) menyukai bila masing-masing dari keduanya (haji dan umrah) 
dikerjakan dalam keadaan rambut awut-awutan dan penuh dengan 
debu, sedangkan mereka (sahabat lainnya) menduga bahwa haji Oiran 


lebih utama: dan mereka memberikan fatwa demikian bila dimintai 
fatwanya, tetapi Abdullah bin Umar tidak suka dengan haji Oiran.!”?' 


KN pd gi JASA ab PAN 
ea AA gg DA Jap AS peda ji dana 
HM eh an is sana Ty ge 
La din jau GTA Ga PAN YAN Ja, ana 
an AS dna ad nas dansa As adu 
BN JS JAN V3 si 3 yang Ip CAR R5 2.3 
OLS PL Gian Oral Na Kla ba G3 Gb Mop WS 
LI Tg SA asi 356 AB aa Kah AL 


Jaa SAR 7 Ulas Ba Ja La HK JW BEN oia Usai 


. ct 


SAN 


10221 HR. Al Baihagi, dalam pembahasan tentang ibadah Haji, bab: Jama'ah Haji yang 
Memilih Haji Ifrad dan Menurutnya Lebih Utama (hadits. Jld. 5, h. 5). 


782 || musNaD IMAM SYAFI'I 








A MR at imo LES 0... Sagar 2 ME LE o-Er 5 
AI NS talas Of Lan dell Uti Ol LAB SI 


2d . 


BA Ji Ah JI Hanya Gal Ga s0 JUS 


- 2. o (3 » an Ana 
HI JB USG LA UAS cola Mb II as JW 


£ 


30. P3 Hg 9 NG Car Oa s8 Tp NAN ai A . 
AE AA EN PET KU SAA 


1781. Pamanku, Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan 
kepadaku, dari orang yang dapat dipercaya, menurutku ia adalah 
Muhammad bi Ali bin Al Husain atau yang lainnya dari maula 
Utsman bin Affan, ia berkata, "Ketika aku bersama Utsman pada 
tumpukan harta miliknya di Al Aliyah saat hari terik, ia melihat 
seorang lelaki menyeret dua anak unta, padahal cuaca saat itu seperti 
cuaca dimana jika kuda ada ia akan berlari karena kepananasan, lalu ia 
berkata, "Kenapa ia melakukan di Madinah, tidakkah ia menunggu 
dingin lalu ia bias melanjutkan perjalannya', kemudian lelaki itu 
mendekat lalu berkata, "Lihatlah, lalu aku memperhatikannya, dan 
ternyata ia adalah Umar bin Al Kaththab', lalu aku berkata, "Ini adalah 
amirul mukminin', kemudian Utsman berdiri dan melongok dari pintu, 
namun ia merasa tidak nyaman dengan hembusan angin panas, 
kemudian ia menarik kembali kepalanya hingga ia merasa terjaga dari 
terik, lalu ia berkata, 'Apa yang membuatmu keluar pada saat-saat 
seperti ini?' lalu ia berkata, 'Dua anak unta sedekah tertinggal padahal 
ia semestinya ada bersama unta sedekah lainnya, kemudian aku 
hendak mengumpulkannya di lapangan pengembalaan, sebab aku 
takut keduanya akan hilang lalu Allah akan menanyakan keduanya 
kepadaku". 

Kemudian Utsman berkata, 'Marilah wahai amirul mukminin 
menuju ke tempat air dan tempat berteduh yang mencukupimu'. 


MUSNAD IMAM SYAFI'I | 783 


Kemudian ia berkata, 'Kembalilah ke tempat berteduhmu' lalu 
aku katakana, 'Kami memiliki apa yang bisa mencukupimu', kemudian 
ja menjawab, "Kembalilah ke tempat berteduhmu', setelah itu ia pergi 
dan Utsman berkata, 'Siapa yang ingin melihat kepada orang yang 
kuat dan menjaga amanat, maka lihatlah kepada orang ini, Lalu ia 
kembali ke tempat kita dan aku meninggalkannya. aa 


By ya 2 ih A3 pai V2 ESL Ugl —AVAN 


sdu Ob Sa le IA aa up 


1782. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, 
dari Abu Wail, dari Masrug, dari Abdullah: Bahwa ia melakukan 
talbiyah di atas Shafa dalam umrah (nya) setelah melakukan thawaf di 
Baitullah.!02 


Selesai kitab ini dengan izin Allah, 
semoga Dia Yang Maha Tahu membimbing kedewasaan kita dan 
memberi pemahaman yang benar dalam hal Agama. 
Amin 


€ mimi mam 
1022 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 
1023 Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkannya. 


784 | MUSNAD IMAM SYAFI'I 





